IBNU : 
KHUZAIMAH 


Jilid 3 


ټپ 


Penerbit Buku Islam Rahmatan 


Kata Pengantar 


Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu 
ingin berteduh dan berlindung, bahkan bila mampu ingin selalu dalam dekapan 
kasih-Mu dan usapan lembut sayang-Mu. Kami yakin, bahwa tetesan 
kekuatan yang Engkau ciprat-kanlah yang membuat kami mampu menyisir 
huruf-huruf dan kalimat yang tertuang dalam buku seseorang yang lahir pada 
masa keemasan dan kematangan produksi kebudayaan Islam. Ia adalah 
seorang tokoh, pakar fikih dunia, sekaligus mujtahid, yaitu Abu Bakar 
Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi, mantan budak Mujasysyir 
bin Muzahim. 

Hingga patut kiranya jika Ibnu Hibban berkata, “Aku tidak pernah 
melihat seorang pun di atas bumi ini yang cakap membuat buku hadits dan 
menghafal redaksi-redaksinya, baik yang shahih maupun kata tambahannya, 
hingga seakan-akan seluruh Sunnah berada di kedua matanya.” Juga Ad- 
Daruquthni yang berkata, “Ibnu Khuzaimah adalah hujjah tanpa tandingan.” 
Hingga panitia pemberian Sertifikat Penghargaan Internasional Raja Faisal 
untuk Studi Islam memberi alasan tentang kelayakan buku ini untuk mendapat 
penghargaan; bahwa buku karyanya, Shahih Ibnu Khuzaimah, yang telah 
disebarkan dan diperiksa, dinilai sebagai buku terpenting sesudah dua buku 
shahih; Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim.... 


Dikarenakan beberapa alasan dari sekian banyak alasan, dan agungnya 
buku inilah, maka dalam mengolah dan menerbitkan buku ini kami sangat 
berhati-hati, sehingga memakan waktu yang tidak sebentar, dengan harapan 
kandungan buku ini dapat mudah dipahami dan diresapi. Untuk tujuan itulah 
maka di dalam buku ini pembaca akan menemukan banyak tanda seperti | ( 
atau ba' misalnya yang sebagiannya telah dijelaskan pada bagian pendahuluan 
dan metode penulisan. Namun pada lembar ini ada beberapa tanda yang 
seyogianya diketahuim yakni: 


Shahih Ibnu Khuzaimah || vii 


Penulisan alifatau ba “(seperti yang ada pada manuskrip aslinya) dalam 
buku ini hanya kami tulis pada penerjemahannya saja dan tidak pada 
teks Arab (hadits), karena beberapa pertimbangan. 

“Tanda tutup kurung ) yang didahului dengan nama Nashir akan Anda 
temui tanpa didahului dengan buka kurung (—sementara dalam buku 
asli memakai tanda buka dan tutup kurung— ada sebagai tanda bahwa 
itu adalah komentar Syaikh Albani. | 

Kode dengan huruf Li نا‎ «t3 dalam tejemahan buku ini kami 
seragamkan dengan menggunakan حدنا اخرنا‎ dan (sist karena 
beberapa pertimbangan. 

Tanda | | ada penambahan dari penyusun buku ini yang hanya kami 
pasang pada terjemahannya, karena ada banyak keterangan yang 
menggunakan tanda baca tersebut, sebab kami hanya mencantumkan 
haditsnya dan bukan keterangan haditsnya. 


Akhirnya, hanya kepada Allah kami memohon taufik dan EE sebab 


hanya mereka yang mendapat keduanya dan akan menjadi umat yang selamat, 
yang mengakui bahwa dalam hal-hal yang biasa itu terdapat sesuatu yang luar 
biasa. Seberapa pun ketelitian manusia, ia tetap sebagai manusia yang tidak 
luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, saran, masukan, dan kontribusi 
positif menjadi harapan kami, sebab setiap kita mendambakan kebaikan dan 
kesempurnaan. 


Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mathlubi 


Penerbit 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


Daftar Isi 


Kata Pengantar ....oooo.oooo.cooooooooooooooooo aane ووهه‎ HS vii 
Daftar ISE SSeS 1 See “IX 
28. Bab: Perintah Untuk Bersikap Tenang dalam Melangkah menuju 
Shalat dan Larangan Untuk Tergesa-Gesa dalam Melangkah 
menuju Tempat Shalat. .......................................... mann ٢٢ 1 
29.Bab: Larangan Keluar dari Masjid setelah Adzan dan Sebelum Shalat. 2 
30.Bab: Tentang Pembahasan Orang Yang Paling Berhak Untuk Menjadi 
lmam aaae 7 ا‎ ٠ 3 
31.Bab: Tentang Kelayakan Menjadi Imam dengan Adanya Hapalan Al 
Qur‘ An meskipun Yang Lainnya Lebih Tua Usianya atau Lebih 
Mulia; an a a 5 
32.Bab: Tentang Kelayakan Menjadi Imam karena Lebih Tua Usianya, 
tatkala Kesemua Orang Tersebut Sama Dalam Hal Bacaan 
Al Qur‘An, Pengetahuan Tentang Sunnah, dan Dalam. 


Hal Berhijrah. na ANN MANA Oo NA 7 
33.Bab: Tentang Budak Ouraisy Yang Menjadi Imam, tatkala Budak 
Tersebut Lebih Banyak Menghapal Al Our'An. ........................... 9 


34.Bab: Tentang Dibolehkannya Orang Yang Belum Baligh Menjadi 
Imam tatkala Orang Tersebut Banyak Menghapai Al Qur‘ An 


daripada Orang Yang Sudah Baligh. ............................................ 10 
35.Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan Lawan Pendapat yang 
Memakruhkan Anak Menjadi Imam bagi Ayahnya. .................... 12 


36.Bab: Penegasan atas Para Imam Shalat dalam Hal Kesempurnaan 
dan Kekurangan Shalat. Dalil Tentang Shalat Imam Yang 
Terkadang Kurang dan Shalat Makmum Yang Terkadang 
Sempurna, Anti Tesa atas Pendapat Yang Menyatakan bahwa : 
Shalat Makmum itu Terkait dengan Shalatnya Imam. ................. 12 
37. Bab: Tentang Keringanan dalam Hal Meninggalkan Penantian Imam 
apabila Terlambat Datang dan Memerintahkan Seorang 
Makmum untuk Menjadi Imam. ................. rn erna anna 13 
38.Bab: Tentang Keringanan pada Shalat Imam Besar di Belakang 
Imam Yang Berasal Dari Rakyat Biasa tanpa Meminta Izin 
dari Imam Besar. .................................... entot nda 16 
39. Bab: Tentang Seseorang Yang Menjadi Imam bagi Penguasa atas 
Perintahnya dan Imam Yang Mewakilkan Seseorang dari 


Shahih Ibnu Khuzaimah || tx 


Masyarakat Biasa untuk Menjadi Imam, tatkala Imam 


Tersebut Berhalangan Hadir Ke Masjid. ..................................... 19 
40. Bab: Tentang Larangan Untuk Berimam Kepada Orang Yang 

Dibenci Kepemimpinannya. ..........................................a nn 20 
41. Bab: Tentang Larangan Tamu Menjadi Imam Shalat. ......................... 22 


42. Bab: Dibolehkannya Imam Untuk Berdiri pada Tempat Yang Lebih 
Tinggi dari Tempat Shalat Makmun dengan Tujuan Untuk 
Mengajarkan Shalat. ....................ooooo.oooo.oooooooooooooo 23 

43.Bab: Tentang Larangan Imam Berdiri Pada Tempat Yang Lebih 
Tinggi Dari Makmum, jika Tidak Dimaksudkan untuk Memberi 


Pelajaran Shalat Kepada Makmum. ........................... esa. 25 
44. Bab: Tentang Izinnya Muadzin Kepada Imam untuk 

Mengumandangkan Adzan “oo... 26 
45. Bab: Tentang Muadzin Yang Menanti Imam untuk Igamat.................. 27 


46.Bab: Tentang Larangan Berdiri untuk Shalat Sebelum Melihat Imam .28 
47. Bab: Tentang Diperbolehkannya Imam Berbicara setelah 
Dikumandangkan Igamat, karena Adanya Keperluan pada 


Jama'ah nn AN NN MEA PRA hi 29 
48. Bab: Tentang Doa Nabi Muhammad SAW agar Para Imam Diberi 

Petunjuk. ann موه همها هه‎ NA NN Naga er gan 30 
KUMPULAN BAB BERDIRINYA PARA MAKMUM DI 
BELAKANG IMAM DAN BEBERAPA HADITS LAINNYA ......... .35 
49. Bab: Posisi Berdirinya Satu Orang Makmum di Sisi 

Kanan Imam, apabila Tidak Ada Makmum Yang Lain ................ 35 


50. Bab: Tentang Dalil Yang Berlawanan dengan Pendapat Yang 
Menyatakan bahwa Makmum Berdiri di Belakang Imam 
Menunggu Kedatangan Makmum Yang Lain, tatkala Imam 
Selesai Membaca Al Fatihah ....................................................... 36 

51. Bab: Dua Orang Makmum Yang Berdiri di Belakang Imam ............... 37 

52. Bab (163/Alif): Ketika Ada Makmum Yang Lain Datang, maka 
Imam Maju, apabila Sebelumnya Hanya Satu Orang Makmum .38 

53. Bab: Tentang Orang Yang Mengimami Satu Orang Laki-Laki dan 


Satu Orang Perempuan ................ooooooooooooooooooo 39 
54.Bab: Tentang Orang Yang Mengimami Satu Orang Laki-Laki dan 

Dua Orang Perempuan. .................ooo.ooooooooooooooooooo 40 
55. Bab: Tentang Orang Yang Mengimami Seorang Laki-Laki, Anak 

Kecil Laki-Laki, dan Satu Perempuan........................................ 41 


56.Bab: Tentang Dibolehkannya Shalat Makmum di Sisi Kanan Imam, 
meskipun Shaf (Barisan) Shalat itu Berada di Belakang 


Keduanya sirnaa alan an nan a EN akad nda 42 
57.Bab: Tentang Perintah Meluruskan Barisan Shalat sebelum Imam 
سا‎ ١١ LSA SoD 44 


58. Bab: Keutamaan Meluruskan Barisan Shalat dan Menyatakan 


x || Shahih Ibnu Khuzaimah 


59. Bab: 


60. Bab: 
61. Bab: 
62. Bab: 
63. Bab: 
64. Bab: 
65. Bab: 
66. Bab: 
67. Bab: 
68. Bab: 
69. Bab: 
70. Bab: 


71. Bab: 
72. Bab: 


73. Bab: 


74. Bab: 
75. Bab: 


76. Bab: 
77. Bab: 


78. Bab: 


79. Bab: 


81. Bab: 


. Bahwa itu Merupakan Bagian dari Kesempurnaan Shalat........... 45 


Perintah Untuk Menyempurnakan Barisan Shalat Yang 
Pertama, sebagaimana Yang Pernah Dilakukan Para Malaikat 


di Hadapan Tuhan Mereka ..................................... Mma 46 
Perintah agar Saling Berdekatan antara Bahu dengan Bahu 

dan Leher dengan Leher dalam Barisan .......:........................... 47 
Perintah supaya Kekurangan dan Celah itu Berada di Barisan 
yang Terakhir, nn 0 دببببب00212121‎ ea SANA AA LAN 48 
Perintah untuk Menutup Celah dalam Barisan Shalat ................. 49 
Tentang Keutamaan Menyambung Barisan Shalat ..................... 50 
Tentang Doa Allah dan Para Malaikat kepada Orang yang 
Menyambung Barisan Shalat...................................................... 50 


Tentang Ancaman Melalaikan (164/Alif) Meluruskan Barisan 
karena Khawatir Allah SWT Juga Membedakan Hati 


Seseorang dengan Yang Lainnya .....................oooooooooooooo. 51 
Keutamaan Barisan Pertama ..............oooooooooooooooo—oo”cocooco 53 
Tentang Anjuran Menempati Barisan Pertama .......................... 54 
Tentang Doa Allah dan Para Malaikat kepada Orang-Orang 

yang Menyambung Barisan Pertama .....................ooo.oooooo. 56 
Doa Allah dan Para Malaikat bagi Orang Yang Berada di 

Barisan Pertama.............oooooooooooooocooooooooooooooooom 57 
Permohonan Ampun Rasulullah bagi Orang Yang Berada di 
Barisan Pertama dan Kedua .....o.ooooooooooooooooooooooo 58 


Penegasan Bagi Siapa yang Terlambat Pada Barisan Pertama .. 59 
Tentang Barisan Shalat yang Terbaik Bagi Kaum Laki-Laki 


dan Barisan Shalat yang Terbaik Bagi Kaum Perempuan .......... 60 
Anjuran Bagi Makmum untuk Berdiri di Sebelah Kanan 
Barisan Shalat 22 0 ببب0000‎ A iai 62 


Keutamaan Melemaskan Bahu Ketika Berdiri di Barisan Shalat 64 
Tentang Menyingkirkan Orang-Orang Yang Berbaris dalam 


Shalat Pada Tempat yang Tinggi .........o.ocooocooooooooooooo. 65 
Larangan Untuk Berbaris dalam Shalat Pada Tempat Yang 

TING ووه‎ A A ana MN NAN AA 65 
Larangan Makmum Melaksanakan Shalat di Belakang Barisan 
Sendirian dan Penjelasan Bahwa Shalatnya itu Tidak Sah. ....... 66 


Keringanan dalam Rukunya Makmum sebelum Menyambung 

ke Barisan Shalat. Setelah itu, Ia Merangkak Sambil Ruku? 
Hingga Bergabung dengan Barisan dalam Ruku'nya.................. 70 
Tentang Penjelasan Bahwasanya Orang Dewasa (Baligh) dan 
Berakal Lebih Layak untuk Menempati Barisan Pertama 
berdasarkan Perintah Rasulullah SAW...................ooooo... 71 
Keringanan Bagi Orang Dewasa dan Berakal Untuk Membelah 
Barisan pada Saat Baru Datang agar Mereka Dapat Berada di 
Barisan Pertama............................. هه هه‎ Naba ad 33 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xi 


82. Bab: 
83. Bab: 


84. Bab: 


85. Bab: 


86. Bab: 


87. Bab: 


88. Bab: 


89. Bab: 


90. Bab: 


91. Bab: 


92. Bab: 


93. Bab: 


94. Bab: 


95. Bab: 
96. Bab: 


97. Bab: 


xii 


Tentang Perintah bagi Makmum untuk Mengikuti Imam dan 


Larangan Untuk Berlawanan Dengannya .................................. 74 
Larangan Untuk Mendahului Imam dalam Takbir, Ruku’, dan 
SUG sSNA 75 


Tentang penjelasan bahwa makmum bertakbir setelah imam 
selesai mengucapkan takbirnya. Dan janganlah makmum 
bertakbir hingga imam selesai mengucapkan huruf ‘ra’ yang 


mana huruf tersebut adalah huruf terakhir takbir ........................ 76 
Diamnya Imam sebelum Membaca dan Setelah 
Takbiratul Iftitah.......................................... mana 7 


Tentang Penjelasan bahwa Isim Sakit (Diam) Terkadang juga 
Berarti Nathiq (Berbicara) secara Perlahan, Apabila Yang 


Dimaksud adalah Diam Untuk Berkata dengan Keras. .............. 7 
Tentang Imam Memanjangkan Ruku Pertama agar Para 
Makmum dapat Mengikuti Shalat Berjama' ah ........................... 79 


Tentang Bacaan di Belakang Imam, Tatkala Imam Membaca 
dengan Jelas dan Larangan Makmum untuk Menambah 

Bacaan, selain Al Fatihah, apabila Imam Telah Membacanya 
dengan Jelas ices 80 
Tentang Bacaan “Amin'nya Makmum.ketika Imam Selesai 
Membaca Al Fatihah dalam Shalat, apabila Imam Lupa atau 

Tidak Tahu, maka Makmum Tidak Wajib Mengucapkannya ....... 81 
Keutamaan Bacaan Aminnya Makmum apabila 

Mengucapkannya dengan Mengharap Ampunan Dosa yang 

Telah Lalu tatkala Bacaan Aminnya itu Berbarengan dengan 


Bacaan Aminnya Para Malaikat...................ooooco.cooooo 82 
Allah SWT Akan Mengabulkan Doa Orang Yang Membaca 
Amin ketika Selesai Membaca Al Fatihah ................................... 83 
Kedengkian Orang Yahudi terhadap Aminnya Orang-Orang: 
Mukmin... 00 84 


Allah SWT Mengistimewakan Nabi Muhammad Dengan 

Ucapan Amin, dan Tidak Ada Seorang Nabi pun Sebelumnya 
Yang Diberikan Keistimewaan Seperti Ini, kecuali Nabi Harun 
Ketika Beliau Memanggil Musa ..................ooo 86 
Disunnahkan Bagi Imam untuk Mengeraskan Bacaannya dan 
Anjuran untuk Tidak Merendahkan dan Tidak Mengeraskan 


Suara (antara Suara Keras dan Pelan)........................................ 87 
Tentang Imam Yang Merendahkan Bacaan Al Our'an dalam 
Shalat Dhuhur dan Ashar. ...................ocoroo.oook 89 
Tentang Imam Mengeraskan Bacaan Al Our'an dalam Shalat 
Maghrib: aa Si 2 eases 90 
Tentang Imam Mengeraskan Bacaan Al Qur'an dalam 

Shalat Isya... Pen Saa 91 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


98. Bab: 


99. Bab: 


100. Bab: 
101. Bab: 
102. Bab: 


103. Bab: 
104. Bab: 


105. Bab: 
106. Bab: 
107. Bab: 
108. Bab: 
109. Bab: 
110. Bab: 
111. Bab: 
112. Bab: 
113. Bab: 
114. Bab: 


115. Bab: 


116. Bab: 


117. Bab: 


Tentang Imam Mengeraskan Bacaan Al Our'an dalam Shalat 
SA وو د‎ a هد د ل ل سو‎ ٢٢٢٢٧ او‎ 
Tentang Hadits Yang Menjelaskan Bahwasanya 

Rasulullah SAW Mengeraskan Bacaan Al Our'an hanya 


Pada Dua Rakaat Pertama Shalat Maghrib dan Isya. ................ 93 
Imam Agar Menyegerakan Ruku' dan Sujud daripada 

Makmum. Sa AN ا‎ AN NAN 96 
Larangan bagi Makmum untuk Mendahului Imam Dalam 

Hal Ruku dan Sujud .............................. a. 98 
Tentang Makmum Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat 

tatkala Imam Bangun dari Ruku? .........ooooooooooooom.. 101 


Imam Mengangkat Kepalanya dari Ruku' sebelum Makmum .. 101 
Makmum agar Mengucapkan “rabbana wa lakal hamd' 


ketika Mengangkat Kepalanya dari Ruku ................................. 102 
Imam Mendahului Makmum Untuk Sujud kemudian Makmum 
Tetap Berdiri sambil Menanti Imam Sujud ................................ 103 
Ancaman Bagi Makmum Yang Mendahului Imam dengan 
Mengangkat Kepalanya dari Sujud ............................................ 105 
Makmum Mendapatkan Sujud Yang Tertinggal setelah Imam 
Mengangkat Kepalanya ........................................ سم‎ 105 
Larangan Bagi Makmum untuk Mendahului Imam dalam 

Berdiri dan ۷لھھ هښ4‎ ۲٢۲ 106 


Imam Membuka Bacaan Al Our'An pada Rakaat Kedua 
dalam Shalat yang Dikeraskan Bacaannya tanpa Jeda 


Sebelumnya ........................... ىى هه‎ ٢ه‎ 107 
Imam Meringankan Shalat secara Sempurna............................. 108 

Larangan Bagi Imam untuk Memanjangkan Shalat karena 
Khawatir Para Makmum akan Merasa Jemu dan Jenuh .......... 108 
Ukuran Bacaan Imam yang Tidak Panjang............................... 110 


Perkiraan Imam dalam Shalat dengan Adanya Para Makmum 
Yang Lemah, Lanjut Usia dan Mempunyai Keperluan 


Mendesak ل ا م‎ u n 111 
Imam Menyegerakan Bacaan Al Our“An dalam Shalat karena 
Adanya Suatu Keperluan pada Sebagian Makmum .................. 113 


Keringanan Bagi Imam untuk Menyegerakan Shalat karena 
Adanya Keperluan pada Sebagian Makmum, meskipun 
Sebelumnya Imam Telah Berniat untuk Membaca Ayat 

Yang Panjang ....oooooooooo.ooooooWom wen wawan An 4د‎ 0 113 
Keringanan Bagi Makmum untuk Keluar Dari Shalat 

Berjama'ah karena Adanya Keperluan disamping Imam 

Juga Membacakan Ayat-Ayat Yang Panjang ............................ 114 
Perintah Kepada Jama'ah Yang Berada di Barisan Terakhir 

agar Mengikuti Jama'ah Yang Berada di Barisan Pertama. ..... 116 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xii 


118. Bab: 
119. Bab: 
120. Bab: 


121. Bab: 


122. Bab: 


123. Bab: 


124. Bab: 


125. Bab: 
126. Bab: 


127. Bab: 


128. Bab: 


129. Bab: 


130. Bab: 


131. Bab: 


132. Bab: 


Perintah Kepada Makmum untuk Shalat Sambil Duduk tatkala 
Imam Shalat Sambil Duduk .......oooocoooooooocoooooooooooo 117 
Perintah Kepada Makmum Untuk Duduk setelah Memulai 

Shalat Sambil Berdiri tatkala Imam Shalat Sambil Duduk ......... 118 
Larangan Bagi Makmum Untuk Shalat Sambil Berdiri 

dibelakang Imam Yang Shalat Sambil Duduk ............................ 119 
Tentang Beberapa Hadits Yang Ditakwilkan Para Ulama 

Menjadi Penghapus Perintah Rasulullah SAW Kepada 

Makmum untuk Shalat Sambil Duduk tatkala Imam Shalat 

Sambil Duduk ......... 01010101001 120 
Makmum Yang Mendapatkan Imam Sedang Dalam Keadaan 
Sujud dan Perintah Kepada Makmum untuk Langsung Sujud ... 130 
Dibolehkannya Melaksanakan Satu Shalat Dengan Dua 
Orang Imam, Yang Salah Satu Imam Tersebut Tidak Terkena 
Hadats, Dimana Imam Yang Pertama Meninggalkan 
Jama’ahnya dari Posisinya Sebagai Imam kemudian Imam 
Yang Kedua Maju Untuk Menggantikannya Sampai 
Menyempurnakan Shalat Jama'ah Yang Sebelumnya Diimami 


Orang Lain; sass OA 131 
Rakyat Biasa Menggantikan Imam Besar Dalam Shalat 

Berjama'ah karena Sakit Yang Dideritanya .............................. 134 
Menggantikan Imam ketika Tidak Hadir ke Masjid ................... 137 


Keringanan Untuk Mengikuti Orang Shalat Yang Niatnya 

Adalah Shalat Sendirin dan Tidak Berniat Menjadi Imam ......... 137 
Tentang Orang Yang Tidak Suci Dari Hadats Memulai Shalat 
Dengan Berniat Menjadi Imam, lalu Ia Menyatakan Bahwa 
Dirinya Tidak Suci Dari Hadats, kemudian Ia Meminta Para 
Makmum Untuk Menunggunya, sementara Ia Mandi Bersuci 

Dari Hadats Besar, setelah Itu, Ia Pun Mengimami Shalat ....... 140 
Keringanan Imam Yang Mengkhususkan Dirinya dengan 

Bacaan 1698 nk هو‎ 142 
Keringanan Dalam Shalat Berjama' ah Di Dalam Masjid 

Yang Sedang Shalat Berjama'ah dan Kebalikan Dari 

Pendapat Yang Membolehkan Shalat Sendiri-Sendiri jika 

Pernah Melaksanakan Shalat Jama'ah Di Masjid Tersebut. ..... 143 
Dibolehkannya Orang Yang Melaksanakan Shalat Fardhu 

Menjadi Makmum Kepada Orang Yang Melaksanakan 

Shalat Sunnah, dan Pendapat Para Ulama Di Negeri Irak 

Yang Berbeda dengan Menyatakan Bahwasannya 

Hal Itu Tidak Dibolehkan. 1 1 1 ee. 145 
Penjelasan Bahwasannya Mu'adz Sering Melaksanakan 

Shalat Fardhu Bersama Rasulullah dan Bukan Shalat Sunnah 
Sebagaimana Diduga oleh Sebagian Ulama Irak....................... 148 
Perintah Shalat Secara Sendirian, tatkala Imam Datang 


xiv || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Terlambat Untuk Melaksanakan Shalat Berjama’ah ................ 148 
133. Bab: Perintah Melaksanakan Shalat Berjama'ah setelah 

Melaksanakan Shalat Fardhu Sendirian pada saat Imam 

Datang Terlambat 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 ا ة‎ 150 
134. Bab: Mengerjakan Shalat Berjama'ah setelah Mengerjakan Shalat 

Shubuh Sendirian. Maka Hukum Shalat Berjama’ahnya Bagi 

Makmum Adalah Sunnah dan Hukum Shalat Sendirinya 


Adalah Wajib, dengan Dalil Sabda Rasulullah SAW ................. 152 
135. Bab: Larangan Untuk Meninggalkan Shalat Sunnah Berjama'ah 
setelah Melaksanakan Shalat Fardhu Sendiri ............................ 154 


136. Bab: Tentang Dalil yang Menyatakan Bahwasannya Shalat 
Sendirian yang Pertama Kali Dilakukan Seseorang Tepat 


Pada Waktu-Waktu itu Menjadi Fardhu .................................... 156 
137. Bab: Tentang Larangan Mengulang Shalat dengan Menggunakan 

Niat Shalat Fardhu ......................... 1 1212121212 ا ةي‎ 157 
138. Bab: Orang Yang Mendapatkan Shalat dan Duduknya Imam Dalam 

Shalat dengan Ganjil karena Mengikuti Imam ........................... 158 


139. Bab: Tentang Musafir Yang Menjadi Imam Shalat bagi Orang- 
Orang Yang Menetap dan Orang-Orang Yang Menetap 
Menyempurnakan Shalat-Shalatnya setelah Imam 
Mengucapkan Salam, itu pun Jika Hadits Ini Benar. Karena 
Di Dalam Hadits Tersebut Terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an. .... 160 
140. Bab: Tentang Makmum yang Masbuk Pada Beberapa Rakaat 
Shalat dan Perintah Untuk Mengikuti Imam serta 
Menyempurnakan Beberapa Rakaat Setelah Imam 
Mengakhiri ار‎ 1 1 1 1 1 162 
141. Bab: Makmum Masbuk Dengan Satu Rakaat Shalat Imam dan 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Makmum Itu Tidak 
Dibebani Dua Sujud Sahwi, berbeda Dengan Pendapat Yang 
Menyatakan bahwasannya Makmum Tersebut Harus 


Melakukan Dua Sujud Sahwi .........o.ooocoWoooWo.o 163 
142. Bab: Membisikkan (Mentalgin) Imam apabila Lupa atau 
Meninggalkan Bacaan Ayat Al Qur'an...................................... 167 


143. Bab: Imam Meletakkan Kedua Sandalnya di sebelah Kiri................. 169 


KUMPULAN BAB HALANGAN YANG MEMBOLEHKAN 
SESEORANG UNTUK MENINGGALKAN SHALAT 


BERJAMA'AH kene ددددبب010101010101010101000‎ 0n0000e000s ana 0000000062 171 
144. Bab: Keringanan Bagi Orang Sakit untuk Meninggalkan Shalat 
بب0000 0 0 ا اا‎ 171 
145. Bab: Keringanan Untuk Meninggalkan Shalat Berjama'ah ketika 
Makan Malam Telah Dihidangkan ............................... a... 173 
146. Bab: Keringanan Untuk Meninggalkan Shalat Berjama'ah jika 
Seseorang Itu Sedang Menahan Hajat ...................................... 174 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xv 


147. Bab: 


148. Bab: 


149. Bab: 


150. Bab: 


151. Bab: 


152. Bab: 
153. Bab: 
154. Bab: 


155. Bab: 


156. Bab: 


157. Bab: 


158. Bab: 


159. Bab: 


160. Bab: 


161. Bab: 


162. Bab: 


163. Bab: 


Keringanan Bagi Orang Tuna Netra (Orang Buta) untuk 
Meninggalkan Shalat Berjama'ah pada Saat Hujan dan Banjir . 175 
Tentang Dibolehkan Meninggalkan Shalat Berjama' ah Dalam 
Perjalanan dan Perintah Untuk Tetap Melaksanakan Shalat 
Dalam Perjalanan pada saat Malam Yang Dingin dan 
Turun Hujan Lena 001010101010 179 
Tentang Dibolehkannya Meninggalkan Shalat Berjama'ah 
Dalam Perjalanan pada Malam Yang Gelap Gulita, meskipun 
Tidak Dingin ataupun Turun Hujan .............ooooooo 181 
Tentang Dibolehkannya Meninggalkan Shalat dalam 
Perjalanan dan Perintah Shalat Di Atas Kendaraan disaat 
Hujan Rintik-Rintik Yang Tidak membahayakan ....................... 182 
Tentang Dibolehkannya Shalat Di Atas Kendaraan dan 
Meninggalkan Shalat Berjama' ah padasaat Turun Hujan 


Dalam Perjalanan .۷۷/۷1۷/#/۷۳۷د/۷/۷117۶1۶۶7۶۶."»»۳۴"۳۴""۶۴۴۴۳۴۳#٢‎ 183 
Hadits Tentang Perintah Nabi SAW Yang Membolehkan 

Shalat Di Atas Kendaraan pada saat Hujan........................... 185 
Tentang Pergi Ke Masjid Pada Malam Gelap Gulita dan 

Turun Hujan 001010 185 
Larangan Mendatangi Shalat Berjama'ah bagi Orang Yang 
Makan Bawang Putih ...............ooooWoooooo.oomma 187 


Tentang Larangan Yang Bersifat Sementara untuk 
Melaksanakan Shalat Berjama'ah bagi Orang Yang Makan 


Bawang Putih ون‎ 1 1 1 2 ssa seas 188 
Larangan Bagi Orang Yang Makan Bawang Putih untuk 
Datang Ke Masjid 0٧1٨1٨»1۷79۷9۷"۱/۱/۱اااا۸س«(«۸ا'‎ ۴۴۳۴۷ ۱3؟١شششغض۱۱۱‎ ۱۱٣ 189 
Larangan Bagi Orang Yang Makan Daun Bawang untuk 
Ikut Shalat Berjamaah .................oooocooooioooo 190 


Dalil Yang Menerangkan Tentang berang untuk Datang 

Ke Masjid bagi Orang Yang Makan Sayur-Sayuran Tersebut 
dalam Kondisi Mentah (Belum Dimasak) ................................. 191 
Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Larangan Makan 

Bawang Itu Karena Aromanya Mengganggu Orang Lain 


dan Bukan Karena Diharamkan .................ocooooo 192 
Dalil yang menerangkan bahwasanya para malaikat merasa 
terganggu dengan aroma bawang tersebut ................................ 193 


Larangan Bagi Orang Yang Makan Bawang Putih, Merah, 

dan Daun Bawang untuk Datang Ke Masjid hingga 

Aromanya ۴ 21لل٧ول'""ل"ل"ل"ل"ل"""""۳۳۳چصص۹۹‎ 194 
Allah SWT mengkhususkan Nabi Muhammad SAW untuk 

tidak makan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. 195 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Rasulullah SAW 

Sengaja Tidak Makan Bawang karena Ingin Memanggil 

Malaikat 000 bana a aan NEG a 196 


164. Bab: 
165. Bab: 


166. Bab: 


167. Bab: 


Keringanan Untuk Memakan Bawang padasaat Darurat ........ 197 
Shalat Sunnah Berjama'ah Di Siang Hari Yang Berlawanan 
dengan Pendapat Orang Yang Memakruhkannya ..................... 198 
Tentang Shalat Sunnah Malam Hari dengan Berjama'ah 

bukan Pada Bulan Ramadhan ..............oooooco.coocooooooo 199 
Shalat Witir Berjama'ah bukan pada Bulan Ramadhan .............. 202 


KUMPULAN BAB, SHALAT BERJAMA'AH KAUM WANITA . 4 


168. Bab: 


169. Bab: 
170. Bab: 


171. Bab: 
172. Bab: 


173. Bab: 
174. Bab: 
175. Bab: 


176. Bab: 


177. Bab: 


178. Bab: 


179. Bab: 


180. Bab: 


181. Bab: 


182. Bab: 


Tentang Perempuan Yang Menjadi Imam bagi Kaum Wanita 


dalam Shalat Fardhu ............................ 1 1 1 1 sssssasesseseseeeenenenns 204 
Kaum Wanita Diizinkan untuk Datang ke Masjid....................... 205 
Larangan Untuk Mencegah Wanita Pergi Ke Masjid di 

Malam Hana 2 1 121212 2 2 2 2 2 2 2 2 يي ةي‎ 206 


Perintah Agar Kaum Wanita Pergi Ke Masjid sambil Meludah 206 
Larangan Bagi Kaum Wanita Untuk Pergi Ke Masjid dengan 


Memakai Wewangian ....................... 1 1 1 ا‎ 207 
Larangan Tegas Bagi Wanita Yang Pergi Ke Masjid dengan 
Memakai Wewangian agar Dicium Aromanya, ......................... 208 
Tentang Diharuskannya Bagi Wanita Yang Memakai Minyak 
Wangi untuk Mandi sebelum Pergi ke Masjid ................i.......... 209 
Tentang Wanita Memilih Shalat Di Rumahnya dari pada Shalat 
DAEN A 0 بببب00‎ eases 210 
Tentang Wanita Memilih Shalat di Rumahnya daripada Shalat 


di Dalam Kamarnya, jika Qatadah Mendengar Hadits Ini 

dari 000/33 ena an nan ana na ng ههوو‎ 215 
Wanita Memilih Shalat di Dalam Kamarnya daripada Shalat 

di Dalam Rumahnya. Dan Wanita Memilih Shalat di Masjid 
Kaumnya daripada Shalat di Masjid Nabi,.................................. 216 
Wanita Memilih Shalat di Kamar Tidurnya daripada Shalat 

re tionis 217‏ ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 ز ز 2 هپ ود 8 ول 1318112 ول 


Keutamaan Shaf Kaum Wanita Yang Paling Belakang 


daripada Shaf Yang Paling Depan. Ini Merupakan Suatu 

Dalil (Bukti) Bahwasanya Shaf Kaum Wanita Itu akan Lebih. 
Utama Jika Berjauhan dari Shaf Kaum Pria ............................. 219 
Perintah Kepada Kaum Wanita untuk Menundukkan 
Pandangannya apabila Mereka Ikut Shalat Berjama'ah 

kepada Kaum Pria, karena Dikhawatirkan Mereka akan 

Melihat Aurat Kaum Pria ...............ococooooooo 220 
Larangan Bagi Kaum Wanita untuk Mengangkat Kepalanya 

dari Posisi Sujud, tatkala Mereka Ikut Shalat Berjama'ah 

Bersama Kaum Pria, sebelum Kaum Pria Duduk dalam 

Posisi Tegak. inn 0 بببب00002‎ 221 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xvii 


183. Bab: 
184. Bab: 


185. Bab: 
186. Bab: 
187. Bab: 
188. Bab: 
189. Bab: 
190. Bab: 
191. Bab: 


192. Bab: 


193. Bab: 
194. Bab: 


195. Bab: 


196. Bab: 
197. Bab: 
198. Bab: 


199. Bab: 
200. Bab: 


201. Bab: 


Larangan Tegas agar Makmum Laki-Laki Tidak Berdiri 
Di Shaf Terakhir, tatkala Di Belakangnya Ada Jama'ah 


Wanita, jika Tujuannya Hanya Ingin Melihat Mereka .......... د‎ 


Penyebutan Dalil Yang Menerangkan Tentang Larangan 
Mencegah Kaum Wanita Untuk Pergi Ke Masjid tatkala 


Perginya Mereka Ke Masjid tidak Mengakibatkan Kerusakan. 224 


Penyebutan Beberapa Peristiwa Kaum Wanita Bani Israfil 


hingga Mereka Dilarang Pergi ke Tempat Ibadah Mereka ...... 


Keringan Bagi Seorang Budak untuk Menjadi Imam Bagi 
Orang Yang Merdeka, tatkala Budak Tersebut Lebih Baik 


Bacaannya daripada Orang Yang Merdeka ............................. 
Shalat Berjama'ah dalam Perjalanan......................................... 
Shalat Berjama’ah setelah Habis Waktunya ............................ 
Menggabung Dua Shalat Berjama?ah dalam Perjalanan .......... 


Anjuran Untuk Memisahkan Antara Shalat Wajib dan 


Sunnah Dengan Ucapan ........................ m#o.mo.Ko#—o.oo.ooiW 


Meninggikan Suara Ketika Takbir dan Mengucapkannya 


Ketika Imam Berpindah Rakaat ا اا‎ 1 1 1 1 1 1 1 sssssssssasesss 


Niat Orang Yang Sedang Shalat untuk Mengucapkan Salam 
Kepada Siapa Yang Ada Di Sisi Kanannya tatkala Ia + 
Mengucapkan Salam Ke Sebelah Kanan dan Kepada Siapa 
Yang Ada Di Sisi Kirinya tatkala Ia Mengucapkan Salam 


Ke Sebelah Kiri اس‎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1214121212121 2 212 2 neee 


Makmum Juga Memberi Salam dalam Shalat Ketika Imam 


Memberi Salam ...........oooocoooooooooooodoooocona 


Jawaban Makmum Kepada Imam tatkala Imam Memberi 


Salam ketika Shalat Telah Selesai ....................oooooooooooo 


Imam Menghadapkan Wajahnya ke Arah Kanan tatkala 
Memberi Salam Ke Kanan dan Ke Arah Kiri tatkala 


Memberi Salam Ke Kiri نس‎ root 


Imam Berpaling usai Melaksanakan Shalat Yang Tidak Ada 


Shalat Sunnahnya ............................. ee. 


Imam Memalingkan Wajahnya Ke Kanan Atau Ke Kiri Usai 


اك بې نس Melaksanakan Shalat‏ 


Dibolehkan Bagi Imam untuk Menghadapkan Wajahnya 


Ke Arah Makmum usai Melaksanakan Shalat ......................... 
Larangan Mendahului Imam untuk Berpaling dari Shalat......... 


Imam Bangkit Berdiri Usai Melaksanakan Shalat sesaat 
Sesudah Mengucapkan Salam tanpa Berdiam Diri Lagi, 


tatkala Di Belakangnya tidak Ada Jama'ah Wanita ................ 


Dalil Yang Menerangkan Bahwasannya Rasulullah SAW 


Berdiri sesaat setelah Memberi Salam tatkala di Belakangnya 


Tidak Ada Jama'ah Wanita dan Anjuran agar Imam Tetap 
Duduk di Tempatnya tatkala Di Belakangnya Ada 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


Jama'ah Wanita همووا‎ a Sana 247 
202. Bab: Keringanan Bagi Imam untuk Tetapi Di Tempat Shalatnya 

usai Memberi Salam agar Kaum Wanita segera Beranjak < 
Dari Tempat Shalatnya sebelum Kaum Pria ............................ 248 


: AA LA 56 


genea 250‏ ةز ز زذز ز 1 1 1 1 0001111 KITAB JUM'AT.........‏ 


1. Bab: 


2. Bab: 


3. Bab: 


4. Bab: 
5. Bab: 


6. Bab: 


Keterangan Tentang Waj ibnya Jum'at dan Penjelasan 
Bahwasanya Allah SWT Mewajibkan Shalat Jum'at Kepada 
Umat Sebelum Kita. Akan Tetapi, Mereka (Umat Sebelum 

Umat Islam) Malah Berselisih Pendapat Mengenai Shalat 

Jum'at tü ananena NN nan nama 250 
Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Shalat Jum'at Itu 

Hanya Wajib Bagi Mereka Yang Telah Baligh dan Tidak 

Wajib Bagi Anak-Anak, sama Seperti Pendapat tentang 

Khabar Yang Dijadikan Alasan dan Dijadikan Qiyas. .............. 252 
Tentang Tidak Wajibnya Shalat Jum'at bagi Kaum Wanita. 

Dalil Perintah Pergi Ke Masjid untuk Melaksanakan Shalat 
Jumat 0000 255 
Tentang Jum'at Pertama Yang Dilaksanakan Di Kota 

Madinah dan Jumlah Orang Yang Mengikutinya ....................... 257 
Tentang Shalat Jum'at Pertama Yang Dilaksanakan setelah 

Shalat Jum'at di Kota Madinah سي‎ 1 1 1 1 assesses ssnss 259 
Pernyataan Dari Allah Bahwasanya Umat Nabi Muhammad 
Adalah Umat Terbaik Yang Dilahirkan Untuk Umat Manusia 
dengan Diwajibkannya Shalat Jum'at Kepada Mereka. Segala 
Puji Bagi Allah atas Anugerah Ini, karena Ahli Kitab | 
Sebelumnya Telah Melalaikan Kewajiban Shalat Jum'at Ini. .... 259 


KUMPULAN BAB TENTANG KEUTAMAAN HARI JUM'AT . 261 


7. Bab: 
8. Bab: 


9. Bab: 


10. Bab: 
11. Bab: 
12. Bab: 


13. Bab: 


Tentang Keutamaan Hari Jum'at. Sesungguhnya Hari Jum'at 
Adalah Hari Yang Paling Utama dimana Semua Makhluk 

Akan Ketakutan kecuali Jin dan Manusia ................................. 261 
Hadits Tentang Sebab Semua Makhluk Merasa Takut 

Terhadap Hari Jum'at karena Disebutkan Bahwasanya 


Kiamat Itu Akan Terjadi pada Hari Jum'at .............................. 262 
Sifat Hari Jum'at dan Para Penduduknya apabila Mereka 
Dibangkitkan Pada Hari Kiamat, jika Hadits Ini Benar ............. 266 
Tentang saat Diciptakannya Adam pada Hari Jum'at ............... 267 
Sebab Dinamakannya Hari Jum'at .............oooo.cooo 269 
Keutamaan Bershalawat Kepada Nabi Muhammad SAW di 

Hari Jum nahan 0 00000 270 


Tentang Beberapa Keutamaan Hari Jum'at, antara lain Allah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xix 


14. Bab: 


15. Bab: 


16. Bab: 


17. Bab: 


18. Bab: 
19. Bab: 


20. Bab: 


SWT Menjadikan Suatu Saat dimana Doa Orang Yang Shalat 
Jum'at Akan Dikabulkan ........................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اي‎ 272 
Hadits Yang Menerangkan Tentang Dikabulkannya Doa 

khusus Untuk Orang Yang Melaksanakan Shalat Jum'at dan 
Bukan Untuk Yang Lain ...................... 1 1 1 1 1 1ذ‎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 212 
Hadits Singkat Yang Menerangkan Bahwasanya 

Rasulullah SAW Mengajarkan bahwa Doa Orang Yang 
Melaksanakan Shalat Jum'at Itu Pasti Akan Dikabulkan .......... 273 
Penjelasan Bahwa Saat Yang Kami Maksudkan adalah Saat 

Yang Berlaku Pada Semua Hari Jum'at dan Bukan Hari 

Jum'at Yang Tertentu Saja.............................. ea 274 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Doa Untuk Kebaikan 

dan Bukan Doa Untuk Kejahatan Akan Dikabulkan Pada 

Saat di Hari همهن نس يل‎ 276 
Tentang Waktu Dikabulkannya Doa Pada Hari Jum'at............. 276 
Dalil Yang Menerangkan Bahwa Berdoa Pada Saat Itu 

Akan Dikabulkan, serta Dalil Yang Menerangkan bahwa 

Berdoa Untuk Kebaikan Pada Shalat Wajib Itu Diperbolehkan 277 
Menerangkan Tentang Lupanya Rasulullah Atas saat Yang 
Mustajab Itu. Hal Ini Merupakan Dalil Bahwa Orang Yang 

Tahu Terkadang Lupa Dengan Apa Yang Telah Diketahuinya 
hingga Orang Lain Mengingatkannya ........................................ 278 


KUMPULAN BAB TENTANG MANDI DI HARI JUM'AT ......... 280 


21. Bab: 


22. Bab: 


23. Bab: 


24. Bab: 


25. Bab: 


26. Bab: 
27. Bab: 


Tentang Kewajiban Mandi pada Hari Jum'at berdasarkan 

Hadits Nabi SAW Yang Berbunyi: “Mandi Di Hari Jum'at 

Itu Wajib Bagi Setiap Orang Yang Telah Bermimpi" ........... 280 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Yang Dimaksudkan 
Rasulullah SAW Dengan Sabdanya, “Wajib”, Yaitu Wajib 

Yang Menyebabkan Batal dan Bukan Wajib Yang Fardhu ........ 281 
Hadits Yang Menerangkan Tentang Kata Yang Umum 
sebagaimana Yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya. Dalil 
Bahwasanya Rasulullah SAW Memerintahkan Mandi Di Hari 
Jum'at Hanya Bagi Orang Yang Pergi Ke Masjid .................... 286 
Anjuran Kepada Khatib Untuk Mandi Pada Hari Jum'at.Dalil 
Yang Menerangkan Bahwasanya Khutbah Itu Bukanlah 

Shalat, sebagaimana Yang Diduga Oleh Sebagian Ulama. 

Karena Jika Khutbah Itu Shalat, maka Tentunya Tidak 
Dibolehkan Bagi Khatib Untuk Berbicara, sebagaimana 

Tidak Dibolehkan Baginya Untuk Berbicara Dalam Shalat....... 288 
Anjuran Kepada Kaum Wanita Untuk Mandi apabila Ikut 
Melaksanakan Shalat Jum'at .................oocoocoooo 290 
Penjelasan Sebab Dianjurkannya Mandi untuk Shalat Jum'at ... 291 
Tentang Dalil Yang Menyebutkan Bahwa Mandi Pada Hari 


xx || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Jum'at Itu Merupakan Suatu Keistimewaan dan Bukan 

Suatu Kewajiban dee anna Dan ani 294 
28. Bab: Tentang Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at, dan Orang ; 

Yang Mandi Tersebut Bersegera Pergi Ke Masjid, lalu 

Mendekatkan Diri Dengan Mimbar dan Mendengarkan 

Khutbah Secara Seksama serta Tidak Lalai............................... 295 
29. Bab: Tentang Beberapa Keutamaan Hari Jum'at, Yaitu Orang 

Yang Mandi Pada Hari Jum'at Akan Selalu Suci Hingga 

Jum'at Selanjutnya jika benar Yahya Bin Abu Katsir Pernah 

Mendengar Hadits Ini Dari Abdullah Bin Abu Qatadah ............ 298 


KUMPULAN BAB MEMAKAI MINYAK WANGI, BERSIWAK, 
DAN MENGENAKAN PAKAIAN UNTUK SHALAT JUM'AT ... 300 
30. Bab: Anjuran Memakai Minyak Wangi Untuk Shalat Jum'at 

karena Orang Muslim Diharuskan Untuk Memakai 

Wewangian jika Memiliki .................................. aan 300 
31. Bab: Keutamaan Memakai Minyak Wangi, Bersiwak, Dan 

Mengenakan Pakaian Yang Sebaik-Baiknya setelah Mandi 

Pada Hari Jum'at kemudian Tidak Melangkahi Leher Orang 

Lain, Melaksanakan Shalat Sunnah Oabliyah dan Diam 


Ketika Imam Berkhutbah Hingga Selesai Shalat....................... 301 
32. Bab: Keutamaan Memakai Minyak Wangi Pada Hari Jum'at........... 302 
33. Bab: Anjuran Untuk Memakai Pakaian selain Pakaian Kerja pada 

Hari Jim atne sed eet 304 


34. Bab: Anjuran Untuk Memakai Jubah (Baju Panjang) Pada Shalat 
Jum'at karena Hajjaj Bin Arthah Telah Mendengar Hadits Ini 
Dari Abu Ja'far Muhammad Bin Ali ......................................... 305 


KUMPULAN BAB MENYEGERAKAN PELAKSANAAN 
SHALAT JUM'AT (186/A) DAN BERJALAN UNTUK . 
MELAKSANAKANNYA ....0000000000000000000600 00000000 e0e00 0600000 a nean 00 aane 00000000na 306 
35. Bab: Keutamaan Bersegera Menuju Masjid utuk Shalat Jum'at 

Dalam Keadaan Telah Mandi, Dekat dengan Imam dan 

Mendengarkan Khutbah Secara Seksama ................................ 306 
36. Bab: Keutamaan Orang Yang Bersegera Pergi Ke Masjid Pada 

Hari Jum'at bagaikan Orang Yang Mempersembahkan 

Sesuatu. Dalil Bahwa Orang Yang Bersegera Pergi Ke 

Masjid Pada Hari Jum'at Lebih Utama daripada Yang 

Terabaikan SK 307 
37.Bab: Tentang Para Malaikat Yang Duduk Di Depan Pintu Masjid 

Untuk Mencatat Orang Yang Bersegera Pergi Ke Masjid 

Pada Hari Jum'at dan Saat Mereka Menutup Catatan 

Mereka Untuk Mendengarkan Khutbah ..................................... 308 
38.Bab: Tentang Jumlah Malaikat Yang Duduk Di Pintu-Pintu Masjid 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxi 


39. Bab: 


40. Bab: 


41. Bab: 


Pada Hari Jum'at untuk Menulis Orang-Orang Yang 

Bersegera Datang 1 1 1 1 1 1 309 
Doanya Para Malaikat Bagi Orang-Orang Yang Terlambat 
Datang Ke Masjid Di Hari Jum'at setelah Lembar Catatan 


Ditutup ا‎ 1 00 4 311 
Keutamaan Berjalan Kaki Untuk Pergi Ke Masjid daripada 
Menaiki Kendaraan .............................. 1 1 1 1 1 1 1 12 ة‎ 313 


Perintah Untuk Bersikap Tenang ketika Berjalan Menuju 
Tempat Shalat Jum'at dan Larangan Untuk Tergesa-Gesa. ..... 313 


KUMPULAN BAB TENTANG ADZAN, KHUTBAH JUM'AT, 
DAN KEHARUSAN UNTUK MENDENGARKAN KHUTBAH 
JUM'AT SERTA LARANGAN-LARANGANNYA ....0a000000000000000000000 316 


42. Bab: 


43. Bab: 


44. Bab: 


45. Bab: 


46. Bab: 


47. Bab: 
48. Bab: 


49. Bab: 


50. Bab: 


Tentang Adzan Shalat Jum'at pada Masa Rasulullah SAW 

dan Waktu Dikumandangkannya Adzan untuk Shalat Jum'at 
adalah sebelum Khatib Keluar (untuk Naik Ke Atas Mimbar) .316 
Keutamaan Makmum Diam Ketika Imam (Khatib) Keluar 

Untuk Berkhutbah, berbeda Dengan Pendapat Orang Yang 
Menduga bahwa Ucapan Imam (Khatib) adalah Memotong 
ا‎ mk mak ln amat daan 319 
Tentang Tempat Berdirinya Nabi Muhammad SAW Dalam 
Berkhutbah sebelum Adanya Mimbar. Ini Menunjukkan 
bahwasanya Berkhutbah Di Atas Tanah Dibolehkan tanpa 

harus Naik Ke Atas Mimbar .............oooocoo.ooo.om 321 
Sebab Tiang Penyangga Merasa Kehilangan Rasulullah SAW 
ketika Beliau Mulai Berdiri (Untuk Berkhutbah) Di Atas 

Mimbar, Sifat Mimbar Rasulullah, Jumlah Tangga Mimbar 

dan Anjuran Bagi Seorang Khatib agar Bersandar Kepada 
Sesuatu Apabila Berkhutbah Di Atas Tanah ............................. 322 
Dianjurkannya Seorang Khatib Untuk Bersandar Pada 

Tongkat Saat Berkhutbah mengikuti Ajaran Rasulullah ............. 324 
Tentang Kayu Yang Dijadikan Mimbar Rasulullah SAW .......... 325 
Khatib Memerintahkan Kepada Jama'ah Untuk Duduk 

tatkala Ia Telah Berdiri Tegak Di Atas Mimbar, bahwasannya 
Walid Bin Muslim dan Perawi Dibawahnya Benar-Benar 
Menerima Dari Ibnu Abbas pada Sanad Ini, karena Pengikut 

Ibnu Juraij Menganggap Hadits Ini Mursal dari ‘Atha dari 

Nabi Muhammad SAW ......oocooco.oWoWo.Womo.o.o.maa 326 
Tentang Jumlah Khutbah Jum'at dan Duduk Antara Dua 
Khutbah. Bertentangan Dengan Pendapat Orang Yang Tidak 
Tahu Sunnah, yaitu Orang Yang Menduga bahwa Sunnah 

Tersebut Bid'ah dan Duduk Antara Dua Khutbah Adalah 


Anjuran Untuk Menyingkat Khutbah dan Tidak 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


S1. Bab: 
52. Bab: 
53. Bab: 


54. Bab: 


55. Bab: 
56. Bab: 


57. Bab: 


58. Bab: 
59. Bab: 


60. Bab: 


61. Bab: 


62. Bab: 


63. Bab: 


64. Bab: 


65. Bab: 


66. Bab: 
67. Bab: 


68. Bab: 


69. Bab: 


Memanjangkannya .....o.oooo.oooo.oooocoooooooooooooooo. 328 
Sifat Khutbah Nabi Muhammad SAW Yang Diawali Dengan 
Memuji Allah SWT ا‎ Na a 330 


Keringanan Untuk Memohon Turun Hujan dalam Khutbah 

Jum'at tatkala Musim Kemarau dan Paceklik Melanda Kaum 
Muslimin os sasangen saenake eee 333 
Berdoa Dalam Khutbah Jum’at agar Hujan Deras Terhenti 

dan Tidak Mengguyur Rumah-Rumah jika Dikhawatirkan 


Hujan Tersebut dapat Menghancurkan Rumah-Rumah ........... 336 
Keringanan bagi Khatib untuk Tersenyum dalam Khutbah 

JUM ate 000 338 
Hal Mengangkat Kedua Tangan untuk Meminta Hujan 

dalam Khutbah JUM' at ......o.oooooooooooooooocooooooooooo لو‎ 338 


Memberi Isyarat Dengan Jari Telunjuk Di Atas Mimbar 
Ketika Khutbah Jum'at dan Dibencinya Mengangkat Kedua 


Tangan Di Atas Mimbar selain Untuk Meminta Hujan ............. 340 
Tentang menggerakkan jari telunjuk ketika memberi isyarat 
pada saat berkhutbah .................................... ل‎ 342 


Tentang Turun dari Atas Mimbar untuk Bersujud ketika 
Membaca Ayat Sajadah saat Berkhutbah jika Hadits ini Benar 342 
Keringanan Untuk Menerangkan Jika Ditanya tentang 

Sesuatu Saat Berkhutbah Di Atas Mimbar Pada Hari Jum'at. 
Berbeda Dengan Pendapat Yang Menyatakan bahwa Khutbah 


Itu Adalah Shalat hingga Tidak Dibolehkan Berbicara .............. 344 
Keringanan Bagi Khatib untuk Mengajarkan Jama'ah Shalat 
Jum'at dalam ھښ ښخ‎ ٢ 345 


Keringanan Bagi Khatib untuk Memberi Salam dalam 

Khutbah kepada Orang Yang Baru Tiba dari Perjalanan atau 

Baru Masuk ke Dalam Masjid.................................a ea wanen و‎ 346 
Tentang Khatib Yang Memerintahkan Jama'ahnya Untuk 


.. Bersedekah saat Menyampaikan Khutbah Jum'at tatkala 


Melihat Suatu Kebutuhan dan Kemiskinan ................................ 347 
Keringanan Bagi Khatib untuk Menghentikan Khutbahnya 
Sejenak agar Dapat Menjawab Pertanyaan Orang Yang 


Bertanya tentang Ilmu Agama .......... PENA EEEE O EAT 350 
Tentang Khatib Turun Dari Atas Mimbar dan Menghentikan 
Khutbah Sejenak karena Adanya Suatu Keperluan .................. 351 
Keutamaan Mendengarkan Khutbah Jum'at............................. 352 
Larangan Berbicara Saat Khatib Berkhutbah pada Hari 

JUM Abasa 000 353 


Larangan Untuk Memerintahkan Orang Lain Diam Dengan 
Ucapan pada Hari Jum'at ketika Khatib Sedang Berkhutbah ... 354 
Larangan Untuk Mencegah Orang Lain Berbicara karena 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxiii 


70. Bab: 
71. Bab: 
72. Bab: 


73. Bab: 


74. Bab: 


75. Bab: 


76. Bab: 
77. Bab: 


78. Bab: 
79. Bab: 
80. Bab: 
81. Bab: 
82. Bab: 


83. Bab: 


84. Bab: 


xxiv | 


Orang Yanz Melarang Itu Terkadar.g Tidak Mendengar 


Khutbahn a a Khatibi: ane 0 بببببب0001010100‎ 356 
Larangan Bagi Jama'ah untuk Bertanya Tentang Ilmu 
Kepada Selain Khatib pada saat Ktutbah............................ 2-0077 


Tentang Gugurnya Keutamaan Shalat Jum'at Dengan 

Berbicara Pada Saat Khatib Berkhutbah dan Dibolehkannya 
Melarang Orang Berbicara Pada Saat Khuthbah dengan 

Ucapan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مهه‎ 359 
Tentang Berbicara Yang Melalaikan Ketika Khatib Sedang 
Berkhutbah dan Menggugurkan Keutamaan Shalat Jum'at 


namun Tidak Menggugurkan Shalat Jum'at Itu Sendiri ............. 360 
Perintah Untuk Melarang Orang Yang Berbicara ketika 
Khatib Sedang Berkhutbah dengan Memberi Isyarat................ 361 


Larangan Untuk Melangkahi Orang Lain Pada Hari Jum'at 

ketika Khatib Sedang Berkhutbah dan Dibolehkannya Bagi 

Khatib untuk Melarang Hal Itu saat Berkhutbah........................ 361 
Larangan Untuk Menyela Tempat Duduk Diantara 

Jama'ah dalam Shalat Jum'at dan Keutamaan Menjauhkan 
Perbuatan. Itu... ا ا‎ 010101010131 362 
Tentang Tingkatan Orang Yang Melaksanakan Shalat Jumat.... 363 
Tentang Hadits-Hadits Global sebelum ini Yang Menerangkan 
bahwa Shalat Jum'at dapat Menghapuskan Dosa-Dosa dan 
Kesalahan Yang Kecil dan Bukan Dosa-Dosa atau Kesalahan 


Yang BESAN aaa nani a ea NG ASA AA MANA MA 365 
Larangan Untuk Merangkak Pada Hari Jum'at ketika Khatib 
Sedang Berkhutbah ............oooooo.oooo.oooooooooooooooooooo. 365 


Larangan Untuk Bercukur Pada Hari Jum'at sebelum Shalat . 366 
Keutamaan Menghilangkan Ketidaktahuan Tentang Hari 

Jum'at Ketika Orang Lain Melaksanakan Shalat Jum'at 

Hingga Selesai nn nn ninen anna كوهد‎ a a A gan 367 
Larangan Untuk Memegang Kerikil Ketika Khatib Sedang 
Khutbah dan Penjelasan Bahwa Memegang Kerikil Pada 

Saat Itu Adalah Suatu Kelalaian ................................................ 368 
Anjuran Untuk Mengalihkan Orang Yang Ngantuk Pada 

Shalat Jum'at dari Suatu Tempat Ke Tempat Lainnya. Dalil 
Bahwasanya Ngantuk Itu Bukan Berarti Tidur sehingga 


Mengharuskan Seseorang Untuk Berwudhu ............................. 369 
Larangan Membangunkan Orang dari Tempat Duduknya 
untuk Ditempatinya pada saat Shalat Jum'at............................. 370 


Tentang Berdirinya Seseorang dari Tempat Duduknya Pada 

Saat Shalat Jum'at lalu Ia Kembali Lagi Ke Tempat 

Duduknya Itu sementara Ada Orang Lain Yang Telah 
Menempatinya maka Orang Pertama Lebih Berhak untuk 
Menempatinya Daripada Orang Yang Menggantikannya .......... 371 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


85. Bab: 


86. Bab: 


Perintah Untuk Memperluas Tempat Duduk apabila 

Tempat Duduk Tersebut Menjadi Sempit. Allah SWT 

Telah Berfirman, .................................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 bana Kan Ba 372 
Tentang Makruh Hukumnya bagi Kaum Muslimin 
Membubarkan Diri untuk Melihat Perniagaan dan 

Meninggalkan Khatib Yang Sedang Berkhutbah. ...................... 373 


KUMPULAN BEBERAPA BAB SHALAT SEBELUM 
SHALAT JUMAT ee aa 375 


87. Bab: 


88. Bab: 


89. Bab: 


90. Bab: 


91. Bab: 


92. Bab: 


93. Bab: 


94. Bab: 


95. Bab: 


96. Bab: 


Perintah Untuk Memberikan Hak Masjid dengan 

Melaksanakan Shalat Tahiyyatul Masjid saat Masuk 

Ke Dalamnya nn ann nn ANA 1 1 مهه‎ ab 375 
Tentang Perintah Melaksanakan Shalat Sunnah Dua Rakaat 
ketika Masuk Ke Dalam Masjid sebelum Duduk ..................... 376 
Larangan Untuk Duduk ketika Masuk Ke Dalam Masjid 

sebelum Melaksanakan Shalat Dua Rakaat ............................. 377 
Perintah Untuk Kembali Ke Masjid agar Melaksanakan 

Shalat Dua Rakaat jika Seseorang Masuk Ke Dalam Masjid 

lalu Keluar Lagi sebelum Melaksanakan Shalat Sunnat 

Dua 181856 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 12 2 2 ass 379 
Dalil Yang Menyatakan Bahwasanya Perintah Shalat Dua 

Rakaat ketika Masuk Ke Dalam Masjid adalah Sebuah 

Perintah Pembinaan, Petunjuk dan Keutamaan ........................ 380 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasannya Orang Yang 

Langsung Duduk Ketika Masuk Ke Dalam Masjid sebelum 
Melaksanakan Shalat Sunnah Dua Rakaat maka Tidak Wajib 
Untuk Mengulangi Masuk Ke Dalam Masjid Lagi karena - 

Shalat Dua Rakaat saat Masuk Ke Dalam Masjid Itu hanya 

Suatu Keutamaan dan Bukan Kewajiban .................................. 380 
Perintah Untuk Melaksanakan Shalat Sunnat Dua Rakaat 

ketika Masuk Ke Dalam Masjid meskipun Khatib Sedang 
Menyampaikan Khutbah Jum'at. Ini Berbeda Dengan 

Pendapat Yang Menyatakan bahwasanya Shalat Sunnat 

Di Dalam Masjid ketika Khatib Sedang Khutbah Tidak 

Dibolehkan... بب0001010 0 ا‎ 381 
Tentang Khatib Yang Bertanyaan ketika Sedang 

Menyampaikan Khutbah Jum'at di dalam Masjid Kepada 

Jama'ah Yang Baru Datang, “Apakah Sudah Melaksanakan 
Shalat Dua Rakaat atau Belum?” ............oooooooooooooooo 383 
Khatib Yang Sedang Menyampaikan Khutbah Jum'at 
Memerintahkan Orang Yang Baru Masuk Ke Dalam Masjid 

Untuk Shalat Dua Rakaat...................oooooooooooooo 386 
Khatib Yang Sedang Berkhutbah Memerintahkan Orang 

Yang Duduk dan Belum Melaksanakan Shalat Sunnat Dua 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxv 


97. Bab: 


98. Bab: 


99. Bab: 


100. Bab: 
101. Bab: 
102. Bab: 
103. Bab: 
104. Bab: 


105. Bab: 
106. Bab: 


107. Bab: 


108. Bab: 


109. Bab: 


110. Bab: 


111. Bab: 


112. Bab: 


113. Bab: 


Rakaat untuk Berdiri Melaksanakan Shalat Sunnat Tahiyyatul 
Masjid. Perintah Ini Adalah Sebuah Perintah Fakultatif 

(Bersifat Pilihan) dan Anjuran Belaka. Hadits Ini 

Menunjukkan Perbedaan Pendapat dengan Kelompok Yang 
Menduga bahwa Perintah Tersebut adalah Khusus Untuk 

Sulaik Al Ghathafani ..............o..oooocoroooWoooooooooo 386 
Seseorang Dibolehkan Melaksanakan Shalat Sunnah 

Sekehendak Hatinya dengan Rakaat Yang Tidak Dibatasi 

dalilnya Adalah Bahwa Seluruh Shalat Yang Dilaksanakan 


Sebelum Shalat Jum'at Adalah Sunnah bukan Wajib................. 388 
Anjuran Untuk Memanjangkan Shalat Sunnah sebelum 

Shalat Jum at 2.E a a aa na aaa da ani anas 389 
Waktu Iqamat untuk Shalat Jum? at............................................ 390 
Keringanan Bagi Makmum Dan Imam untuk Berbicara Usai 
Khutbah Jum'at sebelum Shalat Jum'at Dimulai ....................... 391 
Waktu Shalat JuM'at.......o...oooo.oooooocooooooooooo 391 


Anjuran untuk Menyegerakan Pelaksanaan Shalat Jum'at ....... 392 
Menyegerakan Shalat Jum'at pada saat Teriknya Matahari ..... 393 
Tentang Jumlah Rakaat Shalat Jum'at ...................................... 394 
Tentang Bacaan Pada Shalat Jum'at......................................... 394 
Tentang Dibolehkannya Membaca Surah selain Surah 

Al Munafiguun Pada Rakaat Kedua Dalam Shalat Jum'at 
meskipun Pada Rakaat Pertama Dibacakan 


Surah Al Jumu' ah ۸۸٨۷٨۷۷777744٩٩ ٢٢٢٢٢ ٧ 396 
Dibolehkan Membaca Surah Sabbihisma Rabbikal “Ala 
dan Surah Hal Ataaka Haditsul Ghasiyah ............................. 397 


Tentang Orang Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat 

Jum'at Bersama Imam berarti Ja Telah Mendapatkan Satu 

Rakaat Shalat Jum'at dan Harus Menambah 

Satu Rakaat Lagi, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 ٣ 399 
Dalil Yang Menerangkan tentang Dibolehkannya 

Melaksanakan Shalat Jum'at kurang Dari Empat 


Puluh Orang Laki-Laki ............................. 1 1 1 1 2 ة ة‎ 402 
Peringatan Keras Bagi Yang Terlambat Melaksanakan 
Shalat Jumat nona nana 403 


Tentang Dianggap Kafir Hati Orang-Orang Yang 

Meninggalkan Shalat Jum'at Berkali-Kali dan Dianggap 

Lalai Orang Yang Senantiasa Terlambat Shalat Jum'at............. 405 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Ancaman Bagi Yang 
Meninggalkan Shalat Jum'at Itu Berlaku Bagi Orang Yang 
Meninggalkannya tanpa Alasan Yang Tepat (Uzur) .................. 406 
Dalil Yang Menerangkan bahwa Dianggap Kufurnya Hati 

karena Meninggalkan Shalat Jum'at Tiga Kali Dengan 

SENDAJA. Se km E EN Ben EN SAN 407 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


114. Bab: 


115. Bab: 


116. Bab: 


117. Bab: 


118. Bab: 


119. Bab: 


120. Bab: 


121. Bab: 


122. Bab: 


123. Bab: 
124. Bab: 


125. Bab: 


126. Bab: 


127. Bab: 


Peringatan Keras Untuk Tidak Meninggalkan Tempat Tinggal 
karena Keperluan Duniawi khawatir Shalat Jum 'atnya Akan 


10000 000000 409 
Menerangkan Tentang Orang Yang Melaksanakan Shalat 
Jum'at Bersama Imam di luar Tempat Tinggal......................... 410 


Perintah Bersedekah Satu Dinar atau Setengah Dinar Bagi 
Orang Yang Meninggalkan Shalat Jum'at tanpa Uzur, jika 


Haditsnya Shahih مس‎ 410 
Keringanan Untuk Terlambat Datang Ke Tempat Shalat 
Jum'at karena Turun Hujan Lebat............................................. 412 


Keringanan Untuk Terlambat Datang Ke Tempat Shalat 

Jum'at karena Turun Hujan meskipun Hujannya Tidak 
Membahayakan Manusia ...........oooococooooooooooooooooo 413 
Tentang Khatib Yang Memerintahkan Muadzin Shalat Jum'at 
untuk Mengumandangkan bahwa Shalat Di Rumah Masing- 
Masing, agar Orang Yang Mendengar Tahu bahwa Tidak 


. Melaksanakan Shalat Jum'at karena Turun Hujan 


adalah Dibolehkan ل عل ع تسس‎ 414 
Khatib Memerintahkan Muadzin untuk Menghapus Kata- 

Kata على الم‘‎ | yz’ Mari Kita Shalat dan 

Menggantinya Dengan ‘îi ف‎ a Marilah 

Kita Shalat Di Rumah? و‎ 416 
Dalil Yang Menyebutkan Tentang Perintah Adzan Hari 

Jum'at untuk Shalat Di Kendaraan sebagaimana Disebutkan 

Oleh Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Orang Yang Lebih Mulai 

Dariku Pernah Melakukan Ini” adalah Nabi 

Muhammad SAW, jika Ibad Bin Manshur Hapal Hadits Yang 
Kami Sebutkan Ini. ............................ هه‎ ٧ 417 
Perintah Untuk Memberi Waktu Jeda Antara Shalat Jum'at 

Dan Shalat Sunnat Ba'diah dengan Berbicara atau Keluar 

Dari Masjid و و اه م ب‎ E GG د‎ PENA 417 
Tentang Waktu Jeda Antara Shalat Jum'at dan Shalat Sunnah 
dengan Maju Di Depan Orang Yang Telah Shalat Jum'at ........ 418 
Anjuran Bagi Imam Untuk Mengerjakan Shalat Sunnah 

setelah Shalat Jum'at Di Rumah ............................... a... 419 
Dibolehkannya Bagi Imam untuk Melaksanakan í 
Shalat Sunnah Di Masjid sebelum Keluar, jika Hadits Ini 

Shahih. Karena Kami Tidak Mengetahui Musa Bin Harits 
Mendengar Hadits Riwayat Jabir Bin Abdullah atau Tidak ....... 421 
Memerintahkan Makmum Untuk Shalat Sunnah Empat 

Rakaat setelah Shalat Jum'at .......o.oooooooooooooooooooooooo 422 
Tentang Hadits Singkat Yang Menerangkan Bahwasanya 
Rasulullah SAW Memerintahkan Kaum Muslimin untuk 
Melaksanakan Shalat Sunnah Empat Rakaat setelah Shalat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxvii 


128. Bab: Kembali Ke Rumah setelah Melakkanakan Shalat Jum'at 


untuk Makan ataupun Tidur Siang .........ocoooooooooooooo. 


129. Bab: Anjuran Untuk Menyebar dan Mencari Rezeki setelah 


Melaksanakan Shalat ان 2 2 2 کل‎ 


KITAB PUASA nn ا‎ an nan A لا م‎ isai 


1. Bab: Penjelasan Bahwasanya Puasa Di Bulan Ramadhan itu 


Merupakan Bagian Dari Iman. .........o..ooooooooooooooooo 


2.Bab: Penjelasan Bahwa Berpuasa Di Bulan Suci Ramadhan itu 
Merupakan Bagian Dari Rukun Islam, karena Iman dan 


Islam itu Dua Nama untuk Satu Arti ..........ooooooooooooooo.. 


KUMPULAN BEBERAPA BAB KEUTAMAAN BULAN 


RAMADHAN DAN BERPUASA DI DALAMNYA سخ‎ 


3. Bab: Yang Menerangkan tentang Dibukanya Pintu-Pintu Surga, 
Ditutupnya Pintu-Pintu Neraka, dan Dibelenggunya Setan 


di Bulan Ramadhan هس‎ a era r ana sasan naaa 


4.Bab: Menerangkan Bahwasanya Maksud Rasulullah SAW 
Dengan Sabdanya “Dan Setan-Setan Dibelenggu” adalah 


Setan-Setan Yang Membelot dan Bukan Semua Setan karena 


Terkadang Nama Setan Itu Bermaksud Kepada Sebagian 
Mereka, tentang Seruan Malaikat Kepada Kebaikan dan 


Menjauhkan Kejahatan, ................................. ea. 


5.Bab: Tentang Keutamaan Bulan Ramadhan merupakan Bulan 
Yang Paling Mulia Bagi Kaum Muslimin, dan Anjuran 
Kepada Orang Yang Beriman agar Mempersiapkan 
Perbekalan Dari Segi Materi untuk Beribadah sebelum 


Memasuki ااال‎ sese 


6.Bab: Bahwasanya Allah SWT Akan Mengampuni Hamba- 
Hamba-Nya Yang Beriman Pada Malam Pertama Di Bulan 


Ramadhan apabila Hadits Ini Benar karena Kami Tidak Tahu 
Apakah Khalaf Bin Abu Rabi' Itu Adil Atau Banyak Celanya 


dan Juga Amr Bin Hamzah Al Qisi Yang Posisinya Berada 


Di Bawah Khalaf 1 1 1 1 1 1 1 1 151 ea 
7. Bab: Tentang Surga Yang Berhias Untuk Menyambut Kedatangan 


Bulan Suci Ramadhan dan Tentang Surga Yang Tidak Dapat 
Dijelaskan Kepada Manusia karena Di Dalamnya Ada 


Beberapa Hal Yang Tidak Pernah Dilihat Mata, Tidak Pernah 


Didengar Telinga dan Tidak Pernah Terdetik Dalam Hati 
yang Telah Allah SWT Persiapkan Bagi Orang-Orang Yang 
Berpuasa, jika Hadits Tersebut Shahih, karena Di Dalam 


Hadits Tersebut Ada Jarir Bin Ayyub Al Bajili ........................ 


xxviii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


. 425 


.. 7 


8. Bab: 


9. Bab: 


10. Bab: 


11. Bab: 


12. Bab: 


13. Bab: 


14. Bab: 


15. Bab: 
16. Bab: 


17. Bab: 
8 Bab: 
19. Bab: 
20. Bab: 


21. Bab: 


22. Bab: 


Beberapa Keutamaan Bulan Ramadhan jika Menang Hadits 
Tersebut Shahih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 2 na Teka aan 439 
Anjuran Untuk Bersungguh-Sungguh dalam Beribadah 


Di Bulan Suci Ramadhan mudah-mudahan Dengan Segala 


Kelembutan dan Kasih Sayang-Nya Allah SWT Akan 
Mengampuni Dosa Orang Yang Bersungguh-Sungguh Dalam 
Beribadah sebelum Berlalunya Bulan Ramadhan ..................... 442 
Anjuran Untuk Bersedekah Dengan Harta Benda dan 
Memberikan Hadiah di Bulan Ramadhan hingga Berlalunya 

Bulan Suci Tersebut karena Mengikuti Rasulullah SAW ........... . 443 
Berperisai Dengan Puasa dari Api Neraka karena Allah SWT 
Telah Menetapkan Puasa sebagai Perisai dari Api Neraka....... 444 


“ Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Puasa Itu Dapat 


Menjadi Perisai dengan Menjauhkan Segala Sesuatu Yang 
Dilarang bagi Orang Yang Berpuasa. Apabila Orang Tersebut 
Melakukan Suatu Larangan Yang Tidak Membatalkan Puasa, 


maka Puasanya Akan Menjadi Kurang Sempurna ..................... 445 
Keutamaan Berpuasa karena Tidak Ada Suatu Perbuatan 
Yang Dapat Menyamainya .......o.oooooooooooooooooooooo 446 


Tentang Dosa-Dosa Yang Telah Lalu akan Diampuni dengan 
Berpuasa Di Bulan Ramadhan karena Keimanan dan 


Mengharapkan Ridha Allah SWT...................oooooooooooooo 447 


Tentang Perumpamaan Bau Mulut Orang Berpuasa seperti 

Wangi Misk yang Merupakan Sebaik-Baik Minyak Wangi...... 447 
Tentang Harumnya Bau Mulut Orang Yang Berpuasa di Sisi 

Allah pada Hari KiaMat............i.vooooooooooooooooooo 451 
Allah SWT Akan Memberikan Pahala Kepada Orang Yang 


"Berpuasa tanpa Hisab karena Puasa Merupakan Bagian Dari 


Kesabaran. [1 1 1 ba 452 
Penjelasan Bahwasannya Puasa Itu Merupakan Salah Satu 
Bagian Dari Kesabaran sebagaimana Yang Dapat Kami 
Takwilkan Dari Hadits Nabi Muhammad SAW ........................ 453 
Kegembiraan Orang Yang Berpuasa Pada Hari Kiamat 


karena Allah SWT Memberinya Ganjaran Pahala Puasa 


tanpa Hisab... 0 0000 maa RA ena 455 


“Tentang Allah SWT Mengabulkan Doa Orang-Orang Yang 


Berpuasa hingga Mereka Berbuka Puasa................................. 456 
Tentang Pintu Surga yang hanya Dikhususkan Bagi Orang- 

Orang Yang Berpuasa. Orang Yang Masuk Surga Lalu 

Meminum Airnya tidak akan Pernah Merasa Haus 

ena KN eea 457‏ ددبببب00010 0 اك 
Tentang Sifat Permulaan Puasa. Pada Awalnya Allah SWT‏ 
Memberikan Pilihan kepada Kaum Muslimin antara Puasa‏ 

Atau Makan. Kemudian Pilihan Tersebut Dihapus dengan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxix 


23. Bab: 


Diwajibkannya Berpuasa tanpa Pilihan Lain ............................ 458 
Tentang Hal Yang Dilarang bagi Orang Yang Berpuasa 

Di Malam Hari: seperti Makan, Minum dan Hubungan 

Suami Istri pada Awal Diwajibkannya Berpuasa, kemudian 

Allah Menghapuskannya dengan Membolehkannya hingga 

Terbit Fajar (Waktu Shubuh) sebagai Keringanan bagi 


Orang-Orang Yang Beriman ........oo.ooooooooooooooocooooooooo 459 
KUMPULAN BAB TENTANG BULAN SABIT DAN WAKTU 
PERMULAAN PUASA BULAN RAMADHAN سسسسسآننآّس سي‎ 461 
24. Bab: Perintah Berpuasa karena Melihat Bulan Sabit apabila Langit 


25. Bab: 


26. Bab: 


27. Bab: 


28. Bab: 


29. Bab: 


30. Bab: 


31. Bab: 


32. Bab: 


33. Bab: 


34. Bab: 


Tidak Mendung 1 [1 1 1 ena ۶۶۶۴۶۳۶۶۶٧ 461 
Yang Menerangkan Bahwasanya Allah SWT Menjadikan 

Bulan Sabit sebagai Tanda-Tanda Berpuasa dan Berbuka 

Puasa Bagi Manusia karena Allah SWT Telah Memerintahkan 
Kaum Muslimin melalui Utusan-Nya Alaihi Salam untuk 
Berpuasa Di Bulan Ramadhan dan Berbuka Puasa karena 


Melihat Bulan Sabit tatkala Langit Tidak Mendung. ................. 462 
Perintah Untuk Memperkirakan Bulan Ramadhan apabila 
Langit اال‎ 1 101010101010 463 


Dalil Yang Memerintahkan untuk Memperkirakan Bulan 
Ramadhan yaitu Apabila Langit Mendung setelah Bulan 

Sya'ban maka Dihitung Tiga Puluh Hari barulah 

setelah itu Berpuasa ........ AAN EAE ANA 464 
Tentang Keterangan Dalil Yang Berbeda Dengan Pendapat 

yang Menduga Bahwasanya Rasulullah SAW Hanya 
Memerintahkan untuk Menyempurnakan Bulan Ramadhan 

Tiga Puluh Hari dan Tidak Menggenapkan Bulan Sya'ban 

Tiga Puluh Haein ls 465 
Larangan Berpuasa Ramadhan sebelum Berlalunya Bulan 
Sya'ban Tiga Puluh Hari apabila Bulan Sabit Tidak Terlihat ..... 466 
Penyeimbangan Antara Larangan Berpuasa Di Bulan 

Ramadhan sebelum Melihat Bulan Sabit Ramadhan apabila 

Bulan Sabit Tidak Terhalang dan Antara Larangan Berbuka 

Puasa sebelum Melihat Bulan Sabit Syawal.............................. 468 
Larangan untuk Berpuasa di Hari Yang Diragukan dalam 

Bulan Sy'aban, apakah Sudah Masuk Bulan Ramadhan atau 


Masih Di Bulan الال و‎ ۸۸۸۸۸٢٣٣ 469 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Bulan Sabit 
Ramadhan Itu Dapat Dilihat Pada Malam Hari ........................ 470 


Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Penduduk Suatu 

Negeri Harus Melaksanakan Puasa Bulan Ramadhan 

karena Melihat Bulan ..............o.oooooocooooooooo.ooooooo 471 
Tentang Beberapa Hadits Yang Diriwayatkan Dari Nabi 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


35. Bab: 
36. Bab: 
37. Bab: 
38. Bab: 


39. Bab: 
ا‎ Bab: 
41. Bab: 


42. Bab: 


` 43. Bab: 


Muhammad SAW Menjelaskan bahwa Jumlah Hari Pada 

Bulan Ramadhan adalah Dua Puluh Sembilan pari 

berdasarkan Lafadz Secara Umum.........o....ooooooooridooooo 472 
Tentang Dalil Yang Menerangkan Perbedaan Yang 

Dibayangkan Orang Awam bahwasanya Apabila Bulan Sabit 

Itu Besar Dan Terang maka Itu Adalah Bulan Pada Malam 

Yang Lalu dan Bukan Malam Yang Akan Datang..................... 473 
Tentang Pemberitahuan Nabi Muhammad SAW Kepada 

Umatnya Dengan Isyarat dah Bukan Dengan Perkataan 
bahwasanya Bulan Ramadhan Itu Duapuluh Sembilan Hari ..... 475 
Tentang Hadits Yang Menerangkan Kalimat Umum Yang 

Telah Kami Sebutkan Sebelumnya, ini Menunjukkan bahwa 
Ucapan Rasuluilah SAW “Bulan Ramadhan Itu Duapuluh 
Sembilan Hari” adalah Terjadi Pada Beberapa Bulan Saja 

dan Tidak Selamanya......................... 1 1 1 1 1 1 121 12 2 2 2 2 2 2 ة‎ apana nan nana nanae 416 
Tentang Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Puasa 

Ramadhan Selama Dua Puluh Sembilan Hari Pada Masa 
Rasulullah SAW Itu lebih sering Terjadi daripada Puasa 


- Tiga Puluh Hari...................... ٨٨٨٨٣ 477 


Tentang Diperkenankannya Kesaksian Satu Orang dalam 


` Menyaksikan Kemunculan Bulan Sabit/Ramadhan .......... ا‎ 418 


Penjelasan tentang Maksud Firman Allah SWT Yan g 
` Berbunyi; a اط الأقض‎ ah 


a د مسن‎ sh &— “Hingga Terang Bagimu 
` Benang Putih Dari Benang Hitam, Yaitu Fajar", adalah 


Terangnya Siang daripada Malam ...............o.oooooooo 479 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Fajar Itu Dua'Kali 

Muncul dan Pada Kemunculan Fajar Yang Kedua Itulah 

Makan, Minum dan Hubungan Suami Istri Dilarang ................ 481 


“Sifat Fajar Yang Telah Kami Terangkan Itu adalah Melintang 


dan Bukan ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا‎ 1 1 482 


“Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Fajar Kedua 
. Yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya adalah Warna Putih 


Melintang Yang Kemerah-Merahan jika Hadits Ini Benar 
karena Kami Tidak Mengetahui Abdullah Bin Nu'man apakah 


` Ia Seorang Perawi Yang Banyak Cacatnya Atau Tidak. Dan 


` 44. Bab: 


45. Bab: 


46. Bab: 


Kami Tidak Mengenal Perawi Lain kecuali Mulazim Bin Amr 483 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Adzan Sebelum 


'Munculnya Fajar tidak Menghalangi Orang Yang Berpuasa 


untuk Makan, Minum dan Melakukan Hubungan Suami Istri .. 484 
Tentang Jarak Antara Adzan Bilal dan Adzan Ibnu Ummu 

Maktum nn ا‎ 0 Dn 0 0 ا ببذج2ج00000020202120‎ 485 
Tentang Keharusan Berniat Puasa Wajib sebelum Terbitnya 

Fajar dengan Lafadz Umum Yang Maksudnya adalah Khusus . 486 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxi 


47. Bab: 


48. Bab: 


Tentang Keharusan Niat Berpuasa Setiap Hari sebelum 

Terbitnya Fajar berbeda Dengan Pendapat Yang. Menyatakan 
bahwasanya Niat Berpuasa Hanya Sekali Untuk Satu Bulan 

itu Dibolehkan ........ 01110111 1 1 A Aa a 487 
Tentang Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Maksud 

Hadits Nabi Yang Berbunyi, “Tidak Berpuasa bagi Orang 

Yang Tidak Berniat Puasa pada Malam Hari” adalah 

Puasa Wajib dan Bukan Puasa Sunnah مس نس‎ 488 


49. Bab: Perintah Bersahur adalah Perintah Sunnah atau Anjuran 
Belaka dan Bukan Perintah Yang Bersifat Wajib, karena 
Dalam Sahur Itu ada Keberkahan ...... banana ea ed en .... 488 
50. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Sahur itu 
. Adalah Makan ........................... NN BA en AN LA UAS 490 
51. Bab: Tentang Perintah Untuk Meminta Bantuan dengan Sahur 
dalam Melaksanakan Ibadah Puasa apabila Menggunakan 
Dalil dengan Hadits Zam'ah Bin Shalih Dibolehkan................. 491 
52. Bab: Anjuran Bersahur untuk Membedakan Antara Puasa 
Umat Islam dengan Puasanya Ahli Kitab ................................... 492 
53. Bab: Mengakhiri Sahur هس‎ 493 
KUMPULAN BEBERAPA BAB PERBUATAN YANG DAPAT 
MEMBATALKAN ORANG YANG BERPUASA AAN A A a .495 
54.Bab: Tentang Berhubungan Suami Istri Di Siang Hari yang 


55. Bab: 


56. Bab: 


57. Bab: 


58. Bab: 


Membatalkan خښ‎ ٢ 495 
Tentang Diwajibkannya Kafarat atas Orang Yang Melakukan 
Hubungan Intim (Hubungan Suami-Istri) pada Siang Hari Di 
Bulan Ramadhan dengan Memerdekakan Budak apabila Ia . 
Mendapatkannya, atau Berpuasa apabila Tidak Mendapatkan 
Budak Untuk Dimerdekakan, atau Memberikan Makan 

Kepada Orang Miskin apabila Ia Tidak Sanggup Berpuasa ..... 496 
Imam (Pemimpin) Memberikan Sesuatu kepada Orang Yang 
Melakukan Hubungan Intim (Hubungan Suami Isteri) Di 

Siang Hari Pada Bulan Ramadhan agar Orang Tersebut 

Dapat Menebusnya, jika Ia Tidak Menemukan Sesuatu untuk 
Kafarat. Karena Bagaimana Pun Kafarat Itu, Wajib Atasnya .. 498 
Tentang Sebuah Hadits Yang Diriwayatkan Secara Ringkas 

Oleh Beberpa Ulama Hijaz bahwa Orang Yang Bersetubuh 

Di Siang Hari Bulan Ramadhan Dibolehkan Untuk Membayar 


.. Kafarat dengan Memberikan Makanan padahal Ia Mampu 


Untuk Memerdekakan Budak atau Sanggup Untuk Berpuasa 

Dua Bulan Berturut-Turut تسس‎ ens 499 
Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW 
Memerintahkan Orang Yang Bersetubuh Di Siang Hari Bulan 
Ramadhan untuk Bersedekah setelah Diberitahukan 


xxxii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


59. Bab: 


61. Bab: 


62. Bab: 


63. Bab: 


64. Bab: 


65. Bab: 


66. Bab: 


bahwasanya Orang Tersebut Tidak Mendapatkan Budak 
Untuk Dimerdekakan selain itu Rasulullah Juga Mengetahui 
bahwasanya Orang Tersebut Tidak Sanggup Berpuasa Dua 
Bulan secara Berturut-Turut sebagaimana Hadits Abu 


Hurairah... DN A anana an الع م‎ e 501 


Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Orang Yang 

Melakukan Hubungan Intim di Siang Hari pada Bulan 

Ramadhan apabila Ia Mempunyai Makanan Untuk Enam 

Puluh Orang Miskin sementara Ia Sendiri Tidak Mempunyai 
Makanan Untuk Diri dan Keluarganya, maka Tidak 

Wajib Kafarat ٢٢٢٢١١١١٣١٣ هه‎ ٢ 504 
Perintah untuk Beristighfar atas Perbuatan Dosa Yang 

Dilakukan Orang Yang Melakukan Hubungan Intim Di Siang 

Hari Bulan Ramadhan apabila Ia Tidak Mendapatkan Sesuatu 
untuk Kafarat dengan Memerdekakan Budak atau Memberi 
Makan atau Tidak Sanggup Berpuasa Dua Bulan Berturut- 

Tart ااا بب0000202 0 ااا‎ ENI PA Aa 505 
Tentang Jumlah Kurma untuk Memberi Makan Enam Puluh 
Orang Miskin sebagai Kafarat karena Bersetubuh Di Siang 

Hari pada Bulan Ramadhan .....o.o.ooooooooooooooooo—o.o.ooooo 507 
Dalil Yang Menentang Pendapat Kelompok Yang Menyatakan 
bahwa Memberi Makan Satu Orang Miskin dengan Makanan 
Enam Puluh Orang dalam Enam Puluh Hari dimana Setiap 

Hari Satu Orang Miskin adalah Dibolehkan dalam Membayar 
Kafarat Jima’ Di Siang Bulan Ramadhan tanpa Membedakan 
Antara Memberi Makan Enam Puluh Orang Miskin dengan 
Makanan Untuk Enam Puluh Orang ..oo.oo.ooeooooooooooooo.. 509 
Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Puasa Dua Bulan 

untuk Kafarat Jima? Itu Tidak Boleh Terpisah-Pisah akan 

tetapi Puasa Tersebut Harus Dilaksanakan Dua Bulan Secara 
Berturut-Turut .......................... ٢ 509 
Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya apabila Orang Yang 
Bersetubuh Pada Siang Hari Di Bulan Ramadhan telah 
Diwajibkan Berpuasa Dua Bulan Berturut-Turut tetapi 8 

Lalai Melaksanakannya hingga Ajal Menjemputnya maka 
Puasanya Harus Dilunasi (Digadha) sama Halnya Seperti 

Hutang Yang Harus Dilunasi .............oooooooooooooooooooo 509 
Perintah Kepada Orang Yang Bersetubuh di Siang Bulan 
Ramadhan untuk Mengqadha Puasa Satu Hari sebagai Ganti 

Hari dimana Ia Melakukan Pelanggaran Tersebut, apabila Ia 
Tidak Mendapatkan Kafarat sebagaimana Yang Telah Kami 
Sebutkan Sebelumnya jika Hadits Tersebut Shahih karena 

Adanya Kejanggalan Pada Lafadznya ..................................... 511 
Penjelasan Bahwasanya Muntah dengan Sengaja Itu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxiii 


67. Bab: 


. 68. Bab: 


69. Bab: 
70. Bab: 


71. Bab: 


72. Bab: 


73. Bab: 


74. Bab: 


Membatalkan Puasa ............oo.oo.ooooooooowoooocooo.ooooomom 513 
Tentang Wajibnya Mengqadha Puasa: bagi Orang Yang 
Muntah dengan Sengaja dan Tidak Wajib Menggadha bagi 


` Yang Muntah dengan Sendirinya. ماس‎ 516 


Penjelasan bahwasanya Bekam Itu dapat Membatalkan 

Puasa Orang Yang Membekam dan Orang Yang Dibekam ...... 517 
Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Menyedot Air Hingga 

Ke Dalam Hidung: melalui Dua Lubang Hidung dapat 
Membatalkan Puasa ....o.o...oooooooooooooooocooooooooooo.ooooo.oooo———— 535 
Tentang Digantungnya Orang-Orang Yang Berbuka Puasa 
sebelum Waktunya dengan Urat Keting Mereka dan: 

Disiksanya Mereka Di Akhirat وس‎ naa... 536 
Ancaman Bagi Mereka Yang Berbuka Puasa Di Bulan 

Ramadhan dengan Sengaja tanpa Adanya Suatu Keringan 


. bagi Dirinya jika Hadits Ini Shahih. Karena Kami Tidak 


Mengenal Ibnu Muthawwas dan Juga Bapaknya. Hanya Saja 
Dikatakan bahwa Habib Bin Abu Tsabit pernah Bertemu 
Dengannya بب00000 0 ووه‎ bea Makan 539 
Penjelasan bahwa Orang Yang Makan Dan Minum karena 

Lupa padahal Ia Sedang Berpuasa maka Puasanya Tidak 

Batal karena Makan dan Minum Tersebut ................................ 541 
Gugurnya Qadha Dan Kafarat bagi Orang Yang Makan 

Dan Minum karena Lupa ....oooooooooooooooooooooomom 541 
Berbuka Puasa sebelum Tenggelamnya Matahari jika Orang 

Yang Sedang Berpuasa Mengira bahwasanya Matahari 

Telah Tenggelam. ههه ههد‎ KANAN Ta Ag PA DA aa gada 542 


KUMPULAN BEBERAPA BAB TENTANG PERKATAAN DAN 
PERBUATAN YANG DILARANG SAAT BERPUASA TANPA 


DIWAJIBKANNYA BERBUKA PUASA سخ‎ 000000 000ne0r00a0a 545 
75.Bab: Larangan untuk Tidak Mengetahui Perihal Puasa ..................... 545 
76. Bab: Larangan untuk Mencaci-Maki dan Berperang saat 1 


77. Bab: 


78. Bab: 


79. Bab: 


Berpuasa apabila Orang Yang Sedang Berpuasa Dicaci 


ataupun Diperangi. ..........oo.oooooooo.ooooooooooooooooooooooooo 546 


Perintah untuk Duduk apabila Orang Yang Berpuasa 
Mencaci-Maki sedangkan Ia Sedang Berdiri agar 

Amarahnya kepada Orang Yang Dicaci-Maki itu Mereda ........ 546 
Larangan untuk Mengucapkan Sumpah Palsu dan 
Mengerjakannya dan Larangan untuk Tidak Mengetahui 

Puasa serta Larangan Melakukan Kekeliruan dalam 

Berpuasa, (east al ask al 547 
Larangan untuk Berbuat Pekerjaan Yang Sia-Sia dalam 


Berpuasa. Dalil bahwa Menahan Diri dari Pekerjaan Yang 


Sia-Sia Dan Perkataan Yang Keji merupakan Bagian dari . 


xxxiv || Shahih Ibnu Khuzaimah 


80. Bab: Tentang Tidak Diterimanya Pahala Puasa Orang Yang 
Menahan Makan Dan Minum karena Mengerjakan Sesuatu 
Yang Dilarang selain Makan Dan Minum سکس‎ 549 


KUMPULAN BEBERAPA BAB TENTANG AMAL 
PERBUATAN YANG DIBOLEHKAN SAAT BERPUASA, 
DI MANA PARA ULAMA BERBEDA PENDAPAT 
MENGENAI HAL TERSEBUT “ee” ا‎ 100000000 550 
81. Bab: Keringanan Dalam Hal Mubaasyarah (Berhubungan Intim) 
bagi Orang Yang Berpuasa tetapi Bukan Berhubungan Seks . 
(Kelamin): اا‎ 001001 550 
82.Bab: Tentang Rasulullah SAW Yang Mengumpamakan Ciuman 
Orang Yang Berpuasa seperti Berkumur-Kumur Dengan Air .. 555 


83. Bab: Keringanan dalam Mencium ......oooooooooooooocooooooooo.m..mm 557 
84. Bab: Keringanan untuk Mencium Kepala Dan Wajah Istri berbeda 
Dengan Pendapat Yang Memakruhkannya .............................. 557 


85. Bab: Keringanan Bagi Orang Yang Berpuasa untuk Menghisap 

Lidah Istri berbeda Dengan Pendapat Yang Memakruhkan 

Ciuman Bibir bagi Orang Yang Berpuasa, jika Dibolehkan 

untuk Berdalih dengan Hadits Mishda' Abu Yahya, karena 

Kami Tidak Mengetahui apakah Ia Adil atau Banyak Celanya 559 
86.Bab: Keringanan bagi Orang Yang Berpuasa untuk Mencium Istri 

Yang Sedang Berpuasa .........ooooooooco.oooooooooooooooooo 559 
87. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Ciuman Orang Yang 

Berpuasa Dibolehkan Bagi Semua Orang Yang Berpuasa dan 

Bukan Hanya Khusus Bagi Rasulullah SAW ............................ 560 
88. Bab: Keringanan Bagi Orang Yang Berpuasa untuk Bersiwak ........ 561 
89.Bab: Keringanan Bagi Orang Yang Berpuasa untuk Mencelak 


Mata iieri 0 564 
90. Bab: Dibolehkan Bagi Orang Yang Junub untuk Menunda Mandi 
Hadats Besar hingga Terbit Fajar.............................................. 565 


91.Bab: Tentang Hadits Dilarangnya Berpuasa bagi Orang Junub 

Yang Mendapatkan Waktu Shubuh dan Belum Mandi 

Hadats Besar ٢٢ aaa 566 
92. Bab: Keterangan Bahwasanya Rasulullah SAW Junub (Berhadats 

Besar) lalu Menunda Mandi hingga Terbitnya Fajar dan 

setelah Itu Berpuasa adalah Lantaran Berjima? dan Bukan 

Lantaran ااا‎ | [1 14151 eee 569 
93. Bab: Dalil Dibolehkannya Berpuasa bagi Seseorang Yang Masuk . 

Waktu Shubuh dalam Keadaan Junub dan Mandi setelah 

Terbit Fajai ie وو‎ A اا‎ 570 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxv 


KUMPULAN BEBERAPA BAB DIBOLEHKAN A 
SEORANG MUSAFIR UNTUK BERBUKA PUASA `` N | 
DI BULAN RAMADHAN PADA SAAT BEPERGIAN .. ا‎ 573 


94. Bab: 


95. Bab: 


96. Bab: 


97. Bab: 


98. Bab: 


99. Bab: 


100. Bab: 


101. Bab: 
102. Bab: 


103. Bab: 


104. Bab: 


105. Bab: 


Hadits Yang Diriwayatkan Dari Nabi Muhammad SAW 

tentang Berpuasa Dalam Perjalanan dan Bahwasanya Para 
Musafir Yang Berbuasa Di Bulan Ramadhan harus — : 0 
Mengqadha Puasanya Diluar Bulan Ramadhan. ., PE nan YA 
Tentang sebab Rasulullah SAW Berkata, jl ¿ لیس من‎ ٠ 


“Bukanlah Termasuk Kebaikan‏ الم g‏ قر 


111111 +21 1 1 574 


Tentang Sebuah Hadits Yang Diriwayatkan Dari. 

Nabi Muhammad SAW bahwasanya Beliau Pernah 

Menyebut Orang Yang Berpuasa dalam Perjalanan sebagai 
Orang-Orang Yang Berbuat Maksiat tanpa Menyebut 

Alasannya و‎ 01 57 
Dalil Bahwasanya Nabi Muhammad SAW Menyebut Mereka 
sebagai Orang-Orang Yang Berbuat Maksiat karena Ketika 
Diperintahkan untuk Berbuka Puasa ternyata Mereka Malah 
Berpuasa SSR EDS RSA ES 578 
Dalil Bahwasanya Rasulullah SAW Memerintahkan Para 


“Sahabat untuk Berbuka Puasa Pada Hari Pembebasan Kota 


Makkah agar Mereka Lebih Kuat dalam Berperang dan 

Bukan karena Berpuasa dalam Perjalanan Tidak Dibolehkan ... 581 
Ancaman Orang Yang Meninggalkan Sunnah Nabi karena 

Rasa Tidak Suka Kepadanya, ....................... ا‎ 583 
Gugurnya Kewajiban Berpuasa bagi Orang Yang Bepergian 

Jauh karena Dibolehkan Baginya untuk Berbuka Puasa 

dengan Syarat ia Harus Berpuasa Di Lain Waktu saat Tidak 
Sedang BEpeT Sini aa 1 2 2 2 1 1 2 12 ية‎ anisa 583 
Penjelasan Bahwasanya Berbuka Puasa Saat Bepergian 

Jauh merupakan Suatu Keringanan dan Bukan Sesuatu 

Yang Mutlak Dilaksanakan ......................... ee 584 
Anjuran untuk Berbuka Puasa dalam Perjalanan di Bulan 
Ramadhan sebagai Ungkapan Penerimaan Keringanan Yang 
Telah Dianugerahkan kepada Orang-Orang Yang Beriman ...... 585 


“Tentang Perintah Kepada Orang Yang Bepergian untuk 


Memilih Antara Berpuasa Dan Berbuka Puasa karena 

Berbuka Puasa Merupakan Suatu Keringanan dan Berpuasa 
adalah Dibolehkan ......................... 1 اي 2 2 2 2 2 2 2 2 2121212 1 1 1ز 1 1ز‎ . 6 
Anjuran Untuk Berpuasa dalam Perjalanan bagi Yang 

Sanggup Melakukannya dan Berbuka Puasa bagi Yang 


Merasa Lemah nana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 2 2 2 2 2 2 2 ة‎ 588 
Anjuran untuk Berbuka Puasa dalam Perjalanan apabila 
Tidak Mampu Melayani Diri Sendiri jika Puasa. ....................... 589 


a || Shahil Ibnu Khi : ٢ 


106. Bab: 


107. Bab: 


108. Bab: 


109. Bab: 


110. Bab: 


111. Bab: 


112. Bab: 
113. Bab: 


114. Bab: 


115. Bab: 


116. Bab: 


117. Bab: 


118. Bab: 


119. Bab: 


Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Berbuka Puasa sambil 
Membantu dalam Perjalanan adalah Lebih Utama daripada 
Berpuasa tetapi Dilayani ketika Dalam Perjalanan ................... 591 
Keringanan Berpuasa Setengah Hari dalam Bulan Ramadhan 

dan Berbuka Puasa Setengah Hari Lainnya dalam Perjalanan 592 
Dugaan Sebagian Ulama tentang Terhapusnya Sebuah Hadits 
Yang Menjelaskan bahwa Berbuka Puasa dalam Perjalanan 
Dibolehkan oleh Hadits Yang Membolehkan Berpuasa Dalam 


Perjalanan :;.:. 1 1 1 1 aa 503 
Penjelasan bahwasanya Kalimat “Ucapan Yang Terakhir 
Inilah Yang Diambil” bukanlah Perkataan Ibnu Abbas ............... 594 


Tentang Dalil Kedua Yang Menunjukkan Bahwa Perintah 

Nabi SAW untuk Berbuka Puasa saat Pembebasan Kota 

Makkah bukan Sebagai Penghapus Dibolehkannya Berpuasa 
Dalam اا ات‎ 1 1 1 1 151515151415151 1 4 595 
Keringanan untuk Berbuka Puasa dalam Perjalanan Di Bulan 
Ramadhan bagi Orang Yang Berpuasa Setengah Hari 

Di Rumah berbeda Dengan Pendapat Yang Mewajibkan 

Puasa dalam Perjalanan apabila Telah Berpuasa Setengah 


Hari Di Rumah [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 a an nina 506 
Tentang Dibolehkannya Berbuka Puasa Dalam Perjalanan 

Pada Bulan مس للت‎ 597 
Tentang Dibolehkannya Berbuka Puasa pada Hari Seseorang 
Keluar dari Kampung Halamannya untuk Bepergian ............... 598 


Tentang Keringanan dalam Berbuka Puasa di Bulan 

Ramadhan pada Jarak Kurang dari Satu Hari Satu Malam 

apabila Haditsnya Shahih. Akan Tetapi aku Tidak Mengenal 
Manshur Bin Zaid Al Kalbi, apakah Ia “Adil ataukah Tercela. . 599 
Tentang Keringanan bagi Wanita Yang Hamil Dan Menyusui 


untuk Berbuka Puasa Di Bulan Ramadhan ............................... 601 
Tentang Gugurnya Kewajiban Berpuasa bagi Wanita saat 
Mengalami Menstruasi .................oooooooo.oWooooo 604 


Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Wanita Yang 

Mengalami Menstruasi harus Menggadha Puasanya pada 

Saat Ia Suci. Keringanan Bagi Wanita untuk Menunda 

Qadha Puasanya hingga Bulan Sya'ban..................................... 606 
Tentang Kesanggupan Ahli Waris Mayit Yang Menggadha 

Puasa Ramadhannya Mayit tetapi Ia Lalai Saat 

Mengqadhanya [1 1 1 ي2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 12 1ذ1 1 ز1‎ aka 609 
Tentang Harus Dilaksanakannya Qadha Puasa Seorang 
Perempuan Yang Meninggal Dunia ini Merupakan Suatu 

Bukti apabila Orang Yang Hidup Telah Mengqadha Puasa 

Mayit maka Gugurlah Kewajiban Qadha Si Mayit 

sebagaimana Halnya Hutang Yang Harus Dilunasi oleh 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxvii 


Keluarga Mayat ووهه‎ 000 610 
120. Bab: Perintah Untuk Mengqadha Puasa Nazar dari Seorang 

Wanita Yang Bernazar apabila Ia Meninggal Dunia dan 

Belum Memenuhi Nazarnya اا‎ [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ssssssssesesseesssnnnens 611 
121. Bab: Penjelasan Bahwa Wali, Famili, Sejawat, Laki-Laki , 

Perempuan, Orang Merdeka atau Budak Yang Mengqadha 

Puasanya Orang Laki-Laki atau Wanita Yang Bernazar, 

maka Qadhanya Itu 111 1 [1 1 612 
122. Bab: Tentang Memberikan Makan Satu Orang Miskin setiap Hari 

bagi Seseorang Yang Meninggal Dunia sedangkan Ia 

Mempunyai Tanggungan Puasa jika Hadits Ini Benar. Karena 

Di Dalamnya Ada Asyats Bin Siwar Yang Buruk Hapalannya 613 
123. Bab: Tentang Kadar Timbangan Makanan Yang Akan Diberikan 

kepada Satu Orang Miskin sebagai Kafarat Puasa jika Hadits 

Tersebut Shahih: 20. 1 easel rdsia rei enanats 614 


KUMPULAN BEBERAPA BAB WAKTU BERBUKA 
PUASA DAN ANJURAN UNTUK MENYEGERAKAN 


BERBUKA PUASA 7 01010101010100 616 
124. Bab: Tentang Hadits Yang Diriwayatkan dari Nabi 
Muhammad SAW mengenai Waktu Berbuka Puasa................. 616 


125. Bab: Tentang Langgengnya Kaum Muslimin dalam Kebaikan 
tatkala Mereka Senantiasa Menyegerakan untuk Berbuka 


Puasa Anta am kana bank ma luhan yoga 618 
126. Bab: Keterangan bahwa Ajaran Islam Akan Tetap Bertahan 
selama Kaum Muslimin Segera Berbuka Puasa. ...................... 619 


127. Bab: Tentang Membenarkan Sunnah Nabi Muhammad SAW 
dengan Tidak Menunda Berbuka Puasa sebelum 


Munculnya Bintang ......icoioooo.oo.o.o.o.o”.#@#.0co.ooooooo.co.ioo. 620 
128. Bab: Tentang Cintanya Allah SWT kepada Orang-Orang Yang 

Bersegera dalam Berbuka Puasa. ............................................. 621 
129. Bab: Anjuran untuk Berbuka Puasa sebelum Shalat Maghrib ........... 622 


130. Bab: Tentang Orang Yang Memberi Makanan Berbuka Puasa 
bagi Orang Yang Berpuasa pahalanya Sama dengan Orang 
Yang Berpuasa tanpa Ada Sedikit Pun Pahala Orang Yang 
Berpuasa Itu Dikurangi ................oooenananaan 623 
131. Bab: Anjuran untuk Berbuka Puasa dengan Kurma Matang jika 
Ada, atau Dengan Kurma Mentah jika Tidak Ada Kurma 


Matang nn ani ووهه‎ BAN MAN مروف ا‎ 624 
132. Bab: Anjuran Untuk Berbuka Puasa dengan Air apabila Tidak 
Mempunyai Kurma Basah dan Kurma Kering.......................... 625 


133. Bab: Tentang Dalil Yang Memerintahkan untuk Berbuka Puasa 
dengan Kurma jika Ada adalah Sebuah Perintah Yang 
Bersifat Fakultatif dan Bukan Perintah Wajib karena Kurma 


xxxviii || Shahih Ibnu Khuzaimah 


adalah Suatu Keberkahan...................oococooooo 626 
134. Bab: Larangan Berpuasa Wishal (Menyambung Puasa Sampai 
Malam) kecuali Bagi Nabi Muhammad SAW Yang 


Dibolehkan untuk Berpuasa Wishal ........................................... 628 
135.Bab: Tentang Dihubungkannya Puasa Wishal kepada 
Orang-Orang Yang Mendalami Agama ..................................... 629 


136. Bab: Dalil Bahwa Puasa Wishal Dilarang karena Hal Itu akan 
Membebani Seseorang. Berbeda Dengan Pendapat Sebagian 
Ahli Sufi Yang Hanya Berbuka Puasa dengan Sesendok 
Makan atau Seteguk Air ...............oococo.Wooooax 630 
137. Bab: Larangan untuk Berwishal Dari Waktu Sahur ke Waktu Sahur 
Selanjutnya karena Menyegerakan Buka Puasa lebih Utama 
daripada Menundanya meskipun Berwishal dari Sahur 


ke Sahur Dibolehkan bagi Nabi Muhammad SAW .................. 631 
138. Bab: Dibolehkannya Puasa Wishal Sampai Waktu Sahur meskipun 

Menyegerakan Berbuka Puasa itu Lebih Utama ...................... 632 
139. Bab: Tentang Tidak Adanya Kewajiban Puasa bagi Kaum Muslimin 

kecuali Puasa Di Bulan Ramadhan ........................................... 633 
140. Bab: Tentang Larangan kepada Seseorang untuk Mengatakan, 

“Aku Telah Berpuasa Ramadhan Sebulan Penuh” ................... 633 


KOMPILASI BEBERAPA BAB TENTANG PUASA SUNNAH... 635 
142. Bab: Keutamaan Berpuasa Di Bulan Muharram karena Puasa Di 
Bulan Muharram adalah Sebaik-baiknya Puasa Setelah 
Puasa Di Bulan Ramadhan اس‎ 635 
142. Bab: Anjuran Berpuasa Di Bulan Sya'ban dan Menyambungnya 
dengan Bulan Ramadhan karena Keduanya adalah Bulan 


Yang Paling Disukai Rasulullah untuk Berpuasa ...................... 636 
143. Bab: Tentang Dibolehkannya Menyambung Puasa Bulan Sya'ban 

dengan Bulan Ramadhan................ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 sass ssssusesssssssenenes 637 
144. Bab: Awal Mula Nabi Muhammad SAW Berpuasa Asyura.............. 638 
145. Bab: Dalil Tentang Awal Mula Puasa Asyura Yang Dikerjakan 

sebelum Datang Perintah Puasa Ramadhan ............................ 639 


146. Bab: Penjelasan Tentang Rasulullah SAW Yang Meninggalkan 
Puasa Asyura setelah Turun Perintah Puasa Bulan Ramadhan, 
jika Mau maka Beliau Meninggalkannya, dan Jika Mau maka 
Beliaupun Akan Berpuasa ........................... aan 640 
147. Bab: Tentang Khabar Yang Salah hasil Pemahaman Mereka Yang 
Tidak Paham Arti Khabar Tersebut, Mereka Mengira bahwa 
Puasa “Asyura Terhapus dengan Diwajibkannya Puasa 


Ramadhan; Be 000 641 
148. Bab: Alasan Perintah Nabi SAW untuk Berpuasa Asyura setelah 
Tiba Di Madinah, esa La ang 643 


149. Bab: Tentang Perintah Rasulullah SAW Untuk Melaksanakan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xxxix 


150. Bab: 


151. Bab: 


152. Bab: 


153. Bab: 


154. Bab: 


155. Bab: 


156. Bab: 


157. Bab: 


158. Bab: 


159. Bab: 


160. Bab: 


161. Bab: 


162. Bab: 


a | 


Puasa Asyura Bukanlah Perintah Wajib, Tetapi Hanya 

Sekedar Keutamaan Dan Anjuran Belaka ................................ 644 
Keutamaan Puasa Asyura dan Penantian Rasulullah SAW 

untuk Melaksanakannya karena Keutamaannya Dari Hari- 

Hari Lain kecuali Puasa Ramadhan .................oooo 645 
Tentang Dihapuskannya Segala Dosa dengan Puasa Bulan 
Asyura dan Penjelasan Bahwasa Amal Shaleh Mendahului 
Perbuatan Yang Ada Setelahnya sehingga Ia dapat 
Menghapuskan Segala Dosa Yang Ada setelah Amal Shaleh ... 645 
Anjuran Bagi Kaum Ibu untuk Tidak Menyusui Bayinya pada 

Hari Asyura sebagai Penghormatan atas Kedatangan Hari 
Asyura jika Hadits Tersebut Shahih, karena Dalam 

Sanadnya terdapat Khalid Bin Zakwan ..................................... 646 
Tentang Perintah Berpuasa di Hari Asyura. Bahwa Maksud 
Hadits Nabi Yang Berbunyi, “Tidak Ada Pahala Puasa bagi 
Orang Yang Tidak Berniat Puasa Di Malam Hari', Adalah 


Puasa Wajib dan Bukan Puasa Sunnah ..................................... 649 
Perintah Melaksanakan Ibadah Puasa pada Sebagian Hari 
دک 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 121 12 1 2 2 1 1 ا‎ 650 


Tentang Diberikannya Kebebasan Memilih untuk Berpuasa 
Asyura atau Tidak Berpuasa. Ini Menunjukkan Bahwasanya 
Perintah Puasa Hari Asyura adalah Anjuran dan 

Keutamaan Saja senam men itna Sinaga 651 
Perintah untuk Berpuasa Satu Hari sebelum Hari Asyura atau 
Setelahnya untuk Membedakan dengan Puasa Asyurnya 


Kaum Yahudi 1 1 T 652 
Anjuran Berpuasa pada Tanggal Sembilan Muharam untuk 
Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW ................................. 652 
Tentang Keutamaan Puasa Hari Arafah dan Diampuninya 
ااا‎ 00100001 654 
Hadits Yang Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW 

tentang Larangan Berpuasa Hari Arafah .................................. 655 


Tentang Hadits Yang Menafsirkan Dua Ungkapan Global 

Yang Telah Kami Sebutkan. Ini Merupakan Suatu Dalil 
bahwasanya Rasulullah SAW Memakruhkan Puasa Hari 

Arafah bagi Orang Yang Sedang Berada Di Padang Arafah 

dan Bahwasannya Puasa Arafah Menghapuskan Kesalahan 

Yang Lalu Dan Yang Akan Datang bagi Orang Yang Tidak 

Sedang Berada Di Padang Arafah ............................................ 656 
Anjuran Berbuka Puasa Di Hari Arafah bagi Yang Sedang 
Berada Di Padang Arafah mengikuti Sunnah Rasulullah SAW 
agar Kuat dalam Berdoa karena Sedang Tidak Berpuasa 

untuk Berdoa Pada Hari Arafah.............................................. 656 
Tentang Berbuka Puasanya Rasulullah SAW pada Tanggal 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


163. Bab: 


164. Bab: 


165. Bab: 


166. Bab: 


167. Bab: 


168. Bab: 


169. Bab: 


170. Bab: 


171. Bab: 


172. Bab: 


173. Bab: 


174. Bab: 


175. Bab: 


176. Bab: 


Sepuluh Dzul Hijjah ....................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ba bian 657 
Sebab Rasulullah SAW Meninggalkan Sebagian Amalan 

Sunnah meskipun Beliau Sangat Menganjurkannya karena 

Takut Menjadi Suatu Kewajiban bagi Kaum Muslimin .............. 658 
Anjuran untuk Berpuasa Sehari dan Berbuka Puasa Sehari 

serta Pemberitahuan bahwasanya Itu adalah Puasanya Nabi 
Daud AS arannana Knee aa Ana NG 658 
Tentang pemberitahuan bahwasanya puasa sehari dan 

berbuka puasa sehari merupakan puasa yang paling utama 

dan paling disukai oleh Rasulullah SAW ................................... 661 
Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW Telah 
Memberitahukan bahwa Puasanya Nabi Daud adalah Puasa 

Yang Paling Moderat dan Utama. ننس‎ 1 1 1 1 1 1 1 sass 663 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Nabi Daud AS 
adalah Orang Yang Paling Banyak Ibadahnya apabila Ibadah 
Puasanya Seperti Itu............................ ee 666 
Tentang Harapan Rasulullah SAW agar Mampu 

Melaksanakan Ibadah Puasa Sehari dan Berbuka 

Puasa Dua Hari Soe sm gon eases a A ووه‎ 667 
Tentang Keutamaan Berpuasa Di Jalan Allah dan Orang 

Yang Melaksanakannya akan Dijauhi Dari Api Neraka 

selama Tujuh Puluh Tahun .................... 1 1 1 1 sese 668 
Tentang Hadits Yang Menerangkan Lafadz Umum yang Telah 
Kami Sebutkan Sebelumnya. Ini Merupakan Sebuah Dalil 
bahwasanya Allah SWT Akan Menjauhkan Seseorang yang 
Berpuasa Satu Hari Di Jalan Allah Dari Api Neraka, ............. . 669 
Keutamaan Menyertakan Puasa Ramadhan dengan Puasa 

Enam Hari Pada Bulan Syawwal sehingga Puasanya seperti 
Puasa Setahun Penuh ...................coroocoWooo.moonaa 670 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwa Berpuasa Bulan 
Ramadhan dan Enam Hari Di Bulan Syawwal sama Seperti 
Berpuasa Setahun Penuh, karena Allah SWT Telah 

Menetapkan Kebajikan Sepuluh Kali Lipat atau Lebih ............. 670 
Anjuran Puasa Hari Senin dan Kamis serta Memelihara 

Kedua Puasa Tersebut untuk Mengikuti Jejak Nabi 

Muhammad SAW 1 1 1 1 1 1 1  / ana 671 
Tentang Anjuran Berpuasa Di Hari Senin karena 

Rasulullah SAW Lahir pada Hari Senin, Wahyu Pertama 

Turun pada Hari Senin, dan Rasulullah SAW Meninggal 

Dunia juga Pada Hari Senin .................oooooooooo 672 
Tentang Anjuran Berpuasa di Hari Senin Dan Kamis, 

karena Pada Dua Hari Tersebut Semua Amal Perbuatan 
Diperlihatkan Kepada Allah SWT ................ooooooooo 674 
Keutamaan Berpuasa Satu Hari pada Setiap Bulan dan Allah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || adi 


177. Bab: 
178. Bab: 
179. Bab: 
180. Bab: 
181. Bab: 


182. Bab: 


183. Bab: 


184.Bab: 


185. Bab: 


186. Bab: 
187. Bab: 


188. Bab: 


189. Bab: 


190. Bab: 


191. Bab: 


192. Bab: 


xii || 


SWT Akan Memberikan Ganjaran Pahala Sebulan bagi 

Orang Yang Berpuasa Satu Hari dengan Disertai Dalil 

bahwa Allah SWT Tidak Memaksudkan .................................. 676 
Tentang Anjuran untuk Berpuasa Tiga Hari dari Setiap Bulan ..677 
Dalil Tentang Perintah Berpuasa Tiga Hari Pada Setiap Bulan 
adalah Anjuran Semata dan Bukan Perintah Wajib ................... 678 
Allah SWT akan Berkenan Memberikan Pahala Puasa 

Setahun bagi Orang Yang Melaksanakan Puasa Tiga Hari 


pada Setiap Bulan ...............ooooooooo. oo 679 
Anjuran Berpuasa Tiga Hari dari Setiap Bulan ......................... 681 
Tentang Dibolehkannya Berpuasa Tiga Hari di Awal Bulan 

karena Khawatir Tidak Menjumpai Ayyaam Al Bidh................ 683 


Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Puasa Tiga 

Hari pada Setiap Bulan sama Dengan Puasa Selama Satu 

Tahun. Puasa Tiga Hari Bisa Dimulai dari Awal Bulan, 
Pertengahannya, ataupun di Akhirnya ....................................... 684 
Bahwasanya Allah SWT Pasti akan Memasukkan Orang 

Yang Berpuasa selama Satu Hari ke Dalam Surga, tatkala 

Orang Tersebut Menyertakan Puasanya dengan Bersedekah, 
Mengantar Jenazah Ke Kuburan, dan Menjenguk Orang Sakit 685 
Tentang Sifat Puasa Nabi Muhammad SAW selain Semua 

Yang Telah Kami Sebutkan ................oooooooooc 687 
Hadits Yang Menjelaskan Lafadz Umum yang Telah Kami 
Sebutkan. Dalilnya adalah Sayyidah Aisyah Menyatakan Nabi 
Muhammad SAW Tidak Pernah Berpuasa Sebulan Penuh 

kecuali Puasa Bulan Ramadhan .......................... esa. 688 
Tentang berpuasa satu bulan dan berbuka puasa satu bulan ..... 689 
Bahwasanya Allah SWT Menyiapkan Kamar-Kamar di 

Dalam Surga Bagi Orang Yang Senantiasa Melaksanakan 

Puasa Sunnah, وه‎ 1 1 1 1 1 ه٠‎ 691 
Tentang Do'a Para Malaikat kepada Orang Yang Berpuasa 
ketika Orang-Orang Yang Tidak Berpuasa Makan di 


Dekatnya 0 693 
Keringanan dalam Puasa Sunnah meskipun Seseorang Tidak 
Berniat Puasa sejak Malam Hari. ............................................. 695 


Tentang Dibolehkannya Berbuka Puasa pada Saat 

Menjalankan Puasa Sunnah, setelah Puasa Tersebut 

Berlangsung Setengah Hari ................ooooooooooo 696 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Berbuka 

Puasa Pada Puasa Sunnah setelah Melaksanakannya 
dimaksukkan Ke Dalam Puasa Pada Hari Itu, berbeda 

Dengan Pendapat Yang Menyatakan bahwa Puasa 

Tersebut Harus Diulang ..........ooooocoooo.oooooooooooo 697 
Tentang Rasulullah SAW Yang Memperumpamakan Puasa 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


Di Musim Dingin seperti Harta ne Perang Yang 
Dingin: 000 699 


KUMPULAN BEBERAPA BAB TENTANG HARI-HARI. .......... 701 
193. Bab: Dalil Ini Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW 


194. Bab: 
195. Bab: 


196. Bab: 


197. Bab: 


198. Bab: 


199. Bab: 


200. Bab: 


201. Bab: 


202. Bab: 


203. Bab: 


204. Bab: 


205. Bab: 


206. Bab: 


207. Bab: 


Terkadang Melarang Sesuatu dan Bersikap Diam Terhadap 


Yang Lain padahal Beliau Juga Melarang Sesuatu. ................. 701 
Tentang Larangan Berpuasa di Hari Tasyriq............................ 702 
Tentang Larangan Berpuasa di Hari Tasyriq dengan 

Larangan Yang Tegas....................... 1 2 2 2 2 2 12 2 ة‎ 703 
Tentang Larangan Berpuasa Dahr (Selama Satu Tahun 

Penuh) tanpa Menyebutkan Alasannya ..................................... 704 
Tentang Alasan mengapa Rasulullah SAW Melarang 

Puasa 10203 esalet 706 
Keringanan untuk Berpuasa Dahr apabila Seseorang Berbuka 
Puasa pada Hari-Hari Yang Dilarang untuk Berpuasa .............. 707 
Keutamaan Puasa Dahr apabila Seseorang Berbuka Puasa 

pada Hari-Hari Yang Dilarang untuk Berpuasa.......................... 708 


Hadits-Hadits Yang Diriwayatkan Secara Umum dari Nabi 
Muhammad SAW tentang Larangan Berpuasa pada Hari 


Larangan Berpuasa pada Hari Jum'at dan Penjelasan bahwa 
Larangan Itu Diberlakukan ketika Puasa Tersebut Dilakukan 
hanya Pada Hari Jum'at tanpa Didahului Puasa Sebelum dan 
Sesudahnya ا‎ 1 0 00 712 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Hari Jum'at 
adalah Hari Raya. Oleh Karena Itu, Puasa Pada Hari 


Tersebut Dilarang karena Ia Adalah Hari Raya ........................ 713 
Perintah Kepada Orang Yang Berpuasa Di Hari Jum'at 
untuk Berbuka Puasa setelah Berlalu Setengah Hari ................ 713 


Larangan Berpuasa Sunnah pada Hari Sabtu. Kami Menduga 
Larangan Berpuasa pada Hari Itu karena Kaum Yahudi 
Memuliakan Hari Sabtu sebagai Ganti dari Hari Jum'at .......... 715 
Dalil Yang Menerangkan bahwa Larangan Berpuasa Sunnah 

Di Hari Sabtu Itu Diberlakukan, jika Puasa Sunnahnya Itu 


hanya Dikerjakan Pada Hari Sabtu Saja ................................... 717 
Keringanan Berpuasa Di Hari Sabtu apabila Hari Ahad 
setelahnya Orang Tersebut akan Berpuasa................................ 718 
Larangan Bagi Istri untuk Berpuasa Sunnah tanpa Seizin 
Suaminya, tatkala Suaminya sedang Berada Di Rumah ............ 719 


208. Beberapa Bab dan Hadits yang Membahas tentang Lailatul 7 


dan Penggabungan antara Khabar-Khabar Nabi SAW Yang 
banyak Disalahartikan oleh Sebagian Orang bahwa Hadits- 
Hadits Tersebut Bertentangan, namun Menurut Kami Tidak 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


209. Bab: 
. Ramadhan hingga Tibanya Hari Kiamat dan Penolakan atas 


210. Bab: 


211.Bab: 


212. Bab: 


213. Bab: 


214. Bab: 


215. Bab: 


216. Bab: 


217. Bab: 


218. Bab: 


219. Bab: 


Demikian, yaitu Hadits-Hadits tersebut Bertentangan 
Kalimatnya namun Artinya Sama. ............................................. 721 
Tentang Kontinuitas Lailatul Qadar pada Setiap Bulan 


Keterputusan Lailatul Qadar dengan Terputusnya Wahyu 

Allah kepada Para Nabi ..............oooooooooocooooocm 721 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwa Lailatul Qadar 

hanya Terjadi —tanpa Ada Keraguan dan Kebimbangan 


Sedikitpun— pada Bulan Ramadhan ......................................... 723 
Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar Turun 
pada Sepuluh Terakhir di Bulan Ramadhan ............................... 725 
Perintah Menanti dan Mencaft Malam Lailatul Qadar pada 
Malam Terakhir di Bulan Ramadhan ......................................... 721 


Hadits Yang Dapat Ditakwilkan dengan Menggunakan Lafadz 
Umum sebagaimana Telah Kami Utarakan. Ini Merupakan 

Suatu Bukti bahwasanya Rasulullah SAW Memerintahkan 

Para Sahabat dan Kaum Muslimin Sekalian untuk Menanti 
Lailatul Oadar di Malam Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan, 

pada Malam Yang Ganjil .............................. ena one ٣ 730 
Dalil Yang Menerangkan bahwa Perintah Mencari Malam 

Lailatul Oadar di Malam Ganjil pada Sepuluh Terakhir Bulan 


Ramadhan Saba اښ‎ Ai 731 
Tentang Hadits Yang Membahas Upaya Penantian Malam 
Lailatul Qadar pada Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan ........... 732 


Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Shalat Witir Yang 

Tersisa dari Malam Sepuluh Terakhir Terkadang Merupakan 
Shalat Witir Yang Lalu. Sesungguhnya Bulan Ramadhan Itu 
Terkadang berjumlah Dua Puluh Sembilan Hari ....................... 734 
Tentang Hadits Yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya 

karena Nabi Muhammad SAW telah Memerintahkan Kaum 
Muslimin untuk Menantinya pada Malam Kedua Puluh 

Tiga Ramadhan... sce 1 1 2 ةي 1 ة 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 ز‎ ٧٧ 735 
Hadits Yang Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW 

tentang Upaya Memburu Malam Lailatul Qadar pada Tujuh 
Terakhir tanpa Menyebutkan Dalihnya....................................... 738 
Hadits Yang Menunjukkan tentang Keshahihan Makna Kedua 
sebagaimana Telah Kami Sebutkan Di Atas, yaitu Bahwa 
Rasulullah SAW Menganjurkan Kaum Muslimin untuk 

Menanti Malam Lailatul Qadar pada Tujuh Terakhir 

Bulan Ramadhan ............oco.rooooooooo oom 739 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


KUMPULAN BEBERAPA BAB TENTANG MALAM-MALAM 
LAILATUL QADAR PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW. 

INI MENUNJUKKAN BAHWASANYA LAILATUL QADAR 
SELALU BERPINDAH-PINDAH DI MALAM YANG GANJIL 
PADA SEPULUH TERAKHIR BULAN RAMADHAN .................. 740 


220. Bab: 


221. Bab: 


222. Bab: 


"223. Bab: 


224. Bab: 


225. Bab: 
226. Bab: 


227. Bab: 


228. Bab: 


229. Bab: 


230. Bab: 


231. Bab: 


232. Bab: 


Tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwasanya Malam 

Lailatul Oadar pada Masa Rasulullah SAW Pernah Terjadi 

pada Malam Kedua Puluh Satu Ramadhan ............................... 740 
Tentang Perintah untuk Mencari Lailatul Qadar pada Malam 
Kedua Puluh Tiga. Karena Disebutkan bahwasanya Lailatul 
Qadar pernah Terjadi Pada Malam Kedua Puluh Satu atau 

Malam Kedua Puluh Tiga Ramadhan ...............oo 741 
Tentang Lailatul Qadar Yang Bisa Terjadi pada Sebagian 

Tahun karena Malam Lailatul Qadar Berpindah-Pindah pada 
Malam Sepuluh Terakhir yang Ganjil ......................................... 743 
Perintah untuk Mencari Lailatul Qadar pada Malam Terakhir 
Bulan Ramadhan karena Mungkin Malam Itu Terjadi pada 
Sebagian Tahun; nn aaa adi 744 
Tentang Sifat Malam Lailatul Qadar dimana Tidak Adanya 

Panas, Dingin, Terangnya Cahaya, dan Dicegahnya Setan 

Keluar ke Dunia hingga Fajar Pagi Terbit ................................ 745 
Tentang Sifat Matahari saat Terbit Pagi Hari Lailatul Qadar .... 746 
Tentang Merah Pucatnya Matahari saat Terbit Pagi Hari 

Lailatul Qadar. Berdalih dengan Sifat Matahari untuk 

Mengetahui Lailatul Qadar, jika Hadits Tersebut Shahih. 

Karena dalam Sanadnya ada Zam'ah ....................................... 748 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwa Matahari Tidak 
Bercahaya saat Terbit di Pagi Hari hingga Saat Terbenam 


di Sore Hari 1 1 1 1 1 1 0 000000 748 
Tentang Banyaknya Malaikat Di Bumi pada Malam Lailatul 

QadaF 121 ssn 750 
Penjelasan bahwasanya Orang Yang Mendapatkan Shalat 


Isya Berjama'ah pada Malam Lailatul Qadar, berarti Ia 

Pun Mendapatkan Keutamaan Lailatul Qadar. .......................... 751 
Bahwasanya Allah SWT Melupakan Lailatul Qadar dari 

Nabi Muhammad SAW, setelah Sebelumnya Beliau telah 
Melihatnya 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya 

Rasulullah SAW Melihat Lailatul Qadar dalam Keadaan 

Tidur dan Dalam Keadaan Terjaga .......................................... 752 
Tentang Harapan Nabi Muhammad SAW agar 

Ketidaktahuannya tentang Lailatul Qadar itu Menjadi Suatu 
Kebaikan bagi Umatnya dengan Disertai Ketekunan Kaum 
Muslimin untuk Meraihnya. ....................... assesses 752 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xiv 


233.Bab: Diampunkannya Dosa Seorang Hamba dengan 
Melaksanakan Qiyamu Lailatul Qadar dengan Penuh 
Keimanan dan Mengharap Ridha Allah SWT .......................... 753 
234. Bab: Anjuran bagi Orang-Orang Yang Tinggal di Perkampungan 
untuk Shalat di Masjid Kota pada Lailatul Qadar di Malam 
Kedua Puluh Tiga Ramadhan, apabila Mereka Tinggal Dekat 
Masjid Kota, agar Mendapatkan Lailatul Qadar di Masjid 
Tersebut, SS 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 12 1212 121212 12 12 2 2 2 2 2 2 2 754 


KOMPILASI BEBERAPA BAB TENTANG QIYAM - 
(MENDIRIKAN SHALAT DI MALAM HARI) DI BULAN 
RAMADHAN nn nn a is 756 
235. Bab: Tentang Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Qiyam 

(Mendirikan Shalat Di Malam Hari) Bulan Ramadhan 

merupakan Sunnah Rasulullah SAW, berbeda Dengan 

"Pendapat para Pengikut Rafidhah Yang Menyatakan bahwa 


Qiyam Ramadhan adalah Bid'ah dan Bukan Sunnah ................ 756 
236. Bab: Perintah untuk Melaksanakan Qiyam Ramadhan adalah 
Anjuran dan Bukan Perintah Wajib ........................ ee. 757 


237. Bab: Tentang Diampuninya Dosa Lalu yang Lain dengan Qiyam 

Ramadhan karena Keimanan dan Mengharap Ridha Allah ...... 758 
238. Bab: Qiyam Ramadhan dengan Berjama'ah berbeda Dengan 

Pendapat Yang Menduga bahwasanya Umar Bin Khathab RA 

adalah Orang Pertama Yang Menganjurkan Qiyam 

Ramadhan Berjama'ah............................... oo om 759 
239. Bab: Tentang Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya 

Rasulullah SAW Mengkhususkan Shalat Taraweh Berjama'ah 

bersama Kaum Muslimin pada Malam-Malam Ini karena 

Di Dalamnya terdapat Malam Lailatul Qadar .......................... 760 
240. Bab: Tentang Qiyam Ramadhan bersama Imam hingga Selesai ....... 761 
241. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW 

Meinggalkan Shalat Taraweh Berjama'ah karena Khawatir 

jika Shalat Taraweh Tersebut Diwajibkan hingga Akhirnya 

Kaum Muslimin akan Merasa Tidak Mampu ........................... 763 
242. Bab: Tentang Orang Yang Pandai Membaca Al Qur'an Menjadi 

Imam bagi Orang-Orang Yang Buta Huruf dalam 

Melaksanakan Qiyam Ramadhan. Ini Merupakan Sebuah 

Dalil bahwasanya Shalat Taraweh secara Berjama'ah 

merupakan Sunnah Rasulullah SAW ............ 765 
343. Bab: Anjuran Bagi Kaum Perempuan untuk Melaksanakan 

Qiyam Ramadhan secara Berjama’ah dengan Disertai Dalil 

bahwa Oiyam Ramadhan dengan Berjama'ah lebih Utama 

daripada Shalat Sendiri di Bulan Ramadhan .............................. 166 
244. Bab: Keutamaan Qiyam Ramadhan dan Orang Yang 


xvi || Shahih Ibnu Khuzaimah 


245. Bab: 


246. Bab: 


247. Bab: 


248. Bab: 


Mengerjakannya layak Menyandang Gelar Shiddigin 
(Orang-Orang Yang Jujur) dan Syuhada (Mencapai 

Kesyahidan) tatkala Orang Tersebut Berpuasa di Siang 

Harinya, Melaksanakan Shalat Lima Waktu, Menunaikan 

Zakat, Bersaksi atas Keesaan Allah SWT, dan Mengakui 

Risalah Nabi Muhammad SAW. سن‎ [1 1 1 1 1 1 1 768 
Tentang Bilangan Rakaat Shalat Qiyam Ramadhan Yang 
Dikerjakan Oleh Rasulullah SAW. Dalil Ini Menerangkan 
bahwasanya Bilangan Rakaat Shalat Qiyam Ramadhan 
Rasulullah Tidak Lebih dari Bilangan Rakaat Shalat Malam 
Lainnya di Luar Bulan Ramadhan ............................................. 769 
Tentang Anjuran Menghidupkan Malam-Malam Sepuluh 

Terakhir Bulan Ramadhan, Meninggalkan untuk Menggauli 

Istri, Memusatkan Perhatian untuk Beribadah, dan 


Membangunkan Istri untuk Beribadah ....................................... 770 
Anjuran untuk Beribadah dengan Sungguh-Sungguh pada 
Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan ..............oo.o. 771 


Anjuran Menghindarkan Diri untuk Tidur Di Atas Kasur pada 
Bulan Ramadhan, karena Tidur Di Atas Kasur akan Membuat 
Tidur Semakin Lelap dan Mengurangi Semangat Beribadah di 


Bulan Ramadhan .:....... 1 1 0000000 772 
KUMPULAN BEBERAPA BAB TTIKAF سآ‎ 773 
249. Bab: Waktu I'tikaf pada Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan ........... 773 
250. Bab: Dibolehkannya Membuat Kubah di Masjid untuk I'tikaf ........... 774 
251. Bab: Tentang I'tikaf di Bulan Ramadhan ........................................... 774 
252. Bab: Membatasi I'tikaf Hanya Pada Sepuluh Pertengahan dan 

Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan, karena I'tikaf 

merupakan Anjuran Saja dan Bukan Suatu Kewajiban ............. 775 
253. Bab: Dibolehkan untuk Membatasi I'tikaf hanya Pada Sepuluh 

Terakhir Bulan Ramadhan ......................... ea. 776 
254. Bab: Keringanan untuk Membatasi I'tikaf hanya Pada Tujuh 

Pertengahan Bulan ١۱٠ ٢٠۰۰ل)غڅغڅ٩)٨۸۱۸۱۱‎ ٥ھ٥۹‎ ١٢٢٢٢٢٢٢٨٢٢٢٣۴٣ 771 
255. Bab: Melanggengkan T'tikaf pada Sepuluh Terakhir 

Bulan Ramadhan .ل.۸2.٩ل٠١لل۳خلځځ٩خڅ٩١١۸١١۱‎ ٩١٢٩٩٢٩٢٨٨٨٨ 777 
256. Bab: Beri'tikaf di Bulan Syawwal, tatkala Terlambat Beri'tikaf 

pada Bulan Ramadhan.......................... ee. 778 
257.Bab: Beri'tikaf Pada Tahun Yang Akan Datang apabila Terlambat 

karena Bepergian atau Sakit Yang Menimpa Seseorang ......... 779 
258. Bab: Perintah Menunaikan Nazar I'tikaf yang Dahulu Pernah 

Dinazarkan pada Masa Jahiliyah .............................................. 781 
259. Bab: Tentang Dibolehkannya Orang Yang Beri'tikaf Masuk 

Ke Rumah untuk Buang Air Kecil atau Buang Air Besar ......... 783 
260. Bab: Tentang Orang Yang Sedang I'tikaf sebaiknya Tidak Masuk 


Shahih Ibnu Khuzaimah || xlvii 


261. Bab: 


262. Bab: 


263. Bab: 


264. Bab: 


265. Bab: 
266. Bab: 


267. Bab: 


268. Bab: 


269. Bab: 


270. Bab: 


271. Bab: 


sii | 


ke Dalam Rumah kecuali Karena Suatu Keperluan dan 
Dibolehkan Baginya untuk Mengeluarkan Kepalanya dari 

Masjid untuk Dicuci dan Disisir Istrinya .................................... 784 
Keringanan bagi Istri Yang Sedang Haid untuk Menyisir 

Rambut Suaminya Yang Sedang I'tikaf di Dalam Masjid 
sementara Ia Sendiri berada Di Luar Masjid............................. 784 
Keringanan Bagi Seorang Istri untuk Mengunjungi dan 
Berbincang-Bincang dengan Suaminya yang Sedang 

785 00101 ااا 
Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Ketika‏ 

Rasulullah SAW Mendampingi Shafiyyah Binti Huyay 

yang Hendak Pulang, maka Beliau Masih Berada di Dalam 


Masjid dan Bukan Di Luarnya............oooooooocooooo 786 
Keringanan Orang Yang Beri'tikaf untuk Berbincang-Bincang 
dengan Istrinya saat Beri'tikaf Di Masjid................................. 787 


Anjuran untuk Meletakkan Kasur di Masjid untuk Beri'tikaf .... 788 
Keringanan Membangun Kamar dari Pelepah Kurma 


di Masjid untuk Beri'tikaf ...............o..ooooooooooooo 789 
Keringanan untuk Meletakkan Barang-Barang Yang 
Dibutuhkan selama Beri'tikaf di Masjid .................................... 790 


Tentang Hadits Yang Menunjukkan bahwa Dibolehkan I'tikaf 
tanpa Adanya Hubungan dengan Puasa. Karena 
Rasulullah SAW Pernah Memerintahkan Seorang 


Sahabat untuk Beri'tikaf di Malam Hari.................................... 791 
Tentang Keringanan bagi Kaum Wanita untuk Beri'tikaf 
Bersama-Sama dengan Suami Mereka Di Masjid .................... 792 


Tentang Orang Beri'tikaf Yang Bernazar bukan Untuk 

Keta'atan ataupun Bukan Untuk Bertaqarub Kepada 

Allah SWT. nn nn 1 1 1 saa 792 
Tentang Waktu Keluarnya Orang Yang Beri'tikaf dari Tempat 
Ptikafnya. Ini Menunjukkan Bahwasanya Orang Yang 

Beri'tikaf Keluar dari Tempat Ptikaf Pagi Hari dan 

Bukan Sore Hari ............................. ee 794 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


28. Bab: Perintah Untuk Bersikap Tenang dalam Melangkah 
. menuju Shalat dan Larangan Untuk Tergesa-Gesa dalam 
Melangkah menuju Tempat Shalat. 


Ini adalah sebuah dalil bahwa terkadang satu nama dapat 
digunakan untuk dua pekerjaan, salah satunya adalah perintah dan 
yang lainnya adalah larangan. Di satu sisi Allah SWT memerintahkan 
kita untuk bersegera dalam melaksanakan shalat jum'at, sementara di 
sisi lain Rasulullah SAW melarang kita untuk tergesa-gesa dalam 
berjalan menuju tempat shalat. Ketergesa-gesaan yang diperintahkan 
dalam Al Our'an itu adalah pelaksanaan ibadah shalat jum'at dan 
bukan ketergesa-gesaan yang dilarang Rasulullah dalam 
melaksanakan shalat. Ini adalah satu nama untuk dua perintah, salah 
satunya adalah wajib dan yang lainnya adalah larangan. 


Upi -٠٠٥‏ أبوطاهرء ابرا أ Wesi Ky‏ إسماعيل بن 
مُوسَى الْمَرَارِي» حَدَننَا KAN ah saka a‏ 
da E SA‏ سو A‏ قال: 


r 


7 


ali ai ó : Ka‏ فلا if yu‏ ون a 5i‏ وأنتم نمشود» 
de Sl daan Kla‏ وَمَا فاكم gaib‏ | 


1505. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ismail bin Musa 
Al Fazari memberitakan kepada kami, Ibrahim (Ibnu Sa'ad) 
memberitakan kepada kami dari bapaknya, dari Abu Salmah, dan 
Az-Zuhri dari Said bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah bahwasanya 
ia pernah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila 
igamat telah diserukan, maka janganlah kalian tergesa-gesa untuk 
pergi menuju ke tempat shalat. Pergi ke tempat shalat tersebut dengan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


berjalan. Kalian harus tetap tenang (untuk pergi ke tempat shalat). 
Kerjakan rakaat shalat sedapat kalian. Dan apabila kalian tertinggal, 
maka qadhalah shalat tersebut.” 


29. Bab: Larangan Keluar dari Masjid setelah Adzan 
dan Sebelum Shalat. 


r 
ت‎ ge و‎ 


84 - اعرا ابو الطاهنه dl‏ یکن خا بتار Ba‏ 
و .3036 ih -2 30 30. Kór sor‏ م o o-‏ و 
محمد بن حعفر (ح) وحدثنا عمرو بن علي حدثنا د > يعني ابن 
سعد SAS NG‏ شب عَنْ (ANA)‏ بن PA‏ عَنْ ابي AAN‏ الْمَحَارِبِي 
AS E O a‏ 
قال كنا مع أبي هُرَيْرةَ في ami‏ فأذن E‏ فقام bs J‏ فقال امَا 
هَذَا فق عَصَى U‏ القاسم هه JGG‏ بُنْدَارٌ Nas‏ حالف Ul‏ القاسم ويك 


1506. Abu Thahir memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami, ha, sementara Amr 
bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya (Ibnu Sa'id) memberitakan 
kepada kami, lalu keduanya (Amr bin Ali dan Yahya) berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir dari 
Abu Sya'tsa Al Muharibi bahwasanya ia berkata, "pada suatu ketika, 
kami sedang bersama Abu Hurairah di dalam masjid, tak lama 
kemudian seorang muadzin (160/a) mengumandangkan adzan, lalu 
ada seorang laki-laki yang keluar dari masjid. Akhirnya Abu Hurairah 
berkata, 'Ketahuilah sesungguhnya orang yang keluar dari masjid itu 
telah berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW', "Kemudian Bundar 
pun berkata, “Laki-laki tersebut telah menyalahi ajaran Rasulullah 
SAW.” 


' Muslim, Tempat-tempat sujud 258 dari jalur Ibrahim. 


2 |! Shahih Ibnu Khuzaimah 


30. Bab: Pembahasan Tentang Orang Yang Paling Berhak 
Untuk Menjadi Imam. 


-١ ٠‏ ابرا بو الطاهر» Li agi Ka‏ إنراهيم 

الدورقي» EL‏ ابو مُعَاوية e‏ الأعْمَشُ (ح) Gg‏ هارُون ii‏ 
إسْحَاقَ» حَدثا ابن us‏ عَنٍ A‏ إِسْمَاعِيلَ gi‏ رَحَاءِ O‏ 
ا ادر الصنعاني» حا رید تخي ان زي Eta‏ 
a‏ ا إِسْمَاِيل 2 رَجَاء © ten‏ فقوت بن WA CA‏ 

ا غه حا ag Pe Nha‏ رَجَاء (ح) وَحَدَثنَا KA A‏ 
Kh Aga WA‏ ويم قال أبو Kh Jo Kak‏ خَليفة 
وقال gi‏ عَنْ فطرء eg oi JGN LES‏ عَنْ اوس بن ضَمْعٍَ» عَنْ 
ابي Ig‏ لقال Ja)‏ الله 8 يوم القَْمَ AYAT‏ لکتاب الله up‏ 
في الْقرّاءة سواء» WAT‏ في aÉ‏ فإن کا وا في السَّة وان 

j 


2 ذ‎ asb 
r 
وو‎ 


في الْهِجْرَة op‏ كانُوا ة في a‏ سواء ء فَأَقدَمُهُمْ É‏ هَذَا حَديث ka‏ 


” 


اما حديث ASI pA igh‏ الله O AY‏ 
بي معاوية وفي كتاب الله وأقدمهم قراءة و 
في حديثه: SAGA‏ 


ت 


1507. Abu Thahir memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
memberitakan kepada kami, Yakub bin Ibrahim Ad-Dauraqi 
memberitakan kepada kami, Abu Mu’awiyah menceritakan kepada 
kami. Al A'masy menceritakan kepada kami, ha, sedangkan Harun 
bin Ishak menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan 
kepada kami dari Al A'masy, dari Ismail bin Raja, ka, Muhammad 
bin Abdul A'la Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Yazid (Ibnu 
Zurai”) menceritakan kepada kami,Syu'bah menceritakan kepada 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


kami, Ismail bin Raja memberitakan kepada:kami, ka, sementara itu, 
Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyah 
menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, 
Ismail bin Raja memberitakan kepada kami, ha, Abu Utsman dan 
Salam bin Junadah memberitakan kepada kami, kemudian kedua 
orang tersebut (Abu Utsman dan Salam bin Junadah) berkata, “Waki' 
memberitakan kepada kami”, Abu Utsman berkata, “Fithr bin 
Khalifah memberitakan kepada kami.” Salam : berkata, “Kami 
menerima hadits itu dari Fithr, dari Ismail bin Raja’, dari Aus bin 
Sham'aj, dan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berkata, “Rasulullah 
SAW telah bersabda, "Orang yang paling layak menjadi imam untuk 
kaumnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al Qur 'annya. 
Apabila bacaan Al Qur'an mereka sama, maka orang yang paling 
mengetahui tentang sunnah di antara merekalah yang paling layak 
menjadi imam. Apabila pengetahuan mereka tentang Sunnah sama, 
maka orang yang paling dahulu berhijrah ke kota Madinah di antara 
merekalah yang paling layak menjadi imam. Apabila hijrah mereka 
ke kota Madinah sama, maka orang yang lebih tua di antara 
merekalah yang paling layak menjadi imam ٢ 


| Hadits ini adalah hadits dari Abu Mu'awiyah. Sedangkan 
dalam hadits Syu'bah disebutkan, “(Orang yang paling berhak 
menjadi imam untuk kaumnya) adalah orang yang paling baik bacaan 
Al Our'annya dan orang yang paling dahulu membacanya di antara 
mereka.” Bukan " yang paling tahu tentang Sunnah"? 


Kai -‏ بو AW‏ ابرا أبو بكر Ga us‏ حبرا 
A :‏ ۶ه س PAN‏ 


Pu‏ بن سعید» حا ga Ka‏ 5315 (ح) SAS Ga,‏ حدنا 


PA‏ زو م 


يَحْيی بن سعید» عن سعيد بن ابي عَرُوبَق وهشام (D)‏ وحدثنا بنْدَارٌ 


2 Muslim, Tempat-tempat sujud 290 dari jalur Abi Mu'awiyah dari A'masy dan 
diriwayatkan oleh Syu'bah, lihat Muslim, Tempat-tempat sujud 291, An-Nasa'i 3:59. 


4 || ShahihIbnu Khuzaimah 


Jor روو ه 74 3 362 3230 سم وم و 2ے‎ í 


£ g a مه‎ al Ea, 
خبرنا محمد بن يحيى» اخبرنا عبد‎ BII أحدهم وأحقهہ بالإمامة‎ 
P 3 2 a و‎ A 208 
شعبّة, بهذا الإستاد بتحوه.‎ Wa الله»‎ ALS بن‎ JUAN 


1508. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Yahya bin Said memberitakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepadaku, Bundar 
menceritakan kepada kami, sementara itu, Ibnu Abi 'Adi menceritakan 
kepada kami dari Sa'id dan Hisyam dari Oatadah dari Abu Nadhrah, 
dari Abu Said Al Khudri, dari Rasulullah SAW bahwasanya ia telah 
bersabda, “Apabila ada tiga orang, maka sebaiknya salah seorang di 
antara mereka menjadi imam. Sedangkan orang yang paling berhak 
menjadi imam di antara mereka adalah orang yang paling baik 
bacaan Al Our 'annya. 


31. Bab: Tentang Kelayakan Menjadi Imam dengan Adanya 
Hapalan Al Our'an meskipun Yang Lainnya Lebih Tua Usianya 
atau Lebih Mulia. 


عَنْ سعيد padi‏ ي عن عَطَاء Sp‏ ابي أَحْمَدَ عَنْ ابي BA‏ قال: 
عت رول الله a PAN‏ رَسُولٌ الله RANE‏ 


3 Muslim, tempat-tempat sujud 289 dari jalur Bundar dari Yahya bin Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


VA‏ من الْقرْآن؟ GA‏ ی مر SAN‏ منْهُمْ وَهُوَ من أحْدئهم 
سا قال: KG‏ مَعَكَ Y‏ فلان؟ قال: مَعي کنا saji saa Sg‏ قال: 
lah‏ د taji‏ قال: عَم قال: CA‏ فَأنتَ Jú; eea pal‏ کل A‏ 
من اُشرفهم: والذي كَذَا وکذاء يا رَسُول الله ما متقني أن أتعلمَ SAI‏ 
إلا حَشية أن لا gi‏ به» قال رَسُول الله 8: تَعلّم OTA‏ ففرأ Wg‏ 


Wana Pad به کا يداك‎ AN مل‎ op 
JS وَرَقَدَ وهو في حوفه‎ “alas ومن‎ OS ریه على كل‎ cm 


r 


حراب BSI‏ مسك 

1509. Abu Thahir pernah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Ammar Al Hasan 
bin .Huraits memberitakan kepada kami, Fadhl bin Musa 
memberitakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Said Al 
Maqburi dari 'Atha, budak Abu Ahmad dan dari Abu Hurairah 
bahwasanya ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus 
beberapa orang; sahabat ke suatu daerah, kemudian beliau memanggil 
mereka: untuk membacakan beberapa ayat Al Qur'an di hadapan 
beliau seraya berkata, 'Ayat Al Qur`an apa saja yang telah kamu 
hapal” hingga akhirnya beliau menemui salah seorang di antara 
sahabat tersebut yang lebih muda usianya. Lalu Rasulullah SAW 
bertanya kepadanya, 'Ayat Al Our 'an apa saja yang telah-kamu hapal 
hai anakku?' kemudian anak muda tersebut menjawab, hai Rasulullah, 
saya sudah menghapal ayat ini, ayat itu, dan juga surat Al Bagarah. 
lalu Rasulullah bertanya: lagi kepadanya, 'Benarkah kamu telah 
menghapal surat al-bagarah hai anakku?' anak muda itu menjawab, 
'benar hai Rasulullah, saya telah menghapalnya'. kemudian Rasulullah 
SAW berkata kepadanya, 'Kalau begitu pergilah dan kamu menjadi 
pemimpinnya! tiba-tiba seorang laki-laki —dan laki-laki tersebut 
ternyata adalah orang yang paling mulia di antara utusan tersebut— 


6 | Shahih Ibuu Khuzaimah 


berkata, 'demi Allah wahai Rasulullah, sebenarnya tidak ada yang 
menghalangiku untuk mempelajari Al Qur'an hanya saja aku takut 
tidak dapat mengamalkannya.' mendengar pernyataan laki-laki itu, 
akhirnya Rasulullah SAW bersabda, 'Pelajarilah Al Qur'an! Bacalah 
ia dan (setelah itu) tidurlah! Sesungguhnya perumpamaan Al Qur`an 
bagi orang yang mempelajari, lalu membaca, dan mengamalkannya 
itu laksana sebuah kantong yang berisikan minyak wangi yang mana 
aromanya semerbak pada setiap tempat. Dan barangsiapa 
mempelajari Al Qur'an dan tertidur, sedangkan hapalan Al Qur'an 
itu ada di dalam rongganya, maka hal itu laksana sebuah kantong 


ans 


yang disandarkan pada minyak wangi'. 


32. Bab: Tentang Kelayakan Menjadi Imam karena Lebih Tua 
Usianya, tatkala Kesemua Orang Tersebut Sama Dalam Hal 
Bacaan Al Qur`an, Pengetahuan Tentang Sunnah, dan 
Dalam Hal Berhijrah. 


ye 2‏ وه 


۰ - ابرا أ KUA Ab‏ راا زياد 


30 2 هم 372 مدت بر وور هو 20 0-3 


LEN, ah وَمُحَمَدُ بْنْ عبد الأغلى الصنْعَاني قالا:‎ A 


3 o7 دادسو ووم داس‎ ۸ PAN 


(ح) وحدثنا محمد بن بشار» Cas‏ عبد اوعاب قالا: NU Sas‏ 


PAN 


(ح) وحدنا اقوت بن ابراهيم hara‏ ابن aa‏ عن | cliii MG‏ عن 
اي قلابق عن مالك : ن Jab ora ny OA‏ َال a‏ 2 


2... 


SWA opa لي : 33" الإققالء قال لتا: اذا‎ loh í a 


* Ibnu Majah, Pendahuluan 16 dari jalur Abdul Hamid dari perkataan Rasulullah 
SAW: "Pelajarilah Al Qur'an." Menurutku: dan At-Tirmidzi, "Pahala membaca 
Al Qur'an" hadits Hasan, dari jalur Al-Laits bin Sa'id dari Al Magburi dari 'Atha 
adalah Mursal,dan inilah yang benar, sedangkan dia adalah Dha 7 karena 'Atha itu 
tidak diketahui. 


Shahih Ibnu Khuzaimah | 7 


فأذئاء ثم أقيمَاء WK‏ أكبركمًا راد الدورقي في حديثه: قال: 
فقلت لأبي قلابة: فأَينَ القَراءة؟ قال: ANG‏ 


1510. Abu Thahir telah memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
memberitakan kepada kami, Abu Al Khatib Ziyad bin Yahya dan 
Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani memberitakan kepada 
kami, lalu mereka berdua berkata, “Yazid bin Zurai telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami," ha, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami," Abdul Wahhab memberitakan kepada 
kami, kemudian mereka berdua berkata, "Khalid menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, ha, Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hazzai, 
dari Abu Oalaba dari Malik bin Al Huwairist —dan ini adalah hadits 
Bundar— yang telah berkata, "Suatu hari, aku dan temanku pergi 
menemui Rasulullah SAW, ketika kami ingin menutup pintu, maka 
Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Apabila telah datang waktu 
shalat, maka kumandangkanlah adzan dan igamat, setelah itu, salah 
seorang yang lebih tua usianya di antara kamu berdua menjadi 


imam'."” 


Ad-Dauragi menambahkan dalam haditsnya, “Aku bertanya 
kepada Abu Qalabah, "siapakah yang lebih baik bacaan Al Qur'annya 
di antara kedua orang tersebut?” Abu Oalabah menjawab, “Keduanya 
sama-sama baik.” 


Muslim, Tempat-tempat sujud 293 dari jalur Abdul Wahab sama seperti itu, dan 
lihat Bukhari, Adzan 18. 


8 || ShahihIbnu Khuzaimah 


33. Bab: Tentang Budak Quraisy Yang Menjadi Imam, tatkala 
Budak Tersebut Lebih Banyak Menghapal Al Our' An. Hadits 
Nabi Muhammad SAW Yang Berbunyi, &' لكتاب‎ wa) يؤمهم أقر‎ 
“orang yang lebih baik bacaan Al Qur'annya, maka ia layak 
menjadi imam”, Menunjukkan bahwa Budak Yang Lebih Baik 
Bacaan Al Qur'annya Lebih Layak Menjadi Imam bagi 
Orang Quraisy . 


pe -۱‏ أب Wa KM CA pb‏ أَحْمَدُ بْنْ ستان 

ya dag‏ اندر قلا حلا عند ال بن َر عن يبد ال عن 

افع عَن ابن t‏ أن الّهَاحرِينَ di AH aka) a‏ جنب قَبَاء 

خضرت الصلاة اقم ماع مول أي Tit‏ ركان احزام TA‏ می 
Kab an Nok‏ ألأسّد هَذَا حَديث Jaa‏ بْنِ ستان 


1511. Abu Thahir telah memberitakan hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Sinan Al Wasithi dan 
Ali bin Munzir memberitakan kepada kami, kemudian kedua orang itu 
berkata, “Abdullah bin Numair telah memberitakan kepada kami dari 
Ubaidillah, dari Nafi', dan dari Ibnu Umar, bahwasanya ketika orang- 
orang muhajirin datang ke kota Madinah, maka mereka singgah 
sejenak di desa Ouba, tak lama kemudian masuk waktu shalat, lalu 
Salim, seorang sabahat yang banyak menghapal Al Our'an dan budak 
Abu Huzaifah maju menjadi imam shalat. Di antara sahabat yang 
menjadi makmumnya adalah Umar bin Al Khtathab dan Abu Salama 
bin Abdul Asad.” Ini adalah hadits riwayat Ahmad bin Sinan.” 


é Ibnu Majah, Adzan 54 dari jalur Ubaidillah secara ringkas, dan lihat kitab 
"Ishabah" karya Salim dalam hadits no 588. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


34. Bab: Tentang Dibolehkannya Orang Yang Belum Baligh 
Menjadi Imam tatkala Orang Tersebut Banyak Menghapal 
Al Qur'an daripada Orang Yang Sudah Baligh. 


10 Ca أخبرا بو بكر‎ Ab f vi —NONY 
روو‎ PAN وور وه‎ 


اٍبراهيم» vi‏ ابن dle‏ عن er‏ قال: Was‏ عمرو بن ATA‏ (ح) 


Wan‏ ابو هَاشم زياد دب gah‏ دا en‏ ارتا یوب عن 
JEN : Pe‏ حَاض NANG‏ رَاحعِينَ 
من عند ابي PA”‏ مه kan Sun‏ كران قال: OS‏ 
الاس OBE‏ بإسلامهم فح JPN Ja eh ÉÉ aka‏ اتی 
فيُقول: نا سول لله أنا وف يي oi‏ حك بإسلامهم AAN‏ 

UT; Sp الله فه:‎ J رَجَمَ قال: قال‎ Wb قومه»‎ eh 
عَظيم» وقال ابو‎ ag nya قال‎ el قال: فَتَظَرُوا وأنا على‎ 
- ja TA AT وَحَدُوا فيهم أحَدًا‎ US وقالا:‎ db هَاشم:‎ 
D a P y بهم وعَلي‎ akah واا غلا‎ 
k فلا صليتا تقول لَنَا عَجُورُ دَهْرِية: عَطُوا عا امت‎ gag ja 
فذكر أله‎ ih من مَعْقد‎ Jaa قال:‎ Vani Jai قال:‎ 

فرح به فرّحًا KG‏ قال الذورقي: قال: Ta‏ 


1512. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, kemudian Ya'kub bin 
Ibrahim memberitakan kepada kami, Ibnu 'Aliyah memberitakan 
kepada kami dari Ayub. Bahwasanya Ayub pernah berkata: Amru bin 
Salamah telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, ha, Abu 


10 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Hasyim Ziyad bin Ayub menceritakan kepada kami, Ismail 
menceritakan kepada kami, Ayub memberitakan kepada kami dari 
Amru bin Salama bahwasanya ia berkata, “suatu hari kami sedang 
duduk-duduk ketika beberapa orang yang baru saja menemui 
Rasulullah berjalan melewati kami. Lalu sengaja aku mendekati 
mereka dan mendengarkan hingga aku hapal sebuah ayat Al Qur'an. 
Pada saat itu, para sahabat menanti masuk Islamnya mereka di saat 
hari pembebasan kota Makkah (fathu Makkah). Ketika kota Makkah 
telah dibebaskan, maka seorang laki-laki datang menemui Rasulullah 
dan berkata, 'hai Rasulullah, saya adalah utusan dari kaum si fulan dan 
saya datang membawa mereka untuk menyatakan Islam kepadamu'. 

kemudian ayahku pergi untuk mengislamkan kaumnya. Ketika 
kembali, Rasulullah SAW berkata kepadanya, Utamakanlah orang 
yang paling banyak hapalan Al Qur'annya di antara mereka (untuk 
menjadi imam)!" lalu kaumku menoleh kepadaku. Ad-Dauraqi berkata, 
'Hawa yang agung'. Abu Hasyim berkata, 'Hawa'. setelah itu, Ad- 
Dauraqi dan Abu Hasyim berkata, "orang-orang tersebut tidak 
menemukan seorang pun yang paling banyak hapalan Al Qur'annya 
daripada diriku. Akhirnya aku yang masih kecil diperintahkan untuk 
maju menjadi imam. Lalu aku menjadi imam shalat kaumku. Saat itu 
aku mengenakan pakaian sempit yang mana jika aku ruku atau sujud, 
maka auratku akan terlihat. Ketika kami sedang melaksanakan shalat, 
tiba-tiba seorang nenek tua berkata kepada kami, 'tutuplah bokong 
imam shalat kalian!" lalu mereka memotong sehelai kain untuk 
menutupi bokongku." Ad-Dauraqi berkata, “yang layak menjadi 
imam kalian adalah orang yang paling banyak bapalah Al 
Qur'annya. ar 


7 Ahmad 5:30 dari jalur Isma'il yang serupa dengannya, dan Bukhari, Peperangan 53 
dari jalur Abi Qalabah dari Amr bin Salamah sama sepertinya, Abu Daud, perkataan 
585 dari jalur Ayyub. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 11 


35. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan Lawan Pendapat 
yang Memakruhkan Anak Menjadi Imam bagi Ayahnya. 


Abu Bakar berkata, “Hadits Nabi yang berbunyi, "Orang yang 
paling baik bacaan Al Our'annya layak menjadi imam bagi 
kaumnya.” 


36. Bab: Penegasan atas Para Imam Shalat dalam Hal 
Kesempurnaan dan Kekurangan Shalat. Dalil Tentang Shalat 
Imam Yang Terkadang Kurang dan Shalat Makmum Yang 

Terkadang Sempurna, Anti Tesa atas Pendapat Yang 
Menyatakan bahwa Shalat Makmum itu Terkait dengan 
Shalatnya Imam. Apabila Shalat Imam Rusak, maka Shalat 

Makmum pun Rusak. i 0 


fusi ۳‏ : طاهر أعتبر Up‏ ابو بكر ENGGA‏ بن حجر 
Jet Cp gat‏ بن عَياش عن عبد JAN‏ بن Wp‏ 
الأسلمي (ح) وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بن مُحَمّد e‏ ا Cal ou WA‏ 
Ci Kh‏ عَبْدُ D BAN PEN‏ يون بنْ عَبْد 
VA e ESN‏ ابْنْ PA Ah‏ هعمش 
NAK‏ الأسلمي» » عن ابي علي Aa‏ قال: an‏ 
تو سمغت رَسُولَ الله ف يقول: من اء ده Ga‏ 
الصّلاة فلهُ Gadi 3 ela Ab‏ من ذلك adi NG a ABA‏ هذ هذ 


ذو ابن وهب. Hi EI‏ ا 


12 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1513. Abu Thahir telah memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
memberitakan kepada kami, Ali bin Hujr As-Sa'di memberitakan 
kepada kami, Ismail bin Ayyasy memberitakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Harmalah Al Aslami, Ha, dan Hasan bin 
Muhammad Ash-Shabah. Hasan bin Muhammad Ash-Shabah 
menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Wahib 
memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin  Harmalah 
memberitakan kepada kami, Ha, Yunus bin Abdul A'la memberitakan 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Yahya bin 
Ayub memberitakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Harmalah 
Al Aslami dan dari Abu Ali Al Hamdani bahwasanya ia berkata: Aku 
pernah mendengar uqbah bin amir berkata, "aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menjadi imam bagi orang 
lain, tepat waktu, dan menyempurnakan shalatnya, maka imam dan 
makmumnya mendapat ganjaran pahala. Sebaliknya, barangsiapa 
yang kurang sedikit dari semua itu, maka sang imam akan mendapat 
dosa sedangkan makmumnya tidak',” Ini adalah hadits Ibnu Wahab 
dan makna haditsnya sama.* 


37. Bab: Tentang Keringanan dalam Hal Meninggalkan 
Penantian Imam apabila Terlambat Datang dan Memerintahkan 
Seorang Makmum untuk Menjadi Imam. 


o 30o 3G. A z 0 


٠‏ یرتا Ab A‏ کس پش بكر ji Mama i‏ عبد 
JANI‏ الصِبْعَاني» abal Up‏ قال: pe Ag‏ 
کل عن GS‏ الْمُغْرَة بن شه عَنْ ييه أن Bb BN‏ 
قلف مدال ا شه 5 الكديف SAS‏ قال: A MA‏ 


3 Sanadnya Hasan: Abu Daud, perkataan 580 dari jalur Ibnu Wahab, Ibnu Majah, 
Igamat 47. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 13 


إلى الاس وقذ صَلَى PEN‏ بن SP‏ رَكْعَة e Md‏ بجيئة ابي 


fre f و م‎ r 


ق ذهب لياح فاوما یه اي 4 أن ES Jo‏ قَضّی عَبْدُ ana‏ 
aa UG FAY Bu caka Aah‏ قال A A‏ 
Ga bik a ikan a‏ من لا يتك هده الال ولا ين فل 
بد ده دو د ده سو Ya‏ آخرَ 
صّلاته» أن في هَذه NG akal)‏ عَلَى BD of‏ وَالْمُغيرَة kaa US‏ 
INI‏ أن عد لک IU in C‏ بلق وكذلك 
ASI‏ قول BD‏ وَمَا SAS‏ فاقضواء فَرَعَمُوا أَنْ فية NG‏ عَلَى اه 
Ko ai‏ لا kag darat‏ کال الفقة عَلمْ أن 
هَذَا Jul‏ حلاف قول al‏ الصّلاة BI‏ 
Sail,‏ بَعْدَ JS Gas SEEE e Da‏ لي 


r 


Gas Ta NK Mg‏ ركَعَة بلا Kl‏ ولا تشهد إذ الركعة اي 


- 


r 2 


dB‏ وَكائت Jal‏ صلاة عبد د naya 5 LP‏ کات كم ړلا 
DA‏ ولا تشهد وَفي الفاق D D‏ مح La puyi‏ 
ing ai‏ وت pc‏ ما بد و pa Kekar‏ 
d‏ يقض الرَكْمَة الأولّى تي لا لوس فيهاء رلا تشهد NG‏ سلا 
PRI‏ ا pah a a‏ 4 ه عر لهس 2- 

َنَّهُ Las‏ الركعة الثانية التي Ga‏ لوس IAS‏ وسلا ولو كان مُعْنَى 
dp‏ وما فَائَكُمْ dyas‏ معتاه: أن SG Ia‏ كما LSN‏ 
حَالمنَا في هَذه السات کان Ja‏ مَنْ iya KS) BB‏ الصّلاة an Ma‏ 


b سار‎ 


أن يقضي ركعة بقيَام a E‏ بغير Pa‏ ولا تشهد ولا 


14 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


eere 9 


سَلام وفي A‏ أنه pai‏ رَكْعَة بوس a‏ بان وَنبَتَ أن 
الْحُلُوسَ ÉN E‏ من حكم الركعة da‏ لا من ah‏ 
AA‏ فمن فم aje Y as y lp K piy deg di‏ 
NG agal)‏ سّلامَ د في SAN ip JANGE‏ 


1514. Abu Thahir telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdul 
A'la Ash-Shan'ani memberitakan kepada kami, Al Mu'tamar 
memberitakan kepada kami bahwasanya ia berkata: Aku pernah 
mendengar Hamid berkata, "Bakar telah memberitakan kepadaku yang 
didengarnya dari Hamzah bin Al Mughirah bin Syu'bah dari ayahnya 
bahwasanya Rasulullah SAW dan Mughirah bin Syu'bah datang 
terlambat, kemudian Mughirah bin Syu'bah menceritakan hadits 
tersebut secara panjang lebar, tak lama kemudian, kami, Rasulullah 
SAW dan Mughirah bin Syu'bah tiba di tempat shalat. Saat itu, 
Abdurrahman bin Auf tengah melaksanakan shalat. Ketika merasakan 
kehadiran Rasulullah, maka Abdurrahman menunda shalatnya. Akan 
tetapi, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadanya untuk tetap 
melaksanakan shalat dan menjadi imam. Pada saat Abdurrahman usai 
melaksanakan shalat, maka Rasulullah dan Al Mughirah berdiri untuk 
menyempurnakan shalatnya yang tertinggal? Abu Bakar berkata, 
“Kalimat hadits ini sering disalahartikan oleh orang yang tidak 
mempertimbangkan permasalahan dan tidak memahami ilmu fikih. 
Beberapa orang yang menganut mazhab yang digunakan di irak 
menduga bahwa hanya rakaat terakhirlah yang diperoleh makmum 
ketika shalat bersama imam. Sebenarnya dalam hadits ini ada petunjuk 
bahwasanya Rasulullah SAW dan Mughirah hanya menggadha' rakaat 
yang pertama saja. Hal itu disebabkan karena Abdurrahman 
mendahului Rasulullah SAW dan Al Mughirah pada rakaat pertama 


۶ Sanadnya Shahih. "Al Fathur-Rabbani" 5: 288-289 dari jalur Bakr secara ringkas, 
Al Banna berkata, Sanadnya baik." 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 15 


dan bukan pada rakaat kedua. Begitu pula ucapan Nabi SAW yang 
berbunyi, " "و ما فاتكم فاقضوا‎ "Dan gadhalah rakaat shalatmu yang 
tertinggal”, maka para penganut mazhab yang digunakan di irak 
— tersebut juga menduga bahwasanya hai itu merupakan suatu petunjuk 
bahwasanya Rasulullah hanya mengqadha rakaat pertama dan bukan 
terakhir. Ini merupakan takwil orang yang mempertimbangkan fikih. 
Karena takwil tersebut berbeda dengan pendapat semua orang yang 
melaksanakan shalat. Seandainya Nabi Muhammad SAW dan Al 
Mughirah menggadha rakaat pertama yang tertinggal setelah 
Abdurrahman memberikan salam, maka keduanya, Rasulullah dan 
Abdurrahman, telah mengqadha satu rakaat tanpa duduk dan tasyahud 
lagi. 


38. Bab: Tentang Keringanan Shalatnya Imam Besar 
di Belakang Imam Yang Berasal Dari Rakyat Biasa tanpa 
Meminta Izin dari Imam Besar. 


Abu Bakar berkata, “Hadits Al Mughirah bin Syu'bah ketika 
mengimami Abdurrahman bin Auf.” 


Pe yA Ab TSI -٥ 

برا عَبْدُ SGP‏ ابرا أبن ga ga‏ ابن شهاب» عن حّدیث 
باد بْنِ زياد أن عُرْوََ بن الْمُغيرَة بن شب al‏ أن ISA‏ بن شعبة 
ا FEA PARAT‏ قال المغيرة: ki‏ مَعَهُ 
ّى جد الاس 5 IG A‏ فصلى لهم 356 


رَسُول الله پچ إخدى gi)‏ قصَلَى مَعَ الاس الرَكْمَة ea‏ مل 


16 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


لم عد لرّحْمٍ ام رَسُول الله 8# يعم صل افرع ذلك Sana‏ 
gagan NS‏ فَنَمًَا قَصَى JIN KA BD‏ عَلَيْهِم نم قَالَ: 


ei of 


eka‏ أو قال: Ika of alaki A‏ الملا لوقتها قال ابو بَكُر: 
Je NG Ag‏ أن WAN‏ اا pe BNI GYI OS) Dira‏ 


o مم‎ 


a Pura‏ رلا مهم 
ah‏ إذ الي 8# قذ حَسَّنَ فغل Aas CB‏ از و له 
BAIT peta 0۷‏ عرف ؤه ې AA t RA‏ 
Gb 8‏ إذا کان A PUN‏ حَاضراء n‏ ر حائز أن a api‏ 
دن لان ابي 49 قَد رَحرَ عَنْ أذ يو ان ا 


se r 


1515. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, kemudian Muhammad bin 
Rafi’ memberitakan kepada kami, Abdurrazzaq memberitakan kepada 
kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Ibnu Syihab 
menceritakan kepada kami dari Ibad bin Ziyad bahwasanya Urwah bin 
Al Mughirah bin Syu’bah memberitakan kepadanya bahwasanya Al 
Mughirah bin Syu’bah (ayahnya) memberitakan kepadanya bahwa 
suatu ketika Al Mughirah ikut berperang bersama Rasulullah SAW 
dalam perang tabuk, kemudian aku pergi berangkat ke medan perang 
bersama beliau, hingga akhirnya kami bertemu dengan beberapa orang 
sahabat yang sedang melaksanakan shalat bersama Abdurrahman bin 
Auf. Lalu Rasulullah SAW ikut shalat jama’ah bersama mereka dan 
hanya mendapat satu rakaat yang terakhir. Ketika Abdurrahman 
memberikan salam, maka Rasulullah SAW berdiri’ kembali untuk 
menyempurnakan shalatnya yang tertinggal. Hal itu tentu membuat 
terkejut para sahabat yang lain. Meski demikian, mereka pun tetap 


10 Dalam kitab aslinya, "maka Rasulullah SAW memerintahkan", yang benar adalah 
seperti yang telah kami tulis. 


Shahih Ibnu Khuzaimah 17 


| 


larut dalam berzikir dan bertasbih. Saat usai melaksanakan shalatnya, 
maka Rasulullah SAW langsung menemui para sahabat seraya 
berkata, "Sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang baik, yaitu 
karena mereka telah melaksanakan shalat berjamaah tepat pada 
waktunya.” 


Abu Bakar berkata, “dalam hadits ini ada petunjuk bahwasanya 
apabila telah datang waktu shalat, sementara imam besar tidak ada 
atau terlambat datang, maka dibolehkan bagi kaum muslimin untuk 
memilih dan menunjuk seseorang di antara mereka untuk menjadi 
imam. Hal itu disebabkan karena Rasulullah SAW telah memuji 
tindakan para sahabat menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi 
imam shalat mereka tepat pada waktunya, sementara Rasulullah SAW 
sendiri tidak memerintahkan mereka untuk menunggu kedatangan 
beliau. Akan tetapi, manakala imam besar itu ada di antara kaum 
muslimin, maka tidak dibolehkan bagi mereka untuk menunjuk 
seseorang menjadi imam shalat mereka tanpa adanya izin dari imam 
besar. Hal itu disebabkan karena Rasulullah SAW pernah melarang 
seorang penguasa untuk menjadi imam shalat tanpa ada perintahnya. 


AA َعُقُوبُ‎ ci نو کر‎ cal Ab Heal nan 
VE هة © وَحَدَننَا الصّنعاني»‎ ba ا این غ‎ aa 
MA وو‎ 3 

يزيد بن LA‏ ا شق عن Jet‏ بن رجا عن A‏ بن 
hg egia‏ بي مسعود Ks jiasi‏ أن النبي شه قال: ولا تومن رجلا 
في سلطانه ولا في NG alih‏ تَجلس على AE‏ إلا بإذنه» أو قال: یاون 
١! Muslim, Shalat 105 dari jalur Muhammad bin Rafi',” Mawaariduzh: Zham 'aan"‏ 
dari jalur Az-Zuhri dari Urwah Al Hadits 372.‏ 


18 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1516. Abu Thahir telah memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauragi 
mericeritakan kepada kami, Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ha, Ash-Shan'ani menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Zurai” memberitakan kepada kami, Syu'bah 
memberitakan kepada kami, dari Ismail bin Raja, dari Aus bin 
Sham'aj, dari Abu Mas'ud Al Anshari bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, “Janganlah kamu menjadi imam bagi orang lain dalam 
daerah kekuasaannya atau dalam keluarganya. Dan jangan pula 
kamu duduk pada tempat duduk kehormatannya kecuali dengan 


izinnya atau ia sendiri mengizinkanmu. 


39. Bab: Tentang Seseorang Yang Menjadi Imam bagi Penguasa 
atas Perintahnya dan Imam Yang Mewakilkan Seseorang dari 
Masyarakat Biasa untuk Menjadi Imam, tatkala Imam Tersebut 
Berhalangan Hadir Ke Masjid. 


Abu Bakar berkata, “hadits Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad 
yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah 
memerintahkan Bilal untuk menyuruh Abu Bakar menjadi imam 
shalat, manakala waktu ashar telah tiba.” 


=NONNV‏ ا 5S Pn) Kai Ab Mi‏ ا Nas‏ حمد بن عبد 
Kai‏ حَمّادٌ يعني ابْنَ ريد ابرا ابو ل ده gi‏ قال: 
کان ال ين بني عمرو  aki Ip‏ ذلك PD‏ نا لاو 


موتا لدد ال شه لو 


2 Muslim, Tempat-tempat sujud 291 dari jalur Thariq bin Syu'bah dengan panjang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah | 19 


Il 


آت» قمر ابا بر Sadi S3) 0 Jadi‏ بطوله وَذَكَرَ في jah‏ 
aa “Da‏ فقام خلف أبي بک إلبه: مض في صّلاتك 


1517. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Hamad (Ibnu Zaid) memberitakan kepada 
kami, Abu Hazim memberitakan kepada kami dari Sahal bin Sa'ad 
yang berkata, “suatu ketika terjadi pertengkaran sengit di antara 
keluarga Amru bin Auf. Ternyata berita pertengkaran tersebut 
didengar oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau melaksanakan shalat 
dhuhur bersama para sahabat, setelah itu (beliau pergi ke keluarga 
Amru bin Auf) dan berupaya untuk mendamaikan mereka. Tak lama 
kemudian, Rasulullah SAW berseru kepada Bilal, ‘hai Bilal, apabila 
waktu ashar telah tiba, sementara aku belum kembali, maka suruhlah 
Abu Bakar untuk menjadi imam shalat bagi para sahabat lainnya.” 
Lalu ia pun menyebutkan hadits secara panjang lebar." 13 


Disebutkan pula dalam hadits lain bahwasanya Rasulullah SAW 
datang ke masjid dan shalat di belakang Abu Bakar. Setelah itu beliau 
memberi isyarat kepada Abu Bakar, “Teruskan shalatmu hai 
sahabatku!” 


40. Bab: Tentang Larangan Untuk Berimam Kepada Orang Yang 
Dibenci Kepemimpinannya. 


وس مم وه ea 9 A‏ وه 


رم r‏ 9 وم ” en‏ 
AAN NM‏ طاهر ا ابر بكر غوسي أن ارا Ui‏ 

0 2 7 2 02 د ٤٢)‏ ° ت 
ابن Gal‏ عن ang A‏ و سعيد P o‏ ايوب» عن عطاء بن ديار 


i‏ أن رَسُول الله قي قال: peta JR VON‏ صلا ولا تَصْعَدُ 


13 Bukhari, Hukum-hukum 36 dengan panjang dari jalur Hamad. 


20 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


إلى السماءء NG‏ تاور رَعوسَهُم: T‏ 4 قومًا وهم له کارهُون» حل 
Ie Ke‏ تازه ولم AN CAP‏ دَعَاهَا Ad Gg)‏ ت de‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1518 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Isa bin Ibrahim‏ 
memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami,‏ 
dari Ibnu Lahi'ah dan Said bin Abu Ayub, dari 'Atha bin Dinar Al‏ 
Hazali bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Ada tiga‏ 
orang yang tidak akan diterima shalatnya, shalat tidak akan naik ke‏ 
langit, dan shalatnya melewati kepala mereka: Orang yang menjadi‏ 
imam bagi kaumnya, sementara mereka sendiri benci kepadanya,‏ 
orang yang menyalati jenazah, sedangkan ia tidak diperintahkan, dan‏ 
perempuan yang diajak tidur oleh suaminya, tetapi ia malah‏ 
menolak.” |‏ 


GARA بو بكر ابرا عيسى بن‎ Kei ارا او طاهر‎ ٩ 
عن يزيد بن ابي حبيب» عن‎ A PER ابرا‎ 
EREA a D بن‎ A عَمْرِو بن‎ 
A الذي يَعْدَهُ‎ A one 3 الجزء الأول وهو مُرْسَل‎ akah 
هَذَا لَمَا اع لتر لن‎ Y عيسى في عقبه» يَعٌني بمثله»‎ 
AS هذا‎ 
1519. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Isa bin Ibrahim 


memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, 
dari Amru bin Al Harits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Amr bin 


M Hadits ini mursal, lihat "Mawariduzh Zham'an" Al Hadits 377, Menurutku: Hadits 
ini shahih selain kata-kata di tengahnya, lihat komentar atas "AJ Misykar" (1112)An- 
Nasa'i. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 21 


Walid, dari Anas bin Malik dengan sanad yang 014077, yaitu seperti 
hadits tersebut di atas. 

Abu Bakar berkata, “aku telah mendiktekan bagian pertama 
yaitu hadits mursal, hal itu disebabkan karena hadits Anas yang 
setelahnya, yaitu “kami telah menceritakannya kepada Isa” sama 
seperti itu. Seandainya tidak ada hadits ini, maka aku tidak akan 
meriwayatkan hadits mursal dalam kitab "وما‎ 


41. Bab: Tentang Larangan Tamu Menjadi Imam Shalat!” 


BL موب‎ Cl KA i ab Upi - 


الدُورقي» احيرا عد ga)‏ بن مهدي oi Et‏ بن يزيد عن بُدَيْلٍ 


ii‏ حَدَني ابو ee‏ ما 
OP Ka‏ بريد JAN‏ عن gi JI‏ مسر Lia‏ أ» عن رَحُلٍ 
هه a ui Sia‏ وَهَذَا CI ora‏ 3 انا مَالِكُ ip‏ 


و 


0 حل‎ NA قال:‎ Sa i Mj فقيل‎ KAWA E Sr 

asa) sih ag! زار‎ ١ رل اذا‎ 5 Pa علو قال: سمعت‎ AH 

KA wan pai) مهم وفي حّدیث 5 > قال:‎ 13 42193 i 
TARRA 


1520. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauraqi memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
memberitakan kepada kami, Aban bin Yazid menceritakan kepada 


۶ Sanadnya Hasan, lihat At-Tirmidzi 2: 191. 
IS Dalam catatan kaki aslinya: Melihat 


22 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, dari Badil Al Ugail dari Abu 'Athiyah, salah seorang dari kami 
menceritakan kepadaku, Sallam bin Jinadah menceritakan kepada 
kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari Aban bin Yazid Al 
Athaar, dari Badil bin Maisarah Al Uqaili, dari seseorang yang diberi 
julukan Abu Athiyah, ini adalah hadits Ad-Dauraqi, bahwasanya ia 
berkata: Suatu hari, Malik bin Al Huraits bertamu ke rumah kami, tak 
lama kemudian tiba waktu shalat, kemudian seseorang berkata 
kepadanya, 'hai Malik, majulah menjadi imam dalam shalat jama'ah 
ini!' tetapi Malik bin Al Huraits menolak seraya berkata, "sebaiknya 
salah seorang di antara kalian maju untuk menjadi imam shalat! 
akhirnya mereka pun shalat. Usai melaksanakan shalat, Malik bin 
Al Huraits berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang berkunjung ke suatu 
kaum, maka janganlah ia menjadi imam bagi mereka. Tetapi, 
sebaiknya salah seorang dari merekalah yang maju menjadi imam'. 17. 


Dalam hadits riwayat Waki' disebutkan, “sebaiknya salah 
seorang di antara kalian maju menjadi imam, meskipun ia masih 
muda usianya. Bagaimana pun aku tidak akan mau maju menjadi 
imam.” 


42. Bab: Dibolehkannya Imam Untuk Berdiri pada Tempat Yang 
Lebih Tinggi dari Tempat Shalat Makmun dengan Tujuan Untuk 
Mengajarkan Shalat. 


0 3 وم 


MES - ۱‏ : طاهر ابرا ا 
الدورقي» شا ابن 5 حازم» أخبرني el‏ عن Ai) Je‏ ا ق 
ماران في a‏ ھر ومن Ji Kia‏ سَهْل: أمَا Si‏ 


17 Sanadnya Dha'if, Abu 'Athiyah tidak diketahui. Abu Daud, perkataan 596 dari 
jalur Abban, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi 2: 187 dan berkata: Hadits ini 
Hasan, An-Nasa'i 3:62. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


* يوم قا‎ IT E i رَسُول‎ D من اي عُود هر‎ OA 
رول الله 45 إلى فو ال سیا ومد وسيت‎ Jeh عل‎ 
عَلَيْهَا فمل‎ AI لي أَعْوَادًا کلم‎ Jak AN مُري غلامَك‎ BAYAN 
رَسُولَ الله أ قَامَ‎ ih وقد‎ aui هذه الثلاث الدَّرَحَات من طرقاء‎ 
ثم عاد کی فرع من آخر پلا‎ gah موري نم سح في أطل‎ 


1521. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauragi memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Hazim 
menceritakan kepada kami, Bapakku memberitakan kepada kami, dari 
Sahal bahwa suatu ketika ada beberapa orang yang sedang mengamat- 
amati mimbar, mereka lalu bertanya, "Dari kayu apa mimbar ini 
terbuat? Siapakah orang yang membuatnya?" Sahal menjawab, 
"Sungguh aku tidak tahu, dari kayu apa mimbar ini terbuat dan siapa 
pembuatannya.? Namun, aku pernah melihat Rasulullah SAW pada 
hari ,dibuatnya mimbar tersebut datang menemui seorang perempuan 
yang;namanya aku sendiri lupa." Kemudian beliau memerintahkan 
anak lelaki perempuan itu yang kebetulan adalah tukang kayu untuk 
membuatkan sebuah mimbar dari beberapa belah kayu. Lalu tukang 
kayu tersebut membuatkan mimbar tiga tingkat dari kayu-kayu hutan. 
Selain itu, aku juga pernah melihat Rasulullah berdiri melaksanakan 
shalat di atas mimbar tersebut. Beliau bertakbir yang kemudian diikuti 
oleh kaum muslimin di belakangnya. Beliau ruku dan para jamaah pun 
ikut ruku bersama beliau. Kemudian beliau berdiri dari ruku dan 
setelah itu bersujud di atas mimbar. Lalu beliau mengulanginya 
kembali hingga selesailah shalatnya. Akhirnya beliau mendekati kaum 
muslimin yang mengikuti shalat di belakangnya seraya berkata, 


24 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


"Sengaja aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan mengetahui 
cara shalatku.”" 


z7. 8‏ کو م ند .7 وه دخ er‏ 


0- أخبرنا ابو Ab‏ يك Ja Si A‏ بن 
العلای KA Kea‏ عن اي حازم» Ona KET‏ وله يقل 


3 صتعت هذا ذا اموا بي“ ولا صلاتي 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1522 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin “Ala,‏ 
Sufyan memberitakan kepada kami dari. Abu Hazim seraya‏ 
menyebutkan haditsnya tanpa mengatakan, “Sengaja aku melakukan‏ 


ini agar kalian mengikutiku dan mengetahui cara shalatku.”” 


43. Bab: Tentang Larangan Imam Berdiri Pada Tempat Yang 
. Lebih Tinggi Dari Makmum, jika Tidak Dimaksudkan untuk 
Memberi Pelajaran Shalat Kepada Makmum. 


Ola BN Gi ap بکر حَدُ‎ Pn Vai طاهر‎ Mug -۳٣ 


رادي عَن الشافعي اخ فان a Te Hae‏ هَمَامُ 


0.30 ~ 


قال Ko‏ , بتا ٿا حذيقة على كان رئفع فَسَحَد da‏ بده أب مسلود SA‏ 
حُدَيَْةُ ّا sah Ca‏ كال كب Sya‏ اليس قڏ نه عَنْ هذا فقال لَه 
حذيفة أ ريي قَذ ايك 


1523. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Rabi' bin Sulaiman Al 
Muradi memberitakan kepada kami dari Asy-Syafi'i, Sufyan 


18 Bukhari, Jum'at 26 dari jalur Abi Hazim. 
19 Sanadnya shahih, Ibnu Majah, Igamat 199 dari jalur Sufyan. 


3 


- Shahih Ibnu Khuzaimah || 25 


memberitakan kepada kami, Al “Amasy memberitakan kepada kami, 
dari Ibrahim dan dari Hammam bahwasanya ia berkata, “suatu hari, 
Huzaifah melaksanakan shalat di atas meja yang tinggi. Kemudian ia 
bersujud. Tiba-tiba Abu Mas'ud menarik meja tersebut dan Huzaifah 
mengikutinya. Usai melaksanakan shalat, Abu “Mas'ud bertanya 
kepadanya, “Hai Huzaifah, bukankah perbuatan seperti ini telah 
dilarang?” Huzaifah menjawab, “Tidak lihatkah kamu bahwa aku pun 


telah mengikutimu?”2 


44. Bab: Tentang Izinnya Muadzin Kepada Imam untuk 
Mengumandangkan Adzan 


١د‏ ارا Ab pa‏ أخيرنا ار بكر پو لسار 0 


. PATA Jo 


dan A)‏ بن عبد PI‏ اْمَخْزُومي» NG‏ حدنا ا عن 
BPG‏ قال: سمعت g:‏ ل ابن عباس» عن ابن عباس قال: بت 
7 سه | 07 2 D‏ هه ېې y‏ 0 رس هو مع 76 7 
عند خالتي i gaa‏ فصلى يعني النبي ويك ما شاء الله در قح » al‏ 

x NALA sáa? 10 د‎ 

حَنّی تفخ ثم أَنَاهُ المؤذن ay‏ بالصّلاة ora Gá ka zr‏ عبد 
الجبار 

1524. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin “Ala 
dan Said bin Abdurrahman Al Makhzumi menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Amr menceritakan kepada kami, “aku pernah mendengar 
Karib, budak laki-laki Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “dahulu aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. 


Kemudian aku melihat Rasulullah SAW melaksanakan shalat sunnah 
beberapa rakaat. Setelah itu, beliau membaringkan tubuhnya dan tidur 


20 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 597 dari jalur Al A'masy sama sepertinya. 


26 || ShahihIbnu Khuzaimah 


hingga mendengkur.. Tak lama kemudian datang muadzin yang 
meminta izin kepada beliau untuk mengumandangkan adzan shalat. 
Lalu Rasulullah keluar dari rumahnya menuju masjid untuk shalat.” 
Ini adalah hadits Abdul Jabbar. 


45. Bab: Tentang Muadzin Yang Menanti Imam untuk Igamat 


Ab Mus‏ و وا مان د 
ھر ہے و و o‏ 


الذوري» اسر Gl)‏ بن ayat‏ السلولي» اسر Sa‏ 
Dasa‏ عن Ar‏ بن شه قال: کان o‏ لبي که Op‏ ن م يُمهل» 
MENGA‏ قد أقبل» ii‏ في الإقامّة 


1525. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abbas bin Muhammad 
Ad-Dauri memberitakan kepada kami, Ishak bin Manshur As-Saluli 
memberitakan kepada kami, Isra'il memberitakan kepada kami, dari . 
Sammak dan Jabir bin samrah yang telah berkata, “pertama-tama 
muadzin Rasulullah itu mengumandangkan adzannya, lalu ja menanti 
kedatangan Rasulullah, ketika melihat Rasulullah telah datang, maka 
ia pun mulai mengumandangkan iqamat.” 


له 
-١ ١٢٥٥‏ | 


2! Lihat Bukhari, Adzan 77. 
2 At-Tirmidzi 1: 391 dari jalur Isra'il.Menurutku: At-Tirmidzi menganggapnya 
shahih, Muslim juga meriwayatkannya yang serupa dia meriwayatkannya di "Shahih 
Abi Daud" (548). An-Nasa'i. 


` Shahih Ibnu Khuzaimah || 27 


46. Bab: Tentang Larangan Berdiri untuk Shalat 
Sebelum Melihat Imam 


JÉ مُحَمَدُ بْنْ‎ Up ng أبو بكر أ‎ Ki Ab Ps) Egi -ioys 


هر سر 04 


Gaal‏ بُنْدَان gé D ag‏ (ح) Gin‏ أَحْمَدُ بْنُ ستان 
P KM :‏ 0 ووو 2 ا ne un e-‏ 
راط د ea‏ بن سعيد القطان» عن = يعني ابن ابي 


سرد .3 . 


ai OKE‏ (ح) وحدنا wa a Ga 0 asi‏ يعني ابن 
حيس عن ATA gli‏ ڪن يى أن أبي يي عَنْ أبي A‏ 
5 الله بن اي 3315( عن بي of AH‏ سول A. dh‏ قال: 


So 220 


anih‏ الاد فلا PA‏ حَنى روني Jó,‏ مه بن ستان: : قال: 


Map A‏ الأذانء FEET‏ & روني 


1526. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Basyaar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan kepada 
kami, Yahya memberitakan kepada kami, Al Hajjaj memberitakan 
kepada kami, Ha, Ahmad bin Sinan Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Said Al Qaththan memberitakan kepada kami, dari 
Al Hajjaj (Ibnu Abu Utsman Ash-Shawwaf), Ha, Ahmad bin Abadah 
telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, Sufyan (Ibnu Habib) 
memberitakan kepada kami dari Hajjaj Ash-Shawwaf, dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Abu Salama dan Abdullah bin Abu Qatadah. Dari 
Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila 
iqamat telah dikumandangkan, maka janganlah berdiri hingga kalian 
melihatku' 2 


2 Bukhari, Adzan 23 dari jalur Yahya. 


28 || Shahih IbnuKhuzaimah 


Ahmad bin Sinan pernah berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, “apabila muadzin telah mengumandangkan adzan, maka 
janganlah berdiri hingga kalian melihatku.” 


47. Bab: Tentang Diperbolehkannya Imam Berbicara 
setelah Dikumandangkan Igamat, karena Adanya 
Keperluan pada Jama'ah 


1. 4 


tu -٧‏ : طاهر Je Es KU Kai‏ اا خد 


nory $ ل1‎ ea 


sd... 


قال: يت الل ا الله فا خی نم PA‏ 0 
La‏ وَقال الدورقي: Sadi‏ اللا P Jaa‏ نجي برحل في جَانب 
الْمَسْحِد GS‏ قَامَ إلى الصّلاة حَتّى ام بض الْقَْم 


1527. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami. Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami dari 
Syu'bah bin Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas, Ha, Anas berkata, 
“Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Aliyah memberitakan kepada kami, Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami dari Anas bahwasanya ia berkata, “suatu 
ketika iqamat untuk shalat telah dikumandangkan, tiba-tiba ada 
seseorang yang memanggil Rasulullah hingga para sahabat yang lain 
tidur, setelah itu, Rasulullah pun melaksanakan shalat. 


Ad-Dauraqi berkata, “Suatu ketika Rasulullah dipanggil ke 
samping masjid pada saat iqamat untuk shalat telah dikumandangkan, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 29 


dan Rasulullah belum melaksanakan shalat hingga sebagian sahabat 
tertidur.” 


48. Bab: Tentang Doa Nabi Muhammad SAW 
agar Para Imam Diberi Petunjuk 


tua - ۸‏ طاهر ابرا أبو بكر ابرا خمد بن عَبْدَة 


0 - 
19 3 07 Ah r 


Sor r وم‎ ” 67 o 2 پور ره‎ 2? 

حدننا عبد العزيز الدراوردي» عن «Jaga‏ عن PA‏ (ح) وحدثنا عبد 
AS - 2 A P 3 0 K‏ کو le. Z 3 0 2 r 16 - P Zei‏ 
f‏ و - - و 3 ور 3 وعم 3 A r‏ - الو r‏ سه 

أخبرنا عيسى (ح) وحدنا يوسف بن موسی» حدننا جرير (ح) وحدنا 


رک و ور سين 3 332 30 


بن a‏ حَدَنْنَا و کي عن سفيان (ح) SAS‏ مُحَمَّدُ بْنُ راف 
سه 07 4 083 af‏ ها مفو 0 2 PENI‏ کو و 0 o-‏ 
حدنا عبد BI‏ أخبرنا معمر» والثوري (ح) وحدنا ابو موسى» عن 
PAN 9‏ و 24a‏ - هو o fo.‏ 
Jaw‏ حدننا Oi‏ کل مَؤُلاء عن A‏ عن أبي صالح» عن بي 
á £ Z207‏ ت akah AP A - r aa Ja‏ ع وم مه e‏ 3 ل 
هُرَيْرَة أن الي K‏ قال: الامَامُ ضَامنْ» وَالمُوّذن LA‏ اللهُم أرشد 
ت TA‏ اا اقا کو کا 8 4 0 z‏ ريه Ee As‏ - 
الأئمّة» JE A‏ حديث II‏ قال أبو بكر: رَوَاهُ ابْنُ GAS‏ 
عن EM‏ وأفسد AN‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1528 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah‏ 
memberitakan kepada kami, Abdul Aziz Ad-Darawardi memberitakan‏ 
kepada kami dari Suhail dari Al “Amasy, Ha, Abdullah bin said Al‏ 
Asy'aj menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada‏ 
kami,Ha, Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa‏ 


menceritakan kepada kami,Ha, Yusuf bin Musa menceritakan kepada 
kami, Jarir menceritakan kepada kami,Ha, Salm bin Junadah 


24 Bukhari, Adzan 27 dari jalur Abdul Aziz dan Muslim 


30 ! Shahih Ibnu Khuzaimah 


۱ 


menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, Ha, Muhammad bin rafi? menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, Ha, Abu Musa menceritakan kepada 
kami, dari Muammal, Sufyan menceritakan kepada kami. Semuanya 
dari Al “Amasy, dari Abu Shalih dan dari Abu Hurairah bahwasanya 
Rasulullah SAW telah bersabda, “Imam itu orang yang bertanggung 
jawab dan muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Ya Allah ya 
Tuhanku, berilah petunjuk kepada para imam dan sen, gorg 
muadzin.” Ini adalah Hadits Al Asyaj. 23 | 


Abu Bakar berkata, “hadits ini he oleh Ibnu ı Numair 
dari Al سف‎ 


PA aU va Ht wat Ab که‎ ora 
سمح‎ SV) ولا أرَاني‎ o afi Re قال:‎ GAN عن‎ oi 
Sal عَنْ أبي‎ Sh الله 8 وروا‎ Je du BA قال: قال ابو‎ 


عن ابي صال» IERT‏ قال d‏ 8# بمثله. 


یی و 


1529. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Al Asyaj memberitakan 
kepada kami, Ibnu Numair -memberitakan kepada kami “dari 
Al “Amasy yang berkata: Aku meriwayatkan hadits ini dari Abu 
Shalih dan aku hanya mendengarnya ia berkata, "Abu Hurairah telah 
berkata, “bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda seperti itu. ئ"‎ 


Hadits ini diriwayatkan oleh Zuhair dari Abu Ishak, dari Abu 
Shalih, dan dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, “Rasulullah 
SAW telah bersabda seperti itu.” | 


25 Sanadnya Shahih, At-Tirmidzi 1: 402 dari jalur Al A'masy, lihat perkataan Ahmad 
Syakir dengan catatan kaki dari Bukhari. 
Ahmad 2: 382, lihat Hadits no: 1530 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 31 


Nai‏ ارا ابو طاهر ارا ابو پک احيرا وس إن سیل 
الرَمْلى» A‏ مُوسی بن دَاوُدَ أخثبرا زُهَيْرٌ بن مُعَاوِيَة وَرَوَى حبر Jaten‏ 
07 5 او اي 1 


26 - o3 رقم ردو‎ ran? وو م‎ -90 b 
عبد الرحمن بن إسحاق» ومحمد بن عمار) عن سهيل» عَنْ أبيه» عن ابي‎ 
يُذكرا الأَعْمَشَ في الإستاد‎ dh هُرَيْرَة‎ 
1530. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 

Abu Bakar memberitakan kepada kami, Musa bin Sahal Ar-Ramli 
memberitakan kepada kami, Musa bin Daud memberitakan kepada 
kami, Zuhair bin Mu'awiyah memberitakan kepada kami. 


Telah diriwayatkan Abdurrahman bin Ishak dan Muhammad bin 
Ammar dari Suhail, dari ayahnya, dan dari Abu Hurairah tetapi 
keduanya tidak menyebutkan Al “Amasy dalam sanad tersebut.” 


KUTA بكر‎ duet طاهر‎ dua or 

P‏ به سب ; So‏ 2 202 رو و ó‏ همه وو و نېم 
الحسن» Ngan‏ يزيد بن زريع» حدنا عبد الرحمن بن إسحاق (ح) 
CAS‏ علي ip‏ حُجْرء JS Ii Mama EN‏ كلاهُمًا عَنْ سهيّل بن 
apa 2 5 ng Too Beni o -‏ 2 سس ور pe‏ 
أبي ge‏ عَنْ أبيه» عَنْ أبي GA‏ قال: قال رَسُول الله : المُوَذئُون 

اب angan‏ ور وهه NA kag a AB‏ 
Ip celah‏ ښمنای اللهم اغفر للمؤذنين وسلد MO SY MUN‏ 
E‏ و ل P 8 PS 2 pe‏ هن 45 
هَذَا kad‏ حَديث علي بْنِ حُجْر وقال الْحُسَيْنْ بِنْ الحَسَنٍ: أَرْشَدَ الله 
a NEG‏ ا و در Kejam‏ .58 
KUN‏ وغفر للمؤذنين ورواه NASA‏ بن أبي le‏ عن أبيه» عن عائشة 

1531. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Husain bin Hasan 


memberitakan kepada kami, Yazid bin Zurai’ memberitakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Ishak memberitakan kepada kami, Ha, Ali bin 


7 Sanatinya Shahih, Ahmad 2: 377-378, 514. 


32 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Hujr, Muhammad bin Ammar, keduanya menerima hadits dari Suhail 
bin Abu Shalih, dari ayahnya dan dari Abu Hurairah bahwasanya ia 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Para muadzin adalah 
orang yang dipercaya dan para imam adalah orang yang 
bertanggung jawab. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah para muadzin 
dan luruskanlah para imam shalat (beliau mengulangi sebanyak tiga 
kali).”282? 


Ini adalah lafadz hadits Ali bin Hujr. 


Husain bin Hasan pernah berkata, “semoga Allah memberi 
petunjuk kepada para imam shalat dan mengampuni para muadzin.” 
(Hadits riwayat Muhammad bin Abu Shalih dari bapaknya dan dari 


Aisyah). 


pt Upi -١ 7‏ طاهر | Up‏ ایو بكر أعتيركا احم بن عبد 


5. 


Sa 4 PA‏ اسا A SA et‏ عن افع بن لان 


ana‏ "موا وقال: AG‏ سمغت رَسُول الله فك وقال: وَعَفَا عَنٍ 


os‏ قال ابو بكر: PARA‏ ين مثل مُحَمِّد oi‏ أبي صالح 


1532. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin 
Abdurrahman bin Wahab memberitakan kepada kami, dari paman ku 
memberitakan kepada kami, Haiwah memberitakan kepadaku dari 
Nafi bin Sulaiman sama seperti itu seraya berkata" Ia berkata, "Aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Semoga Allah 
mengampuni muadzin'.” 


28 Sanadnya Shahih, Menurutku :Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih 
nya 363 — Sumber-sumber, An-Nasa'i. 

Sanadnya Shahih, Menurutku Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih 
nya 363 — Sumber-sumber, An-Nasa'i. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 33 


Abu Bakar berkata, “Al A'masy lebih hapal dua ratus hadits 
dibandingkan Muhammad bin Abu Shalih.” 


34 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


NES ao AN na‏ رما فيه مر لس 


Pa ak OC 
KUMPULAN BAB BERDIRINYA PARA MAKMUM 
DI BELAKANG IMAM DAN BEBERAPA 
HADITS LAINNYA 


49. Bab: Posisi Berdirinya Satu Orang Makmum di Sisi Kanan 
Imam, apabila Tidak Ada Makmum Yang Lain 


rory‏ ارتا اب Ab‏ ا بکر va‏ 0 عَبْدُ éd‏ بن 
لای ةن KN‏ كا ود و 
a‏ سمت TS‏ موی ان خاس عن ان عباس قَال: بن عند 
A‏ یشوت لکا کان jai‏ ابم 35 Alam‏ 
D ika‏ وَضُوءا حفيفاء GE‏ فصلى» فقت tita Ag‏ 
مثل الذي Ca‏ قت عن li ajeni‏ عَنْ tani‏ نه صلی ما شَاء 
اله ثم اضُطَحَمَ m‏ حَتّى تفخ نم ناه z Aah 03 pai‏ 
ka‏ . هدذ ore‏ عبد m e‏ تو عن sir i‏ 


1533. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al A'la 
memberitakan kepada kami dan Said bin Abdurrahman berkata, 
“Sufyan telah memberitakan kepada kami dari Amr (Ibnu Dinar) dia 


berkata, 'aku pernah mendengar Kuraib, budak laki-laki Ibnu Abbas, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


menerima hadits dari Ibnu Abbas yang berkata, “suatu ketika aku 
pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. - Di tengah malam, 
Rasulullah SAW bangun untuk melaksanakan ' shalat malam. 
Kemudian beliau membawakan” tempayan yang digantung, lalu 
beliau berwudhu dengan air tersebut, setelah itu, beliau mulai 
melaksanakan shalat malam, tak lama kemudian aku pun terbangun 
dan berwudhu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, 
kemudian aku berdiri di sisi kiri beliau, namun akhirnya Rasulullah 
memindahkanku ke sisi kanannya, selanjutnya beliau melaksanakan 
shalat malam dengan khusyu’ dan khidmat, setelah itu, beliau 
berbaring dan tertidur hingga terdengar mendengkur. Tak lama 
kemudian muadzin datang untuk mengumandangkan adzan, lalu 
beliau keluar dari kamarnya (menuju masjid) untuk shalat 
berjama'ah”.” Ini adalah hadits Abdul Jabbar. 


Al Makhzumi berkata, “dari Kuraib bahwasanya ia berkata, 
“Rasulullah keluar dari kamar untuk shalat dan tidak berwudhu?” 
Kuraib berkata, “Ibnu Abbas menerangkan wudhu Rasulullah dan 
menyederhanakannya.” Dan ia tidak berkata, “wudhu yang ringan.” 


50. Bab: Tentang Dalil Yang Berlawanan dengan Pendapat Yang 
Menyatakan bahwa Makmum Berdiri di Belakang Imam 
Menunggu Kedatangan Makmum Yang Lain, tatkala Imam 
Selesai Membaca Al Fatihah 


Ka بن‎ E oat KM ud ab NGA -٤ 


30o, رو‎ L27 0 E Aros 


بندار» CA‏ محمد يعني ابن حَعْفر EE Kat‏ 


or‏ و 


کل عَنْ کرب عَنِ ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ja‏ 


30 Dalam kitab aslinya "aku melihat" sebagaimana yang dibetulkan oleh Muslim, 
An-Nasa'i. 
31 Muslim, Para musafir 186 dari jalur Sufyan 


36 || ShahihbnuKhuzaimah 


هوو و EAE A N D Oy‏ ا S‏ مس MEA‏ ره 
فتتبعت كيف يصلي رسول الله هه ثم قامّ يصليء md‏ فقمّت إلى 
دا ١‏ 2ك Pa sA NA PET NDE‏ و 

جنبه» فقمت عن يساره» وقال: خذني فأقامني عن يمينه 


1534. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
Bundar memberitakan kepada kami, Muhammad (Ibnu Ja'far) 


memberitakan kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, dari 
Sallamah (Ibnu Kuhail), dari Kuraib, dari Ibnu Abbas yang telah 


berkata, “Suatu ketika, aku pernah menginap di rumah bibiku, 
Maimunah, kemudian aku mengikuti dan memantau bagaimana 
Rasulullah SAW mengerjakan shalat, lalu aku lihat beliau berdiri 
untuk melaksanakan shalat, maka aku hampiri beliau dan selanjutnya 
aku berdiri di samping kirinya, tetapi beliau malah memegang dan 
memindahkanku ke sebelah kanannya.” 


51. Bab: Dua Orang Makmum Yang Berdiri di Belakang Imam 


-ioro‏ أخبرنا SÁ vi Ab A‏ ارا داز أخيريا ابو 
A‏ شم a‏ 
سَعْد cak gih‏ قال: aa‏ حابر ji‏ عبد الله يقول: 6( رَّسُول الله 
a‏ لمرب فح مت إلى Dis‏ 
G kab dala Cik > a a‏ رَسُول الله 
E‏ ثوب واحد ie‏ بَيْنَ SD‏ 


1535. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 


32 Muslim, Para musafir 187 dari jalur Bundar. 


Shahih Ibnu Khuzaimak || 37 


kepada kami, Abu Bakar (Al Hanafi) memberitakan kepada kami, 
Dhahak bin Utsman memberitakan kepada kami, Syarahbil (Ibnu 
Sa'ad Abu Sa'ad) memberitakan kepada kami, bahwasanya ia 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Suatu hari, Rasulullah SAW 
sedang melaksanakan shalat maghrib, kemudian aku berdiri menjadi 
makmum di samping kirinya, tetapi beliau melarangku dan 
memindahkanku ke sisi kanannya, tak lama kemudian datang seorang 
temanku, akhirnya kami berdua berdiri menjadi makmum di belakang 
Rasulullah.” 


. 52. Bab (163/Alif): Ketika Ada Makmum Yang Lain Datang, 
maka Imam Maju, apabila Sebelumnya 


“ Hanya Satu Orang Makmum 
as ابو طاهر ابرا ابو بكر ابرا يوس بن‎ i -١ 55 
17 2 KM يږ 2 سن‎ S 0 ملعي م وس‎ ۴٤ 8 of 
الأعلى الصدفي» أخبرنا یحیی بن عبد الله بن بک حدثني الليث» عن‎ 


Jo عام‎ a ‫َ د‎ Id 


خَالد وَهُوَ G ON‏ عن سّعيد وُو ابن ابي هلال» عن عَمْرِو بْنِ سَعيد 
af‏ قال: ties‏ على حابر بن عَبْد الله وا ا SA‏ 
فوَجَدَنَاءُ قائمًا YP de Ja‏ فذکر بَعْضَ الْحَدِيثْ وقال: MA Wat‏ 
Peng‏ الله ف a z‏ حَاحَته AEE E‏ 
GAN Bau‏ عَنْ يُسَارِه JB‏ عَنْ ena‏ وای AB CAT‏ 
عن بسار ققدم رسُول Ka BA‏ رضلا ممه فصل كلذث 
دو 


33 Sanadnya Dha'if dikarenakan kelemahan dan bercampurnya Syarhabil, An-Nasa'i. 
Ahmad 3: 326 dari jalur Abi Bakar Al Hanafi. 


38 || ShahihIbnu Khuzaimah 


1536. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul 8 
Ash-Shadafi memberitakan kepada kami, Yahya bin Abdullah bin 
Bukair memberitakan kepada kami, Al-laits menceritakan kepadaku, 
dari Khalid (Ibnu Yazid), dari Said (Ibnu Abu Hilal), dari Amr bin 
Said yang berkata, “suatu hari aku dan Abu Salamah bin 
Abdurrahman berkunjung ke rumah Jabir bin Abdullah, ternyata di 
dalam rumahnya kami melihat Jabir bin Abdullah sedang 
melaksanakan shalat dengan mengenakan kain. Usai melaksanakan 
shalat, Jabir bin Abdullah menceritakan beberapa hadits kepada kami 
seraya berkata, “kami pernah bertamu ke rumah Rasulullah SAW, lalu 
beliau keluar dari kamarnya untuk suatu keperluan, kemudian aku 
menuangkan air kepada beliau untuk berwudhu, selanjutnya beliau 
berwudhu dan mengenakan kain sarung, setelah itu kami bersiap-siap 
untuk melaksanakan shalat. Aku berdiri menjadi makmum di sebelah 
kiri beliau, tetapi, Rasulullah memindahkanku ke sebelah kanannya, 
tak lama kemudian datang sahabat yang lain dan langsung berdiri di 
sebelah kiri beliau. Akhirnya Rasulullah SAW maju dan kami pun 
bersama-sama melaksanakan shalat malam sebanyak tiga belas rakaat 
dengan witir?” 


53. Bab: Tentang Orang Yang Mengimami Satu Orang Laki-Laki 
dan Satu Orang Perempuan 


Te | - ۳۷‏ طاهر Hg zf‏ ا ایو بکر ابرا يَعقَوب بن إبراهيم 

br A Ro ل‎ PANG & :7 o هم .لبر وبر‎ 

prai i i ayu‏ 59 دي» » NG‏ حدنا عا هوان پا 
SP ye)‏ و 


قال: قال ابن حريج: a‏ أن قَرْعَة ad dp‏ 


34 Sanadnya Shahih seandainya Sa'id bercampur seperti yang dikatakan oleh Ahmad. 
An-Nasa'i, dan lihat Zuhud 74. 


“Shahih Ibnu Khuzaimah || ود‎ 


raih‏ احرف أله سمع g‏ عكرمة Sp‏ ابن عباس» Jaa‏ قال ابن عَباس: 
صت إلى BN‏ وعَائشة حلفا صي مما الى حب اي 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1537 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim‏ 
Ad-Dauragi dan Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi memberitakan‏ 
kepada kami dan berkata, Hajjaj. (Ibnu Muhammad) memberitakan‏ 
kepada kami dan berkata, Ibnu Juraij telah berkata, “ziyad (Ibnu‏ 
sa'ad) memberitakan kepada kami, Quza' ah budak Abdul Qais telah‏ 
memberitakan kepadanya bahwasanya ia pernah mendengar Ikrimah‏ 
budak Ibnu Abbas berkata, "Ibnu Abbas pernah berkata, “suatu hari‏ 
aku melaksanakan shalat di belakang Rasulullah, sementara Aisyah,‏ 
istri beliau, ikut shalat di belakang kami”.‏ 


54. Bab: Tentang Orang Yang Mengimami Satu Orang Laki-Laki 
dan Dua Orang Perempuan. 


۸ اخبرنا ار Ab‏ اسر ابو S‏ أخبرئا Kat gag‏ 
BH‏ بن حم حلا شه قال: Ee‏ 


8S 2r 22 


Na,‏ عن موسّى gi‏ عَنْ ia‏ مالك أله کان ورول 
D‏ وخا Jai‏ بهم رَسُول اله فل مَحعَلَ لسا عن يمينه» 


r IPA ah sák 

و أمه 3 حالته WIE‏ 

1538. Abu Thahir pernah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami, 


35 Sanadnya Hasan, An-Nasa'i 2: 68 dari jalur Hajjaj, Al Fathur-Rabbani 2965. 


40 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Syu'bah memberitakan kepada kami, “aku pernah mendengar 
Abdullah bin Mukhtar meriwayatkan hadits dari Musa bin Anas yang 
didengarnya langsung dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah, 
ia, ibu Anas bin Malik, dan bibinya sedang melaksanakan shalat 
berjamaah. Kemudian Rasulullah menempatkan Anas bin Malik di 
sebelah kanannya sedangkan ibu dan bibi berada di belakangnya.” 


55. Bab: Tentang Orang Yang Mengimami Seorang Laki-Laki, 
Anak Kecil Laki-Laki, dan Satu Perempuan. 


مه "tut -١‏ طاهر ا A pn ga‏ أخبرنا أَبُو Jó‏ الس 
نْ e‏ ابرا BN OG‏ بن عَبْد الله : لاو Aib‏ 
° و کے 4 مس ر 2 e,‏ 25 
ئس بن مالك قال: صليت UN‏ ويتيم خلف BB‏ وص Kal A‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1539 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami. Abu Ammar Husain bin‏ 
Huraits memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada‏ 
kami, dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik‏ 
yang pernah berkata, “aku dan seorang anak yatim pernah‏ 
melaksanakan shalat di belakang Rasulullah SAW, sementara ibuku,‏ 
maka ia shalat di belakang kami.”‏ 


- ابرا gl‏ طاهر أخثيرئا KA‏ عَبْدُ HJ‏ 


g الله : بن أبي طَلْحَة‎ ag بُ ع‎ au WAS ارتا سفيّان»‎ NI 


36 Sanadnya hasan, An-Nasa'i 2 : 68 dari jalur Bundar. Menurutku: Maksudnya 
dalam Shahih Bukhari (no. 24 — ringkasan Bukhari) An-Nasa'i. 
37 Bukhari, Adzan 78 dari jalan Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah |! 1 


1540. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin “Ala 
memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, 
Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah memberitakan kepada kami,dia 
mendengar Anas bin Malik berkata sama seperti bunyi hadits di atas." 


56. Bab: Tentang Dibolehkannya Shalat Makmum di Sisi 
Kanan Imam, meskipun Shaf (Barisan) Shalat itu Berada 
di Belakang Keduanya 


Tusi‏ ' طَاهر ust Ktu, At‏ ا 


r 


P ومحمد بن‎ Al KA زي بن‎ lid بن عباد‎ Mi 
e2307 04 30 ا‎ 


الأزدي» اا SAS‏ عبد T a)‏ 44015 ا اة بن نبيط» عن عم 

أن أبي ia‏ ع نينط بن طربط» عَنْ سالم بن تيد قال: e‏ 
الله ل اغبي a Ge‏ الصّلاة؟ قلت: نَعَمْ قَالَ: 
مروا بلالا ogi‏ زوا ga Jai K‏ فذ كرُوا AA aa)‏ 
في الْحَدِيث: uh ost‏ وَأَمَرُوا Ul‏ بكر أن ÓL dad‏ 5 ثم أفاق» 
فقال: SA‏ الصّلاة؟ قلت: َعَم قال: jae‏ يسان cai Al‏ 
فَجَاعوا aj‏ ة o: gali KE CAN J‏ لن للات فالس 
EN IA KAS KAN‏ خی َع من 
الصّلاة MEE‏ الْحَدِيث» one ES‏ القاسم 


1541. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Oasim bin Muhammad 


38 Lihat hadits no 1539 


42 || ShahihIbnu Khuzaimah 


bin Ibad bin Ibad Al Mahlabi, Zaid bin Akhram Ath-Thai dan 
Muhammad bin Yahya Al Azdi memberitakan kepada kami, dan 
mereka berkata, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, 
Salama bin Nabith menceritakan kepada kami, dari Nuaim bin Abi 
Hindun, dari Nubaith bin Syarith, dan. dari Salim bin Ubaid 
bahwasanya ia berkata, "suatu ketika Rasulullah SAW menderita sakit 
hingga jatuh pingsan, tak lama kemudian, beliau siuman kembali 
seraya bertanya, “Apakah waktu shalat telah tiba?” aku menjawab, 
“ya, waktu shalat telah tiba hai Rasulullah.” Kemudian beliau 
bersabda, “Suruhlah Bilal untuk mengumandangkan adzan dan Abu 
Bakar untuk menjadi imam shalat!” lalu mereka menceritakan hadits 
tersebut secara terpêrinci, “selanjutnya Bilal mulai mengumandangkan 
adzan dan igamah. Kemudian Abu Bakar dipersilahkan untuk menjadi 
imam shalat bagi kaum muslimin. Lalu Rasulullah mulai siuman dan 
berkata, “apakah iqamat telah dikumandangkan?' aku menjawab, “ya. 
Iqamat untuk shalat telah dikumandangkan hai Rasulullah.” kemudian 
Rasulullah SAW bersabda, “Kalau begitu, tolong panggil seseorang 
untuk tempat aku bersandar!” kemudian para sahabat memanggil 
Barirah dan seorang sahabat lainnya untuk tempat bersandar 
Rasulullah. Lalu Rasulullah pergi menuju ke masjid untuk shalat 
berjamaah dan duduk tepat di samping Abu Bakar. Menyadari 
kehadiran Rasulullah, Abu Bakar segera menyingkir dari mihrab. 
Akan tetapi Rasulullah segera mencegahnya hingga shalat berakhir.” 
selanjutnya mereka menyebutkan hadits tersebut, “ini adalah hadits 


qasim' n39 


3 Sanadnya shahih, perawinya seluruhnya terpercaya, An-Nasa'i, Ibnu Majah 142 
dari jalur Abdullah bin Daud. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


57. Bab: Tentang Perintah Meluruskan Barisan Shalat 
sebelum Imam Bertakbir. 


pa‏ کرم ے له ہے 3 .385 ه و 


[abi Weh -٢‏ خبرنا ابو ب أخخبرتا AA‏ العلا 
0 = اسا 1 ابو au‏ عن AN‏ )© زحد م بن NANA‏ 
Bas‏ وکیع» عن Fe‏ (ح) 2353 era SaF‏ ابن أبي عَدي» عن 


نه مه #G-‏ ماه م 


شعبّة (ح) حا بشر بن ن الد ea‏ اسا Karun‏ يعني ابن 


E va‏ اعت ل 


né - 


GPE بن‎ Lis الأزدي» عَنْ ابي مُسعود‎ A الله ن‎ a g 
امتوُوا ولا‎ Jai IWAN في‎ Dn 
اعنتلاا هنا‎ dal Gp E 2G : aga AI KB GS as 
دان أبي قال: يسوي‎ cal Naa tahan رس‎ KH ore 


1542. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Al 'Ala bin 
Kuraib memberitakan kepada kami, Abu Usamah memberitakan 
kepada kami, dari Al A'masy, Salm bin Junadah memberitakan kepada 
kami, Ha, Bundar memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Addi 
memberitakan kepada kami dari Syu'bah, Ha, Khalid Al Askari 
memberitakan kepada kami, Muhammad (Ibnu Ja’far) memberitakan 
kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman (Al “Amasy) dari Imarah 
bin Umair, dari Ibnu Muammar Abdullah bin Sakhbarah Al Azdi, 
dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bahwasanya ia berkata, “Rasulullah 
SAW pernah mengusap bahu-bahu kami dalam shalat seraya 
bersabda, 'Luruskanlah barisan shalat kalian dan janganlah 


وو و 


berselisihan! Karena nanti hati kalian pun akan berselisihan pula’. 


44 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Mas'ud berkata, “pada saat ini, perselisihan kalian sangat 
dahsyat.” | 

Ini adalah hadits Waki'. Dalam hadits Abu Usamah dan Ibnu 
Abu Addi ia berkata, “Rasulullah SAW meluruskan bahu-bahu kami.” 
Dalam hadits Muhammad bin Ja'far ia berkata, “Rasulullah SAW 
mengusap tengkuk kami.” 


58. Bab: Keutamaan Meluruskan Barisan Shalat 
dan Menyatakan Bahwa itu Merupakan Bagian dari 
Kesempurnaan Shalat 


st yag بو طاهر ابرا 7 ر ابرا‎ MUA -orr 


0 3G. مع‎ 


یحی ومحمد بن جَعْف NG‏ متا 1 5 Cia tatap‏ 
Ta‏ ْنَا ححَالدٌ يعني ابن SIA‏ عن Wang (D) a;‏ سم بن اه 
He‏ عَنْ شعبّة قال: A‏ دود PP ENG Gi‏ 


2 مه قال: pæ‏ صْفُوفَكُمْ op‏ الشرية الصفوف من الصلاة 


هذا Ja ora‏ ار وقال سل بن جَنَادَةَ: عن 3315( وَقال: إن من حسن 


1543. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits E 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad dan Ja'far memberitakan kepada 
kami dan mereka berkata, “Syu'bah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Khalid (Ibnu 
Harits) menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Ha, Salm bin 
Junadah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada 


“0 Muslim, Shalat 122 dari jalur Waki' dengan panjang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 45 


kami, dari Syu'bah bahwasanya ia berkata, “Aku pernah mendengar 
gatadah dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW telah 
bersabda, 'Luruskanlah barisan shalat kalian, karena barisan shalat 
yang lurus adalah bagian dari sempurnanya shalat,” Ini adalah hadits 
Bundar. | n : 

Salm bin Junadah telah berkata, dari Oatadah bahwasanya ia 
berkata, “Diantara baiknya shalat itu adalah lurusnya barisan dalam 
shalat”! 


59. Bab: Perintah Untuk Menyenipurnakan Barisan Shalat Yang 
Pertama, sebagaimana Yang Pernah Dilakukan Para Malaikat di 


Hadapan Tuhan Mereka 
ابرا ابو طاهر ابرا أبو بكر ابرا بندارء حبرا‎ -6 
Wan مُقاويق‎ KA Da وخا‎ NA A 


ka Wang (ح)‎ SA حشرم‎ YP DK 
PARE الله‎ Jp JG قَالَ:‎ KAL بن‎ AE عَنْ‎ Kb بن‎ pai 
کف ضف‎ ed a .عند را لا يا‎ A کنا تف‎ 
في از‎ NA KENA dya الْمَلائكة عند رَبُهَا؟ً قال:‎ 
هَذَا حَديث وَكيع‎ 

1544. Abu Thahir telah 71 akan sebuah hadits kepada 


kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, dari Yahya, dari Al A'masy, Ha, Ad-Dauragi 


“1 Muslim, Shalat 134 dari jalur Bundar, didalamnya terdapat hadits yang berbunyi: 
"luruskanlah barisan kalian." | 


46 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah memberitakan kepada 
kami, Al A'masy memberitakan kepada kami, Ha, Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Isa memberitakan kepada kami, Ha, Salm 
bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki' memberitakan kepada 
kami, Ha, kesemuanya itu menerima hadits. dari Al A'masy, dari 
Al Musayyib bin Rafi, dari Tamim bin Tharafah, dan dari Jabir bin 
Samrah bahwasanya ia berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“berbarislah kalian seperti para malaikat berbaris di hadapan Tuhan 
mereka.” mendengar pernyataan itu, kami bertanya, ` ‘Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah para malaikat berbaris di depan Allah?’ 
lalu Rasulullah bersabda, “para malaikat itu menyempurnakan barisan 
pertama dan mereka pun merapatkan barisannya’. 2 


60. Bab: Perintah agar Saling Berdekatan antara Bahu dengan 
Bahu dan Leher Penan Leher dalam Barisan 


Se KA هر‎ A اتر‎ nat 
da ab sa an AA ana بن ربعي‎ 
بي ۳ قال: رُصُوا‎ of AU : g ا و‎ A 
فس محمد بيده‎ KEP ERT وَحَادذُوا‎ GE BS (Sa yk 
a aka قال‎ BII لأرَى الشَيْطان غل من سل ان انها‎ 
TI الصّعَارَ الّقَدُ الصّكَارٌ: أَوْلادُ‎ aa) 


1545. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Mamar bin 
Rib'i Al Qaisi memberitakan kepada kami, Muslim (Ibnu Ibrahim) 


“2 Muslim, Ash-Shalat 119 dari jalur Al A'masy, An-Nasa'i 2 :72 dari jalur 
Al A'masy. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


memberitakan kepada kami, Aban bin Yazid Al Aththar 
memberitakan kepada kami, Qatadah memberitakan kepada kami, dari 
Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, 
“Rapatkanlah barisan shalat kalian dan berdekat-dekatanlah! Demi 
Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh aku melihat 
setan masuk melalui celah-celah barisan. Sepertinya dia itu adalah Al 
Hazf. x : 


Muslim berkata, “Al Hazfi itu adalah anak kambing.” 


61. Bab: Perintah supaya Kekurangan dan Celah itu Berada di 
'Barisan yang Terakhir 


ea MP INA عدي عن مین‎ Jad Sa 
EKI a الله ف قال: أتمُوا الصف الْمتَقَدّمَ‎ 


1546. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa Muhammad 
bin Al Mutsanna memberitakan kepada kami, Ibnu Abi Addi 
memberitakan kepada kami dari Said, dari Qatadah, dari Anas 
bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Sempurnakanlah 
barisan yang terdepan, dan apabila harus ada kekurangan, maka 
sebaiknya kekurangan itu berada di barisan akhir.” “ 


“ Sanadnya Shahih, dan Al Hadits, Al Hadzf artinya anak kambing. 
4 Sanadnya Shahih, Mawariduzh Zham'an Al Hadits 390, Abu Daud, perkataan 671 
dari jalur Sa'id. 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


DAN فال‎ tag لااو عاصم» عَنْ شه‎ KANG 
يكن في الثالث‎ Ji کان‎ op ا والثاني»‎ 


1547. Abu Thahir telah meriwayatkan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Bakar bin Ishak 
Ash-Shan’ani memberitakan kepada kami, Abu 'Ashim 
memberitakan kepada kami dari Syu'bah yang sama seperti itu. 


Rasulullah SAW telah bersabda, “Sempurnakanlah barisan yang 
pertama dan kedua, apabila memang harus ada celah, maka 


sebaiknya berada di barisan ketiga.” 


62. Bab: Perintah untuk Menutup Celah dalam Barisan Shalat 


Jo ھم‎ 3 


ام برا ابو طاهر ابرا اپو بكر ارا أبو مُوسى مُحَمَدُ بن 
as A‏ ني Ban‏ بن مد Up‏ سيان AG LER-‏ 
كر عن سيد ن Lah‏ » عَنْ أبي سعيد Aja‏ قال: JG‏ رَسُول الله 
P.‏ فإذا 25 م فَاعْدلُوا صفوفکيٰ ca ind)‏ في ارا من وَرَاء 
Sa‏ 


1548. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa Muhammad 
bin Al Mutsanna memberitakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin 
Makhlad menceritakan kepadaku, Sufyan memberitakan kepada kami, 
Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari Said bin Al 
Musayyib dari Abu Said Al Khudri bahwasanya ia berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, 'Apabila kalian shalat, maka 


4 Lihat hadits no 1546. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 49 


luruskanlah barisan kalian dan tutuplah celah! Sesungguhnya aku 
melihatmu dari belakang punggungku'.” 6 


63. Bab: Tentang Keutamaan Menyambung Barisan Shalat 


"tu - ۹‏ : طاهر ابرا ابو بكر CPI‏ عيسى بن AA‏ 
a‏ رن GA‏ وَهْبء عَنْ مُعَاويّة بْنِ glio‏ عَنْ أبي AA‏ عَنْ 

wS‏ إن SA‏ عَنْ عند اله ن E‏ گن Jpn‏ اله فل JB‏ م وص 
ú‏ وَصِلَهُ الله وَمَنْ adah‏ صقا kalas‏ الله 


1549. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Isa bin Ibrahim Al 
Ghafiqi memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan 
kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, Abu Az-Zahiriyah, dari 
katsir bin murrah, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah 
SAW telah bersabda, “Barangsiapa menyambung barisan shalat, 
maka Allah pasti akan menyambung (pahalanya). Sebaliknya, 
barangsiapa memutuskan barisan shalat, maka Allah pasti akan 
memutuskan (pahalanya). 


64. Bab: Tentang Doa Allah dan Para Malaikat 
kepada Orang yang Menyambung Barisan Shalat 


a Uz - ۰‏ ا الربيع بن سيان 


Yen, HEPA‏ ابن وَهب» KAMA SA‏ عن RA‏ بن e‏ بن بن 


46 Muttafag 'Alaih, lihat 4 Fathur Rabbani 5: 306-307. 
47 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 666 dari Ibnu Wahhab 


50 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


KG قال: إن الله‎ R- عن رستول الله‎ a عن‎ cai عن‎ ci) 
على الْذِينَ بان الف‎ Daka 


1550. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman 
Al Muradi memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan 
kepada kami, Usamah memberitakan kepada kami, dari Utsman bin 
Urwah bin Zubair, dari ayahnya dan dari Aisyah, bahwasanya 


Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para 


malaikat berdoa bagi orang yang menyambung barisan shalat.” 


. 65. Bab: Tentang Ancaman Melalaikan (164/Alif) Meluruskan 
Barisan karena Khawatir Allah SWT Juga Membedakan Hati 
Seseorang dengan Yang Lainnya 


Mung -١‏ طاهر ae KA ee‏ سن ye‏ نا 
HNS‏ جَعْ en eat NE PI‏ 
الأيامي» قال: Hata‏ عَبْدَ ji JAN‏ عَوْسَحَة» قال: سَمعْت AMA‏ 
عازب لخدت jus Jó‏ الله يها E p Gk‏ اى الصّلاة 
nh‏ عواتقتا وَصُدُورَناء ويقول: لا تختلف مورک ملف 

~ مننک د اا 


Ad 3230 


AA MAA Tan, r 1,35 كنت نسیت:‎ 


48 Sanadnya hasan, Al Fathur Rabbani 5: 316. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 51 


1551. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan kepada 
kami, Muhammad bin Ja'far dan Yahya memberitakan kepada kami 
lalu keduanya berkata, 'Syu'bah memberitakan kepada kami dan 
berkata, aku telah mendengar Thalhah Al Ayami berkata, aku 
mendengar Abdurrahman bin Ausajah berkata, aku telah mendengar 
Al Barra bin Azib berkata, "Rasulullah SAW pernah menghampiri 
kami ketika kami hendak shalat, kemudian beliau mengusap bahu dan 
dada kami seraya berkata, “Jangan sampai dada kalian saling 
berselisihan hingga hati kalian berselisihan. Sesungguhnya Allah dan 
para malaikatnya akan berdoa bagi orang yang shalat di barisan 
pertama'. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “hiasilah Al Qur'an!” 


Abdurrahman bin Ausajah berkata, “aku lupa, “hiasilah Al 
Qur'an dengan suaramu!” hingga Adh-Dhahhak bin Muzahim 
mengingatkanku.” 


ge ور‎ 


GI Oi ا د د‎ Ab A ul -ooy 
أبا إِسْحَاق الْهَمَذَانيَ‎ Aa حَازې» قال:‎ oi KA PA vaf 
عازب» قال: كان‎ i راء‎ é عر‎ Kana چو يوو من بن‎ Ji 
ويقول: لا تختلف‎ D على عَوَاتقنًا‎ mma Ul B الله‎ Ja 
عَلَى الصّفّ الأول‎ ai إن الله وَمَلائكتَهُ‎ Subs EA 
Fog 


1552. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Isa bin Ibrahim 
memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, 


“9 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 664 dari jalur Thalhah secara ringkas, 
An-Nasa'i: 70 


52 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Jarir bin Hazim dia berkata, aku pernah mendengar Abu Ishak 
Al Hamzani berkata, Abdurrahman bin Ausajah memberitakan kepada 
kami, dari Al Bara bin Azib bahwasanya ia berkata, “Rasulullah SAW 
pernah menemui kami seraya mengusap bahu dan dada kami, 
kemudian beliau bersabda, “Janganlah barisan kalian sampai 
berselisihan, hingga hati kalian pun akan saling berselisihan. 
Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan memanjatkan doa bagi 
orang yang berada di barisan pertama'. mi 


66. Bab: Keutamaan Barisan Pertama 


P 


Noor‏ اخ Ab‏ بو بكر Kei‏ مُحَمَّدُ بن عَبْد الله 


al عن‎ a Bas لْمُخَرمِي» | حبرا 1 5 بن آدم‎ | SEN بن بن‎ 
فلقيت‎ Wae an Men aan 
gu. 2 gr ود‎ o7 29% 5 pi م‎ 0 ° r : 
GA Cal محمد نن مغ‎ di (ح)‎ EU 


o بر 3 بر وار‎ 72A 


اسا يوس بن أبي إِسْحَاق» عَنْ ah‏ عَنْ عَبْد الله : ناي KG‏ 
cai‏ قال: Gs‏ لا: إن 
Jin Ja KKN aa)‏ صف اللاك ولَْ عون ia‏ فضيلته لا بندرنمو ô‏ 


1553. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Mubarak Al Makhrami memberitakan kepada kami, 
Yahya bin Adam memberitakan kepada kami, Zuhair memberitakan 
kepada kami, dari Abu Ishak, dari Abdullah bin Abu Bushair dari 


** Dalam kitab aslinya "Jabir" yang diperbaiki di dalam Kutubur Rihhal dan dari 
Al Musnad (4/297) An-Nasa'i 
*! Lihat hadits no 1551. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


bapaknya bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari aku datang ke kota 
Madinah, di sana aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. “ 


Muhammad bin Muamar telah memberitakan sebuah hadits 
kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Yunus 
bin Abu Ishak memberitakan kepada kami, dari bapaknya, dari 
Abdullah bin Abu Bushair dan dari bapaknya bahwasanya ia berkata, 
“Pada suatu ketika kami pernah mengunjungi Ubay bin Ka'ab, lalu 
Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kami sebuah hadits yang 
pernah didengarnya dari Rasulullah SAW, “Sesungguhnya barisan 
shalat yang pertama dan terdepan itu. seperti barisan para malaikat. 
Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, maka kalian pasti akan 
mendatanginya lebih awal',””? 


67. Bab: Tentang Anjuran Menempati Barisan Pertama 
. 4 . 2 
عَبْد الله‎ ps Url dug طاهر‎ dug -١ 4ه‎ 
JAN يواش بن عبد‎ ara عَلَى مَالِك (ح)‎ af قال:‎ PA J 


ed 
. همس‎ 


ارا yi‏ وب ان مًالکا Ai‏ 
بر بْنْ عُمَرَ (ح) وَحَدَلنَا Mara‏ بن حلاد JAWI‏ ارتا مَعْن بن 
عيسّى» قالا: KAL‏ مَالك٬‏ عن gan‏ عَنْ ابي صالح» Au‏ 
قال قال :وول الله فه: لو ma‏ الاس مَا في Kan SAN‏ الأول 
لاستهموا عليه 

1554. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Utbah bin Abdullah Al 


2 Sanadnya Dha'if dimana Abdullah bin Abi Bushar tidak diketahui kecuali dari 
riwayat Abi Ishag As-Sabi'i darinya, dalam sanadnya terdapat kerancuan diantaranya 
Al Hakim di 4I Mustadrak (1/348-349) An-Nasa'i, Al Fathur Rabbani 5: 171. 


54 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Yahmadi berkata, “Aku pernah berguru kepada Malik,” Yunus bin 
Abdul Ala telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, bahwasanya Malik telah menceritakan 
sebuah hadits kepadanya, Ha, Yahya bin Hakim telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Basyar bin Umar memberitakan kepada 
kami, Ha, Muhammad bin Khallad Al Bahili memberitakan kepada 
kami, Mu'in bin Isa memberitakan kepada kami dan berkata, Sammi 
memberitakan kepada kami, dari Abu Shalih, dan dari Abu Hurairah 
kepada kami bahwasanya ia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 
*seandainya kaum muslimin mengetahui keutamaan adzan dan 


barisan pertama, maka mereka pasti akan mengupayakannya'. sia 


Musi Ab Pai seiman‏ بكر y us‏ نا مُحَمُدُ بنْ حَرْب 


caka)‏ أ MP‏ قطي عن شه عن كاتف عن علاس أن روه 
عن بي رافع» عَنْ و a‏ َر baka bala‏ 
ما في الصّفّ الأول ما LAS‏ إلا قرْعَة 


1555. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Harb 
Al Wasithi memberitakan kepada kami, Abu Qathn memberitakan 
kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, dari 
Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwasanya 
beliau telah bersabda, “Seandainya mereka atau kalian tahu 
keutamaan barisan pertama, maka kalian pasti akan menempuhnya 


dengan undian. 54 


3 Bukhari, Adzan 73 dari jalur Malik dengan ada yang dihilangkan dan di tambah, 
Muslim, Shalat 129 
** Muslim, 131 dari jalur Muhammad bin Harb. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


68. Bab: Tentang Doa Allah dan Para Malaikat kepada 
Orang-Orang yang Menyambung Barisan Pertama 


- ابرا أبو طاهر أختبرا أبو بكر ابرا يوسف بن مُوسَى» 
dah‏ م لعو 0 or‏ 3 ا å o o‏ 0- ھ2 S0,‏ 
خبرنا جرير» عن منصور» عن طلحة» عن عبد الرحمن عوسجة النهمي» 
َّ‫ ار ° A‏ رلو د وه 59 2 á‏ هم َ‫ 5 
عن الْبَرَاء بن عازب» قال: کان رَسُول الله ك يأتي al‏ منْ تاحيّة إلى 
AANE Na 00‏ 4 وو راا 3 Pa sa,‏ مال اوه 
ناحيّة» a‏ متاكبنا أو صدورا ويقول: لا HS Nya‏ قلوبکم» 
ر و و o‏ ا ار و سه ٢, AA‏ رر Pa‏ 44 .ر 
قال: وكان یقول: إن الله وملائكته یصلون على الذين یصلون الصفوف 
الأول Bang‏ قال: زيوا Satpol OTA‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1556 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa‏ 
memberitakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami dari‏ 
Manshur, dari Thalhah, dari Abdurrahman Ausajah An-Nahami, dari‏ 
Al Barra bin Azib bahwasanya ia berkata, “Biasanya Rasulullah SAW‏ 
mendatangi barisan shalat dari satu sudut ke sudut yang lain,‏ 


kemudian beliau mengusap bahu dan dada kami seraya berkata, 
‘Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan memanjatkan doa bagi 


í 


orang yang menyambung barisan pertama’.” Selain itu, aku pun 
menduga pasti beliau berkata, “Hiasilah Al Qur`an dengan suara 
kalian!” | 


55 Lihat hadits no 1551. 


56 | Shahih Ibnu Khuzaimah 


`` 69: Bab: Doa Allah dan Para Malaikat bagi Orang 
. Yang Berada di Barisan Pertama 


TU - ۱۷‏ طاهر SAYA‏ ابرا ابو aa‏ 
وره را وين 17 o‏ 


لوب تا شعت يعني ابن عبد a‏ بن زبيد حدننا us‏ 


ری 


er 


GA‏ عن عبد LAI‏ بن عَوْسّجَة Aa JP‏ بن عَازب» قال: کان 
رَسُول الله Aa BB‏ ا ف EYNI‏ بين صٌدُور لقم sE‏ 
dai?‏ لا تَحتلفوا gK WES‏ إن الله P‏ يصلون على 


1557. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Hasyim Ziyad bin 
Ayub memberitakan kepada kami, Asy'ats (Ibnu Abdurrahman bin 
Zaid) memberitakan kepada kami, bapakku memberitakan kepada 
kami, dari kakekku, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Barra bin 
Azib yang berkata, “Biasanya Rasulullah SAW mendatangi kami dari 
arah barisan depan, lalu beliau meluruskan dada dan bahu para 
jama'ah sambil berkata, “Janganlah kalian saling berselisihan, karena 
nanti hati kalian pun akan berselisih. Sesungguhnya Allah dan para 
malaikat akan mendoakan orang-orang yang berada di barisan 
pertama'. ait 


56 Lihat hadits no 1551. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 57 


70. Bab: Permohonan Ampun Rasulullah bagi Orang 
Yang Berada di Barisan Pertama dan Kedua 


کے اا Ab A‏ رع Sepa A‏ 
مُحَمَّد ارا يزيد يعني ابن هَارُون AGE) ui‏ (ح) Ws‏ 
Gia Nas rai)‏ عبد الله بن بک Up‏ هشَامٌ (ح) kn Wing‏ ْ 
ken Su‏ وكيع» عَنْ هشام sS‏ كثير» عَنْ 
مُحَمّد بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ خالد بن مَعْدان» عن Su‏ سَاري قال: 
كان سول اله ii Laka A‏ تلان jg‏ م 


1558. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Hasan bin Muhammad 
memberitakan kepada kami, Yazid (Ibnu Harun) memberitakan 
kepada kami, Ad-Dastuwai. memberitakan kepada kami, Ha, Al Hasan 
memberitakan kepada kami juga, Abdullah bin Bakar memberitakan 
kepada kami, Hisyam memberitakan kepada kami, Ha, Salm bin 
Junadah memberitakan kepada kami, Waki' memberitakan kepada 
kami, dari Hisyam Ad-Dastuwai, dari Yahya bin Abu Katsir, dari 
Muhammad bin Ibrahim, dari Khalid bin Mi'dan, dari Irbadh bin 
Sariyah bahwasanya ia berkata, “Rasulullah SAW senantiasa 
memohon ampun bagi orang yang berada di barisan terdepan 
sebanyak tiga kali dan bagi orang yang berada di barisan kedua 
sekali.” 


37 Sanadnya Shahih, Ibnu Majah, Igamat shalat 50 dari jalur Yazid, Al Fathur 
Rabbani 5 :319. 


58 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


71. Bab: Penegasan Bagi Siapa yang Terlambat 
Pada Barisan Pertama 


8- أخبرا PATA “A‏ ااال إن ميد 
قال: اښ عبد SN‏ وقال: Gas WAH‏ عَكْرمَة JS‏ عن NAN‏ 0 
كثير» عَنْ عَنْ أبي JG aa dal‏ قال رَسُولَ الله 
8 لا يرال GN‏ متحلفون عن AN‏ الأول > Alang‏ الله Sa‏ 
JÕI‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1559 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Husain bin Mahdi‏ 
memberitakan kepada kami dan berkata, Abdurrazaq memberitakan‏ 
kepada kami dan berkata, Ikrimah bin Ammar memberitakan kepada‏ 
kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salama, dari Aisyah RA‏ 
bahwasanya ia berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Selama‏ 


masih ada kaum yang terlambat untuk duduk di barisan pertama, 
maka Allah SWT akan menempatkannya di dalam neraka’ 8۹ 


i او طاهر حبرا أو بكر قال: حَدَنْنَا هشام‎ a 

نس الكوفي» قال: pi ts Was‏ بن مالك PA‏ عن PA‏ 
ا ا عَنْ ابي سعيد» JABA‏ ر سول الله قا نرأى ناسا في 
شر التسنجد OG‏ تا AK‏ لا يل افو pa‏ 8 
شرف الله عر ول تَقَدَّمُوا ISD‏ بي» و[ A‏ بكم مَنْ بَعْدَ 


1560. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami dan berkata, Hisyam bin 


58 Sanadnya dha'if, Abu Daud, perkataan, 679 dari jalur Abdurrazzaq. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 59 


Yunus Al Kufi memberitakan kepada kami. dan “berkata, Oasim bin 
Malik Al Muzani, dari Al Juariri; dari Abi Nadhrah, dari Abi Said 
berkata, “Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, 
sesampainya di sana beliau melihat beberapa orang berada di barisan 
belakang masjid, akhirnya beliau bertanya kepada mereka, “Mengapa 
kalian berada di barisan. belakang? Selama masih ada kaum yang 
terlambat, maka Allah akan mengakhirkan mereka. Maju dan 
bermakmumlah kepadaku, hingga “orang-orang nanti akan 


bermakmum kepada kalian',”” 


72. Bab: Tentang Barisan Shalat yang Terbaik 
Bagi Kaum Laki-Laki dan Barisan Shalat yang Terbaik 
Bagi Kaum Perempuan : 


ee Ly EM af -ion‏ عد مم 

الصّابونى قراءة عليه حبرا بو Ab‏ مُحَمّد i ali‏ مُحَمّد بن 
ٍِسُحَاق ابن Ye a‏ د ْنُ dll‏ بن Kas ah‏ 
É‏ 30370 له سي 20 22 0774 ھ۶ o‏ 


أحمد بن عبدة» ارتا عبد yA‏ يني Bas A‏ الْعَلاء بْنُ عَبْد 
الرّحْمَنِء عَنْ أيه عَنْ أبي ap‏ وَسَهْلِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي ANA‏ قال: 
Pena E‏ 
صفوف النّسَاءِ Maine api‏ 


1561. Ustadz Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash- 
Shabuni telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu Thahir 
bin Fadhl bin Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah memberitakan 
kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah 
memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah menceritakan kepada 


59 Muslim, Shalat dari jalur Al Jariri. 


60 Shahih Ibnu Khuzaimah 


1: 


kami, Abdul Aziz (Ad-Darawardi) memberitakan kepada kami, Al 
“Ala bin Abdurrahman dan Sahal memberitakan kepada kami dari 
bapaknya dari Abu Hurairah, ia bérkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Sebaik-baik barisan shalat bagi kaum laki-laki adalah 
yang terdepan (pertama) sedangkan seburuk-buruknya adalah di 
- belakang (terakhir). Sementara, sebaik-baik barisan shalat bagi kaum 
perempuan adalah yang dibelakang dan seburuk-buruknya adalah di 
depan'”” 


EPE ia Aa سان‎ EA ن تد‎ DE 
: الله‎ Ta قال: قال‎ GP عَنْ ابي سعيد‎ panak ve 


2 ممع و هو r‏ ...5 

واو صفوف paka) JG‏ وشرها AN‏ وَعَيْدُ صفوف s‏ 

Ojak سَجَد الخال‎ ISI النساۍ‎ pe یا‎ A ula, A 
r r 5 7 s 7 

أبنصار كن قلت an‏ الله مم ذاك؟ قال: من ضيق الإزار 


1562. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa 
menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan 
kepadaku, Sufyan memberitakan kepada kami, Abdullah bin Abu 
Bakar memberitakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Said 
Al Khudri yang berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, Sebaik- 
baik barisan shalat kaum lelaki adalah di depan dan seburuk- 
buruknya adalah di belakang. Sementara sebaik-baik barisan shalat 
kaum perempuan adalah di belakang dan seburuk-buruknya adalah di 
depan. Wahai kaum muslimat sekalian, apabila kaum lelaki sujud, 
maka peliharalah pandangan kalian! ',” 


“Muslim, Shalat dari jalur Ad-Darawardiy. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 61 


Aku mencoba bertanya kepada Abdullah, “Mengapa harus 
dijaga pandangan mata mereka?” Abdullah. menjawab, “Karena 
sempitnya kain (yang dikenakan kaum lelaki pada saat shalat).”%" 


73. Bab: Anjuran Bagi Makmum untuk Berdiri 
di Sebelah Kanan Barisan Shalat 


5ه -١‏ أخبرنا أب" Ab‏ اسر بو بکر CA‏ محمد بن شار 
ena ea tua‏ ايت aa‏ 


an in ED‏ وكيم عَنْ مسئعره عن ابت بن 
ké‏ عن a‏ با قَال:. كنا ghe ú‏ عَلْفَ 


apa‏ ند لحت ان کو غه ع لني رن هن الما 


SAN ان رن بطل ع حين‎ a 

1563. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Abu Ahmad memberitakan kepada kami, 
Mis'ar memberitakan kepada kami dari Tsabit bin Ubaid, dari Al Bara 
bin Azib,Ha, Salm bin Junadah memberitakan kepada kami, Waki’ 
memberitakan kepada kami, dari Mis'ar dari Tsabit bin Ubaid dari Al 
Bara bin Azib yang berkata, ini adalah hadits Bundar “Apabila kami 
shalat di belakang Rasulullah, maka kami berharap agar kami berada 
di sebelah kanan beliau. Selain itu, aku pun pernah mendengar beliau 
berkata ketika memalingkan kepalanya (ke sebelah kanan), “Ya Allah, 
peliharalah aku dari azab-Mu pada hari engkau membangkitkan 


Sl Sanadnya Shahih, Ahmad, 3:3, untuk perinciannya lihat tulisanku "Dirasatul 
Hadits" hal 69-70. 


62 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


hamba-Mu!” dan beliau tidak : mengucapkan salam pada saat 
memalingkan kepalanya tersebut. n2 


Jor په سی‎ Padha) 


SA va Ab tu -4‏ حبرا عَبْدُ الجبار بن 
اللا a Ka‏ ہی ن ابت ا ی IP‏ تزه ای UT‏ 
و 7 Ig E Ff‏ : ۰ 
عَنْ أبيه» قال: كان ma‏ أ أن ai‏ م لاي Ih e‏ 


1 بالسّلام عن يمينه‎ tas کان‎ 
1564. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin “Ala 
memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Mis'ar, dari Tsabit bin Ubaid; dari Yazid bin Al Bara, dari bapaknya 
bahwasanya ia berkata, “Kami bangga dapat melaksanakan shalat di 
“sebelah kanan Rasulullah SAW, karena beliau memulai salam dari 
sebelah kanan.” 


cas yes را أبو بكر‎ ap tua -ioio 


ارا ابو dak‏ اسر Aa‏ مید عن اش ابرا عن 
ea‏ بْنِ عازب» قال: کنا إذا ليا عَلْفَ رَسُول الله eS ah‏ أن کون 


Ie Lay يَوْمَ‎ SL jail عن يمينه وسمعته ۀ قول حينَ‎ 
1565. Abu Thahir telah meriwayatkan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Abu Ahmad memberitakan kepada kami, 
Mis'ar memberitakan kepada kami, dari Tsabit bin Ubaid, Tsabit bin 
ubaid dari ibnu Al Bara, dari Al Bara bin Azib yang telah berkata, 


“ Muslim, Para musafir 62 dari jalur Waki' dari Mus'ar. 
9 Sanadnya Shahih, At-Tirmidzi 2: 74 dari jalur Mus'ar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 63 


“Apabila kami shalat di belakang Rasulullah, maka kami berharap 
agar kami berada di sebelah kanannya . Kemudian aku pernah 
mendengar beliau berkata ketika memalingkan wajahnya ke sebelah 
kanan, “Ya Allah, peliharalah diriku dari azab-Mu pada hari engkau 
membangkitkan hamba-hamba-Mu!'. ne. 


74. Bab: Keutamaan Maan Bahu Ketika Berdiri | | 
di Barisan Shalat ١ 


Wah -7‏ ایو طاهر rat‏ ابو بكر rat‏ بدا Weh‏ بو 

ag عسي‎ EA AA حفر‎ an عاص‎ 

Kan روز‎ e د‎ s رو‎ 

بي رَبَاحٍ» OP‏ ابن عَبّاسِ» قال: قال رَسُول الله 88: SSI a‏ 
في Dual‏ | 


1566. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Abu Ashim memberitakan kepada kami, Ja'far bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Umarah bin Tsauban, pamanku 
memberitakan kepada kami, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas 
yang berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Sebaik-baik kalian 


adalah orang yang paling lemas bahunya dalam (barisan) shalat. 2103 


“ Lihat hadits no 1563. 
6 Sanadnya hasan Abu Daud, perkataan 672 dari jalur Bundar. 


64 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


75. Bab: Tentang Menyingkirkan Orang-Orang 
Yang Berbaris dalam Shalat Pada Tempat yang Tinggi 


vi —No1V‏ ار طاهر Cet A Ui‏ یحیی بن حکیم» 


Sang بْنْ حَمّاد عَنْ هَارُون‎ A اوه‎ nd 
= 2 ا‎ Jó مُعَاوِيَة بن قر عن أبيه قر‎ 
عَنْهَا طَرْدًا‎ Sh 


EN ya! كنا تنهى عن الصّلاة بين‎ 
1567. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Hakim 
memberitakan kepada kami, Abu Qutaibah dan Yahya bin Hamad 
menceritakan kepada kami dari Harun Abi Muslim”*, dari qatadah, 
dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Qurrah, bapaknya, yang berkata, 
“Kami dilarang untuk melaksanakan shalat di tempat yang tinggi. Dan 


kami pun pernah disingkirkan dari tempat tersebut.” 


76. Bab: Larangan Untuk Berbaris dalam Shalat Pada 
Tempat Yang Tinggi 


Pen 


PA‏ ابو ٢. É‏ دوو وې 


% Demikianlah yang asli, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dari penyusun buku 
ini sebagaimana dalam Al Mawarid (400), dan yang ada dalam Ibnu Majah dan 
Kutubur Rijaal: "Harun bin Muslim", dan mudah-mudahan "Abu Muslim" adalah 
nama julukannya, aku pun melihat Ad-Daulabi telah menjelaskannya dalam 
Al Kaniy (2/117) dan ini sangatlah bermanfaat bagiku, An-Nasa'i 

& Menurutku: Sanadnya . Hasan. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1002) dan 
Shahih menurut Al Hakim dan Adz-Zhahabi seperti di "Shahih Abu Daud" (677) 
An-Nasa'i. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 65 


JW MC Aa‏ كنا قي هَذا 
على عَهْد رَسْول الله B‏ 

. 1568. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Yahya bin hani, dari Abdul Hamid bin Mahmud yang telah berkata, 
“Pada suatu ketika, aku shalat di sebelah Anas bin Malik, lalu aku 
didesak hingga ke tempat yang tinggi. Selanjutnya, Anas bin Malik 


berkata kepadaku, “Pada masa Nabi dahulu kami senantiasa berupaya 
untuk menjauhi tempat yang tinggi itu”. 


77. Bab: Larangan Makmum Melaksanakan Shalat 
di Belakang Barisan Sendirian dan Penjelasan 
Bahwa Shalatnya itu Tidak Sah. 


Sai Ab dug Nona‏ حبرا أَحْمَدُ بن المقدا» 
ن WA yi E‏ عَنْ أبيه علي بن OGA‏ أَحَدَ الْوَفْدء قال: ka‏ 
BB aa‏ فقضى تبي الله si DAT‏ رحلا فَرْدًا يُصَلَى 
dalah Cak‏ فوقف عليه تبي الله SEP‏ قضى صلا 
استقبل KG‏ قلا صّلاةَ لفرد عَلْفَ Aa)‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1569 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Al Miqdam‏ 


- عا اي 
قال له: 


® Sanadnya shahih seperti yang dikatakan Al 'Asqalani dan lainnya, dan dia 
keluarkan dalam Shahih Abi Daud (677)An-Nasa'i, Abu Daud, perkataan 673 dari 
jalur Bundar Al Fathur Rabbani 5:324. 


66 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, Mulazim bin Amr memberitakan kepada 
kami, Abdulllah bin Badar kakekku memberitakan kepada kami, dari 
Abdurrahman bin Ali bin Syaiban, dari bapaknya, Ali bin Syaiban, 
salah seorang utusan, yang telah berkata, “Pada suatu hari, kami 
melaksanakan shalat di belakang Rasulullah SAW, ketika selesai 
melaksanakan shalat, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang 
sedang Shalat di belakang barisan (shaf), kemudian Rasulullah SAW 
menunggu laki-laki itu hingga menuntaskan shalatnya. Setelah itu, 
Rasulullah pun berkata kepadanya, “Ulangilah shalatmu! Tidak sah 


shalatnya seseorang yang berdiri di belakang barisan’. 7 


ه١-‏ قال أبو بكر: وَفي IA‏ وابصة بن A‏ راف Ian‏ صلی 
“ji‏ الصف AK Jan at AH neen‏ ها أَصْحَابنَا anis‏ 


P r 


مَنْ قال Harian‏ الع Sa‏ > في Hi‏ صَّلاة الامو : لق الم Ku tan‏ 
E ni kai A‏ من هَذه Sei‏ احتجوا ب >2 E‏ اا 


s r - 
ht PMP 


pE ذلك فقالوا:‎ Cak a DAY ت8 8 فحعله عر بمینه‎ SERPET 

a Ja صلا‎ a, pa أن تقوم كلف‎ A pa 
- المرأة أن تقوم‎ a a oN الصف وَحَْدَهُ وَهَذا الاحْتجَاج عْدي غلط‎ 
َا أن تقوم‎ jr rê أخرى»‎ ga وَحْدَهَا إِذَا لَمْ كن‎ la 
إن کان‎ SE ّ ir Aw Je v في الصف‎ NG بحذاء لتا‎ 


بر اس م 


واحداء na‏ أن قرع عن یمین إمامه» Ta van KI oy‏ قامُوا في Oke‏ 
dh Ne y Cadi‏ يز YEN‏ أن يقوم حَلْفَ 


© Sanadnya Shahih yang dikeluarkan haditsnya dalam Al Irwaa' (541) An-Nasa'i, 
Lihat A! Fathur Rabbani 2:268, Al Hafidz menunjukan bahwa Ibnu Khuzaimah juga 
mengeluarkan riwayat ini. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 67 


-3 a38? 


الإمام وَلمََمُومُ NG A‏ حلاف بين Jal‏ العلم أن هَذَا الفغل لو alas‏ 
E: BLN E‏ 2 ره A A‏ کو ٣ g Gx f a E‏ سل 
فاعل» فقام حلف ayal celah‏ قل قام عَنْ يمينه» حلاف سنة النبي قلق 
ol‏ كانوا قد Lia‏ في RI‏ اِعَادَة الصّلاة» h BESI,‏ قَامَتْ خَلْفَ 


اص وله ذا ميا رل سر NANG‏ رنه وما هر GE‏ في Aa‏ 
ó JAN‏ قَامَ في الصف وده فاعل ما ged‏ من can‏ اد سه أن Ji‏ 
الصف OK UU dina alara‏ أن Tg‏ ما زحر Sen‏ 
مما هر حلاف el‏ في اقام ai‏ امرَأة gal Ula‏ به مما هُوَ 
y£‏ في et)‏ حلف الصف وَحْدَهَا؟ فالمشبة sa A A‏ به 


£, Aor 


به WAS‏ هذه IBAN‏ بين لَكُمْ يتؤفيق خالقنَا حُجَة مَا CKS‏ وَرَعَمَ 
Va‏ من الْعرَاقيينَ في هذه المَسنالة گن JA‏ في الصف مَعَ 
EA Ge IRI‏ أن يموم IX SALA‏ عَنْ يَمِيهَاء وَمَنْ عَنْ 
Aa‏ وَالْمُصَلّي DA JAN aal‏ عنْدَهُمْ أن يَقُومَ في الصف مَمَ 
IN‏ فك Tag‏ فقل ie DAN‏ تلهم لْمْسن 
paka GA LA Yah‏ ھل إدااففلة لا سر فكلة صلاخ 

1570. Abu Bakar berkata, “Pada hadits Wabishah bin Muid 
bahwasanya ia pernah melihat seorang laki-laki yang shalat di 


belakang barisan seorang diri. Lalu ia meminta laki-laki tersebut 
untuk mengulangi shalatnya.” 


Beberapa orang sahabat kami berdalih dan sebagian orang lagi 
berpendapat dengan mazhabnya para ulama Irak dalam hal boleh 
tidaknya makmum melaksanakan shalat sendirian di belakang barisan 
yang mana hal tersebut jauh persamaannya dari masalah ini. Mereka 
berdalih dengan menggunakan hadits Anas bin Malik bahwasanya ia 


68 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan seseorang pernah melaksanakan shalat di belakang Rasulullah 
SAW. Lalu Rasulullah memindahkannya ke sisi kanannya, sementara 
perempuan tersebut di belakangnya. Kemudian mereka berkata, 
“Apabila perempuan itu dibolehkan: untuk shalat di belakang 
sendirian, maka makmum lelaki pun seharusnya boleh juga shalat 
sendirian di belakang barisan (shaf).” Menurut hematku dalil dan 
hujjah ini keliru, karena disunnahkan bagi perempuan untuk shalat 
sendirian di belakang jika tidak ada perempuan lain yang menjadi 
imam. Selain itu, tidak dibolehkan bagi seorang perempuan untuk 
berdiri di samping imam dan bukan di barisan bersama makmum laki- 
laki. 

Kemudian, apabila makmum laki-laki itu sendirian, maka 
sunnahnya adalah ia berdiri di samping kanan imam. Dan apabila 
makmum laki-laki itu banyak, maka mereka berdiri di belakang imam 
hingga barisan (shaf) pertama itu sempurna. Lalu tidak diperkenankan 
bagi makmum laki-laki seorang diri untuk berdiri di belakang imam. 
Dan para ulama — dalam hal ini— tidak ada perbedaan pendapat, 
yaitu manakala seorang makmum berdiri di sebelah kanan imam, 
meskipun mereka berbeda pendapat tentang keharusan untuk 
mengulangi shalatnya. 


Para ulama irak yang berbeda pendapat dengan kami dalam 
masalah ini menduga bahwa perempuan yang shalat dalam satu 
barisan bersama para makmum laki-laki itu akan membatalkan 
shalatnya orang yang berada di sebelah kanan, sebelah kiri, dan 
belakangnya. Menurut pandangan mereka makmum laki-laki itu harus 
berdiri pada barisan shalat kaum laki-laki pula. Bagaimana mungkin 
terjadi tindakan seorang makmum perempuan dapat merusak 
shalatnya tiga orang makmum laki-laki.”* 


70 Abu Daud, perkataan 682, diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan menganggap 
hadits ini Hasan, menurutku: hadits ini shahih seperti komentarku dalam Shahih 
Abu Daud (863) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 69 


78. Bab: Keringanan dalam Rukunya Makmum sebelum ٠٠ 
Menyambung ke Barisan Shalat. Setelah itu, Ia Merangkak 
Sambil Ruku”? Hingga Bergabung dengan Barisan 
dalam Ruku'nya 


PERASA AKA Week ُو طاهر‎ A -١ 
جَدٌي أَطْبَرَدِ‎ LIS الصري»‎ DN مُحَمَّد ن سعيد بن‎ 
2 o ۷ ره £ هسم مور هو 0 کي 36 ر ر هور‎ Bo سه اا يق‎ 
عبد الله بن وهبء أخبرني ابن جريجء عن عطاء أله سمع عبد الله بسن‎ 
P و هم‎ z 7۳ Se A S 5 sa 
الْمسْحد والناس‎ SA الزبير على المنبر يقول للئاس: « إذا دحل‎ 
Cz ا ل‎ Na , 1 AAN SAN 
في الصف ؛ فإن‎ JEN ركوع فلي ركع حيّن يُذحل» ثم ليذب راكعًا حى‎ 

o - 3‏ 3 میا 
ذلك A‏ عطاء: وقد راي هو Jaa‏ ذلك 


1571. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad bin Said bin Hakam bin Abu Maryam Al Misr 
memberitakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahab memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, dari 'Atha bahwasanya ia pernah 
mendengar Abdullah bin Zubair berkata kepada beberapa orang 
sahabat, “Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam 
masjid, sementara jama'ah lainnya sedang ruku', maka ikut ruku'lah 
ketika masuk ke dalamnya. Setelah itu, mulailah merangkak sambil 
ruku hingga ia sampai ke barisan, karena perbuatan seperti itu sunnah 
hukumnya.” 


Atha berkata, “Dan aku pernah melihanya, Ibnu Zubair, 
melakukan hal itu.” 


70 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


79. Bab: Tentang Penjelasan Bahwasanya Orang Dewasa (Baligh) 
dan Berakal Lebih Layak untuk Menempati Barisan Pertama 
berdasarkan Perintah Rasulullah SAW. 


-٢٤‏ احبر SKA KA vai Ab‏ بن علي 
کرو 2 د PANG Jo fo‏ - 


؛ وبشر بن معَاذ NG Wisa)‏ حدننا WAS Ta‏ 
aaa‏ رايم عن علق عن عبد الله بن 
(gana‏ قال: قال الله : mi‏ الأخلام 0 


سا bali oiy kah‏ ولا لفو سلف لف Kg‏ و 


WW 


1572. Abu Thahir. memberitakan sebuah hadits Ta kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Nasr bin Ali Al Jahdhami dan 
Bisyr bin Mu'adz Al “Agadi memberitakan kepada kami, mereka 
berdua berkata, "Yazid bin Zurai” memberitakan kepada kami, Khalid 
Al Hadzdzai memberitakan kepada kami, dari Abu Ma'syar, dari 
Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia 
pernah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Orang-orang yang 
telah dewasa dan berakal di antara kalian sebaiknya berada di 
dekatku (pada shaf pertama). Kemudian barulah orang-orang 
berikutnya berada di sampingnya. Lalu orang-orang berikutnya. 
Selain itu, janganlah kalian saling berselisihan, karena dikhawatirkan 
hati kalian pun akan ikut berselisihan. Hindarilah kegaduhan dan 


kericuhan seperti di pasar!!!" 


7 Menurutku: diriwayatkan oleh Al Hakim dari jalur Al Baihaqi (3/106) dari Sa'id 
bin Al Hakam dengannya, sanadnya Shahih. Ath-Thabrani menambahkan "Ibnu 
Juraij berkata :Aku melihat 'Atha-lah yang membuatnya", Al Haitsami berkata 
(2/96): dan para perawinya adalah meriwayatkan hadits yang shahih, menurutku: 
didalamnya terdapat sebagian yang mauquf dari Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit 
dalam Al Muwaththa (1/179) dan Syarhul Ma'aani (1/231-232) dan Al baihagi, 
An-Nasa'i. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 71 


۳- ارتا ابو طاهر أَحْبَرناأبوبکر GA‏ محمد لن عُمَر بن 

Za £ o م‎ Tas 8 33 مم‎ P Ps ۰ Tz o Z az 
A م‎ r 8 < م ه ده 3 وم‎ Te o و 2 - له مل‎ 
قال: بينما انا‎ ME عَنْ قيس‎ Kei السدوسي»‎ 
a Ay Pn Ea د8 ني . هع ونی‎ Mi iban aan 
بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي» فجبدني رجل من‎ 


حلفي ES in‏ وام مقامي» فَالً: فوالله ما عَقَلْتْ صلاتي» فلم 
الْصَرّف» فإذا هو أبي ب کب BUS‏ لا يسك الله إن هَذَا AE‏ 
SA‏ نم Kalah (Ja E E gita‏ ورب 
KI‏ ثم ال و ا اش ولكن gh‏ على من اضر 


1573. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Umar 
bin Ali bin 'Atha bin Mugaddam memberitakan kepada kami, Yusuf 
bin Ya'kub bin Abu Qasim As-Sadusi memberitakan kepada kami, 
At-Taimi memberitakan kepada kami, dari Abu Miljaz, dari Qais bin 
Ubad bahwasanya ia berkata, “Ketika aku sedang melaksanakan shalat 
di masjid kota Madinah pada barisan pertama, tiba-tiba seseorang 
yang berada di belakangku menarik tubuhku ke belakang. Setelah itu, 
ia menyikirkanku dan menempati tempatku yang semula. Demi Allah, 
(pada saat itu) aku sendiri belum mengerti tentang shalatku. Ketika 
orang itu berpaling, ternyata ia adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian 
orang itu (Ubay bin Ka'ab), berkata, “Hai anakku, janganlah kamu 
salah pengertian. Sesungguhnya ini adalah perintah dari Rasulullah 
agar kami dekat dengannya'. Selanjutnya, Ubay bin Ka'ab kembali 
menghadap kiblat seraya berkata, “Demi Allah, celakalah Ahlu Al 
Uqdah (tiga kali). Allah SWT pasti tidak menolong mereka dan dia 


” Muslim, Shalat 122 dari jalur Yazid bin Zari' yang serupa secara ringkas, 
Al Fathur Rabbani 5: 303. 


72 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


hanya akan menolong orang-orang yang telah mereka sesatkan.” aku 
bertanya kepadanya, “Siapakah yang kamu maksudkan itu?” Ubay bin 
Ka'ab menjawab, “Mereka itu adalah para pemimpin'.”” 


81. Bab: Keringanan Bagi Orang Dewasa dan Berakal Untuk 
Membelah Barisan pada Saat Baru Datang agar Mereka Dapat 
Berada di Barisan Pertama 


GG -٤‏ ابو طاهر eh‏ یو JEN at K‏ ين بر 
a‏ لون المي Kan,‏ 3 عَبْد الله بن تزيعه ال 
KR Et AAA IG A‏ الله قال اِسْمَاعيلً: عَنْ عبيد الله» عَنْ 
أي حم عن سل في تقد SE JÉ‏ رسو الله علخ ن A‏ 
عرو P gan IP‏ الْمُوَدْنَ إلى أبي بک aab‏ أن 
ig‏ الئّاس» وأن gahi‏ ناد رسُول الله که فرق an‏ 
قَامّ في الصف الْمُقَدم ذَكَر الْحَديث بطو له زا الفط الذي KE‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1574 


kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ismail bin Basyar bin 
Manshur As-Salmi dan Muhammad bin Abdullah bin Bazi’ 


memberitakan kepada kami dan berkata, Abdul ‘Ala memberitakan 
kepada kami, Muhammad berkata, Ubaidillah memberitakan kepada 
kami, Ismail berkata, dari Ubaidillah, dari Abu Hazim, dari Sahal bin 
Sa'ad bahwasanya ia berkata, “Pada suatu ketika Rasulullah SAW 
pergi untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi antara keluarga Amr 
bin Auf, tak lama kemudian, waktu Shalat tiba, lalu seorang muadzin 


7 Sanadnya Hasan: An-Nasa'i 2: 69 dari jalan Muhammad bin Umar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 73 


pergi menemui Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin. 
Akhirnya Abu Bakar bersedia menjadi imam. Setelah itu, Rasulullah 
datang dan langsung membelah barisan shalat hingga beliau berada di 
barisan yang pertama.” Selanjutnya Sahal bin Sa'ad menyebutkan 
haditsnya secara terperinci. 


. Ini adalah redaksi hadits sebagaimana yang disebutkan lafaz 


hadits Ismail. 


82. Bab: Tentang Perintah bagi Makmum untuk Mengikuti Imam 
dan Larangan Untuk Berlawanan Dengannya 


ce £‏ وه Lok maof‏ هر ہے 72 و ھ lor‏ 
-١ ٥‏ احبر 1 ُو طاهر اخبرنا CEK‏ حمل حمد بن OLS‏ 


ta‏ عند اريز بغي INA‏ عن Ji‏ ڪن ايب عن أبي هرر 
of‏ الي ني قال: aa cuy! Lu)‏ به» فإذا z‏ فكب فكبرواء py‏ 
0 تد 5 د cai‏ فإذا قل nat‏ الله = حَمدَه 


1575. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abidah 
memberitakan kepada kami, Abdul Aziz (Ad-Darwardi) 
memberitakan kepada kami, dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu 
Hurairah bahwasanya ia berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, 
'Sesungguhnya imam shalat itu harus diikuti. Apabila ia bertakbir, 
maka ikutlah kalian bertakbir bersamanya. Apabila ia ruku', maka 
ruku'lah kalian bersamanya dan janganlah berbeda dengannya. 
Apabila imam mengucapkan, 'sami'allahu liman hamidah', maka 


7 Bukhari, Adzan 48 dari jalur Abi Hazim dengan pembahasan yang panjang. 


74 | ShahihIbnu Khuzaimah 


ucapkanlah, ‘rabbana wa lakal hamd’. Apabila imam sujud, maka 
sujudlah kalian bersama dan jangan mendahuluinya! 5 


83. Bab: Larangan Untuk Mendahului Imam dalam 
Takbir, Ruku”, dan Sujud 


ov‏ ایتا او dat ab‏ بكر ارتا على بن حشرم 
aS : GA‏ « عن PAN‏ 6 عن أبي صالح» سب هرر قال: کان 
رسول الله 8 Kalan‏ يقول: لا تُبَادرُوا Guy‏ اذا كبر الامَام فكبرواء B‏ 
ركع فَاركَعُوا وَإِذَا قال: غَيْر الْمَْضُوب GAN NG ale‏ فقولوا: آمين» 
وَِذا قال: AN ana‏ لمَنْ adan‏ فقولوا: اللَهُمّ ME LE‏ 
E Paan NA‏ كر 
الإمام ال رکوع والسجود 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1576 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Khasyram‏ 
memberitakan kepada kami, Isa memberitakan kepadaku, dari Al‏ 
“Amasy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata,‏ 
“Rasulullah SAW selalu mengajarkan kami, Janganlah kalian‏ 
mendahului imam! Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian‏ 
bersamanya! Apabila imam ruku’, maka ruku lah kalian bersamanya.‏ 
Apabila imam membaca, 'ghairil maghdubi ‘alaihim wala dholliin,‏ 
maka ucapkanlah, ‘amin’ Apabila imam membaca, 'sami'allahu‏ 
liman hamidahu', maka ucapkanlah, 'rabbana wa lakal hamd!‏ 


Janganlah kalian mendahului ruku dan sujudnya imam "۹ 


75 Sanadnya Shahih. Dan lihat Dirasat fil Haditsin Nabawi 27-30. 
® Muslim, Shalat 87 dari jalur Ali bin Khasyram yang serupa dengannya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 75 


84. Bab: Tentang Penjelasan bahwa Makmum Bertakbir 
Setelah Imam Selesai Mengucapkan Takbirnya. Dan Janganlah 
Makmum Bertakbir hingga Imam Selesai Mengucapkan 
Huruf “Ra? yang mana Huruf Tersebut adalah Huruf 
Terakhir Takbir 


CA KI gal Ab TU NEN‏ محمد بن المي 
حَدَني الضَّحَاكُ بن cala‏ ابرا سفيان» SAH‏ عبد الله بن ابي پک 
عَنْ سعيد بن المُسيّب» عَنْ أبي سعيد SA‏ قال: قال رَسُول الله 
8: فإذا قال KU‏ الله اكب فقولوا: CT‏ فإذا قال: سمع الله 
شن غو و ول 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1577 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Al‏ 
Mutsanna memberitakan kepada kami, Ad-Dhahhak bin Makhlad‏ 
memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepadaku, Abdullah‏ 
bin Abu Bakar memberitakan kepada kami, dari Said bin Al‏ 
Musayyib, dari Said Al Khudri bahwasanya ia berkata, “Rasulullah‏ 
SAW telah bersabda, “Apabila imam berkata, “Allahu akbar', maka‏ 


ucapkanlah, ‘Allahu akbar. Apabila imam berkata, ‘sami allahu liman 
hamidah’, maka ucapkanlah, ‘rabbana wa lakal 4." 


7 Sanadnya shahih, Ahmad 3:3 dari jalur Ibnu Al Musayyab 


76 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


85. Bab: Diamnya Imam sebelum Membaca dan 
Setelah Takbiratul Iftitah 


nat Soup at" Uti - ۸‏ مُحَمدُ بن عَبْد الل 


بن بزيع» Nga‏ يزيد يعني ابن زُرَيْع شا سَعيدٌ» A‏ ا عن 


Pi 


bay AJI‏ ان سصرة بن wal ceki‏ بن حصین تذاكراء فحَدٌت 


jp ba 25‏ شرل الله K BN Ta‏ إا 
فر من a‏ عند ركوعه 


1578. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Buzai’ memberitakan kepada kami, Yazid (anak Buzai') 
memberitakan kepada kami, Said menceritakan kepada kami, Qatadah 
memberitakan kepada kami, dari Al Hasan, bahwasanya pada suatu 
ketika Samrah bin Jundub dan Imran bin Husain sedang bertukar 
pikiran. Samrah mengatakan bahwasanya ia telah menghapal sebuah 
hadits dari Rasulullah tentang dua saktah(diam)nya imam, diam ketika 
takbir dan diam ketika selesai membaca doa saat ruku'.”* 


86. Bab: Tentang Penjelasan bahwa Isim Sakit (Diam) Terkadang 
juga Berarti Nathig (Berbicara) secara Perlahan, Apabila Yang 
Dimaksud adalah Diam Untuk Berkata dengan Keras. 


Gr Tana Kei بکر‎ mana Ab "tut -٩ 


AT, 


AKAR eç ii. عن غار بن‎ Ja ابن‎ Gi 


75 Sanadnya Dha'if karena meriwayatkan dari Hasan Al Bashri, An-Nasa'i, Ahmad 
5:7 dari jalur Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 77 


la وَالْقرَاءة»‎ SI قال: كان ل م سكت بين‎ 
a ú SA g SÓ سكا ك بين‎ Ea بأبي اا‎ 2 
Gp gy Dany US a قال: أقول: اللّهُمَ باع بيني وبين‎ 
4 A من‎ AI LAS مِنْ حَطَايَايَ‎ aa 4i DA, 
sad ولام‎ gd Ga من‎ ala 


1579. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Harun bin Ishak 
memberitakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, dari Imarah bin Qa'qa', dari Abu Zar'ah, dari Abu 
Hurairah bawasanya ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW bertakbir 
dalam shalat, maka beliau diam antara takbir dan qira'ah, lalu aku 
bertanya kepada Rasulullah, “Demi bapak dan ibuku, apa yang anda 
maksud dengan diam di antara takbir dan gira'ah hai Rasulullah?” 
Rasulullah menjawab, “Sebenarnya aku sedang membaca, 'ya Allah 
ya Tuhanku, jauhkanlah antaraku dan kesalahanku sebagaimana 
Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah ya Tuhanku, 
bersihkanlah aku dari kesalahanku seperti baju putih yang bersih dari 
kotoran. Ya Allah ya Tuhanku, basuhlah diriku dari kesalahan dengan 
salju dan air yang dingin'.”” 


” Muslim, Tempat-tempat sujud 147 dari jalur Ibnu Fashil yang serupa dengannya, 
Menurutku: Al Bukhari juga dari jalur lain dari Imarah, An-Nasa'i. 


78 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


87. Bab: Tentang Imam Memanjangkan Ruku Pertama 
agar Para Makmum dapat Mengikuti Shalat Berjama'ah 


7. “9 


as Kuat Ko duet ab ERR‏ مُحَمَدُ 

hj‏ العلا Ji: NGA‏ اعرا فيان عن مَعْمَر» ih‏ إن أبي 

erus‏ 45 كانه ع a‏ قال: کان ول الله مك 

يُطيل في KANG a Jl‏ َالظْهْ NG‏ رى أ Jadi‏ ذَلِكَ sE‏ 
النَّاسْ 


1580. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Kuraib 
Muhammad bin Al “Ala memberitakan kepada kami, Abu Khalid 
memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, 
dari bapaknya yang berkata, “Rasulullah SAW selalu memanjangkan 
ruku pertama dalam shalat shubuh dan dhuhur. Menurut kami, beliau 
melakukan hal itu agar kaum muslimin dapat menyusul dan mengikuti 
shalat jama'ah.” 


“ Bukhari, Adzan: 110 dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dan didalamnya tidak ada: 
Menurut kami, beliau melakukan hal itu...... 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 79 


88. Bab: Tentang Bacaan di Belakang Imam, Tatkala Imam 
Membaca dengan Jelas dan Larangan Makmum untuk 
Menambah Bacaan, selain Al Fatihah, apabila Imam Telah 
Membacanya dengan Jelas 


gh i -yon‏ طاهر 0 2 5 اسر وور بن هشَام 
SKI‏ نا Jet‏ يعني | پر كله > عن مُحَمَّد بن إسحاق (ح) 
RR‏ تو 2 Gas‏ عَبْدُ الأ ااا 
(ح) EA‏ سَعيدُ بْنُ يى بْنٍ سعيد KA‏ 
بن إسحاق (ح) kasan Was)‏ بن رَافع» Ai Lin‏ الدورقي» 
Aj WAS NG‏ دُ وَهُْوَ ابْنُ هَارُونَ ama UE‏ وَهُوَ ابن اِسْحَاقَ 

a a‏ عَنْ مَحْمُود بن e‏ لر AN‏ وَكَانَ IKI‏ إِيليَاء 
عن عبادة ب بن الصّامت» قال: صلَى G‏ رَسُول الله akah‏ 
قلت asah de‏ نا اف KH‏ ائ OA SIN‏ ورَاء 
ٍمامکئ؟ yet Gi I‏ وَالله با الول الله هَذَا قَالَ: قلا تَفعَلُوا إلا 7 
AE‏ وه لا Pa‏ لمن لَمْ يق بها na Tih‏ ابن عليه وعد JEN‏ 


1581. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Mu'mal bin Hisyam 
Al Yasykuri memberitakan kepada kami, Ismail (Ibnu 'Ulayah) 
memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin ishak, Ha, Al Fadhl 
bin Ya'kub Al Jazri menceritakan kepada kami, Abdul A'la 
menceritakan kepada kami, Muhammad memberitakan kepada kami, 
Ha, Said bin Yahya bin Said Al Umawi menceritakan kepada kami, 
bapakku memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishak, 
Muhammad bin Rafi” memberitakan kepada kami, Ya'kub bin 


80 | Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ibrahim Ad-Dauragi memberitakan kepada kami dan keduanya telah 
berkata: Yazid (Ibnu Harun) menceritakan kepada kami, Muhammad 
(Ibnu Ishak) memberitakan kepada kami, Makhul menceritakan 
kepada kami, dari Mahmud bin Rabi” Al Anshari yang berdomisili di 
'Iliya (Yarusalem) dari Ubadah bin Shamit dan berkata, “Pada suatu 
ketika, Rasulullah SAW mengimami kami dalam shalat shubuh, 
ternyata bacaan beliau dalam shalat itu sangat berat untuk dapat kami 
dengar, usai melaksanakan shalat, Rasulullah SAW bertanya kepada 
kami, “Apakah kalian membaca ayat Al Our'an di belakang imam 
kalian?” maka kami pun menjawab, “ya, benar wahai Rasulullah kami 
membacanya.” kemudian beliau bersabda, “Janganlah kalian 
membaca ayat lain selain ummul kitab (Al Fatihah), karena 
sesungguhnya tidak sah shalat seseorang tanpa membaca Al 
Fatihah?" 


89. Bab: Tentang Bacaan “Amin'nya Makmum 
ketika Imam Selesai Membaca Al Fatihah dalam Shalat, apabila 
Imam Lupa atau Tidak Tahu, maka Makmum Tidak Wajib 
Mengucapkannya 


MERA -١‏ طاهر Wel‏ بو بكر أخبرنا de‏ حر 


ابرا عيسى بن يوئس» a É‏ عَنْ ا بي صالح» عن OA gi‏ 
قال: كان رو الله 8 بُعَلْمُنا SA Jai‏ الامَام FIERCE‏ 
« غَيْرِ الْمَمْضُوب JA NG mede‏ فقولوا: آمين 


81 Sanadnya Dha'if didalamnya terdapat sesuatu yang cacat, diantaranya 
diriwayatkan oleh Makhul dan terdapat kerancuan dalam sanadnya, dan yang benar 
adalah: Maka janganlah kamu lakukan kecuali dengan ummul kitab dan keterangan 
ini semua adalah dalam kitabku Dha'if Abu Daud (146-147) An-Nasa'i. Dan hadits 
ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Ishag dan lainnya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 81 


1582. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
memberitakan kepada kami, Isa bin Yunus memberitakan kepada 
kami, dari Al “Amasy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW selalu mengajarkan kami, *Apabila imam 
bertakbir, maka ikutlah kalian bertakbir bersamanya. Dan apabila 
imam membaca ghairil maghdlubi 'alaihim wa lad dholliin, maka 


ucapkanlah, “amin'.”” 


90. Bab: Keutamaan Bacaan Aminnya Makmum apabila 
Mengucapkannya dengan Mengharap Ampunan Dosa yang Telah 
Lalu tatkala Bacaan Aminnya itu Berbarengan dengan Bacaan 
Aminnya Para Malaikat 


Ugal -۳‏ أبو Ab‏ أخبرنا أبو بكر أخبرنا يوئس بن عبد 


” Ed 


الأعلى الصّدفي» ا حبرا ابن SA Bh‏ یونس 4 ابن شه اب 
BA £ :/ han SA‏ و عبد yA‏ ن Gp Gi‏ 


قال: سَمعْت Sa‏ رَسُولَ الله PN‏ یقول: GA s li)‏ الإمَامُ ne‏ 
Kn wt Ka‏ عفر لَه ما قم من ذبه 


1583. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la 
Ash-Shadafi memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan 
kepada kami, Yunus memberitakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, 
Said bin Al Musayyib dan Abu Salama bin Abdurrahman 
memberitakan kepada kami bahwasannya Abu Hurairah telah berkata, 
“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila imam 


** Sanadnya shahih Ahmad 2: 440 dari jalur Al A'masy dengan pembahasan yang 
panjang, dan juga 2: 233. 


82 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


membaca amin, maka ikutlah membaca amin. Barangsiapa bacaan 


aminnya berbarengan dengan bacaan amin para malaikat, maka 


dosanya yang telah lalu akan diampuni.” 


91. Bab: Allah SWT Akan Mengabulkan Doa Orang 
Yang Membaca Amin ketika Selesai Membaca Al Fatihah 


uya -٤‏ طَاهر ارا أب Up K‏ مُحَمِّدُ بن بسار 
اک تمه E‏ عد (a) Sean‏ 


r, 
i م ص لس يرم > فو م‎ 


(D) سعيد بن اي عَرُوبة‎ Ss ابن بي‎ Gr PA KTI Era Pang 
BI عَنْ سّعيد عَنْ‎ GUE Gi إمْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ»‎ 3 OA CAS 
AG ho الله الرقاشي» قال:‎ Kp A 
لا‎ ija das قال: إن رَسُولَ الله هه‎ JAH GB SA مُوسَى‎ 


KR KANEA TA PAE وَعَلَّمَنَا صَلائناء فقال:‎ AE 
“3 aan TAS A و و هل اهنا وار رسای‎ 
Ka dina فقولُوا:‎ AAN NG an 
فاتحة‎ BA هَذَا احبر من باب تأمين الْمَأمُومٍ عند فرَاغ الإمَام من‎ 


الكتاب» وَإن لم يوم AI‏ جَهْلا أو Us‏ 


NN 


1584. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Yahya bin said memberitakan kepada 
kami, Hisyam bin Abu Abdullah memberitakan kepada kami, dari 
Qatadah, Ha, Bundar memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Addi 


8 Bukhari, seruan-seruan 63 dari jalur At-Tirmidzi, Ahmad 2:238 dengan 
pembahasan yang panjang dan juga 2: 233. 


Shahih Ibni Khuzaimah || 3 


memberitakan kepada kami, dari Said bin Abu Arubah**,Ha, Harun 
bin Ishak Al Hamdani memberitakan kepada kami, Abdah 
memberitakan kepada kami, dari Said, dari Qatadah, dari Yunus bin 
Zubair, dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqqasyi bahwasanya ia 
berkata: Pada suatu hari, kami shalat berjama'ah bersama Abu Musa 
Al “Asy'ari, usai melaksanakan shalat, Abu Musa Al “Asy'ari berkata, 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berceramah di hadapan kami. 
Beliau menerangkan sunnahnya dan mengajarkan kami tentang shalat. 
Beliau bersabda, “Apabila imam bertakbir, maka ikutlah kalian 
bertakbir. Dan apabila imam membaca 'ghairil magdhubi 'alaihim 
wa ladh dhalliin', maka ucapkanlah amin'. Mudah-mudahan Allah 


tetap mencintai kalian و‎ 


92. Bab: Kedengkian Orang Yahudi terhadap Aminnya 
Orang-Orang Mukmin 


gil ab gil UBI -١‏ بكر احيرا ابو بشثر الْوَاسطي» 

KG عَنْ أبيه» عَنْ عَائشّة‎ Jet يعني ابن عَبْد لله عَنْ‎ VE 
OWAH: دحل يودي عل ابي ف فقال: السّامُ عَلَيِكَء فقال لي‎ 
رَسُول الله ف للك‎ KAS bh KA أن‎ angi قلت غائشة:‎ 
أن‎ eng اح فقال: السام عَلَيِكَ فقال: وَعَلَيِكَ‎ JS 5 Ka 
ongl 25, السام وَغْضَبُ الله‎ Ula, حى قلت:‎ rael عَلَيِكَ فلم‎ 


54 Dalam kitab aslinya: Sa'id bin 'Urwah, yang betul yaitu seperti yang kami tulis. 

35 Sanadnya shahih, Ahmad 4: 401, untuk keterangan lebih lanjut lihat Dirasat Fil 
Haditsin Nabawi 31-32,menurutku: diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya,dan 
hadits ini adalah potongan dari hadits selanjutnya (1593), An-Nasa'i. 


84 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


8 ر‎ 7 Aa سا روه 7 ل م‎ z ا ن‎ Ma 
رَسُول الله‎ J A o القرَدّة والحتازير» أتحيون رَسُول الله بِمَا لم‎ 


1 0 2 ې ر ر فز‎ 20 BEA 
y redi USA قالوا قؤلاء‎ A إن الله لا يحب الفحش‎ 8 
لبر ةلتفو عل ار ا‎ 
وَعَلَى آمين‎ (adl 


1585. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Basyar Al Wasithi 
memberitakan kepada kami, Khalid memberitakan kepada kami, Ibnu 
Abdullah memberitakan kepada kami, dari Suhail, dari bapaknya, dari 
Aisyah dia berkata, “Pada suatu hari, seorang yahudi datang menemui 
Rasulullah SAW sambil berkata, “assammu ‘alaika (kecelakaan untuk 
Muhammad)”. Mendengar ucapan salam yahudi itu, Rasulullah pun 
menjawab, Wa 'alaika' (kecelakaan juga untukmu hai yahudi). 
Sebenarnya aku pun ingin berkata, karena aku mengetahui kebencian 
Rasulullah atas ucapan yahudi tersebut. Tak lama kemudian, datang 
lagi seorang yahudi menemui Rasulullah seraya berkata, 'As-sammu 
‘alaika’. Mendengar ucapan yahudi itu, Rasulullah pun menjawab, 
Wa ‘alaika’. Saat itu aku pun ingin berkata, karena aku mengetahui 
kebencian Rasululah atas ucapan yahudi yang kedua itu. Selanjutnya 
datang orang yahudi yang ketiga kepada Rasulullah dan berkata, 
'as-sammu 'alaika'. Karena aku tidak sabar, maka aku pun 
menyahutinya, “wa ‘alaika as-sammu. (kecelakaan juga akan menimpa 
dirimu). Semoga Allah murka dan melaknatmu, hai saudaranya kera 
dan babi. Mengapakah kalian, hai para yahudi, berani mengucapkan 
salam yang Allah sendiri tidak pernah mengucapkannya kepada 
Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Hai Aisyah ketahuilah, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian dan kata-kata kotor. 
Apabila mereka mengucapkan suatu ucapan, maka balaslah ucapan 


لف 
سا 


¥ 


tersebut kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kaum yahudi itu 
kaum yang dengki dan mereka tidak dengki kepada kita atas sesuatu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 85 


sebagaimana mereka dengki kepada kita karena ucapan salam dan 


ucapan amin’. sii 


93. Bab: Allah SWT Mengistimewakan Nabi Muhammad 
Dengan Ucapan Amin, dan Tidak Ada Seorang Nabi pun 
Sebelumnya Yang Diberikan Keistimewaan Seperti Ini, kecuali 
Nabi Harun Ketika Beliau Memanggil Musa 


38 أخبرًا ابو طاهر Cp‏ ابو بكر BA AI‏ مَعْمَر 


PAN 207 A0 AGa zeo $ 2 


G ai بن مَعْمَر‎ Mama Wang DAA أخبرنا‎ > 5 


30 2 ee 


-o - AE و د‎ 
HE الله‎ T ie كلانه وما هده‎ ap Ja 7 


r 


TA J 23 Ll Kab Se, في الصفوف»‎ D أغطاني‎ 
0 | 5 إلا أن‎ Ne S ولم يُخْطه أَحَدَا من‎ 0 deh 


رو Bu‏ و 3 


5 يدعو موسى ويؤمن‎ ON 


1586. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar 
Al Qaisi memberitakan kepada kami, Abu Amir memberitakan kepada 
kami, Muhammad bin Ma'mar memberitakan kepada kami, Harami 
bin Umarah memberitakan kepada kami, dari Zarbi, budak keluarga 
Al Muhallab, dia berkata: Aku pernah mendengar Anas bin Malik 
berkata, "Pada suatu ketika, kami sedang duduk-duduk bersama 
Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, “Ketahuilah hai 
para sahabatku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan tiga 


** Sanadnya shahih, Ibnu Majah, Igamat 14 dari jalur Suhail secara ringkas. 


86 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


keutamaan kepadaku.” mendengar sabda itu, salah seorang di antara 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah ketiga keistimewaan 
tersebut?” Rasulullah menjawab, “Allah SWT telah memberikanku 
shalat dalam beberapa barisan (shaf), Allah SWT telah memberikanku 
ucapan salam yang mana ucapan tersebut adalah ucapan salam 
penduduk surga. Allah SWT telah memberikan ucapan amin dalam 
shalat, yang mana ucapan tersebut tidak diberikan kepada seorang 
Nabi pun sebelumnya, kecuali Allah telah memberikannya kepada 
Nabi Harun ketika dia memanggil Nabi Musa dan Nabi Harun 


87 
mengamininya .” 


94. Bab: Disunnahkan Bagi Imam untuk Mengeraskan 
Bacaannya dan Anjuran untuk Tidak Merendahkan dan Tidak 
Mengeraskan Suara (antara Suara Keras dan Pelan) 


MG ابرا يَعْقَُوبُ‎ SU 5 طاهر ا‎ NV 
ه‎ PAN 2 30 3-0 o á 2 
حدننا هشیم سو اد بشر» عن‎ NG الدورقي» واحمد بن مب‎ 


Ed br 


D >? (PP dapa ap aa 
ke فَكَانَ ذا‎ Ka حافت بها قال: َرَت وَرَسُول الله 8 مه متف‎ 


سر ص اس 
0%- 


بأصحابه ITL ge‏ وَقال التورقي: å A‏ بالقرآن» NG‏ فكان 


p Oa‏ سَمعُواء شر KA AA a‏ به JG‏ الله 


له 


لنبيه P‏ ولا تي بصّلاتك ui‏ بقرّاءتك» فِيَسْمَعَ Dang Da‏ 


eer 


D 


SY, OT)‏ بها عَنْ Ea‏ فلا يَسْمَفُون وَابتَْ GA‏ ذلك سُبیلا 


87 Sanadnya dha'if seperti yang penulis katakan, sebabnya adalah karena Zurbi 
masuk dalam katagori perawi yang dha'if telah aku keluarkan didalam Adh-Dha'ifah 
(1516), An-Nasa'i. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 87 


قال E‏ عَنْ DIA‏ فلا کو قال S A‏ هذا الح م 
لجنس الذي T‏ في كتاب الإقان أن لام A‏ عَلَى بَعْضِ 
أَحْرَاءِ الشَّاء ذي الأَجْرَاء BAN‏ أَرْقَمَ yag a)‏ اسم الصّلاة 
على القراءة فيها فقط ولا تَحْهَرْ بصّلاتك» BNN SI‏ فيهاء وَلَيْسَ 
الصّلاة كلهاء القرَاءة فيهًا فقط 

1587. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauraqi dan Ahmad bin Mani’ memberitakan kepada kami, 
mereka berkata, “Husyaim memberitakan kepada kami, Abu Bisyrin 
memberitakan kepada kami, dari Said, dari Ibnu Abbas dalam firman 
Allah SWT yang berbunyi, “Janganlah kamu mengeraskan suaramu 
dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya.' (Al Isra [17]: 
110) ketika ayat tersebut di atas turun, maka saat itu Rasulullah SAW 
sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Makkah. 


Apabila membaca Al Qur'an dalam shalat berjama'ah bersama para 
sahabat, maka Rasulullah SAW mengeraskan bacaannya.” 


Ad-Dauragi berkata, “Ketika membaca ayat Al Qur'an, 
Rasulullah SAW akan mengangkat suaranya tinggi-tinggi.” 


Kemudian Said dan Ibnu Abbas berkata, “Apabila mendengar 
ayat Al Qur'an dibacakan, maka kaum musyrikin pasti akan menghina 
Al Our'an, Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, 
Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW, “Janganlah kamu 
mengeraskan bacaan Al-Our'anmu dalam shalat’, hingga kaum 
musyrikin mendengar dan akhirnya akan menghina Al Our an. Akan 
tetapi, ‘dan janganlah pula kamu merendahkannya', hingga tidak 
dapat didengar oleh sahabat-sahabatmu. “lalu carilah jalan tengah 
antara keduanya.” 


` 88 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ad-Dauragi berkata, “(dikhawatairkan) teman-teman kalian 
tidak dapat mendengar?” 


95. Bab: Tentang Imam Yang Merendahkan Bacaan 
Al Our'an dalam Shalat Dhuhur dan Ashar. 


PA Saat 


fa Li Ab a uf ٨‏ بکر va‏ محمد بن بشناره 


VAN ri AA‏ ها عن خی بن ابي كير عن عند الله : بن أبي 


روو 2 و erer‏ 


Sa أن رَسُولَ الله 8 کان يقرا : في الظَهْرء‎ cat عَنْ‎ asa 
a A قال‎ Ja SN ويطيل‎ MS الآيّة‎ 
Dp Op وفي حبر حباب: كنا‎ cak Wa 8# کان الي‎ 
في الظهْر‎ : A لحیته» 33 على ائه کان حافت بالقرَ‎ Aja 
SAN aa PRA حت‎ jadi 


1588. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami, 
Hisyam memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari 
Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya bahwasanya Rasulullah 
SAW membaca ayat Al Our'an dalam shalat dhuhur dan terkadang 
beliau membacakan ayat lain kepada kami. Selain itu, Rasulullah juga 
memanjangkan rakaat pertama. 


Abu Bakar berkata, “Disebutkan dalam hadits Zaid bin Tsabit 
bahwasanya Rasulullah SAW menggerakkan kedua bibirnya.” 


55 Bukhari, At-Tafsir, surah Al Isra" 14 seperti yang tertulis disini, dari jalur Ya'qub, 
Muslim, Shalat 145 dari jalur Husyaim dan lain lain. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 89 


Kemudian dalam hadits Khabab disebutkan bahwasnya kami 
mengetahui bacaan Al Qur'an Rasulullah dari bergeraknya jenggot 
beliau yang menunjukkan bahwasanya beliau membaca Al Qur'an 
dengan suara rendah dalam shalat dhuhur dan ashar. Selanjutnya kami 
telah meriwayatkan hadits keduanya dalam Bab Shalat dan Fasal 
Al Oira'ah.?? 


96. Bab: Tentang Imam Mengeraskan Bacaan Al Qur'an 
dalam Shalat Maghrib 


-٩۹٩‏ أخيرنا ابو طاهر RAK Wet‏ اسر 
لای a‏ افا قال: سمحت ua dJa GAN‏ 
جير بن مُطْعم؛ Ga Oo‏ ابن r e‏ 
(ح) E‏ سعيك Se‏ عبد الرَّحَمَن e Wa asah o‏ 
ena‏ لا ا مه 

قر في ja‏ بالطُور 


1589. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits 59 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 
'Ala memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dan berkata, “aku pernah mendengar Az-Zuhri berkata, “Muhammad 
bin Jubair bin Muth'im menceritakan kepadaku dari bapaknya,Ha, 
Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah 
memberitakan kepada kami, Ha, Said bin Abdurrahman Al Makhzumi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya 


9 Sanadnya shahih dengan pernyataan Bukhari dan Muslim, lihat Al Hadits no: 507 
dan hadits Khabbab lihat hadits no: 505. 


90 | Shahih Ibnu Khuzaimah 


yang berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca 
surat Ath-Thuur dalam shalat maghrib.” 


97. Bab: Tentang Imam Mengeraskan Bacaan Al Our'an 
dalam Shalat Isya 


z £ 
0.9 


ra sa ٤ سم وه داسك‎ 90 $ 
GAS بن‎ PA بو بكر‎ U pl Ab ابو‎ UI. 


ASP‏ عدي بن ايت 


۶ 


ل Chai‏ ا عازب» نو سمعت شي Wb‏ يقرا 


— وان KI‏ في عماء SA‏ س اشن ر 


1590. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Khasyram, Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Said dan Mis'ar 
dan berkata, “Kami mendengar Addi bin Tsabit berkata, “Al Baraa bin 
Azib berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca 
surah At-Tin dalam shalat isya yang terakhir. Sungguh aku belum 
pernah mendengar bacaan yang lebih bagus daripada bacaan 
Rasulullah SAW saat itu’. 


98. Bab: Tentang Imam Mengeraskan Bacaan Al Our an 
dalam Shalat Shubuh 


HJ عَبْدُ‎ LK N St طاهر‎ y f -ioa 


العلا Wa‏ سفيان» > عَنْ زياد بن علاقة» aa‏ م áh‏ يقول: (ح) 


۶٥ Sanadnya shahih, An-Nasa'i lihat Al Hadits no: 514. | 
۶! Sanadnya shahih An-Nasa'i penjelasannya telah berlalu, lihat Al Hadits no: 522. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 91 


o - els se ef 2 2 T dug aa‏ 5 روند 
وحدثنا علي بن خشرمء اخبرنا ابن عيينة» عن ابن علاقة رح وحدنا 
z e‏ .مر To‏ ده .2 


نا سقيان AN‏ زياد بن علاقق عن عَمه 


5 3.0 وبر o‏ £ 
احمد بن عبدة أن 


Ne a بن مالك سمع الي هه يقرأ في الصبح بسُورَة ق ف‎ adas 
باسقات لَهَا طلغ‎ IG 4 تضيدٌ‎ G Gj باسقات‎ a 


ت 
. 


ina‏ 4 وقال Jb Li as‏ مليف حل f AD‏ د kaa‏ نز 
Jaig D‏ باسقات 4 


1591. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 
‘Ala memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, 
dari Ziyad bin Ilaqah,dan mendengar Quthbah berkata, Ha, “Ali bin 
Khasyram memberitakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan 
kepada kami, dari Ibnu Ilaqah, Ha, Ahmad bin Abdah memberitakan 
kepada kami, Sufyan bin Uyainah memberitakan kepada kami, dari 
Ziyad bin Ilaqah, dari pamannya, Quthbah bin Malik yang pernah 
mendengar Rasulullah SAW membaca surah Qaaf dalam shalat 
shubuh. Lalu aku mendengar Rasulullah membaca ' Mj San JA 


ab” "Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai‏ نَضِيدٌ 
mayang yang bersusun-susun (Oaaf [50]: 10)."‏ 


Dan kadang-kadang hanya membaca: نضید‎ ab Mj T i 


"Yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun- 
susun (Qaaf [50]: 10)." 


? Ini sama seperti dalam naskah aslinya dalam dua tempat, semoga yang benar 
dalam salah satunya adalah باصقات‎ bahasa Bani Anbar dan inilah yang diriwayatkan 


dalam hadits sebagaimana tertera dalam Ruhul Ma'ani 8/204 tetapi aku tidak hanya 
terbatas kepada selain penyusun buku ini rahimahullah, An-Nasa'i 


92 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdul jabbar berkata, “aku pernah shalat berjama'ah di belakang 
Rasulullah SAW. Kemudian aku mendengar beliau membaca ayat 
yang berbunyi , “ باسقات‎ JIN, 


Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi (Oaaf (501: 10)”. 1 


99. Bab: Tentang Hadits Yang Menjelaskan Bahwasanya 
Rasulullah SAW Mengeraskan Bacaan Al Our'an hanya 
Pada Dua Rakaat Pertama Shalat Maghrib dan Isya. 


ve 8 ó هړ‎ f 0f 


< بي 
A‏ $ پور Jo ce‏ ۰ 


Pepe ala TT‏ ا ا 
سعيد بن أبي عَرُويَة عن ادق a‏ س بن مالك “JG‏ قال dna‏ 
الله : NGNE‏ اقام )3 Wana‏ تقول: أُحَدً AN‏ فذ کر 
Ad ore‏ بطوله» وقال: م ودي JG‏ صَلاة عر قال: 
KANA‏ فسا AAN IG‏ عَنْ كبد السّمَاءء ول حتريل ah‏ 
La SD‏ به واش الي 8 صحاف Gan pas‏ کم ngg‏ 
ae ۸ EARE‏ فصلى بهم A‏ يُحَافتُ الْقرَاءة» = 
ره Pa A A‏ 
Wi‏ حافت “3G can Gd‏ م BD‏ بجبريل» وام "متا لبي 
بابي LK‏ نَم a‏ > حَنّى إذا غاببت ال ړل BA‏ 
ګنن نو e‏ 
An ET‏ لي 8# BI‏ إذا غاب IP G‏ حبريل فَصَلّى بهم 


۶ Sanadnya Shahih An-Nasa'i penjelasannya telah berlalu, lihat hadits no 527. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


-æf 


ربع AS‏ يجهر في S‏ ويخَافت في ال ا شم اي که 
SE hy‏ بال da‏ لسا فبائوا حى da‏ 
JF‏ حبريل Kd‏ بهم )28 مُطيل فيو اقراعة قال بو A‏ هذا اتير 


r di ٨ - - 
مم رس له عدي‎ 0 - o و‎ ۴ Arr 


رواه البصريون» عن سعيد» عن GAS‏ عن f‏ عن i‏ مالك بن صعصعة 
قصّة الْمعْرَاج» وقالوا في آخره قال LAS‏ 31 الت Jy A‏ 


Kaga في إِمَامَة جبْریل‎ PA مِنْ هَذا‎ AN حبريل» إلى آحره» فجَعل‎ 
بن مالك‎ A أذ عدم القصّة في حبر‎ (Al وعكرمة بن‎ a عَن‎ 
شه را أن كل ما‎ Jal P 5 Tadi ata, 
FE من القراءة ة في الصّلاة ة‎ BRA, KI iya SI ذكر في هَذَا‎ 
. الْحَبر‎ Áa في‎ 
1592. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Zakaria bin Yahya bin 
Aban memberitakan kepada kami, Amr bin Rabi’ bin Tharig 
memberitakan kepada kami, Ikrimah bin Ibrahim memberitakan 
kepada kami, Said bin Abi Arubah memberitakan kepada kami, dari 
Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepada kami dan berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Ketika aku tengah berada di 
antara rukun yamani dan maqam Ibrahim, tiba-tiba aku 
mendengarnya berkata kepada seseorang”, lalu beliau menyebutkan 
hadits mi'raj secara panjang lebar. Kemudian disebutkan bahwasanya 
kamu akan memperoleh ganjaran pahala sepuluh kali lipat pada setiap 
satu rakaat shalat. Lalu aku turun ke tingkat berikutnya. Ketika 
matahari tergelincir ke tengah-tengah langit (saat waktu dhuhur), 
maka Jibril memisahkan dari barisan para malaikat dan turun ke bumi. 
Kemudian Jibril pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para 


“Kalimat ini tidak ditemukan dalam copian naskah yang di tangan kita, An-Nasa'i. 


94 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sahabatnya untuk melaksanakan shalat (yaitu shalat dhuhur). Setelah 
itu, para sahabat segera membentuk barisan shalat dan shalat di 
belakang beliau, lalu Jibril pun ikut serta dalam barisan shalat 
tersebut. Rasulullah SAW mengerjakan shalat empat rakaat dengan 
bacaan dan suara yang rendah. 

Setelah itu Jibril meninggalkan mereka hingga matahari turun 
merendah dan ia terlihat putih bersih. Lalu Jibril turun kembali ke 
bumi untuk melaksanakan shalat empat rakaat (shalat ashar) dengan 


bacaan dan suara yang rendah. Rasulullah SAW menjadi makmum 
kepada Jibril, sementara para sahabat menjadi makmum kepada Nabi 


Muhammad SAW. Setelah itu Jibril meninggalkan mereka hingga 
matahari tenggelam. Tak lama kemudian Jibril turun kembali ke bumi 
untuk menjadi imam dalam pelaksanaan shalat tiga rakaat (yaitu shalat 
maghrib), dua rakaat pertama dengan suara bacaan yang keras dan 
satu rakaat dengan suara bacaan yang rendah. Rasulullah SAW 
bermakmum kepada Jibril, sementara para sahabat bermakmum 
kepada Nabi Muhammad SAW. 


Ketika sinar merah matahari ketika terbenam mulai menghilang, 
maka Jibril pun turun kembali ke bumi untuk melaksanakan shalat 
empat rakaat (yaitu shalat isya), dua rakaat pertama dengan bacaan 
yang keras dan dua rakaat lainnya dengan bacaan yang rendah. 
Rasulullah SAW bermakmum kepada Jibril dan para sahabat 
bermakmum kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW 
dan para sahabat bermalam hingga menjelang waktu shubuh. Setelah 
itu, Jibril turun ke bumi dan menjadi imam dalam pelaksanaan shalat 
dua rakaat (shalat shubuh) bersama para sahabat dengan 
memanjangkan bacaan Al Qur'annya.” 


Abu Bakar berkata, “hadits ini diriwayatkan oleh para ulama 
Basrah yang diterimanya dari Said. Lalu Said menerimanya dari 
Qatadah. Sementara Qatadah menerimanya dari Anas. Dan Anas 
menerimanya dari Malik bin Sha'sha'ah yang menceritakan tentang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 95 


kisah mi'raj. Setelah itu mereka mengatakan di akhir hadits. Hasan 
berkata, “ketika matahari mulai tergelincir, maka Jibril mulai turun 
hingga akhir hadits.” Mereka menjadikan hadits ini, yaitu tentang 
Jibril menjadi imam, sebagai hadits mursal dari hasan. Sementara 
Ikrimah bin Ibrahim memasukkan hadits ini ke dalam hadits Anas bin 
Malik. Sebenarnya kisah ini tidak dihapal dari Anas, hanya saja kaum 
muslimin tidak berbeda pendapat tentang adanya bacaan keras dan 
rendah dalam shalat sebagaimana disebutkan dalam hadits ini.” 


100. Bab: Imam Agar Menyegerakan Ruku? dan Sujud 
daripada Makmum 


موه Ab "tu -١‏ ر k‏ برا مُحَمَّدُ بن شار 
اش یحی بن سعيد» اا ha‏ إن أن عَبْد الله عر قَتَادَهَ عَنْ 
HS‏ خښ عَنْ Ol‏ بن عَبْد اله (ح) Sin‏ حَدَتنا ابن 
ا عدي (ح) Bas,‏ ارون بن إسحاق FA kare Pe‏ 


سم @ سا ۰ £ وهه سه Saga‏ سه ۶1 ۸ o-‏ 0-3 
كلاهمًا عن سعيد بن أبي عروة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن 
ob‏ بْن عبد الله الرقاشي» وَهَذَا حَديث Ga‏ قال: صلی با ابو 

, 5 اب دو‎ : PE A وکر ېو 3 ر‎ s ET 
القائل‎ ST قال:‎ SAN gaga gih JAN Ul BEN الصّلاة بابر‎ 
jz O z سار و‎ An 2 پو سر‎ gan $ ر‎ SALAT 
5 ئقولون في صلاتكم؟ إن رَسُول الله‎ Sa کُلمَة كذَا وَكَذَا؟‎ 
Ab صلم‎ ia oi ن نا سن‎ ada 


° Sanadnya dha'if sebagian pembahasannya telah berlalu dengan pensanadan lain, 
lihat Al Hadits no 301. Menurutku kisah Jibril menjadi imam ini diriwayatkan oleh 
Daraguthni (97) dari jalur lain, dari Qatadah dari Anas dan dengan sanad shahih dari 
Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Al Hasan mursal, An-Nasa'i. 


96 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


صفوفکم وَليَوْمُكُمْ ar RAY BAE‏ وَإِذَا قال: غير 
ag 2 o 07 NE TH‏ موو - pa‏ مس و لو 7 و 1 
لمعضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين يحبكم الله» وإذا كبر وركع 
ES GK a E 1٢ 197‏ سر ٠ BA‏ 
pe‏ واركعوا فإن الامَام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم فقال تبي الله 
8 فتلك بتلك» فإذا كبر ang‏ فَاسْجُدُوا OP‏ الإمَامَ يسنجد ASS‏ 
ويرفع قبلكم زَادَ AK‏ فقال تبي الله: فتلك بتلك قال أبو بكر: يريد أن 
AE KB‏ ر و و JAS‏ 7 2 ه Ka‏ - 
الامام يسبقكم إلى الركوع» فيركع قبلكم» فترفعون أنثم رءوسكم من 
الركوع بَعْدَ رفعه» LKS‏ الركوعء فهذه الْمَكئة في الركوع بَعْدَ 
ب P‏ ل هه na Dika‏ هم Se Betina‏ رخ To.‏ 
رفع امام امن من لرکُوع بلك السبقة A‏ سكم بها الم إلى 
الركوع» وكذلك gadi‏ 3 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1593 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar‏ 
memberitakan kepada kami, Yahya bin said memberitakan kepada‏ 
kami, Hisyam bin Ibnu Abi Abdullah memberitakan kepada kami, dari‏ 
Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Haththan bin Abdullah, Ha,‏ 
Bundar memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Addi memberitakan‏ 
kepada kami, Ha, Harun bin Ishak Al Hamdani memberitakan kepada‏ 
kami, Abadah memberitakan kepada kami, keduanya dari Said bin‏ 
Abi Urwah, dari Oatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hathtaan bin‏ 
Abdullah Ar-Raqqasyi dan ini adalah hadits Abadah bahwasanya ia‏ 
berkata, “Pada suatu ketika, Abu Musa Al Asy'ari melaksanakan‏ 
shalat berjama'ah bersama kami, ketika tengah duduk di akhir‏ 
shalatnya, tiba-tiba salah seorang jama'ah berkata, “Sesungguhnya‏ 
shalat itu diwajibkan bersamaan dengan kebaikan dan zakat', Usai‏ 
melaksanakan shalat, Abu Musa Al Asy'ari bertanya, “Siapakah yang‏ 
mengucapkan kata-kata ini dan itu? Tidak tahukah kalian bacaan‏ 
dalam shalat? Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW pernah‏ 
berceramah tentang masalah kepada kita. Beliau menerangkan kepada‏ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 97 


kita tentang sunnah dan juga mengajarkan shalat. Diantaranya beliau 
katakan, “Apabila kalian shalat, maka luruskanlah barisan kalian! 
Setelah itu, majulah salah seorang di antara kalian menjadi imam! 
Apabila imam bertakbir, maka ikutlah kalian bertakbir bersamanya. 
Apabila imam membaca 'ghairil maghdubi alaihim waladh dhallin, 
maka ucapkanlah ‘amin’, niscaya Allah akan mencintai kalian. 
Apabila imam bertakbir dan ruku, maka ikutlah kalian bertakbir dan 
ruku' bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya imam itu ruku sebelum 
kalian ruku. Dan imam itu bangkit dari ruku sebelum kalian bangkit 
dari ruku'. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, 'Itu dan ini. Apabila 
imam bertakbir dan sujud, maka sujudlah kalian bersamanya. 
Ketahuilah, sesungguhnya imam itu bersujud sebelum kalian sujud 
dan bangkit dari sujud sebelum kalian bangkit dari sujud'," 


Abu Bakar berkata, “Maksud dari sabda Rasulullah itu adalah 
bahwa imam selalu mendahului kalian dalam hal ruku. Maka, ia pun 
ruku sebelum kalian ruku. Kemudian kalian mengangkat kepala kalian 
dari ruku. Setelah itu, imam akan mendahului kalian dalam ruku dan 
sujud.” 


101. Bab: Larangan bagi Makmum untuk Mendahului Imam 
Dalam Ruku dan Sujud 


٣ di عد‎ Urat S Pn en 


و tj‏ یي و - 
العلاء» GA‏ سفيان» عن یحیی بن an‏ مج بن عجلان (ح) 


ab “at اسر‎ -١٣ 


,? ,? 
r‏ ا - عر o Lo‏ سار تاوس 


© z - 32 مل لم و 9ر2‎ É o 
Bag سفيان» عن ابن عجلان (ح)‎ G الرّحْمّنِء‎ AE وَحَدَننَا سَعيدُ بن‎ 
o هود و رل‎ 


SP kn Urat liat a‏ بن سعيد (ح) GIG‏ محمد بن 


* Ahmad 4: 401 secara ringkas, untuk lebih jelasnya lihat dirasat fil haditsin nabawi 
28,32. Menurutku: Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dan ashhabu sunan, dan 
disebutkan juga dalam Al Irwaa” (331) dan Shahih Abi Daud (893) An-Nasa'i. 


98 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


وے $ 3 
72 ر پر 2 م وس 


بشارء اعرا یحی بن سَعيد القطان (ح) وحَدنا E EATE HP‏ 


حماد بن مسعدة قالا: Gas‏ ابن عجلان» E Lia‏ اساي 
مُحَمّد بن adi Tea SEPERTI KAN‏ 
فل يقول dai A‏ فلا ثبادروني بالرکوع AA‏ 
Sat‏ به إذا رَكَعْت» ذرکوني , p à‏ رفعت» وَمَهْمَا SA‏ به إذا 


er‏ مس rr‏ می 


سحّدت» ار کر به p‏ رفغت A Pj yg!‏ 3 يذ كر SPA‏ 


سس هاس 


حدیث pi G ia‏ ب با NGA‏ إن آخره وقال PS‏ 


2 rr 


1594. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al “Ala 
memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Yahya bin Said dan Muhammad bin Ajlan, Ha, Said bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, dari 
Ibnu Ajlan, Ha, Sa'id bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Sufyan memberitakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, Ha, Said 
menceritakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, dar 
Yahya bin said, Ha, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Said Al Qaththaan memberitakan kepada kami, 
Yahya bin Hakim menceritakan kepada kami, Hammad bin Mus'adah 
menceritakan kepada kami, dan berkata, “Ibnu Ajlan memberitakan 
kepada kami —ini adalah hadits Abdul Jabbar— dari Muhammad bin 
Yahya bin Hibban dari Ibnu Muhairiz dan dari Mu'awiyah 
bahwasanya ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Wahai para sahabatku, ketahuilah sesungguhnya aku ini 
sudah tua. Oleh karena itu, janganlah kalian mendahuluiku dalam 
ruku' dan sujud. Meskipun aku ruku terlebih dahulu daripada kalian, 
akan tetapi kalian pasti akan tetap mendapatkan rakaat manakala aku 
bangkit dari ruku'. Dan meskipun aku sujud terlebih dahulu daripada 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 99 


kalian, akan tetapi kalian pasti akan tetap mendapatkan rakaat 
manakala aku bangkit dari sujud.” 

Abu Bakar berkata, “Al Makhzumi tidak menyebutkan kata-kata 
“Meskipun aku sujud terlebih dahulu dari pada kalian...” dalam hadits 
Yahya.” Sedangkan Yahya bin hakim berkata, “Sesungguhnya aku 
sudah tua.” 


° Sanadnya hasan dan memiliki jalur yang lain sampai mencapai tingkatan shahih 
dan telah aku keluarkan dalam shahih Abi Daud (630) An-Nasa'i, Abu Daud, 
perkataan 619 dari jalur Yahya yang serupa secara ringkas 


100 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


102. Bab: Tentang Makmum Yang Mendapatkan 
Satu Rakaat Shalat tatkala Imam Bangun dari Ruku” 


AN عيسى‎ WA KUE طاهر‎ UR -٤ 
ET Aa 
ا بن عبد الرّحْمّنِ) عن‎ 2 SA عَنٍ ابن شهاب» قال:‎ tya) 
مد‎ Eal | ركعة من‎ BA ڼن رشُول الله ف قال:‎ 

آذ رکا قبل أن ية يقيم الإمَامُ صلبه 


1595. Abu Thahir memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
memberitakan kepada kami, Isa bin Ibrahim Al Ghafiqi memberitakan 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 
Hamid, dari Qurrah bin Abdurrahman, dari Ibnu Syihab yang telah 
berkata, “Abu Salama bin Abdurrahman telah memberitakan hadits 
tersebut kepadaku, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa telah mendapatkan satu rakaat shalat, maka 


berarti ia telah mendapatkan shalat berjama'ah sebelum imam 
8و و‎ 


x 
o 
N 
`œ 
LAN 


meluruskan tulang punggungnya'. 


103. Bab: Imam Mengangkat Kepalanya dari Ruku' 
sebelum Makmum 


E‏ هرا Lap‏ وه رع نلك 


NANA الله‎ Ap Oa ور َم‎ 


95 Sanadnya dha'if karena hafalan Qurrah sangat lemah, tetapi hadits ini 
diriwayatkan juga dari jalur lain seperti yang aku komentari dalam Shahih Abi Daud 
(832) dan Al Irwa (489), An-Nasa'i sebagai mana yang dijelaskan oleh Al Hafidz 
dalam At Talkhishul Habiir 2 :41 sampai kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 101 


1599. Abu Bakar telah berkata dalam hadits Abu Musa 
bahwasanya imam itu bangun dari ruku'nya sebelum makmum. 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Yang itu (imam) mendahulu 
yang itu (makmum). 


104. Bab: Makmum agar Mengucapkan ‘rabbana wa lakal hamd’ 
ketika Mengangkat Kepalanya dari Ruku 


و سا 


YA Geh -٧‏ طاهر pal‏ بو بكر ابرا درو 
تلمد مسا عن عَنْ يعلى بن عَطا قال: Cae‏ 
با عَلْقَمَة الهٌاشمي» قال: سمغت Na f‏ و الله 
Ja Kh‏ مَنْ أطاعني si‏ أَطَاعَ 7 ومن عصاني» ف عصی لل 
وش ان A‏ فق أطاعنيء َمَنْ عَصّى A‏ فقذ 0 ui‏ 
Jel pe óp 3 Poy!‏ لر نوا اذا قال: pat‏ الله 
coas‏ فَُونُوا: اله ربا لَك الْحَمْدُ فإذا J Jy SN,‏ قول 


BS an ani عفر َه‎ sih Ji 


NG yas Nai)‏ وَقيْصَرَ من بَعْده 


1597. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan 
kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, dari Ya'la bin 
'Atha yang telah berkata: Aku pernah mendengar Abu Alqamah 
Al Hasyimi berkata, Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, 
"Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 


” Lihat hadits no 1593. 


102 | Shahih Ibnu Khuzaimah 


patuh dan taat kepadaku, maka berarti ia telah patuh dan taat kepada 
Allah. Dan barangsiapa berbuat maksiat kepadaku, maka berarti ia 
telah berbuat maksiat kepada Allah. Barangsiapa patuh dan taat 
kepada pemimpin, maka berarti ia telah patuh dan taat kepadaku. 
Dan barangsiapa berbuat maksiat kepada pemimpin, maka berarti ia 
telah berbuat maksiat kepadaku. Sesungguhnya imam itu adalah 
perisai. Apabila imam melaksanakan shalat sambil duduk, maka 
kalian pun ikut shalat sambil duduk. Dan apabila imam 
mengucapkan, 'sami'allahu liman hamidah' (sesungguhnya Allah 
telah mendengar orang yang memuji-nya), maka kalian jawab, 
“Allahumma rabbana wa lakal hamd' (ya Allah ya Tuhan kami, segala 
puji bagi-Mu). Ketahuilah, apabila ucapan penduduk bumi (kaum 
muslimin yang sedang melaksanakan shalat berjama'ah) berbarengan 
dengan ucapan penghuni langit (para malaikat yang sedang shalat), 
maka dosanya yang telah lalu pasti akan diampuni. Kisra pasti akan 
hancur dan tidak ada lagi kisra sesudahnya. Sesungguhnya kaisar 
akan musnah dan tidak ada kaisar lagi sesudahnya.” 


105. Bab: Imam Mendahului Makmum Untuk Sujud kemudian 
Makmum Tetap Berdiri sambil Menanti Imam Sujud 


A 


JANI ag هم« له‎ BSA AN کر‎ Aoa طاهر‎ : Mual ۸ 
BE اس قال: کان رول الله‎ pap ۸ me a منعَاني»‎ ji 


ee r 


Sa a‏ د 


100 Sanadnya shahih, Ahmad 2: 467 dari jalur Muhammad bin Ja'far yang sama 
seperti itu, untuk lebih lanjut lihat dirasat fil haditsin nabawi 28, menurutku: 
Diriwayatkan oleh Muslim 2/20 dengan sanadnya penyusun kitab ini, dan sanad 
yang lainnya | 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 103 


1598. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdul 
A'la Ash-Shan'ani memberitakan kepada kami, Al Mu'tamir 
memberitakan kepada kami, dari bapaknya, dari Anas yang berkata, 
“Apabila Rasulullah SAW mengangkat kepalanya untuk bangun dari 
ruku, maka kami tetap berdiri hingga kami melihat beliau telah 


sujud 55101 


0 4 30o ول لم‎ E re. o É ماسم‎ £ < ok naf 
بكر أخبرتا علي بن حجرء‎ a اخبرنا آبو طاهر‎ -8 


09 
200 r 


Wa‏ م مسلمة بن صالح وفي اله لقلب منه» عن الوليد بن سريې عن عَمْرِو 
3 وه Ja ° Pep ai tm a Ta‏ سه مو که PE E‏ 


23 ه ره É‏ رم z br set,‏ شاع و” 4 Sya‏ هم سم 
الركوع لم Wai a‏ ظهرة» حتى Sp‏ رسول الله 8 قد استوّى 


ساجدا 


. 


1599. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Hujrin 
memberitakan kepada kami, Maslamah bin Shalih memberitakan 
kepada kami, dari Al Walid bin Sari”, dari Amr bin Huraits yang telah 
berkata, “Pada suatu ketika, aku shalat di belakang Rasulullah SAW. 
Ketika beliau bangun dari ruku, maka tidak ada seorang pun dari kami 
yang membalikkan punggungnya hingga kami melihat Rasulullah 
telah sujud.”102 


101 Sanadnya shahih menurut Muslim, An-Nasa'i, lihat Fathul Baari 2:182 
102 Muslim, Shalat 201 dari jalur Al Walid bin Sari' dan lain-lain. 


104 |! Shahih Ibnu Khuzaimah 


106. Bab: Ancaman Bagi Makmum Yang Mendahului Imam 
dengan Mengangkat Kepalanya dari Sujud 


کار ا ا MUA‏ بكر i ai‏ بُ ae‏ 


5 PEs 


an E a e‏ قال 


£ "و رب Ls.‏ 


الامام ان 1 الله A ak‏ حمار؟ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1600 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abdah‏ 
memberitakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada‏ 
kami, Muhammad bin Ziyad memberitakan kepada kami, dari Abu‏ 
Hurairah yang berkata, “Rasulullah SAW telah berkata, “Tidak‏ 
takutkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam bahwa‏ 
Allah akan mengubah kepalanya dengan kepala keledai?”‏ 


107. Bab: Makmum Mendapatkan Sujud Yang Tertinggal 
setelah Imam Mengangkat Kepalanya 


MA ata HA aa AAN 
به إا سَجَدْ‎ al مُعَاويّة وَمَهْمَا‎ 9) Ula ويرفع 3 | فتك‎ 
به إذا رفغت‎ SN 


1601. Abu Bakar telah berkata dalam hadits Abu Musa yang 
menyatakan bahwasanya imam itu sujud dan mengangkat kepala 
sebelum kalian. Kemudian dalam hadits Mu'awiyah disebutkan, 


103 Muslim, shalat 114 dari jalur Hammad bin Zaid yang serupa dengannya, Bukhari, 
Al Adzan 53. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 105 


“Meskipun aku mendahului kalian manakala aku sujud, maka kalian 
tetap mendapatkan rakaat shalat apabila aku mengangkat kepala.” ®“ 


108. Bab: Larangan Bagi Makmum untuk Mendahului Imam 
dalam Berdiri dan Sujud 


مہ ہے o‏ ...0 


ا اسا Read Ab yA‏ بكر ya!‏ قارو بن Sma)‏ 
الهَمْدَانِي» ا ابن Je‏ عَنِ PESA‏ بن A 2 a‏ بن مالك 
قال: قال ړل الله 0 cap Si‏ وَانْصَرَفَ من الصّلاق وين 5 
و a‏ د و د E.‏ 
A‏ فقال: يأيها Sal A GA‏ فلا تسْبقوني بالركوع لا 
بالسّحُود» NG ogly NG pä NG‏ بالاصراف» sa A‏ 
Mean T‏ 

سم كثيراء قال فلا با وسُول الله وَمَا رأيْت؟ قال: al‏ الجنة 

an 
1602. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Harun bin Ishak Al 
Hamdani memberitakan kepada kami, Ibnu Fudhail memberitakan 
kepada kami, dari Mukhtar bin Filfil, dari Anas bin Malik yang 
berkata, “Pada suatu ketika Rasulullah SAW memandang kepada 
kami saat usai shalat seraya berkata, ‘Wahai kaum muslimin, 
sesungguhnya aku adalah imam kalian, janganlah kalian 
mendahuluiku dalam ruku, sujud, berdiri, duduk, dan salam. 
Ketahuilah sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang 


tubuhku. Demi Allah, apabila kalian melihat sebagaimana aku lihat, 
maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis’. 


104 Pembahasannya telah berlalu, lihat hadits no 1593, 1596, 1594. 


106 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kemudian kami bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, 
sebenarnya apa yang anda lihat?” dengan mantap Rasulullah 


menjawab, “Sesungguhnya aku melihat surga dan neraka 5 


109. Bab: Imam Membuka Bacaan Al Qur'an pada Rakaat 
Kedua dalam Shalat yang Dikeraskan Bacaannya tanpa 
Jeda Sebelumnya 


ير سو اوو A‏ 


۶ 


1” 0 


2 
٠.‏ - اخ نا 


- 
4 07 LG 


المُعارك المصري» Ai CAS‏ بن حسان» TI‏ عبد الواخد ين زيا 


٨۳ t 


و go. A OAN so Lana‏ کو وور مع ه 0 - É‏ ملسم 
GA‏ قال: كان رَسُول الله 6ك إذا نمض في الثانية E‏ ب الْحَمْدُ 
r 1 0 ø‏ 4 7 1 1 4 2 
لله رب الال و يتيك 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1603 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Hasan bin Nasr Al‏ 
Mu’arik Al Misr memberitakan kepada kami, Yahya bin Hasan‏ 
memberitakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad memberitakan‏ 
kepada kami, Imarah bin Al Qa’qa’ memberitakan kepada kami, Abu‏ 
Zar'ah bin Amr bin Jarir memberitakan kepada kami, Abu Hurairah‏ 
memberitakan kepada kami, “Apabila Rasulullah SAW bangkit pada‏ 
rakaat kedua, maka beliau langsung membukanya dengan membaca Al‏ 
Hamdulillahi rabbil “alamin dan tidak diam.”‏ 


105 Muslim, Shalat 112 dari jalur Al Mukhtar bin Filfil yang serupa. 
106 Muslim, Shalat 189 dari jalur Abi Awanah yang serupa. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


110. Bab: Imam Meringankan Shalat secara Sempurna 


1604. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Basyar bin Mu'adz 
memberitakan kepada kami, Abu 'Awanah memberitakan kepada 
kami, dari Qatadah, dari Anas yang berkata, “Rasulullah SAW adalah 
orang yang paling ringan shalatnya dengan penuh kesempurnaan.” 


111. Bab: Larangan Bagi Imam untuk Memanjangkan Shalat 
karena Khawatir Para Makmum akan Merasa 
Jemu dan Jenuh 8 


É Gi Mama kana بكر أخبرئا‎ Muat ab Mug -٠٥ 


حَدَنْنَا يَحْبَى eheti uf da‏ ابرا في عَنْ أبي agh‏ 
عقبة بن عَمْرِو Ci o)‏ بن عند JAN‏ ون CA‏ قال: 


شمعت ُ ea‏ عَنْ e‏ قال: قال لتا ابو a‏ بنْ عمرو رح 


Bi da,‏ حادق ابر وَكيعٌ عَنْ إِسْمَاعيل بن ابي حالد» عن 
a‏ بوا ر عن zasi Bon‏ تا من Jl‏ فلان» مما 1 ٢‏ فما رایت 


107 Muslim, Shalat 189 dari jalur Abi 'Awanah yang serupa. 
8 Ini sama seperti naskah aslinya, yang benar adalah menjadikan fitnah bagi 
makmum, An-Nasa'i. 


108 |; Shahih Ibnu Khuzaimah 


cp GN : فقال ابي‎ JAH La في مَوْعظة‎ wi saf i a) 
6 z سا‎ 8 b ۷ Pa 78 و‎ a a 

إن منْكُمْ لمتفرين» e KE‏ بالئّاس jani‏ فإن فيهم الضّعيف 
وَالْكبِيرَ وَذَا الْحَاحَة هذا حَديث بُنْدَار 


1605. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Yahya bin Said memberitakan kepada 
kami, Ismail memberitakan kepada kami, Oais memberitakan kepada 
kami, dari Abi Mas'ud Ugbah bin Amr,Ha, Muhammad bin Abdul 
A'la memberitakan kepada kami, Al Mu'tamir memberitakan kepada 
kami dan berkata: Aku mendengar Ismail dari Qais berkata, “kami 
mendengar hadits itu dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, Salm bin 
Junadah menceritakan kepada kami, Waki’ memberitakan kepada 
kami, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Oais bin Abi Hazim, dari Abi 
Mas'ud yang telah berkata, “Pada suatu hari, seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah SAW seraya berkata, “Hai Rasulullah, sungguh 
saya selalu terlambat untuk shalat shubuh berjama'ah karena urusan si 
fulan. Oleh karena itu, janganlah memanjangkan bacaan Al Our'an 
dengan kami'. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW orang yang 
keras dalam memberikan peringatan dengan sabdanya yang berbunyi, 
“Wahai kaum muslimin sekalian, ketahuilah bahwasanya di antara 
kalian ada orang-orang yang jemu. Oleh karena itu, apabila salah 
seorang di antara kalian menjadi imam, maka peringanlah. Karena di 
antara para jama'ah itu ada orang yang lemah, tua, dan orang yang 
mempunyai keperluan mendesak,” 


109 Muslim, Shalat 182 dari jalur Isma'il. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 109 


112. Bab: Ukuran Bacaan Imam yang Tidak Panjang 


r 3 0 9 AN. ول سم 0 < 7.9 9 ره‎ E 

3ك أعبرنا Ab SN‏ اسرناابو بكر pen‏ بثرٌ بن مُعَاذ 
KE‏ 0 9 سو سو ھم o‏ 2 سار ځیه ۸ه ر رر نند و ري 
العقدي» USA‏ حَالدُ بن الحَارث (-) a AT GG‏ عثمّان بي 
وم 7 o : A P z 2 75 AN 2 £ ۰ 2 - 2r‏ 
خَاله وَهُوَ الحَارث بن E‏ الرّحْمّنِء عَنْ سَالمٍ بن عَبّد الله بن PAS‏ 
Sa Sa ana Gea A £‏ يقل 8g B3 oe% Ab‏ 
أبيه» قال: كان رَسُول الله Upah WB‏ بالتحفيف» وَيَؤْمنَا بالصافات 


1606. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bisyr bin Mu'adz 
Al 'Aqadi, Khalid bin Al Harits memberitakan kepada kami, Ha, 
Bundar memberitakan kepada kami, Utsman —maksudnya adalah 
Ibnu Umar— mereka berkata, Ibnu Abi Dzi’b menceritakan kepada 
kami, dan ini adalah hadits Khalid bin Al Harits, dari pamannya, yaitu 
Harits bin Abdurrahman, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari 
bapaknya yang berkata, “Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan 
kami untuk meringankan shalat dalam berjama'ah dan mengimami 
kami dengan bacaan surat Ash-Shaffaat.”!'? 


Hepi -۷‏ طاهر Muat‏ بكر MUA‏ يَحْبَى Mana‏ 
بن عبد Nga) Aa‏ أبو ا الزبيري» ًا عبد الحار بن 


۳ه سه سم og‏ .0 هوم - AS ERA o:‏ 05 د مسوم 
الاش عن عمار الدهني» عن اٍْرَاهِيم ai‏ قال: كان أبي BS‏ 
a‏ نه دوو هسر لر 1 177 هلك وور 
الصلاة مَعَنَاه قلت: ما لَكَ Waa LAN‏ قال: SL‏ تُحَففون الصّلاق 


یه ل ل ا E e‏ 
قلت: فأَين قول B3‏ إن فيكم الضعيف KS‏ وذا الحَاحَة؟ قال: قد 


110 Sanadnya hasan,Ahmad 2: 26 dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, An-Nasa'l 2: 74. 


110 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


سمغت عَبْدَ الله Gp‏ مَسْعُود يقول ذلك تم lo‏ ب با N‏ أضْعَاف ما 
تُصّلون 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1607 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Yahya Muhammad‏ 
bin Abdurrahim Al Bazzar memberitakan kepada kami, Abu Ahmad‏ 
Az-Zubairi memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Abbas‏ 
memberitakan kepada kami, dari Ammar Ad-Duhni, dari Ibrahim‏ 
At-Taimi yang berkata, “Pada suatu hari, ayahku memisahkan shalat‏ 
dari kami. Lalu aku bertanya kepadanya, “Hai ayah, mengapa engkau‏ 
tidak shalat berjama'ah bersama kami?” lalu ayah menjawab,‏ 
“Sepertinya kalian sangat meringankan shalat.” aku berkata‏ 
kepadanya, “Kalau begitu, di manakah posisi sabda Nabi yang‏ 
berbunyi “Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang lemah, tua,‏ 
dan mempunyai kebutuhan yang mendesak'. Kemudian ayahku‏ 
menjawab, “Memang benar aku pun pernah mendengar Abdullah bin‏ 
Mas'ud berkata seperti itu.“ akhirnya ayahku ikut shalat bersama kami‏ 
tiga kali lipat dari sebelumnya.”‏ 


113. Bab: Perkiraan Imam dalam Shalat dengan Adanya Para 
Makmum Yang Lemah, Lanjut Usia dan Mempunyai 
Keperluan Mendesak 


ea £ برا عَبْدُ اْحبّارٍ بن‎ a rel طاهر‎ yi أخبرا‎ -٨۸٨ 


هده .7 


Pa bar دد‎ en Was, ©) ان عن ابن إسحاق‎ vaf 


Ak r د ار کين وو‎ Jo 35. و‎ ss 


حدني محمد بن إسحاق )© وحدتا بندَان kara‏ ابن 


۱!!! Menurutku Sanadnya shahih dan perawinya terpercaya sebagaimana perawi yang 
diambil oleh Bukhari selain Abdul Jabar bin Abbas padahal dia juga termasuk 
perawi yang terpercaya hanya saja tidak berfikir dahulu sebelum bicara. -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


35035. 3 


jan a a T Ka UG 1‏ قال: Cd‏ 
على gi OLS‏ أبي galih‏ فقَال: کان آخرٌ مَا عَهِدَ IA‏ الله بإ حينَ 
ti‏ عَلّى الطائفء فَقَالَ: يا OG‏ تَحَوّرْ في الصّلاة» Ag‏ الاس ا 

OP‏ فيهم الْكَبيرَ وَالضّعِيف GN‏ 155 الْحَاحَة 


1608. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al “Ala memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada 
kami, dari Ibnu Ishak, Ha, Muhammad bin Isa memberitakan kepada 
kami, Salama memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ishak 
menceritakan kepadaku, Ha, Bundar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abi Addi memberitakan kepada kami,dan berkata, “Muhammad bin 
Ishak memberitakan kepada kami, Said bin Abi Hind memberitakan 
kepada kami, dari Muthraf yang telah berkata, “Pada suatu hari aku 
menemui Utsman bin Abi Al 'Ash yang telah mengatakan bahwa akhir 
perintah yang Rasulullah SAW bebankan kepadaku saat mengutusku 
ke Thaif adalah sabdanya yang berbunyi, “Hai Utsman, kerjakanlah 
yang wajib saja dalam shalat dan perhatikanlah jama 'ahmu!!!? 
Karena di antara mereka ada yang lanjut usia, lemah, sakit, dan 
mempunyai kebutuhan yang mendesak! و7‎ 


112 Ada tambahan dari A? Musnad (4/218) dan Ibnu Majah (987), dalam riwayat 
Ahmad Wagtadi bi Adl'ufihim dan ini yang banyak diketahui-Nashir) 

13 Menurutku sanadnya hasan shahih, dan disana ada jalur lain yaitu dari jalur 
Muththarraf dan Utsman, dan dicantumkan dalam shahih Abu Daud 541)Lihat 
Muslim, shalat 187. 


112 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


114. Bab: Imam Menyegerakan Bacaan Al Qur'an dalam 
Shalat karena Adanya Suatu Keperluan pada Sebagian Makmum 


Muat -8‏ بو طاهر A MA‏ لعي بشر. Hi‏ هلال 
E Was Oya)‏ له ا Gis‏ نابت تاي 


kan 


عَنْ اس بن مالك قال: کان E TAR IP‏ 
Ga mana‏ أو الحفيفة 


1609. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Basyar bin Hilal 
Ash-Shawaf memberitakan kepada kami, Ja'far—maksudnya adalah 
Sulaiman Adh-Dhaba'i— menceritakan kepada kami, Tsabit 
Al Bannani menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik yang 
telah berkata, “pada suatu ketika, Rasulullah SAW mendengar 
tangisan bayi yang sedang bersama ibunya. Akhirnya Rasulullah 
membacakan surat yang pendek atau ringan dalam shalat tersebut.”!!4 


115. Bab: Keringanan Bagi Imam untuk Menyegerakan Shalat 
karena Adanya Keperluan pada Sebagian Makmum, meskipun 
sebelumnya Imam Telah Berniat untuk Membaca Ayat 
Yang Panjang 


Lag ust “Aca Ab Meat -٠‏ محمد بن 


JÉ‏ عن ابن أبي عَدي» عن dar‏ عن WAH‏ عن اسن بن Nb‏ أن 


114 Muslim, Shalat 191 dari jalur Ja'far 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


AS فَأَسْمَعُ‎ GA في الصّلاة» فَأَرِيدُ‎ SEN بي الله هه قال: ئي‎ 
ن پک‎ FO صَلاتي» مما‎ AN 6 المي‎ 
1610. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar Muhammad bin 
Basyar memberitakan kepada kami, dari Ibnu Abi Addi, dari Said, 
dari Qatadah, dari Anas bin Malik yang berkata, “Bahwasanya 
Rasulullah SAW pernah berkata, “Suatu hari aku melaksanakan shalat 
berjama'ah bersama para sahabat. Sebenarnya pada saat itu aku 
berniat untuk membaca ayat yang panjang. Akan tetapi, tiba-tiba aku 
mendengar tangisan seorang bayi. Akhirnya aku kerjakan yang wajib 
saja dalam shalat tersebut karena aku tahu sang ibu pasti tengah 
gundah dengan tangisan bayinya'.”' 5 


116. Bab: Keringanan Bagi Makmum untuk Keluar Dari Shalat 
Berjama'ah karena Adanya Keperluan disamping Imam Juga 
Membacakan Ayat-Ayat Yang Panjang 


١۱‏ - ارتا أب Ab‏ ارتا بكر ci‏ عَبِدُ الجبّار بن 


di A‏ سيان Es‏ عرو بن يقار قال سمس حابر ن عبد اله 
Ida‏ 6 سا 3.. . 
ول کان da‏ رَسُول الله Bh‏ تزجع إن قز AGA‏ 
aa en bana da‏ 5“ قَوْمَهُ b i‏ بسورة 
SB ga‏ رَخُلِ وَصلى احية ثم خَرَجَ فقالوا مَالَكَ يا فلآن اقم فقت قال 


ANG ki‏ رَسُرْلَ الله يك فلاح بره قال فدهب II‏ 88 فقال 
يَا رسو الله SA Oh, r san By‏ العشاءً 


1S Muslim, shalat 192 dari jalur Said, Bukhari, adzan 65. 


114 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3. z 


البار حَة م جَاء US, sii Hip BB CG‏ نَحْنْ أُصْحَابُ توَاضح 
Eat Ja ui‏ فقال رسول الله OB‏ أَنْت يا مُعَاذْ اقرَأ بسُورة AS‏ 
وَسُْرَة كذا Uh‏ لعَمْرِو إن أا Ji D‏ سبح امم رَبك و NAN‏ 
Ar,‏ ق فقال هُوَ نَحْوَ هَذا 


1611. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits. kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
AlʻAla memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami, Amr bin Dinar memberitakan kepada kami dan berkata, aku 
pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Mu'adz adalah salah 
seorang sahabat yang senantiasa melaksanakan shalat berjama'ah 
bersama Rasulullah SAW. Setelah memahami tata cara shalat 
berjama'ah, maka Mu'adz dipercaya untuk menjadi imam bagi 
sahabat yang lain. Pada suatu hari, Rasulullah terlambat datang ke 
masjid untuk shalat berjama'ah. Lalu mu'adz didaulat untuk menjadi 
imam bagi para sahabat yang lain. Akhirnya mu'adz menjadi imam 
dan memulai rakaat pertama dengan membaca surah Al Bagarah. 
Ternyata ada seorang sahabat yang menyingkir dari jama'ah dan 
melaksanakan shalat sendiri di sudut masjid. Usai melaksanakan 
shalat, para sahabat yang lain bertanya kepada sahabat yang 
memisahkan diri dari jama'ah dan melaksanakan shalat sendirian itu, 
“Hai fulan, seru para sahabat, “Apakah kamu telah menjadi orang 
munafik?” sahabat itu menjawab, “Tidak. Aku tidak menjadi orang 
munafik. Akan tetapi, aku akan menemui Rasulullah untuk 
menceritakan (apa yang aku alami). 


Esok harinya laki-laki itu pergi menemui Rasulullah dan berkata 
kepadanya, “Wahai Rasulullah, Mu'adz sering ikut shalat berjama'ah 
bersama anda. Lalu ia dipercaya untuk menjadi imam bagi para 
sahabat yang lain. Kemarin anda datang terlambat untuk shalat isya 
bersama para sahabat yang lain, maka Mu'adz lah yang ditunjuk untuk 
menjadi imam shalat kami. Hanya saja pada rakaat pertama, Mu'adz 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


membaca surah yang panjang, yaitu Al Bagarah. Ketahuilah hai 
Rasulullah, kami ini adalah kaum pekerja yang sibuk dengan tugas 
kami.” - 

Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Mu'adz seraya berseru 
kepadanya, “Hai Mu'adz, apakah kamu orang yang suka menebar 
bencana? (apabila kamu menjadi imam Shalat) maka bacalah surah 
ini dan surah itu.” Kemudian kami berkata kepada Amr, Abu Zubair 
telah berkata, “ayat yang dimaksud itu adalah “Sabbihisma rabbika' 
dan “Was samaai wa aththarig”” Amr berkata, “Hadits itu sama 
seperti hadits ini.”!!6 


117. Bab: Perintah Kepada Jama'ah Yang Berada di Barisan 
Terakhir agar Mengikuti Jama'ah Yang Berada 
di Barisan Pertama. 


PP بن عند‎ Jintan OA pay SE gal -٢ 
Gah الصَّابُوْنِ قرَاءة عليه قال ابرا بو طاهر ا عبرا بكر مه‎ 
فح رع عن حر فخ‎ gi شي شنا ت‎ 

بي الأظهب السسّغدي (ح) e‏ 545 
عامر أَخيرنا بو Uas $i‏ بو Fat‏ عَنْ أي سَعيْد GAS‏ 7 
PE BLS‏ دموا A‏ وليم بكم 
من بَعْدكمْ ولا RE IG‏ حَديْث وَکبْع 
وَقآلَ بن paa‏ عَنْ أبي نَضْرَة الْعبْدي 


1612. Al Ustadz Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman 
Ash-Shabuni telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 


| 
s 
r 
1 


116 Muslim, shalat 178 dari jalur Sufyan. 


116 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Thahir telah memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin 
Ishak bin Khuzaimah memberitakan kepada kami, Salm bin Junadah 
memberitakan kepada kami, Waki’ memberitakan kepada kami, dari 
Ja'far bin Hayyan Abu Al Asyhab As-Sa'di, Muhammad bin Ma'mar 
Al Oaisi memberitakan kepada kami, Abu Amir menceritakan kepada 
kami, Abu Al Asyhab, Abu Nadhrah memberitakan kepada kami, dari 
Abu Said Al Khudri yang telah berkata, “Pada suatu ketika, 
Rasulullah melihat beberapa orang sahabat datang terlambat ke 
masjid. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, “Hai para jama'ah 
yang terlambat, majulah dan ikutilah aku! Selanjutnya jama'ah yang 
di belakang mengikuti jama'ah yang ada di depan. Selama kaum 
muslimin masih datang terlambat ke masjid, maka Allah akan 
melambatkan mereka.” | 


Ini adalah hadits Waki’. Ibnu Ma'mar berkata, «Aku menerima 
hadits ini dari Abu Nadhrah Al Abidi.”!!? . 


118. Bab: Perintah Kepada Makmum untuk Shalat Sambil Duduk 
tatkala Imam Shalat Sambil Duduk 


: عبد اجار بن‎ Was احبر ناا بکر‎ Ab أب‎ Weh -۴۳٣ 


A a SI‏ سا gg Sea‏ روايّة قال 


ses? aof of 


ن امام (o op w Sel‏ قاعدًا نصارا Ea‏ زان مل رانا 
Ls ss‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1613 


kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 
“Ala memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, 


117 Muslim, Shalat,130 dari jalur Abi Al Asyhab. Ahmad, Adzan 68 merupakan 
hadits yang mu'allag. Menurutku hadits itu tertera dalam shahih Abu Daud (683) 
dan untuk sisi yang terakhir adalah merupakan hadits riwayat 'Aisyah. .. ` 


‘Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


Abu Zinad memberitakan kepada kami, dari Al “Araj, dari Abu 
Hurairah yang berkata, “Sesungguhnya imam itu dapat dipercaya dan 
pemimpin. Apabila ia shalat sambil duduk, maka ikutlah kalian shalat 
sambil duduk. Dan apabila ia shalat sambil berdiri, maka ikutlah 
kalian shalat sambil berdiri.”!'* 


119. Bab: Perintah Kepada Makmum Untuk Duduk setelah 
Memulai Shalat Sambil Berdiri tatkala Imam Shalat 
Sambil Duduk 


4- أنختبرًا أَبُو ab‏ أخبر 7 E CAK‏ ارا 
یحی pisa Nge‏ بن عُرُوَة E‏ 1 عن عائشة) old‏ الاس دلوا 
عَلَى kah a aa‏ بهم MA‏ فصلوا UL‏ فأشار 
pg 3,0 5 . .‏ و P e, < 5 e‏ , £ 2 
هة أن احْلسُواء وقال: A‏ الإمَامُ SERI‏ به فإذا Le‏ جَالساء فصلوا 

: r : 7 na 7 7 6 7 ع‎ : 9 7 S 7 ت‎ : 5 r 

حلوساء وإذا صلی قائماء فصلوا قیامًا» 1517 رکعءفا ركعواء وإذا سَجَدَ 
فا ma‏ سُجدُوا اذا رقع FE‏ 

1614. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
memberitakan kepada kami, bapakku memberitakan kepadaku dari 
Aisyah bahwasanya beberapa orang sahabat datang menemui 
Rasulullah SAW yang sedang menderita sakit. Kemudian Rasulullah 
pergi ke masjid untuk mengimami mereka sambil duduk. Ternyata 


para sahabat dan kaum muslimin lainnya shalat sambil berdiri. Lalu 
Rasulullah memberi isyarat kepada mereka untuk shalat sambil duduk. 


118 Menurutku sanadnya shahih karena Muslim juga demikian-Nashir) lihat Muslim 
Shalat 86, musnad Abi 'Awanah: 120. 


118 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Setelah itu beliau berkata, “Sesungguhnya imam itu harus diikuti. 
Apabila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil 
duduk seperti dirinya. Dan apabila imam shalat sambil berdiri, maka 
shalatlah kalian sambil berdiri. Apabila imam ruku, maka rukulah 
kalian bersamanya. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian 
bersamanya. Dan apabila imam bangkit dari ruku, maka bangkitlah 
kalian dari ruku bersamanya.” 


120. Bab: Larangan Bagi Makmum Untuk Shalat 
Sambil Berdiri dibelakang Imam Yang Shalat Sambil Duduk 


ور ہے 


ga Ws -٥‏ طاهر SMAN‏ ارتا angi‏ بن مُوسَى» 

Ku Em ES‏ سقيان» عَنْ 
جاب قال: ka”‏ ل Bana‏ بالمّدِيئَة ق keras‏ على حذع 
3.3 


LSG al‏ قد : مه مه coD g SE‏ فَوَجَدَنَاُ في مشربة لعَائشَة يسبح 


Ta 


d D ۳‏ و ALI ja‏ فعَذئاء as GD‏ الصّلاةء قال: إذا 
(BY tika‏ جَالساء KEY Ie G Ae ka‏ قائماء Ú ika‏ 
رلا لقعلا كما مَل pE‏ قرس Gea‏ 


1615. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa 
memberitakan kepada kami, Jarir dan Waki’ memberitakan kepada 
kami, dari Al “Amasy, dari Abu Sufyan, dari Jabir yang berkata, 
“Pada suatu ketika, Rasulullah SAW tengah mengendarai seekor kuda 
di kota Madinah. Tiba-tiba kuda tersebut mengamuk dan membanting 


119 Sanadnya shahih, Ahmad 6:194, musnad Abi 'Awanah 2: 118, menurutku :Dan 
Bukhari Muslim pun sama و‎ diriwayatkan dalam shahih Abu Daud 
(618)-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 119 


beliau ke batang pohon kurma hingga kaki beliau terkilir, lalu kami 
datang untuk menjenguk beliau. Ternyata kami mendapatkan beliau 
sedang berada di bejana milik Aisyah. Kemudian beliau membaca 
tasbih sambil duduk, sementara kami berdiri di belakangnya. Lalu 
beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk. Usai melaksanakan 
shalat, Rasulullah bersabda, “Apabila imam itu shalat sambil duduk, 
maka ikut duduklah kalian. Apabila imam shalat sambil berdiri, maka 
ikut berdirilah kalian. Dan janganlah kalian bersikap seperti apa 
yang dilakukan penduduk negeri persia terhadap para 


pemimpinnya’. 2120 


121. Bab: Tentang Beberapa Hadits Yang Ditakwilkan Para 
Ulama Menjadi Penghapus Perintah Rasulullah SAW Kepada 
Makmum untuk Shalat Sambil Duduk tatkala Imam Shalat 
Sambil Duduk 


B3 ا سَلُمُ بُنْ‎ UX pa an f ُو طاهر‎ Ms NANA 
عن‎ GANS da ki Kat at سل‎ San (D) شا نتا وکیع‎ 
ai عَنْ عائشة» قالت: لما مَرضَ‎ Opa عن‎ CA الأّعْمَضِ عَنْ‎ 
UT بالصّلاة» فقال: مروا‎ ag! يلال‎ asb فيه‎ OÚ giii مرضه‎ BB الله‎ 
ومتى ما‎ Lal ya Ka ال ن‎ 1 me اتا‎ Jati & 
I باق‎ Jl مر ان‎ SA او‎ dah ټټکي؛‎ Oa kk 
KIE صواحبات يُوسْفَ‎ KE Ap ثلاث‎ AL Jadi مروا ابا بکر‎ 


120 Menurutku sanadnya shahih sebagaimana Muslim, telah diriwayatkan oleh Abu 
Daud dari Jarir dan Waki' bersama-sama, dan ada jalur lain menurut muslim dan 
lainnya, dan tercantum dalam shahih Abu Daud (615 dan 619)Ahmad 3: 300 dari 
jalur Waki': lihat dirasat fil haditsin Nabawi 29. 


120 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ن wing‏ وَرِجْلاهُ IB‏ في A‏ أَحَسُ به ايو ټک ذهب 
اع Oi Gb‏ الي قذ: أن مَكَائك قَالَ: فَحَاء لك JA‏ 
لب ابي بک کان ابو کر B‏ والس يائمون بابي X‏ 
رضوان الله Jé, af ora ia de‏ في حّدیث بي مُعَاوبَة: ,3 
D‏ قائمًا قال ابو بَكْر: Je ES IG‏ 
الْحّدیت p AA say Se‏ ا 2 AN‏ )15 0 
al 37 pai‏ في 2 الي يه اصتابه «بالكلرس AYI Ke‏ 
CJG‏ قالوا: oÑ‏ تلك 11 عند سُقوط ابي A oE‏ وَهَذَا 
P3)‏ في مَرَضِه الذي 9 فيه Jadi, TE‏ الآخرٌ ناسح لما تَقَدَمَ من 
فغله وقوله قَالَ أبُو بکُر: OG‏ الذي عندي في ذلك JÊNG‏ الْعصْمَة 
mo ai sa,‏ أن لبي g‏ كان PA Sa‏ الذي 3 
فيه IK‏ عَلَى SEC‏ هَذه الفرقة من Jah‏ الْحّدیث» ولكن لَمْ 
يبت Wae‏ ذلك EER E) oÑ‏ في هَذه الصّلاة عَلَى فرق ثلاث 


1616. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Salm bin Junadah 


memberitakan kepada kami, Waki’ memberitakan kepada kami, Ha, 
Salm juga memberitakan kepada kami, Abu Mu'awiyah 
memberitakan kepada kami, keduanya dari Al “Amasy, dari Ibrahim, 
dari Aswad, dari Aisyah yang berkata, “Ketika Rasulullah SAW 
menderita sakit yang parah sekali, maka Bilal datang menemui beliau 
untuk mengumandangkan adzan shalat. Usai mengumandangkan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 121 


adzan, Rasulullah berkata kepada para sahabat, “Hai para sahabatku, 
suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam shalat bagi kaum muslimin!' 
lalu aku berkata kepada Rasulullah, “Hai Rasulullah, sesungguhnya 
Abu Bakar itu adalah seorang laki-laki yang mudah bersedih hati. 
Apabila ia menggantikan posisi anda sebagai imam, pasti ia akan 
menangis karena sedih. Alangkah baiknya jika anda memerintahkan 
Umar menjadi imam bagi kaum muslimin.” 


Akan tetapi, Rasulullah tetap pada pendiriannya semula dan 
berkata, “Wahai para sahabat, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi 
imam shalat bagi kaum muslimin (kata-kata itu beliau ulangi sebanyak 
tiga kali). Sedangkan kalian, hai kaum wanita, adalah para 
pendamping Nabi yusuf. * kemudian kami menemui Abu Bakar dan 
meminta kesediaannya untuk menjadi imam shalat bagi kaum 
muslimin. Sementara itu, Rasulullah SAW merasakan sedikit 
kebugaran pada tubuhnya, lalu beliau keluar dari kamarnya sambil 
berjalan tertatih-tatih. 


Ketika merasakan kehadiran Rasulullah SAW ke masjid, maka 
Abu Bakar segera mundur dari mihrab masjid. Akan tetapi, ternyata 
Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadanya untuk tetap pada 
tempatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tempat di samping 
Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menjadi makmum kepada 
Rasulullah, sedangkan kaum muslimin di belakangnya bermakmum 
kepada Abu Bakar. 


Ini adalah hadits Waki’ . Lalu Abu Thahir berkata dalam hadits 
Abu Mu'awiyah, “Pada saat itu, Rasulullah SAW shalat sambil duduk 
sedangkan Abu Bakar shalat sambil berdiri.” 

Abu Bakar berkata, “Sebagian ulama hadits berpendapat apabila 
imam yang sakit shalat sambil duduk, maka makmum yang di 
belakang dibolehkan shalat sambil berdiri, jika mampu untuk berdiri.“ 

Para ulama berpendapat, “Hadits Al Aswad dan Urwah yang 
diterima dari Aisyah ini membatalkan hukum hadits yang telah 


122 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


disebutkan sebelumnya yaitu tentang perintah Rasulullah SAW 
kepada para sahabatnya untuk shalat sambil duduk manakala imam 
melaksanakan shalat sambil duduk. Hal itu disebabkan karena hadits 
sebelumnya terjadi manakala Rasulullah terjatuh dari kuda sehingga 
kaki beliau. terkilir dan tidak dapat berdiri dengan baik. Sedangkan 
hadits yang terakhir ini diucapkan manakala beliau menderita sakit 
keras yang menyebabkan beliau meninggal dunia . Dengan demikian 
perbuatan yang lain itu dapat membatalkan hukum perbuatan dan 
perkataan sebelumnya.” 


Abu Bakar berkata, “Menurut pendapatku adalah apabila benar 
bahwa Rasulullah SAW menjadi imam pada saat mengalami sakit 
keras hingga menyebabkan beliau meninggal dunia, maka hukumnya 
adalah sebagaimana yang diucapkan oleh ulama hadits. Namun 
demikian hal itu menurut hemat kami tidak tepat, karena para perawi 
hadits tersebut berbeda pendapat dan terbagi menjadi tiga 
kelompok.'*! 


۷- في عبر هشتام» عَنْ ابي عَنْ عائشة وَخَبَرِ الأَعْمَشء عَنْ 
a‏ عَنِ OA‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله Saga‏ لي ته كان الاما 
وَقَدْ رُويّ بمثل هَڌا GÍ dast ny Á‏ قالت: A:‏ مَنْ يقول: كان 
ابو AKAN A‏ َيْنَ يدي رَسُول الله فق ومنهم م مَنْ يقول: : کان BD‏ 
المُقَدَمَ بيْنَ َي ابي S‏ 
Dalam hadits Hisyam yang diterimanya dari bapaknya,‏ .1617 
dari Aisyah, dan dalam hadits Al “Amasy yang diterimanya dari‏ 


۱2٥ Sanadnya shahih, Ibnu Majah Igamai 142 dari jalur Abi Bakar yang serupa, 
menurutku Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abi Mu'awiyah dan Waki' dengan 
bersamaan, diriwayatkan juga oleh Muslim (2/22-23) dan diriwayatkan pula oleh 
Bukhari dan Muslim dari jalur lain dari 'Aisyah dan lainnya-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 123 


Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah RA bahwasanya —pada saat 
itu— Rasulullah adalah imam shalatnya. 


Kemudian diriwayatkan seperti sanad ini, dari Aisyah 
bahwasanya ia berkata, “Sebagian orang ada yang menyatakan 
bahwasanya Abu Bakar berada di depan Rasulullah SAW.” 
Kemudian ada pula sebagian dari mereka yang berpendapat bahwa 
Rasulullah SAW berada di depan Abu Bakar.”'” 


NA‏ ارا ابو Ma Ab‏ بكر حا بذلك محمد بن 


رن 


PA GA عن‎ Ki É 
د عن * عائشّة‎ 82 

1618. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, 


Syu'bah memberitakan kepada kami, dari Al “Amasy, dari Ibrahim, 
dari Al Aswad, dari Aisyah.'” 


89- روي عن عبيد الله بن عبد الله بن AE‏ وَمَسْرُوق إن 
ga‏ عَنْ do & W of AG‏ باس رول الله في 
الصف 
Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan‏ .1619 
Masruq bin Al Ajda’ dari Aisyah bahwasanya Abu Bakar menjadi‏ 


122 Lihat Bukhari, Adzan 68,47. 
13 Sanadnya shahih sebagaimana Muslim -Nashir) Lihat Fathul Bari 2: 155 seperti 
pernyataan Al Hafidz dengan riwayat ini. 


124 |! Shahih Ibuu Khuzaimah 


imam shalat kaum muslimin, sementara Rasulullah SAW berada di 
barisan shalat. "24 


Ab Aei-‏ اخبرناابو يك WS‏ دان اا بک 
aaa‏ نيم بل أبي هنت Ah‏ 
وَائلٍ عن مَسْرُوق» عَنْ عَائشّة» ON‏ بک صلی بالنّاسِ Jg‏ الله 
ف في الصف a‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1620 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan‏ 
kepada kami, Bakar bin Isa, teman Hasan Al Basri memberitakan‏ 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Nu'aim bin‏ 
Abu Hind, dari Abu Wail, dari Masrug, dari Aisyah bahwasanya Abu‏ 


Bakar menjadi imam shalat kaum muslimin, sementara Rasulullah 
SAW berada dalam barisan shalat di belakangnya.'” 


203... radha 


اد اس بو طَاهر NG AG eat‏ 
بن e gadi‏ حَدَا شق عن موسی أبى EN‏ يد اهن عند 
الله عَنْ عَائِشَةَ S ut af‏ صلی لاس فول الله 8# في الصف 
dala‏ قال او بكر : فم يصح الْحَبرُ أن لبي g‏ كان SY a‏ 
ga‏ وني به في الصا التي Ai fa die Ga A OE‏ 
a aa La‏ اللي دوا ON LA‏ 
Ku‏ کان الما وَالنِيَ B‏ مَأْمُوم EY‏ ضُ حبر qiia‏ عن أبيه» 


124 Menurutku sanadnya shahih-Nashir) lihat Fathul Bari 2-155. 
12 Lihat Mawariduzh Zham'an Al Hadits 367, An-Nasa'i 6202 dari jalur Bakar yang 
sama. Menurutku sanadnya Shahih.-Nashir) 


“Shahih Ibnu Khuzaimah || 125 


عن عَائشة» وخبر إبراهيم» عن Opa‏ عن Ae‏ على a of‏ بن 
i ghs‏ قد بين في روايته JB oó‏ » عَنْ AR‏ عن AN‏ عَنْ 
عَائشّة أن من AN‏ مَنْ يقول: كان أب بكر Ga FD‏ يَدِيْ رَسُول الله 
5 وَمنْهُمْ مَنْ قال: کان paka BD‏ َيْنَ يدي أبي بكر وَإِذَا کان 
Oma‏ نس و ند لدد T‏ 
7 س» BB SAN‏ بالاقتداء بالأئمّة : pagi‏ في HAL ea‏ 
قاعداء مَْسُوحٌ غَيْرٌ صّحيح من جهة YA JAN‏ جَائز لعالم أن AN‏ 
il‏ بالأخبار المتواترة adu‏ د الصّحاح من 

فثله وأثره يحبر ae‏ في على أن لي 8 ق َر عن هذا الئل 
اع د دو دو ل pi‏ 
AA eh,‏ فغل فارس» والرُوم Makan‏ يَقُومُون وَمُلُوكَهُمْ فود Wg‏ 
US$‏ احبر في موْضعه» SS‏ يحور أن AK‏ بم قد PA‏ 
يك من pai‏ عَنْهُ MEA‏ بفارس» وَالرُوم» من غير أن يصح عَنْهُ PAN BB‏ 


307 م وم‎ A r 


به وَابَاحَتَه بَعْدَ ASN‏ عَهُ؟ ولا حلاف Jal oy‏ الْمَعْرِفَة بالأحخبار أن ed‏ 
5 َد صلی قاعداء ogail aa! par‏ وهم قادرُونَ على اليا 3 
اغ PENET ER‏ لار payu KASY‏ وَالقَعُود 
Le‏ الاما قاعداء وَرَجَرَ عَنِ الْيَامٍ في الصّلاة h‏ صلى رد و 
من ددد دردد 

عله ف مما S5‏ نا من فعله Gh copy‏ صّحّ عن ال و 

من فعله ajal‏ فما صح عن وائفق 

ال غي ف فر هول اغ فيد B PE‏ 


126 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2 


شك jr ni,‏ رك اليقيين ب بالشّك» Wi‏ يجوز ترك اليقين باليقين op‏ 
قال قائل j AS Pe‏ أن aek ka‏ 1707 
ا کد هم a‏ الأياء أن ب را 
به» وهي سم ې ل أ a‏ ووعد we Gi a‏ 
مر وو 
أن اڪ فل مط عر dija ja‏ کین يځو قذ صح عَنِ ah‏ 
فك yai‏ به بت jas‏ 000 
jaf Kertas‏ العلم 


of o fro 


Cah Kas a قاعداء و‎ PUNI صَلَى‎ Ii) قاعدًا‎ ah بالأخبار الأمر‎ 


A NG سور و‎ oi a صلی اعت‎ ai 


Low‏ عدو 


سن ويون تبت َعْواهُم ja‏ صحيح لا مُحَارض لَه فلا gri‏ 
رك ما 5 صح من أُمْرِه قل وفعله في وقت من الأؤقات» إلا بخبر 
مح بیغ لز ت وله Ag‏ دم کله بتر متم 
CA cp yaah‏ وُجُود ذلك بُطلان ما ادع فجَارَت Mae SWA‏ 
(Ly Ie p‏ قاعدًا اقتدَاء , به عَلَى BA JI‏ وفعله» والله Sea‏ 
o Ajal‏ 


1621. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Badal bin Al Muhabbar'? memberitakan kepada kami, 
Syu'bah memberitakan kepada kami, dari Musa bin Abu Aisyah, dari 
Ubidillah bin Abdullah, dari Aisyah bahwasanya Abu Bakar menjadi 


126 Dalam kitab aslinya adalah Al Mujammar dan revisi ini ada dalam kitab Ar-Rijal- 
Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 37 


imam shalat kaum muslimin, sementara Rasulullah SAW berada 
dalam barisan shalat di belakangnya. 


Abu Bakar berkata, “Sebenarnya hadits yang menyatakan bahwa 
Rasulullah SAW itu menjadi imam shalat sambil duduk pada saat 
beliau menderita sakit parah yang menyebabkan beliau meninggal 
dunia, sedangkan Abu Bakar dan kaum muslimin lainnya berdiri itu 
tidak shahih (benar). Hal itu disebabkan karena dalam hadits Masrug 
dan Ubaidillah bin Abdullah yang menerima hadits dari Aisyah 
menyebutkan bahwasanya Abu Bakar itu adalah imam shalatnya dan 
Rasulullah SAW menjadi makmum. Tentunya ini berlawanan dengan 
hadits Hisyam yang menerima hadits dari bapaknya, sedangkan 
bapaknya menerima hadits dari Aisyah dan hadits Ibrahim yang 
menerima hadits dari Al Aswad, sementara Al Aswad menerima 
hadits dari Aisyah. 

Dan Syu'bah bin Al Hajjaj telah menjelaskan dalam riwayatnya 
dari A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah bahwa ada 
sebagian orang yang berpendapat bahwa Abu Bakar RA lah yang telah 
maju di hadapan Nabi SAW, dan pendapat yang lain mengatakan 
bahwa Nabi SAW lah yang telah maju di hadapan Abu Bakar RA. 
Hadits tentang Nabi SAW yang terluka setelah jatuh dari kudanya dan 
menjadi imam kemudian perintahnya untuk mengikuti imam dalam 
shalat dengan berbagai keadaannya yang dijadikan dalil seorang 
makmum harus mengikuti imamnya dalam berbagai keadaan adalah 
telah terhapus, dan pendapat ini adalah pendapat yang keliru, dan 
seorang ulama tidak boleh mengatakan hadits yang sudah shahih 
terhapus oleh suatu khabar yang masih dipertanyakan keshahihannya, 
Nabi sendiri telah mengancam orang-orang yang memutar balikan 
hadits Nabi seperti kelompok yang berdalil dari hadits Aisyah RA ini. 
Dan perlu diketahui bahwasannya hal tersebut (seorang pemimpin 
melaksanakan suatu ritual ibadah dengan duduk dan pengikutnya 
(makmum)nya berdiri) adalah perbuatan bangsa Persia dan Romawi. 
Suatu kemustahilan bahwa Nabi SAW melakukan seuatu perbuatan 


` 128 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan memerintahkan umatnya dengan meniru bangsa Persia dan 
Romawi, para ahli ma'rifah pun tidak menyangkal hadits yang 
mengatakan bahwa Nabi SAW shalat dengan duduk dan 
memerintahkan makmumnya untuk duduk walaupun pada dasarnya 
mereka mampu untuk berdiri, dan mengecam makmum yang tidak 
mengikuti imamnya pada berbagai keadaan, dan khabar (170 B) 
adalah tidak shahih dibandingkan dengan hadits yang mengatakan 
bahwa Nabi SAW shalat dengan duduk dan memerintahkan 
makmumnya untuk duduk.Dan hadits yang tidak dipermasalahkan 
adalah hadits suatu keyakinan, sedangkan yang dipermasalahkan 
adalah suatu keragu-raguan, dan tidak boleh meninggalkan sesuatu 
yang sudah diyakini kepada sesuatu yang masih ragu-ragu, tetapi 
boleh meninggalkan sesuatu yang doakan dengan sesuatu yang sudah 
diyakini lainnya. 


Jika seorang yang tidak kompeten dalam hal periwayatan 
mengatakan, Mungkinkah seorang yang mampu berdiri shalat dengan 
duduk?jawabannya adalah Semua itu atas kehendak Allah SWT, dan 
yang demikian merupakan sunnah Nabi SAW, dan taat kepada Nabi 
SAW sama saja dengan menaati Allah SWT.Kemudian mereka 
bertanya lagi, bagaimana mungkin sesuatu yang telah shahih dari 
Nabi SAW tetapi perawinya masih misterius?. 


Dan hadits tentang perintah Nabi SAW bagi makmum untuk 
mengikuti imamnya yang shalat dengan duduk adalah tidak diragukan 
lagi keshahihannya, tetapi masih ada saja yang mengatakan bahwa 
hadits tersebut telah terhapus dan pendapat ini dalilnya sangat lemah, 
dan menghapus suatu hadits yang shahih tidak berlaku kecuali dengan 
hadits shahih lainnya, maka hal penghapusan suatu hadits adalah 
tidak benar, oleh karena itu dibolehkan shalat dengan duduk karena 
mengikuti imam yang shalat dengan duduk berdasarkan perintah Nabi 
SAW.!? 


127 Menurutku sanadnya shahih begitu juga dengan Bukhari, akan tetapi lafadznya 
berbeda seperti dalam Ash-Shahih-Nashir) lihat Bukhari,Adzan 51 dari jalur Ibnu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 129 


122. Bab: Makmum Yang Mendapatkan Imam Sedang Dalam 
Keadaan Sujud dan Perintah Kepada Makmum 
: untuk Langsung Sujud 


o رکا ار اا ا‎ -٢ 
KETAT عن ترد أن أب لتاب وا‎ seb ن ای‎ 
NG سجودٌ سوا‎ a كال سول الله : ذا حم‎ aA 


A GAH‏ ومر BSI‏ لع 13 Bt‏ الصّلاةَ قال أبو يَكْر: في 
ii‏ من ji Ei Ka‏ لا رف خی نن أبي dia ed‏ 


رلا حَرْح Ió‏ أب بكر: طت Bp‏ ابو سعید مَوْلَى بني هاشم ق رَوَى 


A . 0. 


عَنْ يى بْن ابي سَليْمَانَ هَذَا أَحْبَارًا ذَوَاتَ edan KA sap‏ 
اللفظة: لا وما سيا من A‏ في مراضح من تا ان 
di‏ ب تثفي الاسم عَنٍ الشَيْء لتقصه عن LING JSI‏ يه إن 
ASAR‏ بقوله: : قلا تَعْدُوَهَا شيا أي: لا تَعْدُوهَا سَّجْدَة تُحْزئ 
من فَرْض الصّلاة» لَمْ بُرذ: لا ES GAS‏ لا فرْضًا EA NG‏ 


1622. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abdurrahim 
Al Bargi memberitakan kepada kami, Ibnu Abi Maryam menceritakan 
kepada kami, Nafi' bin Yazid menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Abi Sulaiman menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abu Al “Itab 
dan Ibnu Al Magburi, dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, 


Abi Aisyah dan didalamnya "Maka Abu Bakar menjadi Imam atas Nabi Muhammad 
SAW. 


130 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila kalian telah tiba ke masjid 
dan mendapatkan kami sedang sujud, maka sujudlah kalian dan 
janganlah kalian anggap sujud kalian itu sebagai satu raka'at. 
Barangsiapa telah mendapatkan satu raka'at, maka sesungguhnya ia 
telah mendapat shalat'.” 


Abu Bakar berkata, “Di tengah sanad hadits tersebut di atas ada 
Yahya bin Abu Sulaiman yang tidak aku ketahui, apakah ia banyak 
celanya ataukah banyak pujiannya?” 


Abu Bakar berkata, “Aku melihat bahwasanya Abu Said, budak 
bani Hasyim itu telah meriwayatkan banyak hadits dari Yahya bin 
Abu Sulaiman.” 


123. Bab: Dibolehkannya Melaksanakan Satu Shalat Dengan Dua 
Orang Imam, Yang Salah Satu Imam Tersebut Tidak Terkena 
Hadats, Dimana Imam Yang Pertama Meninggalkan Jama'ahnya 
dari Posisinya Sebagai Imam kemudian Imam Yang Kedua Maju 
Untuk Menggantikannya Sampai Menyempurnakan Shalat 
Jama'ah Yang Sebelumnya Diimami Orang Lain, Dan 
Dibolehkannya Seseorang Shalat Dengan Menjadi Makmum Dan 
Imam Sekaligus, Dan Seseorang Boleh Bermakmum Kepada 
Imam dan Si Makmum Telah Terlebih Dahulu Membaca Doa 
Iftitah daripada Imam. 


A pe -iarr‏ طاهر A l‏ ارا امد ب عد 
dah‏ اه .3 ده وار 47 e Abs‏ 2 20 هر - 
b p~‏ حَمَاد بن زيدء gan‏ بو حارم (ح) وحدنا HD yag‏ بن إبراهيم 


72 
407 nd روو‎ 


‫َّ با‎ r م 2 موو‎ dB... 
(ح) وحدننا عبد‎ sal الدورقي» حدنا عبد العزيز بن ابي حازم» عن‎ 


125 Al Hafidz menunjukannya dalam At-Talkhish Habir 2: 42 sampai kepada riwayat 
Ibnu Khuzaimah, menurutku Al Hakim dan Adz-Dzahabi juga menganggapnya 
shahih atau hasan sebagai mana aku komentari dalam shahih Abu Daud (832). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 131 


الحبّار bia E iji‏ سُفْيَانْ قال: شمیت اا Jen Ye‏ بن 

سعد )© ET‏ عبد الأغلى ١‏ الصّدفي» و عبد الله بن 
وَهُْبء Taa Wu of‏ عَنْ ابي pie‏ لقا عو كول لك af a‏ 
ئول الله حرج إلى تبي عمرو أن ala IP‏ يت A‏ 
Gal‏ سا A g! 8 RAI‏ فقال: sb sL kah‏ فقال: 
َعَم da‏ ابو ټک sG‏ رَسُول لله 8# وَالنّاسُ في A Taw‏ 
حى و في الصف ih‏ اقا A OE‏ بكر لا يلت في 
صلاته» فلا اکر ú‏ س التصفيق» تت فرأى رَسُول الله فل وأشَارَ 


ET NG ل الله 8 أن اکت‎ Pa 


z PA r 2‏ ور .2 2 سل ° 5 a?‏ ورلا رر و 3 

على ما أَمَرَهُ به رَسُول الله 8ه من ذلك SKA PEN‏ 
رن 00 f er o Ed 3. Pg 3 7 GA‏ “ 

Gn‏ في AE ah‏ رَسول اله du‏ اصرف قَالَ: يا 


SN بكر: ما كان‎ ANG sunah Ca أن‎ ai ما‎ Ag 


َه أذ ri jai‏ يد رَسُول الله Gyan JB‏ اله : ما لي 
aan‏ م الُفيق؟ من اه شه في صلاته سبح IP‏ ذا سبح 


r 


فت Sp al)‏ التصفيق sua‏ هذا ora‏ وئس بن عَبْد الأغلى قال 
او في هذا ابر دلا على ان Bah‏ ذا سح به قحا له أ 
ا يفت إلى pena)‏ ليعلَم ah‏ الذي اش الْمُسَبّحَ Jai‏ ما 


- 
“Is 
= 

ت 


1623. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Hamad bin Zaid memberitakan kepada 


132 ! Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, Abu Hazim memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauraqi memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim 
memberitakan kepada kami, dari bapaknya, Abdul Jabbar bin Al Ala 
memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami dan 
berkata, “Aku pernah mendengar Abu Hazim meriwayatkan hadits 
dari Sahal bin Sa'ad, Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab memberitakan 
kepada kami bahwasanya Malik telah bercerita kepadanya dari Abu 
Hazim bin Dinar dan dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya pada suatu hari 
Rasulullah SAW pergi menemui keluarga besar Amr bin Auf untuk 
mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Tak lama 
kemudian datang waktu shalat, lalu sang muadzin datang menemui 
Abu Bakar seraya berkata, “Wahai Abu Bakar, anda menjadi imam 
dan saya yang akan mengumandangkan qamat.” lalu Abu Bakar 
menjawab, “Baiklah.” akhirnya Abu Bakar bersedia menjadi imam 
shalat bagi kaum muslimin. 


Tak berapa lama kemudian Rasulullah SAW tiba di masjid 
ketika kaum muslimin sedang melaksanakan shalat berjama'ah, lalu 
beliau segera menempati barisan dalam shalat jama'ah tersebut. 
Kemudian para jama'ah shalat lainnya bertepuk tangan. Tetapi Abu 
Bakar tidak memalingkan wajahnya ke belakang dalam shalat. Akan 
tetapi ketika makin banyak jama'ah yang bertepuk tangan, maka 
akhirnya Abu Bakar pun menoleh ke belakang. Ternyata ia melihat 
Rasulullah SAW sedang ikut shalat berjama'ah di belakangnya. 
Namun demikian, Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya untuk 
tetap di tempatnya menjadi imam shalat. Akhirnya Abu Bakar 
mengangkat kedua tangannya seraya memuji kepada Allah SWT atas 
sikap dan perintah Rasulullah SAW terhadap dirinya dalam shalat 
berjama'ah tersebut. Tak lama kemudian, Abu Bakar mundur ke 
belakang untuk bergabung bersama kaum muslimin dalam barisan 
shalat. Lalu Rasulullah SAW maju untuk menjadi imam dalam shalat 
tersebut. Usai melaksanakan shalat, Rasulullah SAW bertanya kepada 
Abu Bakar, “Hai Abu Bakar, mengapa kamu tidak tetap berada di 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


tempatmu (sebagai imam) manakala aku perintahkan?” mendengar 
pertanyaan itu, Abu Bakar segera menjawab dengan penuh 
kerendahan hati, “Hai Rasulullah, tidak pantas bagi anak Abu Quhafa 
ini untuk shalat di depan (menjadi imam) utusan Allah.” selanjutnya 
Rasulullah pun bertanya kepada jama'ah shalat, “Wahai kaum 
muslimin sekalian, mengapa kalian saling bertepuk tangan dalam 
shalat? Barangsiapa merasa terganggu (dengan perbuatan imam) 
dalam shalatnya, maka ia dapat bertasbih (mengucapkan 
subhanallahu). Karena apabila ia bertasbih, maka imam akan 
menoleh kepadanya. Ketahuilah, sesungguhnya tepuk tangan itu 
hanya untuk kaum perempuan.” 


Ini adalah hadits Yunus bin Abdul A'la 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwasanya 
apabila makmum bertasbih dalam shalat berjama'ah, maka dibolehkan 
bagi imam untuk menoleh kepadanya untuk mengetahui 
permasalahannya hingga ia melakukan apa yang harus dilakukan.”!?? 


124. Bab: Rakyat Biasa Menggantikan Imam Besar Dalam Shalat 
Berjama'ah karena Sakit Yang Dideritanya 


٤-أُخَْبرَنا gil‏ طاهر Weh KAA‏ القاسم بن Jama‏ 
نن عبد بن عاد الْمهَلِي» ويو طالب ريد ِن A‏ الطائي» iri Wareg‏ 
یی الأزدي قالوا: GAS‏ عبد الله بن دود nga‏ سلمة بن بط عَنْ 


ا وا AK‏ سه کے ها سه AL‏ 
رَسُول الله BB‏ فأغمي عَليْه ثم أفاق» فقال: أَحَضَرَت الصّلاة؟ قلتا: عم 


12 Bukhari, Adzan 48 dari jalur Abi Hazim, menurutku demikian juga Muslim 
(2/25)-Nashir) 


134 || ShahihIbnu Khuzaimah 


قال: مروا بلالا Jadi K d HT ogi‏ باس ثم اغبي A cal‏ 
أفاقَ» فقال: gi‏ الصّلاة؟ قَلنا: 2 مُرُوا بلالا فد وسر 
idu Jadi Ki‏ ٿم اغبي ala‏ أفاق» SB‏ عائشة: إن أبي 
ل أسيف» EGE ur Af‏ اق فقال: KK ojah‏ 
َعَم فقَالَ: مُرُوا بلالا یودن AL pai Kh‏ قات عائشة: 
إن بي Gg‏ أسيف» فلو SA‏ غه JB‏ لک Aya‏ رسف 
مروا بلالا Ál Yah A ui Aas‏ عم hyb ai‏ 
بلالا tagih gih ob‏ َكْر أن ÓL La‏ ثم JG at ii‏ 
56 الصّلاة؟ قلت: َعَم JÚ‏ جيئوني ie Si oky‏ فَحَاءوا 


GN J A 4‏ فَاضَمَدَ er DAR 5 Gel‏ إلى 
Kah > A d‏ فرع من الصّلاة 


. فيك 


1624. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits Tea 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Oasim bin Muhammad 
bin Abbad bin Abbad Al Mahlabi dan Abu Thalib Zaid bin Ahzam 
Ath-Thai serta Muhammad bin Yahya Al Azdi memberitakan kepada 
kami dan berkata, “Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, 
Salama bin Nubaith menceritakan kepada kami, dari Nu'aim bin Abu 
Hind memberitakan kepada kami, dari Nubaith bin Syarith, dari Salim 
bin Ubaid, dia berkata, “Ketika menderita sakit keras, Rasulullah 
SAW sering mengalami pingsan dan setelah itu siuman kembali. 
Kemudian beliau bertanya, “Apakah waktu shalat telah tiba?” kami 
menjawab, “ya, waktu shalat telah tiba hai Rasulullah. 


Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, “Suruhlah Bilal untuk 
mengumandangkan adzan dan Abu Bakar untuk menjadi imam!” usai 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


mengucapkan perintah itu, Rasulullah pun jatuh pingsan. Setelah itu, 
Rasulullah SAW siuman kembali dan bertanya, “Apakah waktu shalat 
telah tiba?” kami menjawab, “ya, waktu shalat telah tiba hai 
Rasulullah.” lalu beliau berkata, “Suruhlah Bilal untuk 
mengumandangkan adzan dan Abu Bakar untuk menjadi imam!” usai 
mengucapkan kata-kata itu, Rasulullah pun langsung jatuh pingsan. 
Tak berapa lama kemudian beliau siuman kembali. 


Kemudian Aisyah, istri Rasulullah SAW, berkata, “Wahai 
Rasulullah, ayahku itu adalah orang yang mudah sedih. Alangkah 
baiknya, jika anda memerintahkan orang selain dirinya.” Lalu 
Rasulullah SAW jatuh pingsan dan selanjutnya berkata, “apakah 
waktu shalat telah tiba?” kami menjawab, “ya, waktu shalat telah tiba 
hai Rasulullah.” kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Suruhlah Bilal 
untuk mengumandangkan adzan dan Abu Bakar untuk menjadi imam! 
lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, “Hai Rasulullah, ayahku 
adalah orang yang mudah sedih. Alangkah baiknya jika anda 
memerintahkan orang selain dirinya.” mendengar perkataan Aisyah 
itu, Rasulullah SAW langsung menjawab, “Kalian, hai kaum 
perempuan, adalah para pendamping Nabi yusuf! Suruhlah Bilal 
untuk mengumandangkan adzan dan Abu Bakar untuk menjadi imam! 
setelah itu, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. 


Kemudian para sahabat segera memerintahkan Bilal untuk 
mengumandangkan adzan dan igamat. Setelah itu, mereka pun 
meminta Abu Bakar untuk menjadi imam shalat. Tak lama kemudian 
Rasulullah SAW telah siuman dan kembali bertanya, “Apakah telah 
dikumandangkan iqamat untuk shalat?” aku menjawab, “ya, iqamat 
untuk shalat telah dikumandangkan.' lalu Rasulullah SAW berkata, 
“Tolong, suruhlah kemari seseorang untuk menopang tubuhku! 
kemudian para sahabat memanggil Barirah dan seorang laki-laki 
lainnya untuk menopang tubuh Rasulullah ke tempat shalat. Setelah 
itu, Rasulullah SAW diletakkan di samping Abu Bakar yang sedang 
berdiri menjadi imam shalat. Ketika merasakan kehadiran Rasulullah 


136 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


di sampingnya, Abu Bakar bergegas untuk mundur ke belakang. Akan 
tetapi, ternyata, Rasulullah malah menahan dirinya agar tetap di 
tempat hingga shalat selesai.” Ini adalah hadits Qasim bin 
Muhammad 


125. Bab: Menggantikan Imam ketika Tidak Hadir ke Masjid 
0 SS eT 


a ف‎ 

1625. Abu Bakar telah berkomentar tentang hadits Sahal bin 

Sa’ad dan tentang perginya Rasulullah SAW ke keluarga Amr untuk 

mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Selanjutnya 

Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ‘Hai Bilal, apabila waktu 

shalat telah tiba dan aku belum datang, maka suruhlah Abu Bakar 
menggantikan menjadi imam shalat bagi kaum muslimin’ ”™®' 


126. Bab: Keringanan Untuk Mengikuti Orang Shalat 
Yang Niatnya Adalah Shalat Sendirin dan Tidak Berniat 
Menjadi Imam 


5- ارتا أب Pe Ab‏ بكر Cai‏ ا a‏ الجبار بن 


fo‏ سا 


للا وَسَعِيدٌ بِنْ عَبّد NG a‏ کنا ONG‏ عن ان OWE‏ عَنْ 


9 Sanadnya shahih seperti yang ditunjukan oleh Al Hafidz dalam Al Fath 2:154 
sampai kepada riwayat Ibnu Khuzaimah dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam: 
Igamat 142 dari jalur Abdullah bin Daud. 

18! Lihat hadits no 1623. 


ma کان لتا‎ : EN dna Aa اطي‎ a sa 

Ta د‎ mp seba ga Yaa PPN 
ما‎ pa من‎ As بهم فقال:‎ Had من الْمُسْلمِينَ يُصَلونَ بصّلاته‎ 
ما دم عَلَيْه‎ a 


P ol,‏ وكان اند د Aei pa‏ و 


07 75 


1626. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 
“Ala dan Said bin Abdurrahman memberitakan kepada kami,dan 
berkata, “Sufyan telah memberitakan kepada kami dari Ibnu 'Ajlan, 
dari Said, yaitu Al Magburi, dari Abu Salama, dari Aisyah yang 
berkata, “dahulu kami mempunyai sehelai tikar yang kami bentangkan 
di siang hari. Biasanya Rasulullah SAW mempergunakannya untuk 
alas tidur di malam hari dan sekaligus untuk tempat shalat. Kemudian 
perlahan-lahan para sahabat mengikuti shalat beliau tersebut. Ternyata 
Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan oleh para sahabat. 
Akhirnya beliau bersabda, “Lakukanlah ibadah sesuai dengan apa 
yang sanggup kalian lakukan. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan 
pernah jemu hingga kalian menjadi jemu. Ketahuilah, pekerjaan yang 
paling dicintai Allah adalah yang konsisten meskipun sedikit. Apabila 
Shalat, maka Rasulullah pun memantapkannya'.” 

Ini adalah hadits Abdul Jabbar. Sementara Said bin 
Abdurrahman berkata, “Para sahabat telah mendengar suara 


Rasulullah dan mereka ikut shalat bersamanya.” Kemudian Said bin 
Abdurrahman menambahkan, Rasulullah SAW bersabda, 


132 Dalam kitab aslinya ialah terdapat kata "Putih", dan terdapat tambahan dalam 
An-Nasa'i 2:53. 


138 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Sesungguhnya aku khawatir untuk memerintahkan kepada kalian 
suatu pekerjaan yang kalian tidak sanggup melakukannya.” 3 


tenar Ta 

الأعلى الصئعاني» حبرا CN‏ قال: سمعت حم a‏ .2 ©“ 

قال: قال اتس (ح) وحَدَثَنَا أَبُو مُوسی» ابرا a‏ الْحَارثء Wa‏ 

سک سه وهذا ديف بشر بن المُفضلء قال: صلى اش 8ه 

في خض حجر فَحَاء اس من Al GD cakar gkah malah‏ 

akil) بصَلانك‎ Elo أَصَبَحُوا قالوا: يا سول اللّه»‎ ÉD ذلك مرَاراء‎ Ja 
قال عدا فل دلاق‎ data ولس تكب أن‎ 


1627. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdul 
A'la Ash-Shan'ani memberitakan kepada kami, Al Mu'tamir 
memberitakan kepada kami dan berkata, “Aku pernah mendengar 
Hamid berkata, Anas memberitakan kepada kami, Ha, Ash-Shan'ani 
memberitakan kepada kami, Basyar, yaitu Ibnu Al Mufadhal, Hamid 
memberitakan kepada kami dan berkata, “Anas berkata, Ha, “Abu 
Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, Khalid bin 
Al Harits menceritakan kepada kami, Hamid menceritakan kepada 
kami, dari Anas —dan ini adalah hadits Basyar bin Al Mufadhal— 
yang berkata, “Pada suatu hari Rasulullah SAW melaksanakan shalat 


133 Muslim, para musafir 315 dari jalur Sa'id, Bukhari, adzan 81 secara singkat, 
An-Nasa'i, 2: 53 dari jalur Ibnu 'Ajlan. Menurutku, sanadnya hasan shahih, dan 
penjelasannya ada dalam shahih Abu Daud (1238)-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 139 


di salah satu ruangnya. Tak lama kemudian, para sahabat datang untuk 
ikut shalat bersama beliau. Ketika merasakan kehadiran mereka, maka 
Rasulullah mulai mengerjakan hal-hal yang diwajibkan saja dalam 
shalatnya dan setelah itu beliau masuk ke dalam kamar rumahnya, 
Kemudian, di dalam kamarnya itu, Rasulullah melaksanakan shalat 
sekehendak hatinya. Setelah itu, Rasulullah keluar dari kamar 
rumahnya dan kembali mengerjakan shalat. Keesokan harinya, para 
sahabat berkata, “Hai Rasulullah, tadi malam kami ikut shalat bersama 
anda dan kami senang membentangkan (tikar bersama anda).” 
Rasulullah menjawab, “Sengaja aku melakukan hal روز‎ 4 


127. Bab: Tentang Orang Yang Tidak Suci Dari Hadats Memulai 
Shalat Dengan Berniat Menjadi Imam, lalu Ia Menyatakan 
Bahwa Dirinya Tidak Suci Dari Hadats, kemudian Ia Meminta 
Para Makmum Untuk Menunggunya, sementara Ia Mandi 
Bersuci Dari Hadats Besar, setelah Itu, Ia Pun Mengimami Shalat 


ود مع ېوه rn A‏ ورم A‏ سمه r ° ٠‏ 
SAYA‏ ابرا أبو طاهر أخبرناايو بكر rp Vai‏ بن علي» 
z7 A‏ مو ? .مو ورم d‏ اشر وموم و z 3 r‏ ه م o‏ 
خبرنا عثمان بن CAS‏ احبر نا يوئس» عن SAN‏ عَنْ ابي سلمة» عن 
: و وم «٠ r 2 á 4 £ Ta‏ 9 3 ا An. cc...‏ 
GA al‏ قال: أقيمت Ie) É‏ الصفوف G gr LG‏ 


رول الله G am‏ في مصلا دَكَرَ ANEH‏ 
حَمّاد Ai,‏ عَنْ زياد bI‏ عَنِ الْحَسَنِء Su‏ أن رَسُول 
لله 5 اتح an‏ ارما لهم أن Kr‏ دحل م EE‏ 
ba kaki Kal‏ بهم 


3% Sanadnya Shahih. Menurutku, seperti pendapat Bukhari dan Muslim, dan 
dikeluarkan oleh Ahmad (3/103 dan 199) sanadnya ada tiga-Nashir) 


0 
| 


140 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1628. Abu Thahir telah memberikan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Amr bin Ali memberitakan 
kepada kami, Utsman bin Umar memberitakan kepada kami, Yunus 
memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salama, dari Abu 
Hurairah yang berkata, “Pada suatu ketika, iqamat telah 
dikumandangkan, barisan shalat telah diluruskan, dan Rasulullah 
SAW pun telah berada di masjid. Ketika akan memulai shalat, tiba- 
tiba beliau ingat bahwasanya beliau sedang dalam keadaan junub 
(berhadats besar). Kemudian beliau memberi isyarat kepada kami 
untuk tetap berada di tempat kami. Usai menunaikan mandi hadats 
besar, Rasulullah keluar dari kamarnya dan shalat bersama kami.” 

Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Hamad bin Salama, dari 
Ziyad Al “Alam, dari Hasan, dan dari Abu Bakrah bahwasanya 
Rasulullah SAW telah memulai shalat. Tiba-tiba beliau memberi 
isyarat kepada para sahabat lainnya untuk tetap berada di tempat 
shalatnya. Lalu beliau masuk ke dalam rumah (untuk membersihkan 
diri dari hadats besar). Tak lama kemudian beliau keluar dari kamar, 
sementara dari rambutnya menetes air bekas mandi. Selanjutnya 
Rasulullah menjadi imam shalat bagi para sahabat.”!” 


MUAR‏ : طاهر MUA‏ بكر أختبرتا asa‏ يد 
MA AAN‏ بن عبد (ح) jab EA‏ بن محمد أبس 
kara‏ عفان (ح) bi Layak CI‏ ن E Aa AG‏ 
هَارُوت Gis AJE‏ حَمّادُ بن aka‏ راد الدورقي: ka ÉD‏ أ قَال: 


CS ig is WW فما قَضى صلا قال:‎ 


“1629. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Hasan bin Muhammad 


135 Bukhari, Mandi 17 dari jalur Utsman bin 'Amr dan lainnya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Az-Za'farani memberitakan kepada kami, Yahya bin Ibad 
memberitakan kepada kami, Ha, Al Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Ha, 
Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Harun menceritakan kepada kami, mereka berkata, “Hamad bin 
Salama menceritakan kepada kami,” Lalu Ad-Dauraqi menambahkan, 
“Usai melaksanakan shalat berjama'ah, Rasulullah SAW bersabda, 
“Ketahuilah, sesungguhnya aku juga manusia. Tadi aku sedang 
berhadats besar '.” 136 


128. Bab: Keringanan Imam Yang Mengkhususkan Dirinya 
| dengan Bacaan Doa 


7 
مالم‎ ٤ 


۰ ارا ٨‏ که 


Di بكر را يَعْقَوبُ‎ Muat Ab 
جَريرٌ بن عَبْد الْحَمِيد‎ BAE قالوا:‎ KA مُوسَىء‎ Ha ETA 
کان رَسُول الله‎ JG عَنْ ابي زُرْعَق عَنْ ابي هرر‎ ar) عَنْ عُمَارَةَ بن‎ 
CA, وول الله بابي‎ E AE DÉS كبر في‎ 3 
SA) باعذ بيني‎ a قَالَ:‎ EG a Ga قول في سُكُوتكَ‎ 
Ss خَطَايَايَ» كما بَاعَدْتَ بين المَشرق وَالْمَْب» الم تقني من‎ 
بالتلج وَالْماء‎ gube سن من‎ A ايض‎ LA نی‎ 
SIN 

1630. Abu Thahir telah memberitakan sebuh hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauragi memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa 


3% Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 233-234 dari jalur Hammad bin Salamah, 
menurutku dalam hadits ini terdapat periwayatan hadits dari Al Hiss — maksudnya 
Al Bashri— tetapi hadits ini termasuk shahih dilihat dari sisi-sisinya dan pengakuan 
para ulama sebagaimana dalam shahih Abu Daud (336)-Nashir) | 


142 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, dan beberapa orang sahabat yang berkata, 
dari Abu Hurairah dia berkata “Apabila Rasulullah SAW telah 
bertakbir dalam shalat, maka beliau pasti akan diam beberapa saat. 
Aku bertanya, “Hai Rasulullah, sebenarnya apa yang anda ucapkan 
dalam diam antara takbir dan bacaan Al Fatihah?” Rasulullah SAW 
menjawab, "Dalam diam itu aku membaca, “Ya Allah ya Tuhanku, 
jauhkanlah antaraku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan 
antara timur dan barat. Ya Allah ya Tuhanku, bersihkanlah diriku 
dari dosa-dosa sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari 
kotoran. Ya Allah ya Tuhanku, cucilah diriku dari segala kesalahan 
dan dosa dengan salju, air, dan embun!' 


-١‏ قال أبو بکُر: حبر علي بن ابي طالب في r&i‏ الي 
قي الصّلاة من هَذَا لباب وَهَدَا LG‏ طويل» قَدْ ٧ NG En‏ 


1631. Abu Bakar telah berkata, “Ini adalah hadits Ali bin Abu 
Thalib yang menerangkan tentang Rasulullah SAW yang memulai 
shalat dari bab ini. Ini adalah bab panjang yang telah aku riwayatkan 
dalam kitab Al Kabir.” 


129. Bab: Keringanan Dalam Shalat Berjama'ah Di Dalam 
Masjid Yang Sedang Shalat Berjama'ah dan Kebalikan Dari 
Pendapat Yang Membolehkan Shalat Sendiri-Sendiri jika Pernah 
Melaksanakan Shalat Jama'ah Di Masjid Tersebut. 


r A سا‎ 


Tuh Kei بكر‎ Hu, yA طاهر‎ MU -١ 7 
Z عن سعيد‎ gr الكلاعي»‎ Oa عبده يعني ابن‎ Ui A 


137 Lihat hadits no :1579. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 143 


4 Lana DA a Sat win قال:‎ wa و اا عَبْدُ‎ 
(3 alas يتحر على هَذا؟ قال:‎ 7 PA "1 17 Já Ei لله‎ 
FI سليمان‎ 

1632. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Harun bin Ishak Al 
Hamdani memberitakan kepada kami, Abadah — maksudnya Ibnu 
Sulaiman Al Kila'i memberitakan kepada kami, dari Said, Ha, Bundar 
memberitakan kepada kami, Abdul A'la memberitakan kepada kami 
dan berkata: Said memberitakan kepada kami, Sulaiman An-Naji 
memberitakan kepada kami, dari Abu Mutawakkil, dari Abu Said Al 
Khudri bahwasanya ia berkata, "Pada suatu hari, ada seorang laki-laki 
yang baru datang ke masjid, sementara Rasulullah SAW telah 
melaksanakan shalat. Kemudian Rasulullah berseru, “Siapakah di 
antara kalian yang ingin berdagang dengannya?” tak lama kemudian 
salah seorang dari para sahabat bangkit dan shalat bersama laki-laki 


tersebut.” Ini adalah hadits Harun bin Ishak, hanya saja ia berkata, 
“Dari Sulaiman An-Naji.”!28 


۱۶ Sanadnya shahih, At-Tirmidzi 1: 427 dari jalur 'Abdah, dan untuk keteranagan 
lebih lanjut lihat komentar Ahmad Syakir atas At-Tirmidzi 1: 429. 


144 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


130. Bab: Dibolehkannya Orang Yang Melaksanakan Shalat 
Fardhu Menjadi Makmum Kepada Orang Yang Melaksanakan 
Shalat Sunnah, dan Pendapat Para Ulama Di Negeri Irak Yang 

Berbeda dengan Menyatakan Bahwasannya 
Hal Itu Tidak Dibolehkan. 


gal NG -arr‏ طاهر A‏ حبرا مُحَمَّدُ بن شار 


279 z PAN 


PAIP 
ل الله سلا‎ ka Ja اق أن نكتل‎ JG عبد الله‎ 


s 
r 


مو وم abie‏ 


1633. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami, Ibnu . 
'Ajalan memberitakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Muqassim, 
dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia berkata, “Mu'adz bin Jabal 
pernah melaksanakan shalat berjama'ah bersama Rasulullah SAW. 
Setelah itu, ia kembali pulang ke rumah dan menjadi imam bagi 
keluarganya dengan shalat yang sama”? 


A 


NY‏ اخبرد ا بو PA K Ab‏ بن حَبيب 


Jt Kai HA‏ يعني ابن SI‏ عن مُحَمَّد yi‏ عَحْلان عن 


ورو 


Kh‏ الله بْنِ مقس » عَنْ حابر بْنِ عبد الله IE‏ کان معاد hai‏ مع 
dm)‏ الله وي العشاء َم حع ERE ra biol ad‏ يوم» 


139 Menurutku sanadnya hasan shahih, dan Ibnu 'Ajlan telah diikuti seperti yang aku 
jelaskan dalam shahih Abu Daud (613)-Nashir). Abu Daud, perkataan dari jalur 
Yahya bin Sa'id, lihat juga Hadits 790-792, lihat juga Bukhari, Adzan, 60, 63, 
Muslim, Shalat 179. 3 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 145 


a A ۸ ۸1 ٩ olo E Anta م ر رګ‎ A 
Se خَلفهُ فتّی من قومه. فلما طال على‎ Leg فصلى بهم»‎ 
صلى مُعَاذْ ذکر ذلك لَه‎ Kd فَأَحَدَ بخطام بَعيره» وَانْطَلقواء‎ T 
ap رَسُولَ الله 8 فَأَسْبَرَهُ مُعَاذ بالذي‎ Sr SS قَقَالَ: إن هَذا‎ 
ثم برح فيطول‎ Hiie الفتى» فقال الفتى: يا رَسُول الله» يطيل المُكث‎ 
مُعاذ ؟» وقال للفتى: كيف‎ if علیتاء فقال رَسُول الله #: أقان‎ 
بفاتحة الكتاب» وسال الله‎ Bi تَصْنَعٌ يا ابن أخي إذا صلَيّت؟ قال:‎ 
يزو نس لي و‎ ETT 
ما دندنتكک ودندنة معاذ فقال‎ Sl N A من النارء‎ s الجنة وَأَعُوذ‎ 

Pari 2 aa 5 هر‎ oi 07,7 “e 5 ت2 7 م‎ e 2 A 
قال: قال الفتى:‎ US أو نحو‎ cela ومعاذ حول‎ A : رسول الله‎ 
“r ٠ مع‎ ol روس‎ £ PA o 22 وو‎ EEE P Gi 3 to. د هو‎ 
ولكن سيعلم معاذ إذا ویم القوم وقد خبروا ان العدو ول دلوا قال:‎ 
AEEA WE ah agak سواه قالً:‎ 

Ag قال: یا رَسُول الله صَدَقَ الله وكذبت»‎ KENA asas 

1634. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Habib Al 
Haritsi memberitakan kepada kami, Khalid memberitakan kepada 
kami —maksudnya Ibnu Al Harits— dari Muhammad bin 'Ajalan 
memberitakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Muqasim, dari Jabir 
bin Abdullah yang berkata, “Mu'adz senantiasa melaksanakan shalat 
isya berjama'ah bersama Rasulullah SAW. Setelah itu, Mu'adz pulang 
dan kembali melaksanakan shalat bersama para sahabatnya. Pada 
suatu hari, Mu'adz pulang ke rumah dan menjadi imam shalat bagi 
para sahabatnya. Di antara makmum yang ikut serta dalam shalat itu 
adalah seorang pemuda. Ketika mengetahui lamanya shalat Mu'adz, 
maka pemuda itu keluar dari barisan jama'ah dan melaksanakan shalat 
sendiri. Usai melaksanakan shalat, maka pemuda itu segera pergi 
meninggalkan masjid dengan mengendarai kudanya. 


146 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sementara itu, Mu'adz dan para sahabatnya baru selesai 
melaksanakan shalat berjama'ah. Kemudian salah seorang di antara 
jama'ahnya itu menceritakan tentang sikap pemuda tersebut. 
Mendengar_informasi itu, Mu'adz pun berkata, “Ini merupakan 
perbuatan orang munafik. Aku akan ceritakan peristiwa ini kepada 
Rasulullah.” Lalu Mu'adz segera menghadap Rasulullah dan 
menceritakan apa yang telah dilakukan pemuda itu dalam shalat 
berjama'ah bersamanya. Akan tetapi, pemuda itu malah menolak dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, memang Mu'adz itu senang dengan shalat 
yang lama bersama anda. Akan tetapi, di tempat kami shalatnya pun 
lama.” lalu Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, “Apakah kamu 
ini penebar fitnah hai Mu'adz?” selanjutnya Rasulullah bertanya 
kepada pemuda itu, “Apakah yang kamu kerjakan saat kamu shalat 
hai anak saudaraku?” pemuda itu menjawab, “Saya membaca surat 
Al Fatihah wahai Rasulullah, kemudian saya memohon kenikmatan 
surga kepada Allah dan berlindung kepada-Nya dari siksa api neraka, 
sementara saya sendiri tidak tahu apa yang anda dan Mu'adz baca 
(dalam shalat tersebut).” lalu Rasulullah SAW bersabda, “Aku dan 
Mu'adz antara dua bacaan itu.” 


Selanjutnya pemuda itu berkata, “Akan tetapi, Mu'adz akan tahu 
apabila kaum muslimin datang untuk memberitahukan bahwasanya 
musuh telah datang.” Akhirnya pemuda tersebut mati sebagai 
syahid di medan perang. Setelah itu, Rasulullah SAW berkata kepada 
Mu'adz, “Apa yang telah dilakukan musuhku dan musuhmu hai 
Mu'adz?” Mu'adz menjawab, “Wahai Rasulullah, maha benar Allah 
dan aku telah berdusta, sesungguhnya pemuda itu benar-benar mati 
syahid.” | 


MO Ini sama seperti dalam kitab aslinya, dan terdapat suatu yang hilang, yang benar 
adalah ”Annal 'Adwa Oadadna", dan menurut Al Baihaqi (3/117) adalah "Annal 
'Adwa gad atau", dan dalam teks lainnya "Dad danau". Dan dalam riwayat Ahmad 
(5/74) dari jalur lain "Satarauna ghadan idzal tagal gaum insyaa Allah"-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 147 


131. Bab: Penjelasan Bahwasannya Mu'adz Sering 
Melaksanakan Shalat Fardhu Bersama Rasulullah dan Bukan 
Shalat Sunnah Sebagaimana Diduga oleh Sebagian Ulama Irak 


٥‏ ابرا بو طاهر Kue‏ قال ابو بكر: في حبر عبد 
NO aT‏ 
حم فيصل bioh‏ قال ابو بكر َد Salah‏ هذه BEI‏ بِمَامهَا بيت 
نی ااا bak‏ ماو اف أله صل ka‏ تين GSi‏ 
وَصَلوًا au‏ فكائت لبي 4# تطعا وهم فريضة 
Abu Bakar berkata, “Sebenarnya dalam hadits Ubaidillah‏ .1635 
bin Muqasim yang menerima hadits dari Jabir disebutkan bahwasanya‏ 


Mu’adz melaksanakan shalat isya bersama Rasulullah SAW. Setelah 
itu ia pulang dan melaksanakan shalat bersama para sahabatnya.” 


Abu Bakar berkata, “Sebenarnya aku telah mendiktekan 
permasalahan ini secara menyeluruh dan aku terangkan pula di 
dalamnya tentang beberapa hadits Nabi dalam shalat khauf 
bahwasanya Rasulullah melaksanakan shalat sunnah dengan salah satu 
dari dua kelompok, sementara mereka sendiri malah melaksanakan 
shalat fardhu di belakang beliau.” 


132. Bab: Perintah Shalat Secara Sendirian, tatkala Imam Datang 
Terlambat Untuk Melaksanakan Shalat Berjama'ah 


Ket Ku‏ أختبرئا علي ji‏ حشرم ابرا 
عيسى) $ الأَعْمَشِ عن ايراهيم JP‏ لأسو قال: دلت أنا silih‏ عَلَى 
ان مَسْعُود فقال: ndi c kas va Jah‏ لا قال: فووا AG d kad‏ 


148 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Jah عَنْ شمّاله»‎ EI wani أَحَدَنا عَنْ‎ GET, Cash فأحذ‎ dala نر م‎ 
Wb MS صاب‎ AN) اذا‎ | Jas ca) أذان ولا‎ sk 
MAKE GI قال:‎ BB اله‎ IA uh NS َالَ:‎ Na 

4 Ya aKu ذلك‎ mM Ta إلى شرق‎ DEPAN BA يون‎ 

الصّلاة لوقتهاء Do Jani‏ مَعَهُمْ سبحة 

1636. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
memberitakan kepada kami, Isa memberitakan kepada kami, dari Al 

“Amasy, dari Ibrahim, dari Al Aswad yang telah berkata, “Pada suatu 
hari, aku dan Algamah datang menemui Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu 
Mas'ud bertanya kepada kami, “Apakah masyarakat kalian shalat di 
belakang kalian berdua?” kami menjawab, “Tidak, mereka tidak shalat 


di belakang kami.' lalu Ibnu Mas'ud berkata, “Sekarang bersiap-siap 
dan shalatlah kalian berdua!” | 


Akhirnya kami bersiap-siap untuk shalat di belakang Ibnu 
Mas'ud, kemudian ia (Ibnu Mas'ud) memegang kedua tangan kami 
dan menempatkan salah seorang diantara kami di sebelah kanannya 
dan yang lain di sebelah kirinya. Ibnu Mas'ud langsung melaksanakan 
shalat tanpa menunggu adzan ataupun igamat. Apabila ruku, maka ia 
menyatukan jari-jari tangannya dan menempatkannya di antara dua 
kakinya. Usai melaksanakan shalat, Ibnu Mas'ud berkata, “Begitulah 
kira-kira aku melihat Rasulullah SAW shalat. 'Selanjutnya ia berkata, 
“Suatu saat kelak akan ada para pemimpin yang berupaya mematikan 
cahaya shalat. Mereka akan mencekiknya hingga ke lubang orang- 
orang mati. Oleh karena itu, barangsiapa ada di antara yang masih 
mempunyai kesempatan, maka shalatlah tepat pada waktunya dan 
jadikanlah shalat sebagai tasbihnya!”'” 


MI Muslim, Tempat-tempat sujud 26 dari jalur Al A'masy 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 149 


133. Bab: Perintah Melaksanakan Shalat Berjama'ah setelah 
Melaksanakan Shalat Fardhu Sendirian pada saat Imam Datang 
Terlambat dan Penjelasan Bahwasanya Shalat Yang Pertama 
Dikerjakan Itu Adalah Shalat Fardhu Secara Sendirian dan 
Shalat Yang Kedua Itu Adalah Sunnah Secara Berjama'ah, 
berbeda Dengan Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Shalat 
Secara Berjama'ah Itu Adalah Shalat Fardhu dan Bukan Shalat 
Sendirian, serta Larangan Meninggalkan Shalat Sunnah'“ 
Di Belakang Imam Yang Melaksanakan Shalat Fardhu 


Jan dasa بکر أخبرئا‎ Mug Muat -۷ 

a (ح)‎ Aa تا‎ NG حکیې‎ A 
ME و عيذ الْوَارث» قالا: و ايوب (ح)‎ EAA 
يعني ابن علي اشا الوب عن‎ A هاشم زياد د وټ اا‎ 


اي ag‏ قال: f‏ ابن زياد Ab DA‏ عَبْدُ اله iy‏ الصّامت» 
قبت له رسي gi TB ada la‏ ان زِيّاده Lp‏ عَلَى 
شه نه عرب بذ على gkah‏ وقال: duit A‏ در كما سَألئْني» 
Cra‏ حي US‏ ضرت les‏ وقال: إني سألت رَ سول الله 6 
Iu us‏ فرب < فخذي» LS‏ ضرَبْت Bias‏ وقال: Dal ko‏ 
US Dp ai‏ مَعَهُمْفَصَل Ka Jet ka Yi JÊNG‏ 
حَديث PJU AY‏ بن تكيم: JP Gak‏ شَفئيْه 


1637. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 


"4 Dalam kitab aslinya wanaafilatan, yang betul adalah seperti yang ada dalam kitab 
asli). 


150 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan Yahya bin Hakim memberitakan kepada kami dan berkata, “Kami 
menerima hadits ini dari Abdul Wahhab, Ha, Imran bin Musa 
Al Oazaz memberitakan kepada kami, Abdul Warits memberitakan 
kepada kami, mereka berkata, “Ayyub memberitakan kepada 
kami, Ha, Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub memberitakan kepada kami, 
Ismail —maksudnya Ibnu Ulyah— memberitakan kepada kami, 
Ayyub memberitakan kepada kami, dari Abu Aliyah Al Bara yang 
telah berkata, “Pernah pada suatu ketika Ibnu Ziyad menunda waktu 
shalatnya. Tiba-tiba, Abdullah bin Shamit datang menemuiku, maka 
aku sediakan sebuah kursi untuk tempat duduknya seraya 
menyebutkan bahwa kursi tersebut adalah buatan Ibnu Ziyad, lalu 
Abdullah bin Shamit menggigit kedua bibirnya dan memukulkan 
tangannya ke pahaku seraya berkata, “Ketahuilah, aku pernah bertanya 
kepada Abu Dzar (seperti engkau bertanya kepadaku). Lalu Abu Dzar 
memukulkan tangannya ke pahaku sebagaimana aku memukul 
pahamu dan berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah (seperti 
engkau bertanya kepadaku dan Rasulullah memukulkan tangannya ke 
pahaku sebagaimana aku memukul pahamu seraya bersabda, 
“Shalatlah tepat pada waktunya. Apabila kamu telah melaksanakan 
shalat berjama'ah, maka shalat sunnahlah sendirian dan janganlah 
berkata, ‘Aku telah shalat dan tidak perlu shalat lagi.” 


Ini adalah hadits Bundar. Sementara itu, Yahya bin Hakim 
berkata, “Lalu ia menggigit kedua bibirnya.” 


M3 Ganadnya shahih An-Nasa'i 2: 58-59 dari jalur Ziyad bin Ayyub dan ada 
tambahan menurut An-Nasa'i.Menurutku inilah yang dikeluarkan oleh Muslim 
(2/121) dari jalur lain dari isma'il yang juga terdapat tambahan-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 151 


134. Bab: Mengerjakan Shalat Berjama'ah setelah Mengerjakan 
Shalat Shubuh Sendirian. Maka Hukum Shalat Berjama'ahnya 
Bagi Makmum Adalah Sunnah dan Hukum Shalat Sendirinya 
Adalah Wajib, dengan Dalil Sabda Rasulullah SAW 


“tidak ada shalat setelah shalat‏ لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس 


shubuh sampai terbitnya matahari”. Ini merupakan larangan yang 
bersifat khusus dan bukan larangan bersifat umum. 


2.» 
3 


: بكر ابرا أبو هاشم زيَادُ‎ e طاهر‎ A 


(D) sbs ل‎ ai هشب‎ GA نی قالا:‎ AE 
NG عا حال‎ na Was, دار أعبرئا مُحَمَّدٌ (ح)‎ Ci, 
بن هَارُون» ارا‎ angi Gas g شعبة (ح) وَحَدَنَنا أَحْمَدُ ن‎ Es 
حتادةء حبرا‎ yi Ci يك (ح)‎ A) هشَامُ اسا وه‎ 


r 


وه ه وا r r 0 r PA r 5 9 9 r La. 2 os 7 Z-‏ 
الأموّد. عَنْ أبيه» وقال Sesha‏ وَهَذا حدیثه» قال: Was‏ جَابر بن يزيد 


ن الأَسْوّد الْعَامرِي» عَنْ ابيب قال: شهذت مَمَّ رَسُول الله 8 a‏ 
Si‏ إِذَا هُوَ len‏ في آخر الْقَوْم وَلَمْ Ula‏ مَعَهُ JG‏ 
علي بهمّاء GS‏ بهمًا تُرْعَدُ AA‏ فقال: ما مَتَعَكُمَا أَنْ BRA Ca‏ 
قالا: يَا رَسُولَ اللهء كنا قَدْ Ek‏ في Ig‏ قال: فلا علا )1 LA‏ 
Ea Ju‏ الاما PA IA‏ حَديث وَكيع: م حم AN‏ 


152 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


في الصّلاة وراد الصِبْعاني: LAN,‏ يأحذون بيده وَيَمْسَحُونَ بها 
وُحُوهَهُم فإذا هي أَبْرَدُ من gi‏ زان NAE‏ 

1638. Abu Thahir memberitakan sebuah hadits kepada kami, 

Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub 
dan Ahmad bin Mani’ memberitakan kepada kami dan berkata, 
“Husyaim memberitakan kepada kami, Ya'la bin 'Atha memberitakan 
kepada kami, Ha, Bundar memberitakan kepada kami, Muhammad 
memberitakan kepada kami, Ha, Ash-Shan'ani memberitakan kepada 
kami, Khalid menceritakan kepada kami, dan berkata, “Syu'bah 
memberitakan kepada kami, Ahmad bin Mani” memberitakan kepada 
kami, Yazid bin Harun memberitakan kepada kami, Hisyam bin 
Hasan memberitakan kepada kami, Syu'bah dan Syarik memberitakan 
kepada kami, Ha, Salm bin Junadah memberitakan kepada kami, 
Waki’ memberitakan kepada kami, dari Sufyan,semuanya dari 4 
bin 'Atha, dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad, dari bapaknya. 
Sementara itu, Husyaim pernah berkata, ini adalah haditsnya. Lalu 
Husyaim juga berkata, “Jabir bin Yazid bin Al Aswad Al “Amiri telah 
menceritakan kepada kami sebuah hadits dari bapaknya yang berkata, 
“Aku pernah menemani Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah 
haji. Kemudian kami melaksanakan shalat shubuh di masjid Al Khif, 
yaitu nama sebuah masjid di kota Mina. Usai melaksanakan ibadah 
shalat shubuh, tiba-tiba beliau melihat dua orang laki-laki dari 
rombongan lain yang belum melaksanakan shalat shubuh. Kemudian 
Rasulullah berkata, “Aku harus mengingatkan kedua orang laki-laki 
itu.’ lalu beliau temui keduanya seraya berkata, “Mengapa kamu tidak 
melaksanakan shalat berjama'ah bersama kami?” kedua orang laki- 
laki menjawab, “Wahai Rasulullah, tadi kami telah melaksanakan 
shalat shubuh di perjalanan. Lalu Rasulullah kembali berkata kepada 
keduanya, “Sebaiknya jangan kalian ulangi lagi tindakan kalian itu. 
Apabila kalian berdua telah melaksanakan shalat di perjalanan, lalu 
kalian berdua melihat kaum muslimin tengah melaksanakan shalat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 153 


| berjama'ah di masjid, maka shalatlah kalian berdua bersama mereka, 
karena shalat kalian yang di perjalanan itu hukumnya menjadi 


وور 


sunnah”. 


Lalu Bundar berkata, “lalu kalian berdua menemui imam yang | 
belum shalat...” Sementara dalam hadits Waki’ disebutkan, 
“kemudian kalian tiba di masjid dan melihat kaum muslimin sedang 
melaksanakan shalat berjama'ah.” Kemudian Ash-Shan'ani 
menambahkan, “selanjutnya kaum muslimin memegang tangan 
Rasulullah dan selanjutnya mengusap wajah mereka dengan tangan 
tersebut, maka ternyata tangannya itu lebih dingin daripada salju dan 
lebih wangi daripada minyak kasturi.” !* 


135. Bab: Larangan Untuk Meninggalkan Shalat Sunnah 
Berjama'ah setelah Melaksanakan Shalat Fardhu Sendiri 


pia بنْ‎ KUA A طاهر‎ Mug -٩ 
lor 2036. وين دو‎ a A فل‎ 7 - gun. . 2. سر هړس‎ 
حدنا محمد بن جعفر‎ ING ويحيى بن يم» وهذا حديث یحی‎ 
AAN عَبْد الله بُن‎ A pa عَنْ ايوب عن أبي العَالية‎ an ai 
في قوم يرون‎ Ci wA إذا‎ a 1 Pe قال:‎ a Ae Nge عَنْ ابي‎ 
8 و‎ 0 AE Wa KANA e, ره‎ anu 
فإذا أذ ركهم لم یصلوا‎ GII لَهُ: صل الصّلاة‎ JG GS عر‎ A 


ر وه 7 ا az‏ کې 0 م w‏ يب اب رف 7 و 
فصل مَعَهُمْ ولا تقل: إِنّي قد aka‏ فلا أصلي ad‏ يقل بُنْدَارٌ: صل 


r 


1 Sanadnya hasan, Abu Daud, perkataan 575 dari jalur Syu'bah, At-Tirmidzi 
1:474,475. Menurutku: Sebagian kelompok menganggap hadits ini shahih seperti 
yang aku terangkan dalam shahih Abu Daud (590), dan hadits Abu Dzar sebelumnya 
menguatkan kedudukannya. 


154 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1639. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Hisyam dan Yahya bin Hakim memberitakan kepada kami, —dan ini 
adalah hadits Yahya bin Hakim—. Kemudian Muhammad bin Hisyam 
dan Yahya bin Hakim berkata, “Muhammad bin Ja'far telah 
memberitakan sebuah hadits kepada kami, Syu'bah memberitakan 
kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Aliyah Al Bara, dari Abdullah bin 
Shamit, dari Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya 
beliau telah bersabda, “Bagaimana tindakanmu jika kamu berada di 
suatu masyarakat yang sering menunda shalat tepat pada waktunya? 
Maka ketahuilah, tetaplah kamu shalat tepat pada waktunya. Dan 
apabila kamu melihat mereka belum melaksanakan shalat, maka 
shalatlah bersama mereka dan jangan kamu ucapkan, ‘Sebenarnya 
aku tadi telah melaksanakan shalat sendirian, maka sekarang aku ikut 
tidak shalat berjama 'ah'.” 


Kemudian Bundar tidak berkata, “laksanakanlah shalat tepat 
pada waktunya!” 


145 Muslim, Tempat-tempat sujud 243 dari jalur Ayyub,343 dari jalur Abi Al Aliyah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


136. Bab: Tentang Dalil Yang Menyatakan Bahwasanya Shalat 
Sendirian Yang Pertama Kali Dilakukan Seseorang Tepat Pada 
Waktunya Itu Menjadi Fardhu, sedangkan Shalat Kedua Yang 
Dilakukannya Secara Berjama'ah Itu Menjadi Sunnah. Berbeda 
Dengan Pendapat Orang Yang Menyatakan Bahwa Shalat Yang 
Kedua Itu Menjadi Shalat Fardhu Dan Shalat Yang Pertama 
Menjadi Sunnah dengan Disertai Dalil Yang Menyebutkan 
Bahwasanya Apabila Imam Menunda Shalat Ashar, maka Orang 
Tersebut Harus Tetap Melaksanakan Shalat Ashar Sendirian 
Tepat Pada Waktunya. Setelah Itu, Barulah Ia Dapat Mengikuti 
Shalatnya Imam. Ini Sesuai Dengan Sabda Nabi SAW Yang 
Berbunyi, ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس‎ “Tidak Ada Shalat 
Setelah Shalat Ashar Hingga Terbenamnya Matahari.” Hal Ini 


Merupakan Larangan Yang Bersifat Khusus dan Bukan 
Larangan Bersifat Umum 


Sa Weh 5 Must Ab Mug -٠.‏ إِبْرَاهِيمَ 
الدورقي» زمحمد بن هشام» NG‏ ا 5 بن ae‏ حا عاصم» 
وقال E a SAK‏ اله gi‏ َسْعُود قال: 
سو الله 8 َعلّكُمْ سذ رکون oki uyi‏ الصّلاة op “3 pa‏ 
Sa 5 Gaga‏ لوقت الذي pa‏ 4 خا مَعَهُمْ) 
pray‏ قا سه 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1640 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim‏ 
Ad-Dauraqi dan Muhammad bin Hisyam memberitakan kepada‏ 
kami,mereka berdua berkata, “Abu Bakar bin “Iyas memberitakan‏ 
kepada kami, 'Ashim memberitakan kepada kami, dan Muhammad‏ 


berkata: “Aku mendengar hadits tersebut dari 'Ashim, dari Zirr bin 
Hubaisy, dari Abdullah bin Mas'ud yang telah berkata, 


156 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Suatu saat kalian 
mungkin akan bertemu dengan masyarakat muslim yang 
melaksanakan shalat bukan pada waktunya. Apabila kalian bertemu 
dengan mereka, maka shalatlah tepat pada waktunya di rumah 
kalian. Setelah itu, shalatlah berjama'ah bersama mereka dan 
jadikanlah shalat tersebut sebagai shalat tasbih (bagi kalian)” 


137. Bab: Tentang Larangan Mengulang Shalat dengan 
Menggunakan Niat Shalat Fardhu 


Ab UU -١‏ اناا بكر ابرا محمد بن ِن الْعَلاء بن 
AS‏ اسر 3 gi‏ حبرا را الخ Ea‏ (ح) ,3 علي 5 
Kai Ta‏ عيسى» عن Gn PAN D a‏ عبد PEN‏ 
الْمَسروقي» Wa‏ اعا عن سه عن عرو بن EA‏ 


Demang eh: TT 


kal قُلت: ألا‎ dha فقلت: ألا صلي؟ قال: قَذ‎ alat في‎ Lai 
S صله في توم‎ EN مه قال: اي سمغت رَسول الله يقول:‎ 
peranan 


1641. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Al “Ala 
bin Kuraib memberitakan kepada kami, Abu Khalid memberitakan 
kepada kami, Al Husain Al Maktab memberitakan kepada kami, Ha, 
Ali bin Khasyram memberitakan kepada kami, Isa memberitakan 
kepada kami,dari Husain, Ha, Musa bin Abdurrahman Al Masruqi 
memberitakan kepada kami, Abu Usamah memberitakan kepada 


146 Sanadnya Shahih-Nashir), Ibnu Majah, Igamat 150 dari jalur Abi Bakar bin 
'Iyash 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 157 


kami, dari Husain, dari Amr bin Syu'aib, dari Sulaiman bin Yasar, 
budak maimunah, yang telah berkata, “Pada suatu ketika aku pernah 
menemui Ibnu Umar yang sedang duduk di atas lantai, sementara para 
sahabat lainnya sedang melaksanakan shalat berjama'ah. Lalu aku 
bertanya kepadanya, “Wahai sahabatku, mengapa kamu tidak ikut 
shalat berjama'ah?” lalu Ibnu Umar menjawab, “Aku tadi telah 
melaksanakan shalat.” aku kembali bertanya kepadanya, “Mengapa 
kamu tidak ikut shalat berjama'ah saja dengan mereka?’ Ibnu Umar 
menjawab, “Hai sahabatku, ketahuilah bahwasanya Rasulullah pernah 
bersabda, “Janganlah kalian melaksanakan shalat dua kali dalam 
satu hari”. Ini merupakan hadits کو‎ 


138. Bab: Orang Yang Mendapatkan Shalat dan Duduknya Imam 
Dalam Shalat dengan Ganjil karena Mengikuti Imam 


۲ - ابرا أب طاهر Mug‏ بكر CAERE Ket‏ 
أن وب Ea‏ عي JA‏ ټولئ عن اهر IG‏ حلي عا 
ا آذ رة G‏ الشغرة إن SA‏ اعت أله سمح به Jan‏ غدل وسُول 
لله ا وأنا مَعَهُ في se‏ بوك قبل a‏ دلت م pb‏ رَسُول الله 
GE 3‏ فسكبت على يديه من BY‏ سل كف نم سل Pa‏ 
F‏ فَضَاقَ کا ځٌه EMIN‏ من تحت aji‏ 
ngk‏ سه د mat‏ مه P A‏ ب iib‏ 
د لي جة ا بې هملق ترا ME‏ 
ون و kan an ak naa e‏ 


"47 Sanadnya shahih,An-Nasa'i 2: 88 dari jalur Husain Al Mu'allim. 


158 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


۰ 


وار ا وین هر ار ا نهم Fe‏ 


7 0 نسنت را‎ BJ 


۳ 
- 


1642. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin 
Abdurrahman bin Wahab memberitakan kepada kami, pamanku 
memberitakan kepada kami, Yunus memberitakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri bahwasanya dia berkata, “Ibad bin Ziyad memberitakan 
kepadaku bahwasannya Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah telah 
memberitakan bahwasanya ia telah mendengar bapaknya itu berkata, 
“Dalam perang tabuk, Rasulullah SAW dan aku mengendarai unta. 
Kemudian beliau menderumkan untanya agar dapat buang air besar. 
Lalu aku menuangkan air kepada kedua tangan beliau. Setelah itu, 
Rasulullah mencuci tangannya dan membasuh mukanya. Kemudian 
beliau singsingkan kedua lengannya hingga kedua tangan baju 
jubahnya menjadi sempit. Lalu beliau masukkan tangannya dan 
mengeluarkannya kembali dari bawah jubahnya. Setelah itu beliau 
basuh sampai ke pergelangan tangan serta menyapu kepalanya. Beliau 
juga membasuh kedua setiwelnya dan selanjutnya beliau mengendarai 
unta. 


Akhirnya kami melanjutkan perjalanan hingga kami bertemu 
dengan rombongan kaum muslimin yang sedang melaksanakan shalat. 
Kebetulan yang menjadi imam dalam shalat tersebut adalah 
Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah SAW ikut ke dalam barisan 
shalat bersama kaum muslimin lainnya. Kemudian Rasulullah menjadi 
makmum kepada Abdurrahman bin Auf pada rakaat yang kedua. 


Tak lama kemudian Abdurrahman bin Auf mengakhiri shalat 
shubuh berjama'ah itu dengan mengucapkan salam. Lalu Rasulullah 
bangun dari duduknya untuk menyempurnakan shalatnya. Mengetahui 
hal itu, maka kaum muslimin lainnya pun merasa terkejut sambil 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 159 


memperbanyak membaca tasbih karena mereka telah mendahului 
Rasulullah SAW. Usai menyempurnakan shalatnya, maka Rasulullah 
SAW berkata kepada mereka, “Kalian telah melakukan sesuatu yang 
benar” "1 


139. Bab: Tentang Musafir Yang Menjadi Imam Shalat bagi 
Orang-Orang Yang Menetap dan Orang-Orang Yang Menetap 
Menyempurnakan Shalat-Shalatnya setelah Imam Mengucapkan 
Salam, itu pun Jika Hadits Ini Benar. Karena Di Dalam Hadits 
Tersebut Terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an. 


وہر radha 1 b o‏ وم 0 02 Z2‏ 
۳ - ابرا ابو طا 7 pl‏ أَحْمَدُ بْنْ aae‏ 
ورس و ومع 


are‏ (ح) STEES Wasa‏ ا dat‏ قالا: 
ٿا علي بن o5‏ عَنْ أبي têpa‏ قال: قامّ شاب إلى عمران بن 
حصن َالَ: 556 بلجام دابته» TS‏ عَنْ صلاة BU AN‏ ينا 
فقال: نا ےن aa‏ ا 
روت مع وول له B‏ وات da Kb‏ إلا تن ر 
a; PS‏ راد زياد Han Liz‏ مَعَه فلم Jal‏ إلا 
ga Nay Ta an‏ بمكة رمن الفح s aS‏ 
ل ملي ga‏ ريي م م يول JAN‏ مَكَةَ: صلوا Pb an‏ 
ji‏ وغزوت مَعَ AN‏ ا 
کی باجم وَحَحَحْتُ عر Ja ki An‏ إلا عن 
o OGE WK Ki‏ سي من پمارت ركن في احج حن 
Lihat hadits no 1514.‏ *' 


160 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


۶ 4 . 3 - 
تزجع إلى ah‏ تم KO GIN UG‏ راد s Aa‏ نو قال: هَل 3 
ds S‏ َعَم Ja‏ أَحْمَدُ بْنُ عبْدة 


1643. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Abdul Warits memberitakan kepada 
kami, Ha, Ziyad bin Ayyub memberitakan kepada kami, Ismail 
memberitakan kepada kami,keduanya berkata, “Ali bin Zaid 
memberitakan kepada kami, dari Abu Nadhrah yang berkata, “Pada 
suatu hari, ada seorang pemuda yang datang menemui Imran bin 
Husain dengan menuntun tali kekang kudanya untuk menanyakan 
tentang shalat dalam perjalanan. Kemudian Imran bin Husain menoleh 
kepadaku seraya berkata, “Wahai sahabat, pemuda ini bertanya 
kepadaku tentang suatu masalah. Dan sebenarnya aku ingin 
menceritakan kepadamu sekalian tentang suatu kejadian. Dahulu aku 
pernah berperang bersama Rasulullah dalam berbagai peperangan dan 
aku melihat Rasulullah selalu shalat dua rakaat hingga beliau sampai 
ke Madinah.” 


Kemudian Ziyad bin Ayyub menambahkan riwayat Imran bin 
Husain, “Aku pernah pergi haji bersama Rasulullah dan aku tidak 
pernah melihat beliau shalat kecuali dua rakaat saja hingga beliau 
kembali ke kota Madinah.” 


Selain itu, Abu Nadhrah dan Ziyad bin Ayyub pernah berkata, 
“Rasulullah SAW pernah menetap di kota Makkah, pada saat 
penaklukan kota Makkah, selama delapan belas malam. Dan selama di 
sana, beliau melaksanakan shalat dua rakaat dua rakaat. Setelah itu, 
beliau berseru kepada penduduk kota Makkah, “Wahai penduduk kota 
Makkah, shalatlah empat rakaat empat rakaat, karena kami adalah 
orang-orang yang sedang dalam perjalanan! 


Imran bin Husain berkata, “Aku pernah pergi berperang dan 
melaksanakan ibadah haji bersama Abu Bakar RA, dan ia hanya 
melaksanakan shalat dua rakaat hingga kembali ke kota Madinah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 161 


Selain itu, aku juga pernah pergi haji berkali-kali bersama Umar RA 
dan aku melihatnya melaksanakan shalat dua rakaat saja hingga ia 
kembali ke kota Madinah. Begitu pula Utsman RA melaksanakan 
shalat dua rakaat dua rakaat dalam haji selama tujuh tahun masa 
pemerintahannya hingga ia kembali ke kota Madinah. Setelah itu, 
barulah ia melaksanakan shalat empat rakaat.” 


Ahmad menambahkan, “Setelah itu Imran bin Husain berkata, 
“Apakah telah jelas keterangan dariku hai anak muda? Kami 
menjawab, “ya.” Ini adalah hadits lafaz Ahmad bin Abadah.'” 


140. Bab: Tentang Makmum yang Masbuk Pada Beberapa 
Rakaat Shalat dan Perintah Untuk Mengikuti Imam serta 
Menyempurnakan Beberapa Rakaat Setelah Imam 
Mengakhiri Shalatnya 


o 0 م‎ Je 0... 


BA AA ا‎ i ابرا أب : طاهر‎ -٤ 


سابق الخولاني» SA‏ 3 شن Pa Ag cal‏ 
1 بي A‏ الله بن أبي قاد أن ati‏ احبر 
قال: يما نن مع رَسُول الله 4 ِد gal‏ لبق OG‏ ما ا 
قالوا Sa‏ الله Un‏ إلى da‏ قال: قلا A‏ اذا SA‏ 


TRAA 0 Ga P YG EA‏ ف a‏ نا 


- و 


M9 At-Tirmidzi 2: 430 dari jalur Ali bin Zaid secara ringkas, Abu Daud, perkataan 
1229 dari jalur Isma'il secara ringkas, menurutku: dan Ali bin Zaid adalah Ibnu 
Jad'an dan dia itu dha'if, maka sengaja aku keluarkan— Al Hadits dalam Dha'if Abi 
Daud No 223). 


162 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1644. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bahr bin Nasr bin Sabia 
Al Khaulani memberitakan kepada kami, Yahya bin 8 
memberitakan kepada kami, Mu'awiyah bin Salam memberitakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Katsir memberitakan kepada kami, 
Abdullah bin Abu Qatadah menceritakan kepadaku bahwasanya 
bapaknya bercerita, “ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah 
SAW, tiba-tiba beliau mendengar kegaduhan. Lalu Rasulullah 
bertanya, “Mengapa kalian berbuat gaduh?” para sahabat itu 
menjawab, “Kami tergesa-gesa untuk melaksanakan shalat wahai 
Rasulullah.” kemudian Rasulullah berkata lagi, “Janganlah kalian 
ulangi lagi hal itu! Apabila adzan telah dikumandangkan, maka 
janganlah kalian berdiri untuk shalat hingga kalian melihatku. 
Peliharalah ketenangan! Kerjakanlah rakaat shalat yang kalian 
peroleh. Dan apabila kalian terlambat, maka sempurnakanlah 
kekurangan itu!” 


141. Bab: Makmum Masbuk Dengan Satu Rakaat Shalat Imam 
dan Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Makmum Itu Tidak 
Dibebani Dua Sujud Sahwi, berbeda Dengan Pendapat Yang 
Menyatakan bahwasannya Makmum Tersebut Harus Melakukan 
Dua Sujud Sahwi 


MAA بن‎ agan CA بَكْر‎ Mogi طاهر‎ up - 


وس مم 
7 


عل اك رکو ° PA r 0 & Pa‏ عه نو 53 7 F3 ô no‏ 
الدورقي» وأبو بشر الواسطي» قالا: Ka EN‏ قال الدورقي: أخبرا 


150 Bukhari, Adzan 20 dari jalur Ibnu Abi Katsir, Muslim, Tempat-tempat sujud 5 
dari jalur Mu'awiyah yang serupa, di dalamnya tidak ada Idza ugiimatis shalat fala 
faguumu hatta tarauni.Menurutku: Ini seperti yang dijelaskan oleh Muslim setelah 
hadits Mu'awiyah dari jalur Hajjaj Ash-Shawwaf: Yahya bin Abi Katsir 
menceritakan kepadaku dari Abi Salamah dan Abdullah bin Abi Qatadah. Dan 
ditambahkan dalam riwayat lainnya dari jalur lain dari Yahya dari Abdullah bin Abi 
Oatadah dan telah aku keluarkan-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 163 


هوه و رن غو په ره مھ د 72 ےم . - او وعم ور 
يوئس» وقال ابو بشر: عن یونس؛ عن ابن سيرين» SA‏ عمرو بڼ 
وَعْب قال: سمغت المغيرة بن شُعْيّة oba :J‏ لا أسأل GS‏ 
Nasi‏ بَعْدَمَا قذ شهدت من رَسُول الله 8: ئا كنا مَعَهُ في سَفرء SA‏ 


r 
صم سه‎ A سس‎ r 2... 


م٣‏ تت Gi‏ ا صن Pan‏ 

لحاجته» ىم جاء wg‏ ومسح بناصيته وجانبي عمامته» ومسح على 
capia:‏ قال: وصلاة rey‏ حلف JI‏ & رعیته» Sa‏ من Jao‏ 
C3 Aa 5 ø‏ 7 را ag‏ اهم an‏ درګ کن نت ai‏ 

الله وي أله كان في سَفرء gas‏ الصّلاة» BB ANE G‏ 
فَأَقَامُوا الصلاةء وَقَدَمُوا Sp Gi‏ ; فصلى بهم يَعْضَ | aal‏ را لبي 
le Ia HP‏ ابن عَوْف e aU Si‏ قَامَ 


56 7 a دسا قا‎ z د خو بخ د‎ Lo yg 8 G 
اللبي 8 فقضى ما سبق به هذا حديث الدورقي وقال أبو بشر: عن‎ 


eú GI لحَاجَق‎ GB عَمْرو بن وهب الثقفى» عن المغيرة» وقال:‎ 
1 1 KA 47 اله‎ 1 s 2 7 bi : 8 IA wp 
يده مِنْ‎ GA ASI أو سَطيحة وَعَلَيْهِ جحبة شامية ضيقة‎ Sh akih 
.رر‎ E E EEE ر‎ 7 To £ 
ومسح على حفیه» و مسح بناصيته وجانبي العمامة)‎ gk An أسفل‎ 
1 1 ۰ 2 EA 3 ° 2 Lb rge 2.8 $2 ag 4 
عَلَى الْقَوْم فأَقامُوا الصّلاة قال آبو بكر: إن صح هَذا احبر يعني‎ f ثم‎ 
o - - مه 30 ره مو ووو له رر 7 وړ‎ KA AA 
عن ایوب» عن ابن‎ ela) حماد بن زيد‎ OP عرو بن وهبء‎ Ha قوله:‎ 
IG o سه رد هو‎ s o AÉ Sata, ja 2 32 
وق‎ Pagi سيرين» قال: حَدَئْني رجحل يكتى أبا عبد الله‎ 
1645. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauragi dan Abu Basyar Al Wasithi memberitakan kepada kami, 
mereka berkata, “Husyaim memberitakan kepada kami,” lalu 
Ad-Dauraqi juga berkata, “Yunus memberitakan kepada kami,” Abu 
Basyar berkata, “Kami menerima hadits tersebut dari Yunus, dari Ibnu 


Sirin.” Amr bin Wahab memberitakan kepadaku dan berkata, “Aku 
pernah mendengar Mughirah bin Syu'bah berkata, “Ada dua kebiasaan 


164 '| Shahih Ibnu Khuzaimah 


yang tidak aku tanyakan kepada orang lain setelah aku 
menyaksikannya sendiri secara langsung dari Rasulullah SAW. Suatu 
ketika kami bersama Rasulullah sedang dalam sebuah perjalanan. 
Kemudian Rasulullah SAW minta izin kepada kami untuk membuang 
hajatnya (buang air besar). Tak berapa lama kemudian beliau datang 
dan ingin berwudhu. Lalu beliau basuh rambut ubun-ubunnya dan dua 
pinggir sorbannya. Selain itu, Rasulullah SAW juga membasuh dua 
setiwelnya. 


Mughirah bin Syu'bah berkata, “Shalatnya imam besar di 
belakang seorang imam biasa bersama rakyatnya. Suatu ketika aku 
pernah menyaksikan Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Tak 
lama kemudian, waktu shalat telah tiba. Akan tetapi, pada saat itu, 
Rasulullah SAW tidak dapat ikut shalat berjama'ah dengan kaum 
muslimin tepat pada waktunya. Akhirnya para sahabat tetap 
melaksanakan shalat berjama'ah dengan imamnya Ibnu Auf. Baru 
beberapa rakaat Abdurrahman bin Auf mengimami para sahabat, 
tiba-tiba Rasulullah muncul dan langsung mengerjakan beberapa 
rakaat yang tersisa di belakang Abdurrahman bin Auf. Ketika 
Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, maka Rasulullah SAW 
segera berdiri untuk menyempurnakan shalatnya yang tersisa.” 


Ini adalah hadits Ad-Dauraqi. Abu Basyar yang menerima hadits 
dari Amr bin Wahab Ats-Tsaqafi pernah berkata, “Dari Mughirah bin 
Syu'bah yang berkata, “Kemudian Rasulullah SAW pergi untuk buang 
air besar. Lalu beliau meminta kepadaku agar dibawakan air (untuk 
bersuci). Akhirnya aku membawa sebuah bejana kecil yang berisi air 
untuk beliau. Kebetulan saat itu Rasulullah SAW mengenakan jubah 
(baju panjang) buatan negeri Syam yang berlengan pendek. 
Kemudian beliau mengeluarkan tangannya dari bawah jubahnya dan 
mulai berwudhu dengan membasuh rambut ubun-ubunnya dan dua 
samping sorbannya. Selain itu, beliau juga membasuh dua setiwelnya. 
Selanjutnya beliau sengaja melambatkan langkah kakinya untuk 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 165 


menemu kaum muslimin hingga akhirnya. mereka melaksanakan 
shalat berjama'ah.” 


Abu Bakar berkata, “Apabila hadits ini benar, yaitu ucapannya 
yang berbunyi, “Amr bin Wahab telah meriwayatkan sebuah hadits 
kepada kami. Hal itu disebabkan karena Hamad bin 06 
meriwayatkan hadits tersebut dari Ayyub, lalu Ayyub menerimanya 
dari Ibnu Sirin. Kemudian Ibnu Sirin berkata, “Aku mendengar hadits 
tersebut dari seorang laki-laki yang dijuluki dengan nama Abu 
Abdullah yang menerima hadits dari Amr bin Wahab'.”!”' 


nan‏ ارا أبو ab‏ أ رابو DAA elit A‏ بن فيان 


ابرا ane‏ ره ِن عَاصم بن AAN‏ من AP‏ 


| الأيلي؛‎ 
0-3 Ao A 


akad‏ 1“ حا Ta‏ پس da‏ 0 ولس بن “dah‏ عن 
Bi P ala ih edan api BA‏ 


1646. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Sufyan Al Aili memberitakan kepada kami tentangnya, Mu'awiyah 
bin Abdullah bin Mu'awiyah bin Ashim bin Al Munzir bin Zubair 
memberitakan kepada kami, Kemudian dia berkata, kami menerima 
hadits dari Salam Abu Munzir Al Qari . Lalu salam Abu Munzir Al 
Qari memberitakan kepada kami, Yunus bin Ubaid memberitakan 
kepada kami, dari Hasan, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah yang 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Apabila adzan telah 
dikumandangkan, maka datangilah tempat shalat (masjid). Selain itu, 
kalian juga harus berjalan menuju tempat shalat dengan penuh 


r 


151 Lihat Bukhari, Adzan 21. 


166 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ketenangan. Kerjakanlah shalat yang dapat kalian kerjakan dan 


sempurnakanlah apa yang terlampaui dari kalian! 2 


142. Bab: Membisikkan (Mentalqin) Imam apabila Lupa atau 
Meninggalkan Bacaan Ayat Al Qur'an 


مزر کر م ٣‏ هر مے ve.‏ پر سر وه مر سر و 74 

uef -iney‏ ابو طاهر Mei‏ بكر ابرا بِنْدَانٌ زاو موسی» 
Pa <‏ موو ٠‏ ۸ 2 کو و و" 5 - z‏ او 
قالا: SAS‏ يَحَيَى بْنْ سعيد القطان» D‏ سفيّان» P‏ سلمة بن 
ره ره EOE -of # ° 1 ° 7 Sl‏ 
ekes‏ عن در» عن ابن عبد SAI‏ بن ابي Sy‏ عن caah‏ عن ابي بن 
و5 e - A‏ 5 3 ی ر 2 # 8 A o”?‏ 2 دي 
AS‏ قال: Ke‏ رَسُول الله في فرك آيةء وفي القوم آي AS‏ 
فقال: یا رَسُول الله» سيت AT‏ كذا وكذاء أو ُسحّت؟ Ga G‏ 
r‏ 2 0- کې E‏ و Tag‏ 1 
حَديث بُنْدَار وقال ابو مُوسی: عَنْ Maka‏ عَنْ سعيد بن عبد الرّحْمَنِ بن 
“sa‏ عن اه عن ed‏ أن [a] a‏ نسي a)‏ من AS‏ الله وفي الْقَوْم 
4 اب 8 1 7 2 :8 ٩ E - 7 pa : AA TE z‏ 
آبي» فقال: يا رَسُول الله نُسّيت آية AS‏ وكذا؟ أو سيئهًا؟ قال: لاه بل 
و وور 1 1 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1647 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar dan Abu Musa‏ 
memberitakan kepada kami dan berkata, “Yahya bin Said‏ 
Al Qaththani memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan‏ 
kepada kami, Salama bin Kuhail memberitakan kepada kami, dari‏ 
Dzar, dari Ibnu Abdurrahman bin Abi Abzi, dari bapaknya, dari Ubay‏ 
bin Ka'ab yang berkata, “Pada suatu hari Rasulullah SAW‏ 
mengimami para sahabat dalam shalat berjama'ah. Tiba-tiba beliau‏ 
meninggalkan satu ayat Al Qur'an. Kebetulan di antara para sahabat‏ 


152 Lihat Bukhari, adzan 21. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 167 


tersebut ada Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay bin Ka'ab berseru, Wahai 
Rasulullah, anda telah lupa ayat ini dan ayat itu. Atau anda memang 
telah menghapusnya' Rasulullah SAW berkata, 'Aku telah lupa 


وور 


membacanya'. 

Ini adalah hadits Bundar. 

Abu Musa berkata, “Aku menerima hadits dari Salama, dari 
Said bin Abdurrahman bin Abzi, dari bapaknya, dari Ubay bin Ka'ab 
bahwasanya Rasulullah SAW pernah lupa membaca beberapa ayat 
Al Qur'an ketika mengimami kaum muslimin. Kebetulan Ubay bin 
Ka'ab ada dalam shalat berjama'ah tersebut. Lalu ia pun berkata, 
“Wahai Rasulullah, anda telah dilupakan ayat ini dan ayat itu atau 
anda memang lupa membacanya?” Rasulullah pun menjawab, “Ya, 
aku telah lupa.” 


rat & e Ab ۸ Wet -٨‏ مود بن یحی 

vi مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن تام المصري»‎ ED SAI tara 
وتان غد لاه دنا مروان بن مُعَاوِيَة عَنْ یحی بن کشر‎ 
بن يَحَى الأسَدِي‎ E وفال‎ GAN الكاهلي» عَنْ مسنور بن بريد‎ 
قَالَ: شَهذت رَسُول الله هلك وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو قال: قال رَسُول الله‎ 
فق وَربّمَا قال: سمغت رَسُولَ الله ق يقرا في الصّلاة» رك شيا َم‎ 
قال: فلا‎ MSG S TT رَسُولَ الله ترکت‎ Ga فقال لَه‎ a 

ر رځو هو وار هر لم وځ 


Fpi ya‏ زاد محمد بن يحيى» فقال: كنت أرَاهًا نسحت 


1648. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 


153 Menurutku sanadnya shahih sebagaimana dalam shahih Abu Daud (843)-Nashir) 
Ahmad 5/123 dari jalur Salamah dan lain sebagainya. 


168 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, Al Humaidi memberitakan kepada 
kami,Ha, Muhammad bin Amr bin Tamam Al Misr memberitakan 
kepada kami, Yusuf bin Addi memberitakan kepada kami dan berkata, 
“Marwan bin Mu'awiyah memberitakan kepada kami dari Yahya bin 
Katsir Al Kahili, dari miswar bin Yazid Al Asidi berkata,” 
Muhammad bin Yahya Al Asadi berkata, “Aku pernah ikut shalat 
bersama Rasulullah SAW.” kemudian Muhammad bin Amr berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda.” Atau mungkin saja Muhammad bin 
Amr berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca 
beberapa ayat Al Qur'an dalam shalat. Kemudian beliau 
meninggalkan sebagian ayatnya. Lalu salah seorang dari sahabat 
berkata, “Hai Rasulullah, anda tadi lupa membaca ayat ini dan ayat 
itu.” mendengar teguran sahabat itu, maka Rasulullah pun berkata, 
“Mengapa kalian tidak langsung mengingatkanku“? 


Muhammad bin Yahya menambahkan, “Kemudian Rasulullah 


menjawab, “Ya, aku telah mengetahuinya bahwa ayat itu telah 


dihapus '. 55 


143. Bab: Imam Meletakkan Kedua Sandalnya di sebelah Kiri 


ود ده ہے که 


۹ - أخبرنا ابو طاعر A‏ بكر ارتا تدان ارا 
ودر مو 2.8 $ ملاسم مع 7 د او ور دوه Lo. ° bs‏ ت D‏ 
عتمان .بن عم احخبرنا ابن جريج» عن محمد بن عباد بن jaan‏ عبن 
بي سَلمّة بن سفيّانء عَنْ عَبّْد الله بن السّائب» قال: as‏ رَسُول الله 


r 2 r r 


8 عام kad getih‏ لصح فَحَلَمَ cala‏ وَضَمَهُمَا عَنْ يُسَارِه 


18 Demikianlah yang ada dalam teks aslinya,yang benar adalah adzkartumuuniiha 
dan yang ada dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dan lainnya adzkartaniihaa 
dan yang demikian lebih benar. 

155 Ahmad 4: 74 dari jalur Marwan,menurutku: dan diriwayatkan oleh Abu Daud, 
dan ia termasuk hasan dengan sebelumnya, dan hadits ini mempunyai penguat lain 
dalam shahih Abu Daud (842,843)-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 169 


1649. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Utsman bin Umar memberitakan kepada kami, Ibnu 
Juraij memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Ibad bin 
Ja'far, dari Abu Salama bin Sufyan, dari Abdullah bin As-Saib yang 
telah berkata, “Aku pernah mendampingi Rasulullah pada masa 
penaklukan kota Makkah, kemudian beliau melaksanakan shalat 
shubuh, lalu beliau menanggalkan kedua sandalnya dan 
meletakkannya di sebelah kiri.” 


156 Abu Daud, perkataan no 648 dari jalur Ibnu Juraij, menurutku sanadnya shahih 
dengan pengakuan dari Muslim seperti yang telah aku jelaskan dalam Shaih Abu 
Daud (655)-Nashir) 


170 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


9 02 هه 2 صر‎ 
PA تیا‎ 2 a 7 وي«‎ 
“AKEN NA o iiio Hawa 
KUMPULAN BAB HALANGAN YANG 
MEMBOLEHKAN SESEORANG UNTUK 
MENINGGALKAN SHALAT BERJAMA'AH 


144. Bab: Keringanan Bagi Orang Sakit untuk Meninggalkan 
Shalat Berjama'ah 


داو اضر A Ma Ab A‏ حبرا a‏ عَبْدُ الْحَبار 


07 3. 


لای وَسَعيدٌ بن عبد الرّحْمَنِ الْمَخْرُومي» NG‏ دا ا عن 


AN‏ ا لي أ أن سَلامَة 
ena e‏ ال ان 
مالك الأَنْصَارِي ag f‏ أن الْمُسْلمينَ CE‏ هُمْ في صلاة الجر من يوم 
لان dak Kah‏ بو ME‏ ] إلا رَسُول الله كذ GAS‏ 
HS a‏ وم طوف في الات م تيم 
فضّحك» A‏ او یک Jo‏ ع لل اص ر ان رکون الله 
A‏ أن da IA‏ وقال ah‏ وهم p of ¿ o gainii‏ 
ipod‏ برَسُول الله 8 فأَضَارَ th‏ رَسُول ia‏ 
صلائكم ثم مَعَل الُحُطْرَةَ S3 TA A‏ رَسُول الله 
Ika Baby‏ حَديث محمد بن aja‏ زغ E‏ 


su 
ا‎ Tan mi 


” 


حَديثًا قال أبو بكر: في حبر عبد الوارث بن سعيده 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


عَنْ عبد العزيز بن صُهَيْب» عن أنس: Did‏ رَسُول الله و تلاا 
حر جحت في کتاب لك vef Sa Ku 0 Ola? i‏ عبد 
SIG‏ 
Abu Thahir telah meriwayatkan sebuah hadits kepada‏ .1650 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin‏ 
Al “Ala dan Said bin Abdurrahman Al Makhzumi memberitakan‏ 
kepada kami,keduanya berkata, “Sufyan memberitakan kepada kami,‏ 
dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, Ha, Muhammad bin Aziz Al Aili‏ 
yang menyatakan bahwasanya Salama bin Ruh telah menceritakan‏ 
kepadanya sebuah hadits yang diterimanya dari Agil, dan ia berkata,‏ 
“Muhammad bin muslim telah memberitakan kepadaku dari Anas bin‏ 
Malik Al Anshari yang memberitakan kepadanya, “Pada hari senin,‏ 
ketika sedang melaksanakan shalat shubuh berjama'ah di bawah‏ 
pimpinan imam Abu Bakar, kaum muslimin tidak merasa terkejut‏ 
melainkan pada saat Rasulullah SAW menyibak tirai kamar Aisyah.‏ 
Saat itu, Rasulullah memandang kaum muslimin yang tengah berada‏ 
dalam barisan shalat dengan senyum dan rasa senang. Mengetahui hal‏ 
itu, maka Abu Bakar perlahan-lahan mulai siap mundur agar berada di‏ 
barisan shalat bersama kaum muslimin lainnya. Ia menduga‏ 
bahwasanya Rasulullah SAW ingin keluar dari kamarnya untuk shalat‏ 
bersama.”‏ 


Anas berkata, “Sementara itu, para jama'ah shalat mulai 
terganggu kekhusyu'an shalatnya karena gembira dengan 
membaiknya kondisi kesehatan Rasulullah SAW. Akan tetapi, 
Rasulullah malah memberi isyarat kepada kaum muslimin agar 
melanjutkan shalatnya. Setelah itu, Rasulullah SAW kembali masuk 
ke dalam kamar seraya menutup tirai kamarnya. Pada akhirnya 
Rasulullah SAW meninggal dunia pada hari itu juga.” 


Ini adalah hadits Mahmud bin Aziz, hadits yang paling baik 
susunan katanya dan paling sempurna haditsnya. 


172 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata, “Tentang hadits Abdul Warits bin Said yang 
diterimanya dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, “ Rasulullah 
SAW tidak keluar dari kamar untuk menemui kami (diucapkannya 
sebanyak tiga kali).” 


Kami mentakhrij hadits ini dalam kitab Al Kabir yang kami 
terima dari Imran bin Musa, lalu Imran bin Musa menerimanya dari 
Abdul Warits.'” 


145. Bab: Keringanan Untuk Meninggalkan Shalat Berjama'ah 
ketika Makan Malam Telah Dihidangkan 


3 رو‎ radha) 


J101‏ - أخيرنا ار : طاهر Hua‏ بک UP‏ عبد الجبار بن 
لای وَسَعِيدُ بْنْ عبد الرّحْمَنِ الْمَخْرُومِي» وَأَحْمَد بن Ga‏ قالوا: 
aa‏ 


ERG Ki مالك‎ GA سبع‎ A لع‎ CAN حدنا ان‎ 


r r 


lia sisah, Hen الاد‎ Sad ء‎ AA Ng قال: اذا حَضَرَ‎ Aaj A 


ARTA: GAN عن‎ : Aah, عبد ايا وَقال الْمَحْرُومي»‎ ai 


1651. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al “Ala, Said bin Abdurrahman Al Makhzumi dan Ahmad bin 
Abadah memberitakan kepada kami,dan ketiganya berkata, “Sufyan 
memberitakan kepada kami, Az-Zuhri memberitakan kepada kami 
yang telah mendengar Anas bin Malik yang meriwayatkan hadits dari 
Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah bersabda, “Apabila makan 
malam telah tersedia, lalu adzan shalat isya dikumandangkan, maka 
nikmatilah segera hidangan malam tersebut!” 


157 Bukhari, Adzan 94 dari jalur 'Agil. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


“Ini adalah hadits Abdul Jabbar, Kemudian Al Makhzumi dan 
Ahmad berkata, “Ini adalah hadits dari Az-Zuhri.” Lalu Ahmad 
berkata, “Ini adalah hadits dari Anas.”'58 


146). Bab: Keringanan Untuk Meninggalkan Shalat Berjama'ah 
jika Seseorang Itu Sedang Menahan Hajat 


ce 6 2 radha. 2 Pah و‎ 1e ولا سم وه 0 په‎ £ 
das بن‎ ASA guna طاهر‎ Wong -٢٤ 
ig أن عَبْدَ الله‎ caah A هشام بن‎ HN اعرا‎ 
55 1 a Se 1 Ban am 7 ان وه‎ 24 

الارقم ن يسافر» فيصحبه قوم OJER‏ به» قال: و ل يۇذن صحابه 
معش ره pnl‏ بو 2 wd‏ موك Sa Ar G3‏ مومه 2 

ويۇمهم› قال: فنودي بالصلاة يوماء ىم قال: يؤمكم آحدکم» فإني 
تھ و T Aa‏ > عن وراو 02 A PE‏ 
سمغت رَسُول الله فة يقول: إذا أَرَادَ Si‏ الخلاء وَأقيمَت الصلاة 
Kuda‏ بالخلاء | 


1652. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Hammad bin Zaid memberitakan kepada 
kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya bahwasanya Abdullah 
bin Al Argam sering melakukan perjalanan bersama beberapa orang 
kaum muslimin lainnya. Biasanya ia mengumandangkan adzan dan 
juga menjadi imam shalat. Pada suatu ketika, adzan telah 
dikumandangkan dan ia pun berkata, “Dimohon salah seorang dari 
kalian maju untuk menjadi imam. Karena aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian 


۱٩۶ Muslim, tempat-tempat sujud 64 dari jalur Sufyan yang serupa, menurutku 
demikian juga Bukhari 2/134 Fath dari Agil bin Ibnu Syihab darinya-Nashir). 


174 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ingin buang air, sementara adzan shalat telah dikumandangkan, maka 
sebaiknya ia pergi Supne air terlebih dahulu” 


147. Bab: Keringanan Bagi Orang Tuna Netra (Orang Buta) 
untuk Meninggalkan Shalat Berjama’ah pada Saat 
Hujan dan Banjir 


ap مُحَمَّدُ بن‎ A بكر‎ geh at Mug -nor 
oi glana عَنْ عُمَيْلِ أخبرني مُحَمَّدُ بن‎ aa الأيلي» أن سَلامة‎ 
Aki gg أن عت بن مالك‎ KN تحتو ن الع الصا‎ 
IG Io AKA بر م بن‎ Ag رَسُول الله وك وَمِمَنْ‎ 
كانت‎ Śp بقوْمي»‎ Ie Ap بصري.‎ SKI قذ‎ gl رول الله‎ 
Babad أن 1 تي‎ a AH HA الذي بيني‎ SAI JL. uan 
sia في بيتي‎ ad së af يا رَسُول الله‎ bani بهم‎ It 
عبان ; بن مَالك:‎ J6 ِنْ شَاء اله‎ jak : رَسُولُ الله‎ IG مُصلَى‎ 
Íi هار فاستاذن رسُول‎ A i الله 8 وأبُو بکر‎ Ja 
0 لَه فلم يَجلس حى دحل الت نم قال: أبن حب‎ sb فك‎ 
NET قال:‎ KT من‎ Akal 
SPR سلب‎ pat, kah dilas لک قفتا‎ 
SN اک في‎ Se Aa من أغل‎ Jey QË صتَعنَاه لَه قال:‎ 
ِنْ الدّحَيْشْنِ؟ فقال بَعْضْهُم: ذلك‎ WG رحَال 333 عَدّدِ فقال: أَيْنَ‎ 


م 


189 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 88 dari jalur Hisyam, At-Tirmidzi 1:262- 
263 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 175 


BE‏ لا يُحب الله yang‏ قال: فقال له رَسُول الله BB‏ لا تقل له ذلك» 
ألا BA‏ قال: لا إِلَهَ إلا الله بريد بلك وَجْهَ الله؟ قال: الله ورس 
ú def‏ ری A 7 nas) aa‏ ال و الله : op‏ 
ANAN KA WA‏ ذلك وة الله قال 
SN‏ يعني GA‏ فسألت (jadi‏ بن Jama‏ الأنصّارِي AR‏ 
SDAR‏ عن حديث E‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1653 
kami, dari Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin‏ 
Uzair Al Aili memberitakan kepada kami dan bahwasanya Salama‏ 
telah memberitakan kepada mereka sebuah hadits yang diterimanya‏ 
dari Aqil, Muhammad bin Muslim memberitakan kepadaku bahwa‏ 
Mahmud bin Ar-Rabi’ Al Anshari pernah memberitakan bahwasanya‏ 
Itban bin Malik , salah seorang sahabat Anshar yang ikut serta dalam‏ 
perang badar, pernah menemui Rasulullah SAW dan berkata, “wahai‏ 
Rasulullah, mataku sudah rabun, sedangkan aku sering menjadi imam‏ 
bagi kaum muslimin lainnya. Apabila turun hujan, maka lembah yang‏ 
terletak antara rumahku dengan rumah kaum muslimin pasti akan‏ 
penuh dan banjir hingga aku tidak dapat datang ke masjid untuk,‏ 


shalat bersama mereka. Oleh karena itu, aku ingin anda hai Rasulullah 
datang dan shalat di rumahku.” 


Mendengar permohonan sahabatnya itu, Rasulullah pun 
bersabda, “Baiklah, insya Allah aku akan penuhi undanganmu itu.” 
Selanjutnya Rasulullah dan Abu Bakar telah berangkat menuju 
rumahku ketika matahari telah tinggi (di waktu siang). Ketika sampai 
di rumahku, Rasulullah SAW langsung memberi salam dan aku pun 
menjawab salamnya. Setelah itu, beliau masuk ke dalam rumah seraya 
berkata, “Di manakah tempat aku shalat di rumahmu ini hai Atban? 
kemudian aku menunjukkan kepada Rasulullah bagian pojok rumah 
urituk tempat shalat. Selanjutnya Rasulullah SAW berdiri untuk shalat 


176 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan mulai mengucapkan takbir “Allahu akbar”. Akhirnya kami berdiri 
dan mengatur shaf untuk ikut shalat berjama'ah bersama Rasulullah. 
Kemudian Rasulullah melaksanakan shalat dua rakaat hingga selesai. 
Setelah itu, kami mempersilahkan beliau untuk duduk di atas alas 
yang sengaja kami buat untuk beliau. 


Tak lama kemudian beberapa orang dari tetangga kami datang 
berkunjung ke rumah kami. Lalu Rasulullah SAW bertanya, “Di 
manakah Malik bin Dukhaisan?” beberapa orang sahabat menjawab, 
“lelaki itu adalah orang munafik ya Rasulullah. Ia tidak cinta kepada 
Allah dan rasul-Nya.’ akan tetapi, Rasulullah balik berkata kepada 
mereka, “Janganlah kalian ucapkan kata seperti itu. Bukankah ia 
telah mengucapkan ‘la ilaaha illallah” (tiada tuhan selain Allah) 
dengan penuh keikhlasan?” Salah seorang dari kami menjawab, 
“Allah dan rasul-Nya lebih tahu. Sesungguhnya kami sering 
melihatnya bersama orang-orang munafik.” akhirnya Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada api neraka 
untuk membakar orang yang mengucapkan Ia ilaaha illallah (tiada 
tuhan selain Allah), karena semata-mata mencari keridhaan Allah.” 


Muhammad, yaitu Az-Zuhri, pernah berkata, “Aku bertanya 
kepada Husain bin Muhammad Al Anshari, salah seorang dari bani 
١ salim, tentang kebenaran hadits Mahmud bin Rabi', ternyata ia 
membenarkannya.” 6 


NA .‏ رر روم - شه 7 َه z oro‏ 2 
Not‏ وفي خبر معمر» عن الزهري: A‏ قد | بصري 
se 223‏ با 


عن م و E a‏ 2 .0 . لدي a A £ Pag ae‏ 0 
وهَذه اللفظة قد بقع على مَنْ في بصره سو وإن کان aah pan‏ سوي 
- £ لك e 3 ne KA Sos r ٩‏ 7 
وقد يَجُورٌُ أن يكون قد صار أَعْمى لا pai‏ لست أشلك إلا أنه قذ صَارَ 


16 Bukhari, Shalat 46 dari jalur 'Agil , menurutku dan Muslim (2/126) dari jalur 
Musa dari Ibnu Shihab, dan dia adalah Muhammad bin Muslim-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


بَعْدَ ذلك أُعْمَى لَمْ يكن بص فما وقت Nya‏ ال هل JE Wb‏ 
شو عَبْدُ SG‏ اش ga -7 AN a‏ مَحْمُودُ بْنْ الربيع» 
عَنْ عثبَانً بن مَالكء قَالَ: TARET a‏ 
بَصري» JAN Uh‏ ځول بيني وَيْنَ مسجد قَوْمِي» وودذت اك 
rors‏ ات في بيٌتي مَكَانا ia‏ مَسْحِدًاء فقال الي 8 أفعل إن 
شَاء الل KEY‏ اعدف 7 


1654. Pada hadits Ma'mar yang diterimanya dari Az-Zuhri 
disebutkan, “inni qad ankartu bashari (sesungguhnya aku tidak dapat 
melihat)”, sebenarnya ungkapan ini biasanya diucapkan oleh orang 
yang penglihatannya buruk atau pun orang yang buta dan tidak dapat 
melihat. Aku tidak meragukan lagi bahwasanya Itban bin Malik pada 
saat itu sudah buta dan tidak dapat melihat. Sedangkan ketika ia 
bertanya kepada Rasulullah, maka sebenarnya penglihatan matanya 
sudah mulai memburuk.”!”! 


Muhammad bin Yahya pernah menceritakan kepada kami 
sebuah hadits Ma'mar, Abdurrazak memberitakan kepada kami, 
Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Mahmud bin 
Ar-Rabi' memberitakan kepada kami, dari Itban bin Malik yang telah 
berkata, “Aku pernah menemui Rasulullah SAW dan berkata 
kepadanya, “Hai Rasulullah, penglihatan mataku telah mengalami 
kerusakan, sementara banjir telah mengepung rumah dan masjid kami. 
Oleh karena itu, aku berharap kepada anda hai Rasulullah untuk 
datarig bertandang ke rumahku dan melaksanakan shalat di sebuah 
tempat dalam rumah yang sengaja aku jadikan tempat shalat 


S1 Demikianlah seperti dalam teks aslinya, disana ada kata yang hilang wagad saa'a 
basharuhu dan dikuatkan dalam riwayat lain oleh Muslim (1/45): awhaabani fi 
bashari ba'dhasy syai -Nashir) 


178 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


(masjid).” Lalu Rasulullah menjawab, “Baiklah. Insya Allah aku akan 
datang ke sana.” Selanjutnya Itban bin Malik menerangkan hadits 


tersebut secara terperinci. 


148. Bab: Tentang Dibolehkan Meninggalkan Shalat Berjama'ah 
Dalam Perjalanan dan Perintah Untuk Tetap Melaksanakan 
Shalat Dalam Perjalanan pada saat Malam Yang Dingin dan 

Turun Hujan 


dug -٥‏ طاهر Kat a YA‏ امد ن مني 


gr ورو هر‎ PANA 


و قالا: Je GA‏ قال Kasi‏ د 00 


و PAN‏ 329 ورهر 
الرحمن؛ Mean Ga‏ بن az‏ عن > وب Pu‏ عن افع ح < 
vaf‏ واي 39 ےم A 023 naf‏ حكن 


a‏ محمد بن GÉL‏ وو یحی ab Up‏ الله و 
بن حَكيم) Cat‏ حَمّادٌ يعني ae ol‏ عن عبيد الله (ح) 
Caf‏ سا ورش Gea‏ اعد 


pa 
SARA قال:‎ AY حَديث‎ Ag Cab رتا عبد الله بْنُ‎ 
ان سوال‎ DA aed aa oa 
2 قال‎ pa | ذلك في ال الْمَطِرَة 5 في‎ Jai کان‎ BB الله‎ 


رصم v‏ را د z - Pa e‏ هس z‏ 4 07270 روعي 
بكر: هذه اللفظة في الليلة المَطيرة ua Jadi BN,‏ أَحَدُهُمًا: أن 
تكرن الله الطيرة SA‏ دنا د يَكُونَ أَرَاد SAM akil‏ 


12 Bukhari, Adzan 154 dari jalur Ma'mar, menurutku Muslim juga demikian 
(2/126)-Nashir) 


ShahihIbnu Khuzaimah || 179 


Bor ر‎ 2 ” Tor 5 s r a دک و‎ Cia s of په‎ A ا‎ 
E وان لم تجتمع‎ dal والليلة الباردة‎ 
A DAN AWU كات‎ era set ef LAH بن رید دال‎ aa 

کات بار 


1655. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Mani’ dan 
Ziyad bin Ayyub memberitakan kepada kami,dan keduanya berkata, 
“Ismail memberitakan kepada kami,” lalu Ahmad berkata, “Ayyub 
telah memberitakan sebuah hadits kepada kami,“ dan Ziyad berkata, 
“Ayyub telah menceritakan kepada kami dari Nafi, Ha, Said bin 
Abdurrahman memberitakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
memberitakan kepada kami, Sufyan bin uyainah memberitakan 
kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', Ha, Muhammad 
bin Basyar memberitakan kepada kami, Yahya memberitakan kepada 
kami, Ubaidillah memberitakan kepada kami, Ha, Yahya bin Hakim 
memberitakan kepada kami, Hamad — maksudnya Ibnu Mas'adah— 
dari Ubaidillah, Ha, Yahya memberitakan kepada kami, Abu Yahya 
— maksudnya Abdurrahman bin 'Utsman—memberitakan kepada 
kami, Ubaidillah bin Umar memberitakan kepada kami, ini adalah 
hadits Bundar yang telah berkata, “Nafi telah menceritakan kepadaku 
sebuah hadits yang didengarnya dari Ibnu Imran bahwasanya ia 
pernah mengumandangkan adzan untuk shalat. Setelah itu, ia pun 
berkata, “Shalatlah kalian dalam perjalanan kalian!” kemudian ia 
meriwayatkan sebuah hadits bahwasanya Rasulullah SAW pernah 
melakukan hal itu pada malam yang dingin dan hujan deras dalam 
perjalanan.” 


° Abu Bakar berkata, “Ungkapan yang berbunyi “...pada malam 
yang dingin dan hujan deras” mempunyai dua arti. Salah satu di 
antaranya adalah bahwa malam itu turun hujan dan sekaligus dingin. 
Sedangkan kemungkinan yang kedua malam turun hujan dan malam 


180 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


yang dingin,'? meskipun kedua dalih ini tidak menjadi satu pada satu 
malam. 


Sementara hadits Hamad bin Zaid menunjukkan bahwasanya 
Ibnu Imran hanya bermaksud salah satu dari dua makna, apakah itu 
malam turun hujan atau malam yang dingin. 164 


149. Bab: Tentang Dibolehkannya Meninggalkan Shalat 
Berjama'ah Dalam Perjalanan pada Malam Yang Gelap Gulita, 
meskipun Tidak Dingin ataupun Turun Hujan 


KAM VA, -5‏ الفقية أبو الحسَن علي بن l‏ تلم السلّمي 
Ea‏ عَبْدُ العَريْز بْنُ أَحْمَدَ قال حبرا uy SENI‏ بو JAGA oui‏ 
بن عَبْد kah ASN‏ راء عليه NGA We, MG‏ 


ga - 3 aa, Z- oz e‏ م ني 
إسحاق بن Nga cias j‏ يوسف بن موسى» CBP vaf‏ عن يحبى 
r 0‏ و سم P 2 3 o Ta r‏ ° ورسم سي ر 7 
بن سعيد الأَنصّاري» عن القاسم بن مُحَمَّد عن ابن قال: كنا إذا 
وه 7 ر ته هر و رچ saga‏ 
کنا مَعَ رَسُول الله وي في سفر JENG‏ ظَلْمَاء أو AS‏ مَطِرَة أذن 

وا و 7 2 0 5 Di‏ 8 1 رما د و 
Uda‏ رسول الله 3 و نادی: مناديه: ن صَّلوا في رحالكم 
Syekh Abu Hasan Ali bin Muslim As-Salmi telah‏ .1656 


memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad 
memberitakan kepada kami dan berkata, “Ustadz Utsman Ismail bin 
Abdurrahman telah memberitakan hadits tersebut kepada kami,dan 


13 Demikianlah yang ada dalam teks aslinya,dan yang benar adalah: atau malam 
hari juga 

'“ Muslim, para musafir 23 dari jalur Abdullah, Abu Daud, perkataan 1061 dari 
jalur 

158 Dalam teks aslinya gaalaa, yang benar adalah seperti yang kami tulis. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 181 


berkata, “Abu Thahir Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad bin 
Ishak bin Khuzaimah memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah memberitakan kepada kami, 
Yusuf bin Musa memberitakan kepada kami, dari Jarir bahwasanya ia 
memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Said Al Anshari, dari Al 
Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Umar yang telah berkata, “Ketika 
itu malam gelap gulita dan turun hujan pada saat kami sedang berada 
dalam perjalanan bersama Rasulullah. Namun demikian, muadzin 
Rasulullah tetap mengumandangkan adzan agar kami melaksanakan 
shalat di atas kendaraan kami." 


150. Bab: Tentang Dibolehkannya Meninggalkan Shalat dalam 
Perjalanan dan Perintah Shalat Di Atas Kendaraan disaat Hujan 
Rintik-Rintik Yang Tidak membahayakan 


-١ 17‏ ابرا ابو طاهر Jap Ui Kes‏ بنْ هشامء وَزبَاد 
بن Bis . AL CS NG gi‏ حال elid‏ وقال JA‏ عَنْ الد 
E‏ با 2 la‏ ل 2 NETYA‏ ې - 3 . a 3 rr‏ 54 
الحذاي عن AG gl‏ عن ابي المليح» قال: خرحت في ليلة مظلمة إلى 


az f ia 3 o fana سا‎ 7 ad 32 ١ 2 - 0... 
من هذا؟ قالوا:‎ a استفتحت» فقال‎ Ca úl المسجد صلاة العشای‎ 


yo 
r rd 


KAN 


آبو ملي قال: KG ad‏ مَعَ رَسُول الله 8 رَمَنَ BCA ar‏ سَمَاء لم 
31 عار مړ ور e; 8 7 APD‏ م - 3 

تبل أسفل a‏ مُتادي رَسُول الله 88: أن صَلوا في رحالكم 

1657. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Mu'ammal bin Hisyam 
dan Ziyad bin Ayyub dan Ziyad bin Ayyub memberitakan kepada 
kami,keduanya berkata, “Ismail memberitakan kepada kami, Khalid 


'8 Sanadnya shahih lihat Al Hadits 1064, menurutku: yang demikian atas kesaksian 
Bukhari dan Muslim, keduanya mengeluarkannya dari jalur Malik dari Nafi', dan 
ada jalur lain dalam shahih Abu Daud (970-975) 


182 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Al Hazza memberitakan kepada kami, dan Mu'ammal berkata, dari 
Khalid Al Hazza, dari Abi Oalabah, dari Abu Al Malih yang berkata, 
“Pada malam yang gelap gulita aku pergi ke masjid untuk 
melaksanakan shalat isya. Selesai shalat aku pulang ke rumah dan 
minta dibukakan pintu. Mendengar pintu diketuk, bapakku berseru 
sambil bertanya, “Siapa di luar?” aku menjawab, “Abu Malih.” 
kemudian ia pun berkata, “Ketahuilah, dahulu kami pernah bersama 
Rasulullah SAW dalam perang Hudaibiyah. Pada saat itu hujan turun, 
akan tetapi tidak sampai membasahi tanah yang kami injak. Kemudian 
muadzin Rasulullah berseru, “Kerjakanlah shalat di atas kendaraan 
kalian masing-masing!”,”'9 


151. Bab: Tentang Dibolehkannya Shalat Di Atas Kendaraan dan 
Meninggalkan Shalat Berjama'ah pada saat Turun Hujan 
Dalam Perjalanan 


ھر ہے همرن 39 Lr‏ ده د GB.‏ 


-- أخبرنا أب : طاهر Hua‏ بک Kama Ul‏ بْنْ شار 
کو دنا د سن Bas‏ 
lin‏ عدي SAN DP‏ حبرا کاو 
US‏ سَعيدٌ o‏ ابي (D) Ha‏ و حبرا عيسّى» 


PA‏ وه 


عَنْ سعيد (ح) Wa YA ES‏ مُعَاذ بن qia‏ حَدَني ابي (ح) 


و 29 2م دراک شو 


و gi dan die‏ يزيد يعني ابْنَ هَارُون» tekan vi‏ 
وره روچ م 
كلَهُمْ عَنْ 5 عَنْ أبي الْمَليح عَنْ أيه قالً: MAA CE‏ مع ابي 


167 Sanadnya Shahih, An-Nasa'i 2 :86 dari jalur Abi Malih secara ringkas, Ibnu 
Majah, Igamat shalat 35 dari jalur Isma'il yang serupa. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 183 


3 يوم حُتَيْنِ» فقال اي 4#: A‏ في الرّحَال هَذَا حَديث مُحَمّد بن 
عل وار Ml A‏ العو هذا بيه 


1658. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan 
kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, Ha, Muhammad 
bin Basyar memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Addi memberitakan 
kepada kami, dari Said, Ha, Yahya bin Hakim menceritakan kepada 
kami, Abu Bahr memberitakan kepada kami, Said bin Abu Urwah 
memberitakan kepada kami, Ha, Ali bin Khasyram memberitakan 
kepada kami,Isa memberitakan kepada kami,dari Sa'id, Ha,Bundar 
menceritakan kepada kami, Muadz bin Hisyam memberitakan kepada 
kami, Muhammad bin rafi memberitakan kepada kami,bapakku 
menceritakan kepadaku, Ha, Muhammad: bin Rafi' memberitakan 
kepada kami, yazid — maksudnya Ibnu Harun— memberitakan 
kepada kami, Hammam memberitakan kepada kami, Kesemuanya itu 
menerima hadits tersebut dari Qatadah, dari Abu Al Malih, dari 
bapaknya yang berkata, “Ketika berada dalam medan perang Hunain, 
kami diguyur oleh hujan yang amat deras. Kemudian Rasulullah SAW 
berseru, “Laksanakanlah shalat di atas kendaraan kalian! ' 


Ini adalah hadits Muhammad bin Ja'far. Kemudian sekali lagi 
Ali Khasyram berkata, “Abu Al Malih menerima hadits ini dari 
bapaknya.” 


18 Sanadnya Shahih Ahmad 74 dari jalur Hammam 


184 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


152. Bab: Hadits Tentang Perintah Nabi SAW Yang 
Membolehkan Shalat Di Atas Kendaraan pada saat Hujan 


ات أعيرنا ایو طاهر أخيراايو بكر ارتا محمد ea‏ 
A‏ وسر سپ چو وره £ ته PAN Ki aor A‏ كمه É‏ هر سر 2 o‏ 
ابرا ابو میم E (DA‏ أبُو كرَيْبء ابرا سان يعني 
Is...‏ سه ورو .#0 ره ره سم K P A KS‏ 
ابن مطاه عن زهير» عن أبي الزبير» عن جاب قال: كنا g‏ رَسُول الله 
و . a oa’ Ti‏ و o z Koo‏ 

E‏ في سفرء فمطرئاء فقال: لیصٌل مَنْ شاء منكم في رَحَله 

1659. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
memberitakan kepada kami, Abu Nu'aim memberitakan kepada kami, 
Zuhair memberitakan kepada kami, Ha, Abu Kuraib memberitakan 
kepada kami, Sinan —maksudnya Ibnu Muthahir memberitakan 
kepada kami, dari Zuhair, dari Abu Zubair, dari Jabir yang telah 
berkata, “Pada suatu kesempatan, kami sedang bersama Rasulullah 
SAW dalam sebuah perjalanan. Tak lama kemudian hujan turun 
dengan derasnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa di 


antara kalian yang ingin shalat, maka shalatlah di atas 
kendaraannya!” 


153. Bab: Tentang Pergi Ke Masjid Pada Malam Gelap Gulita 
dan Turun Hujan 


yua -‏ طاهر احبر ابو بكر ارتا kama‏ بنْ رافع» 
ابرا سرج ن HL‏ قَالَ: حرا alba‏ عَنْ سعيد بن الْحَارثء عَنْ 
r y 0‏ 


٠. . r 4 ٠2 WI 8 2 A وم‎ ó e o lalo £ 
هریره» قلت: والله لو‎ ٨ أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: فلما توفي‎ 
'” Muslim, para musafir 25 dari jalur Abi Khaitsamah Zuhair yang serupa. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


Crai طويلا في قصّة‎ ma Sis sasih سعيد الْحُدْرِي‎ a Da 

َال م تم هَاحَت a‏ تلك aki‏ فا َرَج Jr‏ اله SAT‏ 
العشّاء برقت بَرقة فرأى 596 JG GA | in‏ ما السرّى SB G‏ 
andé JW‏ ا الله A‏ شَاهدَ الصّلاة tab JG akil‏ أن 
ag‏ قال: Śp‏ صِلْيِت Sa‏ بك basi Orah éb‏ 
العرحون» فقال: خد dia‏ 7 لَك أَمَامِكَ Ong das‏ عشرا: 
óp‏ دَحَلْتَ بيك its‏ سَوَادًا في زاوية gh T‏ قبل أن تكلم فاه 


e £ عرص‎ #2 č 2 


a ففعل» فتَحْنْ د جب هله‎ Jé SAN 


1660. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' 
memberitakan kepada kami, Suraij bin Nu' man memberitakan kepada 
kami dan berkata, “Falih memberitakan kepada kami, dari Said bin Al 
Harits, dari Abi Salama bin Abdurrahman yang berkata, “Ketika Abu 
Hurairah meninggal dunia, aku pernah berkata, “Demi Allah, aku akan 
pergi menemui Abu Said Al Khudri, tak lama kemudian aku pun 
bertemu dengannya, lalu ia menceritakan sebuah hadits yang panjang 
tentang kisah “arajin (beberapa tandan kurma). Abu Said Al Khudri 
menuturkan, “Kemudian, pada malam itu, langit berubah menjadi 
mendung. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk 
melaksanakan shalat isya, tiba-tiba kilat bersinar. Lalu beliau melihat 
Qatadah bin Nu'man seraya berkata, “Apa itu As-Sura hai Qatadah?’ 
Qatadah menjawab, “Aku tahu wahai Rasulullah bahwasanya orang 
yang bangun dan beribadah di tengah malam itu sedikit. Oleh karena 
itu, aku ingin bangun dan beribadah di malam hari.” 


Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Hai Oatadah, apabila 
kamu melaksanakan shalat, maka tetaplah pada tempatmu hingga aku 
memerintahkanmu!” 


186 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ketika akan pulang, Rasulullah memberinya tandan kurma dan 
berkata, “Ambillah tandan kurma ini, niscaya ia akan menerangi 
sepuluh di depanmu dan sepuluh di belakangmu. Apabila kamu masuk 
ke rumah dan kamu melihat sesuatu yang hitam di sudut rumahmu, 
maka pukullah sebelum kamu berbicara. Karena sebenarnya itu 
adalah setan.” Akhirnya Qatadah melaksanakan perintah tersebut dan 
kami pun suka kepada tandan-tandan kurma tersebut.”!”? 


154. Bab: Larangan Mendatangi Shalat Berjama'ah bagi Orang 
Yang Makan Bawang Putih 


ول ہے o Æ‏ ور ہے کو o‏ 


past aan‏ ابو طاهر Oei Xi Murat‏ ر 

قالا: Ha‏ يل ان شيد عن کد ا ای ا 2 عن ابن عَم 
أن رَسول الله هل قَالَ في غَرُوَة e‏ ا E‏ 

الوم قلا يتين الْمَسَاحِدَ وقال AE‏ قال: kab Ga‏ الله وقال: عَنٍ 


BD‏ قال: مَنْ مغد 


1661. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar dan Abu Musa 
memberitakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada 
kami, dari Ubaidillah, Nafi' memberitakan kepada kami, dari Ibnu 
Umar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda pada perang 
Khaibar sebagai berikut, “Barangsiapa makan buah dari pohon ini, 
yaitu pohon bawang putih, maka janganlah ia mendekati masjid.” 


170 Ahmad 3:65 dari jalur Sarij dengan panjang, menurutku: Falih adalah anak 
Sulaiman Al Khuza'i, Al Hafidz berkata "Jujur tetapi sering salah"-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 187 


Bundar telah berkata, “Ubaidillah telah berkata, “dari Rasulullah 
SAW bahwasanya beliau telah bersabda, “Barangsiapa memakan buah 
pohon ini, yaitu bawang putih, maka janganlah mendekati masjid.”!?! 


ESA Ki Ata Aa‏ بن الربيع 
HAN ae‏ ينْ سَعْد عَن CEAD‏ عَنْ 
عاد بن ميب عَنْ عَمه» Jb IE‏ رَسُول الله 8ه: مَنْ اكل من هَذه 


1662. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Humaid bin Rabi' 
Al Khazzaz, Ma'n bin Isa memberitakan kepada kami, Ibrahim bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abbad bin 
Tamim, dari pamannya yang berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Barangsiapa makan sayur ini, maka janganlah mengotori 


masjid kami dengan aroma sayur tersebut”? 


155. Bab: Tentang Larangan Yang Bersifat Sementara untuk 
Melaksanakan Shalat Berjama'ah bagi Orang Yang 
Makan Bawang Putih 


Da‏ 2 # و و ارك IX»‏ 323303 رم 
Aea -inr‏ سه اخبرناابو S‏ أخبرنًا يوسف بن موس 


° o Hi D سه سم‎ Z 40b Pah? © fo - مالع‎ f 
جَريرٌ عَنْ ابي اِسُحَاق الشيباني» عن عدي بن ثابت» عن زر بن‎ US 


171 Muslim, tempat-tempat sujud 68 dari jalur Yahya yang serupa. 

Menurutku hadits shahih, perawi-perawinya tsigah selain Humaid bin 
Ar-Rabi',dan banyak diperdebatkan antara perawi itu mukadzdzib atau muwatstsig 
seperti yang kita temukan dalam Al Lisan, tetapi dilihat juga hadits sebelum dan 
sesudahnya-Nashir). 


188 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


حك 3 عن ا قال: Jan JG‏ الله IT‏ من تفل NK aka nu,‏ 
يوم القيامة isah la‏ عَييه» ومن أكل من هذه akadi WA‏ يقري 
r‏ ټ H‏ 

1663. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa 
memberitakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami,dari 
Abu Ishak Asy-Syaibani, dari Addi bin Tsabit, dari Zirr bin Hubaisy, 
dari Huzaifah yang berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 
‘Barangsiapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat 
kelak mendapatkan ludahnya itu berada tepat di depan matanya. Dan 
barangsiapa makan sayuran yang buruk ini (bawang putih), maka 


janganlah mendekati masjid kami”? 


156. Bab: Larangan Bagi Orang Yang Makan Bawang Putih 
untuk Datang Ke Masjid 


D AAA ve بكر‎ Het Ab tai -4 

PR عُقَيْلُه وقال‎ ga tan روح‎ Gi uy أن‎ 

ol a Maa‏ حابر بن عبد الله رع D5 Of‏ قَال: 
an ai‏ 


1664. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Uzair 
memberitakan kepada kami bahwasanya Salama bin Ruh telah 
menceritakan sebuah hadits kepada mereka, Aqil menceritakan 
kepadaku, “Ibnu Syihab berkata, “Atha bin Rabbah menceritakan 


13 Abu Daud 3824 dari jalur Jarir. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 189 


kepadaku bahwasanya Jabir bin Abdullah menduga bahwasanya 
Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa makan bawang putih 
atau bawang merah, maka sebaiknya ia menjauh dari kami atau 
menjauhi masjid serta diam di rumah saja.” 


157. Bab: Larangan Bagi Orang Yang Makan Daun Bawang 
untuk Ikut Shalat Berjama'ah 


ridha‏ ره انين 


fu -6‏ طاهر Ul‏ بكر Kat as KE‏ 
ال IP SI‏ أَعْبَرَني عَطَاءء عَنْ حابر بن عَبْد الله» عن الي 
a‏ قوش سه راو از aa‏ اوي basa ME‏ توو ور 
3 قال: من أكل من هده الشجرة الثوم» ثم قال. بعد: والبصل 


Sy من‎ IE مما‎ it KN Dp فلا يقرب مَسُحدَنًا‎ LI, 
1665. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, 
'Atha memberitakan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah dari Nabi 
Muhammad SAW bahwasanya beliau telah bersabda, “Barangsiapa 
makan bawang putih, bawang merah, dan daun bawang, maka 
janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya para malaikat 
merasa terganggu dengan aroma sayuran tersebut sebagaimana 


manusia juga merasa terganggu dengannya'."”” 


174 Muslim, tempat-tempat sujud 73 dari jalur Az-Zuhri 
"78 Muslim,tempat-tempat sujud 74 dari jalur Yahya. 


190 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


158. Bab: Dalil Yang Menerangkan Tentang Larangan untuk 
Datang Ke Masjid bagi Orang Yang Makan Sayur-Sayuran 
Tersebut dalam Kondisi Mentah (Belum Dimasak) 


Sa aa بکر أ برا‎ Ara Ab A جرا‎ -5 

Ngah gê Kat‏ تود عن aga‏ نالع زر ) بي الْحَعْد عَنْ 
مدان » أن عُمَرَ Abadi Gi‏ رضي AN‏ عَنْهُ hs‏ الاس 7 لْحْمْعَقَ 5 
قال: a ait Si LAN G‏ ما af‏ إلا Tn aa‏ 
الوم c Jadi NYA‏ ,35 : کت رق الرحل يوجَد ره فيو حر بيده 


buh Ga 4 GST البقيع» وَمَنْ كان‎ da 

1666. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Ibnu Abi Addi memberitakan kepada 
kami, dari Said, dari Qatadah, dari Salim bin Abu Ja'ad, dari Mi'dan 
bahwasanya Umar bin Khaththaab RA pernah berkhutbah di hari 
jum'at seraya berkata, “Wahai kaum muslimin sekalian, 
sesungguhnya kalian makan dua pohon yang menurutku itu adalah 
pohon yang buruk: ini bawang putih dan ini bawang merah. Dulu aku 
pernah melihat seorang laki-laki yang mulutnya bau bawang. Lalu 
tangannya dipegang dan ia dibawa ke baqi”. Dan barangsiapa makan 
bawang merah dan bawang putih, maka sebaiknya direbus dahulu. 06 


176 Muslim, tempat-tempat sujud 74 dari jalur Oatadah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 191 


159. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Larangan 
Makan Bawang Itu Karena Aromanya Mengganggu Orang Lain 
dan Bukan Karena Diharamkan 


۷- أخخبرا أب : طَاهر e si Cat Meat‏ 
up PAK‏ عبد Ga (da‏ سَعيدٌ P HU‏ 
ون NA‏ و Pp‏ 
ن ع ای خف ر an‏ هوقا في تلك البقلة 
الوم SA Gh GT‏ شَديناء قال: A‏ ثم قمْنا إِلَى الْمَسْحِد 
رد سول لله D‏ ليح JG‏ من JA‏ من هذه ai KAAN‏ فلا 
يقرا في Vani‏ فقال النّاسٌ: حرمت ala an‏ ذا يو 5 
ag‏ لَيْسَ لي kap‏ مَا Jl‏ الله G,‏ شحرة أكرَهُ "S‏ 
aa‏ أو موس في آخر حدیله: : وإنه 4 يأتيني من 
الملائكة» فأكرَهُ أن يَشُمُوا GA)‏ 


1667. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa Muhammad 
bin ھ‎ Mutsanna memberitakan kepada kami, Abdul 8ه‎ 
memberitakan kepada kami, Said Al Jariri memberitakan kepada 
kami,Ha, Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub memberitakan kepada kami, 
Ismail memberitakan kepada kami, Said Al Jariri memberitakan 
kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Said yang telah berkata, 
“Ketika menaklukkan Khaibar, maka kami menemukan kebun bawang 
putih. Lalu kami memakannya dengan penuh suka cita. Memang pada 
saat itu kaum muslimin sedang merasa lapar. Akhirnya kami bergegas 
pergi ke masjid. Ternyata Rasulullah SAW mencium aroma yang 
tidak sedap yang berasal dari mulut kami. Akhirnya beliau pun 


192 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bersabda, “Barangsiapa makan pohon yang buruk itu (bawang putih), 
maka sebaiknya ia tidak mendekati masjid kami.' kemudian kaum 
muslimin berseru, “Kalau begitu, pohon tersebut diharamkan.” lalu 
Rasulullah pun mendengar berita itu. Selanjutnya beliau pun bersabda, 
“Wahai para sahabat ketahuilah, sesungguhnya aku tidak mempunyai 
wewenang untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah SWT. 


وو و 


Akan tetapi, aku hanya benci dengan aroma bawang tersebut’. 


Ini adalah hadits Abu Hasyim, lalu Abu Musa menambahkan di 
akhir haditsnya, “sesungguhnya para malaikat datang menemuiku. 
Lalu aku khawatir mereka mencium aroma bawang tersebut." 


160. Bab: Dalil yang menerangkan bahwasanya para malaikat 
merasa terganggu dengan aroma bawang tersebut 


4- أخخبرنا "of‏ طاهر penat‏ بكر حبرا عَبْدُ الله 'ْ ea‏ 

o 8 اليك هل‎ z D ta دوم هو - دوس ۸ 3 رورم‎ Kbs 
أخبرا يزيد وَهُوَ ابن إِبْرَاهيمَ التُستري» عَنْ أبي‎ ca ip بهز‎ Gis 

Pd ه 4 رم رس‎ . . j o 5 PEA A 
والْكرّاث قال: وَلَمْ‎ Jadi عَنْ أكل‎ a 8 aa 
PA 5 .. 8 ... 9 8 0 a 0 yang et TA 
الوم فقال: مَنْ أكل من هده الشجرة فلا يقر بن‎ MAH يكن ببلدنا‎ 
DIY Ha SE اذى مما‎ KI Op Camat 
1668. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Hasyim 
memberitakan kepada kami, Bahz bin Asad menceritakan kepada 
kami, Yazid At-Tustari —anak laki-laki Ibrahim— memberitakan 
kepada kami, Abu Zubair dari Jabir: bahwasanya Rasulullah SAW 
melarang makan bawang merah dan daun bawang, Pada saat itu, 
bawang putih memang belum ada di wilayah kami. Selanjutnya 


177 Muslim, tempat-tempat sujud 76 dari jalur Isma'il dan Zaid adalah berada 
diantara dua yang terpisah dari shahih Muslim karena kesatuan arti 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 193 


Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa makan pohon ini, maka 
janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya para malaikat 
merasa terganggu dengan aroma tumbuhan tersebut." 


161. Bab: Larangan Bagi Orang Yang Makan Bawang Putih, 
Merah, dan Daun Bawang untuk Datang Ke Masjid hingga 
Aromanya Hilang 


fu Cat ana‏ و طاهر tai‏ بكر rel‏ وره نڅ خد الأغلى» 
gen‏ ابن وب SA‏ عمرو بن ja g‏ عن بن ui ola core‏ 


2 


اجيب Jp‏ عبد الله إن سَعْدِ حل ت أن يا سعيد Gg‏ َه Go‏ ا 


عند رَسُول الله 4# الوم RI adi‏ وقيل :يا DA‏ الل bat‏ ذلك 
کله AS ga‏ مه فقال ل رَسُولَ الله : كلوق ا DAN‏ : 
هَذَا لْمَسْحِدَ خی ii‏ ريه مه 


1669. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la 
memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, 
Amr bin Harits memberitakan kepadaku, dari Bakar bin Sawadah 
bahwasanya Abu Najib, budak Abdullah bin Sa'ad, telah 
menceritakan sebuah hadits kepadanya, Abu. Said Al Khudri 
memberitakan kepada kami bahwasanya suatu ketika disebutkan 
beberapa jenis sayuran seperti bawang putih, bawang merah, dan daun 
bawang di depan Rasulullah SAW. Lalu salah seorang sahabat 
bertanya, “Di antara semua sayuran itu maka, yang paling menyengat 

aromanya adalah bawang putih. Lalu. apakah anda akan 
mengharamkannya hai Rasulullah?” Mendengar pertanyaan itu 
Rasulullah SAW menjawab, “Makanlah semua sayuran itu. Akan 


178 Lihat hadits no 1664 


194 || Shahih Pbnu Khuzaimah 


tetapi, barangsiapa di antara kalian yang makan sayuran tersebut, 
maka janganlah mendekati masjid hingga hilang aromanya. 7 


162. Bab: Allah SWT mengkhususkan Nabi Muhammad SAW 
untuk tidak makan bawang putih, bawang merah, 
dan daun bawang 


Si اعرا‎ Seat at tua -٠ 


حبرا ابن 35 SA‏ کر مو أن سفيان بن وهب» 
Kua‏ رټ < الأنصّاري» af‏ رول > الله ويك أرْسّل < بطعَام iya‏ 
د هس دد وس أن AA‏ 
فقال له سول الله إ: مَا ما MAE uan‏ فَقَالَ: PATEA 1g‏ 
Sean‏ استحي من ملائكة الله ولیس بحرم 


1670. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la 
memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, 
Amr memberitakan kepada kami, dari Bakar bin Sawadah yang 
berkata bahwasanya Sufyan bin Wahab telah menceritakan kepadanya 
dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim 
sayur yang di dalamnya ada bawang merah dan daun bawang kepada 
Abu Ayyub Al Anshari. Ketika diperhatikan dengan seksama, ternyata 
Abu Ayyub tidak menemukan bekas suapan Nabi pada sayur tersebut 
hingga ia enggan memakannya. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW 
memanggil dan bertanya kepadanya, “hai Abu Ayyub, mengapa kamu 
tidak mau makan sayur itu?” lalu Abu Ayyub Al Anshari pun 


179 Abu Daud 3823 dari jalur Ibnu Wahab, menurutku: Abu Najib tidak diketahui 
sebagai orang yang adil dan pintar, dan tiada yang menganggapnya tsigah kecuali 
Ibnu Hibban.-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 195 


menjawab, “wahai Rasulullah, aku tidak melihat bekas suapanmu pada 
sayur itu.” Akhirnya Rasulullah SAW berkata, “Ketahuilah hai Abu 
Ayyub, aku malu kepada malaikat (jika aku makan bawang merah). 
Namun demikian, bukan berarti bahwa bawang merah itu haram 
hukumnya'.' 90 


163. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Rasulullah SAW 
Sengaja Tidak Makan Bawang karena Ingin Memanggil Malaikat 


له ہے 


LAN f -yuvi‏ کر ابرا ایو ana‏ وياد 
خبر حبرا ابو MAS‏ وز 


ورو و 


7111 قال بو a‏ قال: ga‏ عبيد الله 


na o s fo. 


NG PG 
ئ‎ FONE عن ام ايوب‎ $ SELST وقال 3 غد الله‎ 


pagar‏ فك cusi‏ َهُ طَعَامًا فيه بَعْضْ البقُول» 5 فلمًا وضع بين يديه 
قال لأصحابه: كلواء sei a st LIS Jp‏ أن أوذي 
صَاحبي وقال أبو قَدَامَة: 1 d a gl ea‏ 


1671. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu. Qudamah dan 
Ziyad bin Yahya memberitakan kepada kami,keduanya berkata, 
“Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Qudamah berkata, 
“Ubaidillah pernah menceritakan sebuah hadits kepadaku, Ziyad 
berkata, “Dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dari bapaknya, dari ibunya 
Ayyub yang telah menyatakan, “suatu ketika, Rasulullah bertandang 
ke rumah kami. Lalu kami menyiapkan makanan untuk beliau yang di 


180 Menurutku sanadnya shahih, Sufyan bin Wahhab adalah Al Khaulani memiliki 
sahabat seperti dalam shahih Muslim (6/126-127) dari dua jalur yang lain dari Abu 
Ayyub-Nashir) lihat At-Tirmidzi 4:261. 


196 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


antaranya adalah sayur mayur. Ketika makanan itu diletakkan di 
hadapan beliau, maka Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, 
Wahai para sahabat, makanlah, karena aku tidak seperti kalian. 
Sesungguhnya aku takut jika temanku itu terganggu.” 


Abu Gadamah berkata, ‘dari Ummu Ayyub yang berkata, 
“Rasulullah singgah ke rumahnya'."'"! 


164. Bab: Keringanan Untuk Memakan Bawang 
pada saat Darurat 


Wa Bu a حبرا‎ KAA ابو طاهر‎ uf -yavr 
؛ عن سلما أن امت عن يد أن هلالء عن أب بق عن‎ GS 
EET JANG TINA 


pa 


که ا لی ف اي رحد ری انوم فقال: : مَنْ أكل هذه caka‏ 


Ula اللا أنه‎ es ÓD G يهاه‎ CAN E Ulah Gi ذلا‎ 
SN EE سلا‎ Kp يدك‎ IN die إن لي‎ R سول الله‎ 
pi فقال: إن لَك‎ G plana شس کي إلى صَدْرِيء فوَحَدَةُ‎ KG 
1672. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Salm bin Junadah 


memberitakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari 
Sulaiman bin Al Mughirah, dari Hamid bin Hilal, dari Abu Burdah, 
dari Al Mughirah bin Syu'bah yang berkata, “pada suatu ketika aku 
pernah makan bawang putih. Setelah itu, aku pun ingin bertemu 


181 At-Tirmidzi 4 :262 dari jalur Sufyan. Dan didalamnya terdapat: Abu Oadamah 
berkata dari Ibunya Ummu Ayyub yang disinggahinya, menurutku Abu Zaid adalah 
berasal dari Makkah dan tidak ada yang menganggapnya tsigah selain Ibnu Hibban 
akan tetapi hadits ini lebih kuat dari sebelumnya-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 197 


dengan Rasulullah (untuk menanyakan tentang hukum makan bawang 
putih bagi orang yang berhalangan) ternyata aku melihat beliau telah 
melaksanakan shalat satu rakaat. Usai melaksanakan shalat, maka aku 
berdiri untuk menyempurnakan shalatku yang kurang. Pada saat itu, 
Rasulullah mencium aroma bawang putih. Selanjutnya Rasulullah pun 
bersabda, “Barangsiapa makan jenis sayuran ini (bawang putih), 
maka janganlah mendekati masjid kami hingga hilang baunya. ’ 


Usai menyempurnakan shalat, aku pun langsung menemui 
Rasulullah seraya berkata, “hai Rasulullah, sebenarnya aku ini 
mempunyai alasan untuk makan bawang putih. Coba, ulurkanlah 
tangan anda ke badanku!” Lalu beliau segera mengulurkan tangannya. 
Kemudian aku masukkan tangannya dari lengan baju ke dadaku yang 
tengah diperban. Akhirnya beliau berkata, “Ya, kamu memang 
mempunyai alasan (untuk makan bawang putih). 182 


165. Bab: Shalat Sunnah Berjama’ah Di Siang Hari Yang 
Berlawanan dengan Pendapat Orang Yang Memakruhkannya 


Yugi -۳‏ طاهر doel‏ بكر Ka Kat‏ عزيز 

of مُسلې‎ Gi عن عقيل ا محمد‎ iga UNG أن‎ ag 
(233 ah Gi Ie IS ابيع الألصاري أَحْبَرَه قال:‎ a gg 
A الله‎ Jag فاسان‎ NI GA الله 4# ويو بكر حين‎ 


نت لَه فلم لس ى دحل ايت نم قال: لوقي ان ري 


182 Menurutku sanadnya shahih-Nashir) Abu Daud, perkataan 3826 dari jalur 
Humaid bin hilal. 


198 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r 
مر‎ 5 


KH‏ قال: Be NI SA‏ رَسُولُ الله ف فك 
ED‏ فصففتاء on ad‏ سم 


1673. Abu Thahir telah meriwayatkan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Uzair 
Al Aili memberitakan kepada kami bahwasanya Salama telah 
menceritakan kepada mereka, dari Agil, Muhammad bin Muslim, 
bahwasannya Mahmud bin Rabi? Al Anshari telah menceritakan 
kepadanya bahwa Itban bin Malik telah berkata kepadanya, “suatu 
ketika di siang hari, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah datang ke 
rumahku. Lalu “Rasulullah mengetuk pintu dan aku pun 
mempersilahkannya untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu beliau 
masuk ke dalam rumah seraya bertanya, “Hai Itban, di manakah 
tempat yang baik untuk aku shalat?” lalu aku menunjukkan sudut 
rumah kepadanya. Kemudian beliau mulai melaksanakan shalat 
dengan mengucapkan takbir. Akhirnya kami berdiri sambil berbaris di 
shaf dan melaksanakan shalat sunnah dua rakaat." 


166. Bab: Tentang Shalat Sunnah Malam Hari dengan 
Berjama'ah bukan Pada Bulan Ramadhan 


07 0 4 A ملاسم‎ É ر‎ ok ماسم‎ f 4 ° 1. 

A KA IV‏ طاهر MUA‏ بكر ارا يُونْسُ بْنْ عَبْد 
الأغلى» حَدَني يى بن بُكَيْر A JE‏ ن ټزيت عَنْ 
2 ارم H ۰ Ta Pang‏ | ا ر و م 
سعيد وهو ابن أبي هلال» عن عمرو بن أبي سعيد, أنّه قال: AS‏ على 


4 3 = 3 وه ۰ تك وم‎ - 6 or ° r 
a فَوَحَدنَاهُ قائمًا‎ an جَابر عبد الله أناء وأو‎ 
o تر رہ‎ 7 br y ور ا سر 2 ې‎ 1 Z3 5 ّ 2 2 7 
PEN حَتّى اٍذا كنا‎ B فذکر الحّدیث وقال: أقبلتا مَعَ رَسُول الله‎ 


183 Lihat hadits no: 1652 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 199 


ah‏ قال: ألا Hi Je‏ إلى حَوْض ألاياية ENG aaa‏ فيه 
ig‏ في vat Sat‏ مل رش ول PA‏ 
آنا رخ ريت عَلَى ارلا ّى WEH‏ أصيلاء Van‏ الْحَوْض)» 
ESO‏ فيه» تم وضعتا LE‏ اليل Sa Jl‏ وقف 
على gji A WA‏ عه على Jawa PAI‏ يتازعها E‏ 
ثم قال: Guk‏ َم Gb KESAN‏ سول الله فيا فلا عم ب c ful‏ 


3 3. بير‎ z 


EE,‏ ينا كن EOL‏ نا حابر 3 عبد الله: 
tu‏ 5 شی ناخ ب بالْبَطْحَاء 5 GA‏ فَخَرَجَ jan)‏ حَاجته Lead‏ )4 
رونا de‏ فَلْتَحَفَ مُت عن مسارم حملي عن تنه ani‏ نم 
is yak‏ عَنْ يُسَارهء AS‏ رَسول الله ويك das 59 kadi‏ 
A‏ عَشْرَةَ رَكْعَة بالوثر قال آبو بكر: JA‏ ابن عبّاس: بت BEI‏ 
ځرو هدول اوو NIN‏ ود و AN‏ خر کی 
Li ia‏ من هذا AJI‏ 

1674. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul 8 
memberitakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan 
kepadaku, Al-Laits menceritakan kepadaku, dari Khalid bin Yazid, 
dari Said dia adalah Ibnu Abu Hilal, dari Amr bin Abu Said 
bahwasanya ia berkata, “Suatu hari aku dan Abu Salama bin 
Abdurrahman pergi menemui Jabir bin Abdullah, Ketika sampai di 
rumahnya, ternyata ia sedang shalat. Kemudian ia menyebutkan hadits 
tersebut. “Pada suatu ketika, kami sedang bepergian bersama 


Rasulullah SAW. Ketika kami sampai di wilayah Suqya atau 
Qahah'**, maka Rasulullah berkata, “Siapakah di antara kalian yang 


8 Kota yang berjarak 3 jarak perjalanan dari kota Madinah dan 1 mil. sebelum kota 
Sugya Mu'jamul Buldan 


200 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bersedia pergi ke kolam Ayayah untuk menambal kolam itu dengan 
lumpur dan menahan air di dalamnya, setelah itu, ia bersedia mengisi 
tempat air kami hingga kami tiba nanti.” tanpa ragu-ragu aku berkata, 
“aku bersedia melakukan itu hai Rasulullah.” lalu Jabir bin Shakhr pun 
berkata, “aku pun bersedia hai Rasulullah.” setelah itu, kami pergi 
dengan berjalan kaki menuju kolam itu dan kami : sampai di sana pada 
malam hari.'** 


Akhirnya kami mulai menambal kolam itu dan mengumpulkan 
air di dalamnya. Setelah itu kami meletakkan kepala kami hingga 
tengah malam. Tak lama kemudian, datang seseorang yang 
mengendarai unta dan berhenti di dekat kolam, lalu untanya menarik . 
orang itu ke kolam, tetapi tuannya malah menarik tali kekangnya, 
kemudian orang tersebut berkata, “apakah kalian berdua mengizinkan 
kami untuk meminum air kolam ini dan setelah itu aku masuk ke. 
dalamnya?” ternyata orang tersebut adalah Rasulullah SAW. Maka 
kami pun berkata, “silahkan hai Rasulullah.” kemudian beliau 
mengulurkan untanya untuk minum sepuas-puasnya hingga 
kekenyangan. 


Kemudian Jabir bin Abdullah berkata kepada kami, “lalu 
Rasulullah pergi mendekat hingga berhenti di tempat air mengalir. 
Setelah itu, beliau pergi ke tempat air tersebut untuk berwudhu. 
Kemudian aku mulai menuangkan air untuk beliau wudhu. 
Selanjutnya beliau mengenakan kainnya dan aku langsung berdiri di 
sebelah kirinya. Tetapi beliau malah memindahkanku ke sebelah 
kanannya. Tak lama kemudian datang seorang sahabat dan langsung 
berdiri di sebelah kirinya. Lalu Rasulullah maju ke depan dan 
memulai shalat. Akhirnya kami bersama-sama melaksanakan shalat 
witir tiga belas rakaat.” 


185 Lafadz aslinya adalah ashlan, dan yang benar adalah seperti yang kami tulis- 
Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 201 


Abu Bakar berkata, “ini adalah hadits Ibnu Abbas, “suatu malam 
aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Di tengah malam 
Rasulullah SAW bangun untuk shalat malam'." 186 


. 167. Bab: Shalat Witir Berjama'ah bukan pada 
Bulan Ramadhan 


Ku 3 بكر ابرا الربيعُ‎ Hee بر طاهر‎ Ugal -٥ 


رې 70 


قال: قال الشافعي: حبرا مالك (ح) Es,‏ يوس بن JANI AP‏ 
حبرا ابن وَطبء أن مالک an ana‏ 
ui ANA yaa Gho‏ عند مَيْمُوئة م nayadi‏ وهي ái‏ 
فَاضْطحَعْت : a Say P$‏ رَسُول الله فك alah,‏ في 
JIN SG mp‏ أو Já ali;‏ أو san‏ بقلیل» BEZI‏ 
زل الله رو د د co‏ و pa‏ الآيات الوا 
من Tayan‏ آل alas‏ د م قَامَ إلى شن Co me‏ منهاء فَأَحْسَنَ 
FA‏ م فام IG ad‏ ابن عَاس: منت إلى جنب َو Diro‏ 
8 بد دو رس وص اذى Log GE Ladi‏ ر کین 
٣ 1‏ ين gkah‏ ثم حرج فَصلَى pa‏ هَذَا حَديث الربيع 


1675. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Rabi” bin Sulaiman 
memberitakan kepada kami dan berkata, “Syafi'i berkata, “Malik 
memberitakan kepada kami, Ha, Yunus bin Abdul ۵ه‎ menceritakan 


186 Menurutku perawinya adalah terpercaya, selain Amr bin Abi Sa'id yang aku tidak 
ketahui, dan Ibnu Abi Hilal sudah bercampur-Nashir). 


202 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepadanya, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, 
dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan hadits itu kepadanya, “Pada 
suatu ketika aku pernah bermalam di rumah Maimunah, istri 
Rasululiah SAW dan juga sekaligus bibi Ibnu Abbas. Pada malam itu, 
aku tidur dengan menggunakan bantal, sementara Rasulullah SAW 
tidur bersama keluarganya di kamar. 

“ Kemudian pada tengah malam, Rasulullah SAW terjaga dan 
langsung duduk. Lalu beliau' mengusap wajalinya dengan tangan dan 
setelah itu membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Al Imran. 
Selanjutnya beliau berjalan menuju tempat air yang tergantung untuk 
berwudhu dan setelah itu segera melaksanakan shalat. Akhirnya aku 
pun terbangun dan ikut shalat di sebelah beliau. Selanjutnya 
Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan 
memegang telinga kananku serta memintalnya. Kemudian beliau 
mengerjakan shalat dua rakaat dan juga mengerjakan shalat dua rakaat 
yang ringan. Setelah itu, beliau keluar dari kamar untuk melaksanakan 
shalat shubuh.”Ini adalah hadits Rabi'!?? 


8? Ath-Thabrani, shalat malam 11. Menurutku: dalam shahih Bukhari dan Muslim 
dan lain-lain dengan panjang lebar atau secara ringkas, dan dikeluarkan dalam 
shahih Abu Daud yang seperti itu (1224-1229)-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 203 


is ara صّلاةالنسّاء‎ ahi JAWA 


1 — LA 


KUMPULAN BAB SHALAT BERJAMA'AH 
KAUM WANITA 


168. Bab: Tentang Perempuan Yang Menjadi Imam bagi Kaum 
Wanita dalam Shalat Fardhu 


17 صر وه‎ Ka A MUA خرن او طاهر‎ -۱ ¥۷٦ 


ارتا عبد ال ين دار عن الوليد أن ميم II A‏ مالك عَنْ 
Gal‏ رون هول ٢ل‏ ودل 
G Aya Af‏ بٿا نزور د AM) oy dos Tna‏ وان كوم Jaf‏ 
E la NG‏ ت ا 


1676. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami,Abu Bakar memberitakan kepada kami, Nasr bin Ali 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud memberitakan kepada 
kami, dari Walid bin Jami', dari Laila binti Malik, dari bapaknya, dari 
Abdurrahman bin Khalad, dari Ummu Waraqah bahwasanya 
Rasulullah SAW penah berkata, “Mari kita berangkat untuk 
mengunjungi Syahidah!” Lalu Rasulullah mengizinkan Syahidah 
untuk mengumandangkan adzan dan menjadi imam shalat fardhu bagi 
keluarganya. Selain itu, ia juga dikenal telah menghafal Al Qur ۹ل‎ 


188 Sanadnya hasan, seperti yang aku jelaskan dalam shahih Abu Daud 605-606), 
Abu Daud, perkataan 591 dari jalur Al Walid bin Abdullah. 


204 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


169. Bab: Kaum Wanita Diizinkan untuk Datang ke Masjid 


۷- أخخبرتا Aa Ab SA‏ أخبرا عَبْدُ Adi‏ بن 

مر د P) Ag‏ مر مر 5 ور 7 
العلا أخبرًا سفيان» قال: ri‏ من الرهري (ح) EA‏ علي بن 
AMA‏ ور ےم ,0 2023[ هود م هم .3 . 22 دو ده LA‏ 
خشرم» vof‏ ابن عيينة (ح) وحدنا یحی بن حَكيم) وسعيد بن عبد 

4 Bara ai 3 وه‎ 8. 2 na. 

الحم NG‏ حَدثنًا سفيان» عن الڙهري» عَنْ سالم» عن cai‏ يلغ به 
Zie Z 2 be ó s‏ ه و : ٢‏ هر 5 Mang‏ 26 
BA‏ قال: إذا استأذنت أحدكم pa‏ إلى الْمَسْحد فلا GEG‏ قال 
Ha‏ قال سقيان: ری اه ig Jala‏ عَبْدُ الجبار: قال سفيان: يعني 


۸ 1 CJ ای‎ z و‎ . r رم‎ r o 
وقال يَحَبى بن حكيم:‎ UL وقال سَعيدٌُ: قال سفيان: قال تافع:‎ GUL 
NAYA) عَنْ تافع:‎ A قال سفيّان: رجحل‎ 
1677. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al “Ala memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada 
kami dan berkata, “Aku telah menghapal hadits tersebut dari 
Az-Zuhri, Ha, Ali bin Khasyram memberitakan kepada kami, Ibnu 
Uyainah memberitakan kepada kami, Ha, Yahya bin Hakim dan Said 
bin Abdurrahman memberitakan kepada kami, lalu keduanya berkata, 
Yahya bin Hakim dan Said bin Abdurrahman berkata, “Sufyan 
memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, 
“Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadits yang berbunyi, 
“Apabila istri kamu meminta izin untuk pergi ke masjid, maka 
janganlah dilarang.” 


Ali berkata, “Sufyan berkata, “Menurut kami pergi ke masjidnya 
itu di malam hari.” ! i 

Abdul Jabbar berkata, “Sufyan berkata, “Yaitu pergi ke masjid di 
malam hari.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 205 


Said berkata, “Sufyan berkata, “menurut pendapat Nafi' perginya 
itu di malam hari.” 

Yahya bin Hakim berkata, “Sufyan berkata, “seorang laki-laki 
yang menerima hadits dari Nafi menyatakan perginya itu di malam 
hari'.!8? 


170. Bab: Larangan Untuk Mencegah Wanita Pergi Ke Masjid 
di Malam Hari 


7. r0 


NAYA‏ = أخبرتا أبو ral pú‏ بک ا 
aa‏ کا ERRIA Pesan Kak‏ 
قي قال: LA‏ نسّاءكمٌ الْمَسَاحد JÄN:‏ 


1678. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits 8 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Nasr bin Ali 
memberitakan kepada kami, bapakku memberitakan kepada ku, 
Syu'bah memberitakan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, “dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, 
“Janganlah kalian cegah kaum wanita pergi ke masjid di malam 


hari," 190 


171. Bab: Perintah Agar Kaum Wanita Pergi Ke Masjid 
sambil Meludah 


Ups NAYA‏ أبو طاهر Muat‏ بكر jak Ugal‏ ابرا ی 
gen‏ 3 رځ و واو یہ 


خبرنا محمد بن عمرو (ح) نا ا و حدنا ابن ریس 


189 Muslim, shalat 134 dari jalur Sufyan 
190 Lihat Bukhari,jum'at 13. 


206 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


KN عَنِ اي‎ tih عَنْ أبي لت عن اي‎ jap محمد بن‎ Wa 


قال: لا تُمنَعُوا إِمَاء الله مَسَاحِدَ al a‏ فلات 


1679. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Amr memberitakan kepada kami, Ha, Abu Said Al Asyaj 
memberitakan kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, 
dari Abu Hurairah, “Dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah 
bersabda, “Janganlah kalian cegah kaum wanita pergi ke masjid. Dan 
apabila hendak pergi ke masjid, maka sebaiknya mereka keluar dari 
rumah sambil meludah'."”' | 


172. Bab: Larangan Bagi Kaum Wanita Untuk Pergi Ke Masjid 
dengan Memakai Wewangian 


JÉ Dasa طاهر أختبراايو بكر ارا‎ dua - 
ابن عجلان» عن‎ WA ا یحی بن سعید»‎ NG بن حکیم»‎ Pu 
المَسْحَدَ فلا مَس‎ GIA agih BP قَالَ:‎ HBD مَسْفُو عَن‎ yi 
BI سمت‎ GÅ وقال:‎ GI PS قال:‎ SA قال‎ Úb 
3 
1680. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 


kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
dan Yahya bin Hakim memberitakan kepada kami, dan keduanya 


191 Sanadnya hasan, Abu Daud, perkataan 565 dari jalur Muhammad bin 'Amr. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


berkata, “ Yahya bin Said memberitakan kepada kami, Ibnu Ajlan 
menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, 
dari Busr bin Said, dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, “dari 
Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, “Apabila salah 
seorang di antara kaum wanita pergi ke masjid, maka janganlah 


وو و 


memakai wewangian’. 


Yahya bin Hakim berkata, “Aku menerima hadits itu dari 
Bukair. Selanjutnya Bukair berkata, “Aku mendengar hadits itu dari 
Rasulullah.” 


173. Bab: Larangan Tegas Bagi Wanita Yang Pergi Ke Masjid 
dengan Memakai Wewangian agar Dicium Aromanya, maka 
Pelakunya Disebut sebagai Pezina,Dalilnya Adalah bahwa Kata 
Pezina Kadang-Kadang Diberikan untuk Mereka Yang 
Mendekati Perbuatan Zina dengan Kesamaan Jilatnya, Oleh 
Karena Itu Nabi SAW Menyamakan Wanita Yang Pergi Ke 
Masjid dengan Memakai Wewangian dengan Pezina, bukan 
Sebatas Persamaan Kata Saja. 


A -١‏ بکر Kat‏ مُحَمَّدُ بِنْ رافع» 
مځ 30 . Toa A . Ke. e‏ < 
ai Was‏ بن Jawab‏ عن ثابت بن عمَارَة الحتفي» عَنْ غنيم بن قيس» 
عَنْ أبي AA‏ الأشعري» عن BD‏ قال: أَيُمَا امرأة darat‏ 
Paan ‫َ‏ 1 0 ل ود 3 ” 
ga‏ على قوم ليَحَدُوا رِيحَهَاء فهي ANG‏ وکل عَيْنِ زانية 


1681. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Rafi” 
memberitakan kepada kami, An-Nadhr bin Syumail menceritakan 
képada kami, dari Tsabit bin Imarah Al Hanafi, dari Ghunaim bin 
Qais, dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi Muhammad SAW 
bahwasanya beliau telah bersabda, “Wanita mana saja yang memakai 


208 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


wewangian, lalu ia sengaja berjalan melewati orang banyak agar 
mereka mencium aromanya, maka sebenarnya ia itu adalah pezina. 


Dan ketahuilah bahwa setiap mata itu (dapat menjadi)pezina'. 92 


174. Bab: Tentang Diharuskannya Bagi Wanita Yang Memakai 
Minyak Wangi untuk Mandi sebelum Pergi ke Masjid 


۲- ابرا ابو طاهر ih‏ بكر ارتا آبو زير عبد 
a‏ هو و۶۸ +- for gi 8 ° ra”‏ . £ ۹ مه ó 5 Set‏ 
المجيد بن إبراهيم المصري» vaf‏ عمرو بن هاشم يعني البيروني» 
PAN‏ .. 2 در | م وه م ےم pul Loe © z‏ در b‏ اه 
ASI a‏ حَدلني موسى op‏ يسار AR‏ هريُرة قال: مرت 
بأبي SA‏ ارأة dai ag‏ فقال G‏ لی أيْنَ ريدين يا TA‏ 
الحبّار؟ قالت: إلى الْمَسْحد قال: نطیْت؟ قالت: َعَم قال: فارجعي 
ا 1 27 o a.‏ و „$r o r 38 ma 2 3. y ٩۹ Ta‏ 2 
فاغتسلي» في سَمصُتُ رَسُول الله يي يقول: لا يُقبّل الله منّ STAN‏ صّلاة 
no e‏ رنه م ار مه ,3 سا Pak” oz‏ 
ng‏ إلى المسْحد وريحها تعصف حتى ترحع فتعتسل 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1682 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Zuhair Abdul‏ 
Majid bin Ibrahim Al Misr memberitakan kepada kami, Amr bin‏ 
Hasyim maksudnya Bairuniy memberitakan kepada kami, Al Auza’i‏ 
menceritakan kepada kami, Musa bin Yasar menceritakan kepadaku,‏ 
dari Abu Hurairah yang berkata, “Pada suatu hari, seorang wanita‏ 
yang memakai minyak wangi yang harum semerbak berjalan lewat di‏ 
depannya,dia bertanya kepadanya, ‘Anda hendak pergi ke mana hai‏ 
Amatul Jabbar?” wanita itu menjawab, “Aku hendak pergi ke masjid.”‏ 


192 Menurutku sanadnya hasan, At-Tirmidzi menganggapnya shahih sebagaimana 
dalam Takhriijul Misykat (1065) -Nashir), Ahmad 4: 414 dari jalur Tsabit, Abu 
Daud 4173. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 209 


Dia kembali bertanya, “Apakah anda memakai minyak wangi?? wanita 
tersebut menjawab dengan singkat, “ya.” Lalu Ia berkata kepadanya, 
“Hai Amatul Jabbar, pulang dan mandilah terlebih dahulu! 
Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Allah SWT tidak akan menerima pahala shalatnya wanita yang pergi 
ke masjid dengan memakai minyak wangi hingga ia pulang dan 
mandi'."1?3 


175. Bab: Tentang Wanita Memilih Shalat Di Rumahnya 
daripada Shalat Di Masjid, Apabila Hadits Tersebut Benar. Dan 
Aku Tidak Mengetahui Saib Budak Ummu Salamah apakah 
Termasuk Adil Atau Cacat, dan Aku Tidak Pernah Mendengar 
Habib Bin Abi Tsabit apakah Benar-Benar Mendengar Dari Ibnu 
Umar, dan Apakah Oatadah Mendengar Dari Muwarrig dan Abi 
Ahwash atau Tidak, dan Aku Tidak Ragu Lagi bahwa Oatadah 
Tidak Pernah Mendengar dari Abi Ahwash, dan Memasukan 
Muwarrig diantara Riwayat Abi Ahwash, dan Diantara 
Hammam dan Said Bin Basyir. 


tut tar‏ طاهر MUA‏ بكر ا UB‏ يونس بن عبد 
AA‏ اسا AR‏ أن pena) Ml is‏ 
ak P‏ ان ER BM‏ 


کش قال: حير مَساجحد AN‏ قعر بيوتهن 


1683. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la 


88 Menurutku sanadnya hasan dan perawinya terpercaya, tetapi terputus antara 
Musa bin Yasar —yaitu Al Urduni— dan Abu Hurairah, kemudian menjadi kuat 
dengan jalur budak Abu Rahm-Nashir) Lihat Ahmad 2:246,464 Abu Daud, 
perkataan 4174 dari jalur Ubaidillah budak Abu Rahm dari Abu Hurairah. 


210 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, 
Amr bin Harits memberitakan kepada kami bahwa Darraj Abu Sama 
menceritakan hadits itu dari Saib, budak Ummu Salamah, dari Ummu 


Salamah istri Rasulullah SAW dan dari Nabi Muhammad SAW 


bahwasanya beliau telah bersabda, “sebaik-baik tempat shalatnya 
kaum wanita adalah di dalam rumahnya." 


at -4‏ طاهر GA K Ata‏ 3 مُحَمِّد 


هكس 38 A2‏ 2 وهو ره l‏ سه 3 ۸1 ه۸ A‏ رور ار 
الزعفراني» حدننا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا محمد بن رافع» عن يزيد 


GE ثابت» عن ان‎ SS KPA 


A ويون‎ AK KN الله‎ APAN GA 


فقال اب لعبّد الله بن عمر: يلى والله لتمتعهن فقال ابن عُمر: AR‏ 
م 


# رهوا ره ر y‏ 1 سر و 200 PAE NF‏ زا 7 y‏ 
Sa‏ عَنْ رَسُول الله وق وقول تقول؟ جميعهمًا لفظا واحدًا (ح) 
156 و 


PAN مم‎ ٥ 7 æ” © e & Ba ۰ Pa PA 
بن يوسف 3 حدننا‎ Su) نا‎ a | tama ip وحدنا الحسن‎ 
بهذا الإستاد بوه‎ Aga 


1684. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Hasan bin Muhammad 
Az-Za’farani memberitakan kepada kami, Yazid bin Harun 
memberitakan kepada kami, Ha, Muhammad bin Rafi” memberitakan 
kepada kami dari Yazid, Awwam bin Hausyab menceritakan kepada 
kami, Habib bin Abu Tsabit memberitakan kepada kami, dari Ibnu 
Umar yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk pergi ke 


1% Haditsnya hasan seperti yang akan kita temukan dalam pembahasan selanjutnya- 
Nashir) Ahmad 6 :297, 301 dari jalur Ibnu Samh. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


masjid. Namun demikian, rumah mereka itu sebenarnya lebih baik 


وور 


untuk tempat shalat mereka”. 


Anak laki-laki Abdullah bin Umar pernah berkata, “Demi Allah, 
janganlah dicegah mereka (untuk pergi ke masjid)!” 


Kemudian Ibnu Umar pun berkata, “sebaiknya, kamu dengarkan 
terlebih dulu aku meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, Setelah 
itu, maka ungkapkanlah apa yang menjadi pendapatmu.” Kedua- 
duanya adalah satu ungkapan. 


Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami dan berkata, “Hasan bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Ishak bin Yusuf Al Azrag 
memberitakan kepada kami, Awwam menceritakan kepada kami 
dengan sanad yang sama." 


Hen Da ابو د‎ pet و‎ > OS mH طاهر أ‎ Mug -tao 
PI عن أبي‎ DI ما عن 335 عن‎ Was ole بن‎ Jat 


o 


عَنْ عبد الله عن الي و قال: an re AN‏ 


G وهي في عر‎ GE مَا گکون من وجه‎ LI obt 


1685. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa 
memberitakan kepada kami, Amr bin Ashim memberitakan kepada 
kami, Hammam memberitakan kepada kami, dari Qatadah, dari 
Muwarriq, dari Abi Al Ahwash,dari Abdullah dari Rasulullah SAW 
yang telah bersabda, “Sesungguhnya wanita itu aurat. Apabila ia 
keluar dari rumah, maka setan pasti akan menyertainya. Sedangkan 


5 Sanadnya shahih jika saja meriwayatkan dari Habib bin Abu Tsabit, tetapi 
haditsnya shahih dengan kesaksiannya, dan hadits ini dikeluarkan juga dalam shahih 
Abu Daud (576) -—Nashir) Ahmad 2 :74-77 dari jalur Al 'Awwam dan tidak 
menyebutkanperkataan Ibnu Umar. 


212 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


tempat yang terdekat bagi wanita dengan Tuhannya adalah di dalam 
rumah.” 


TEN) E A اس‎ Ab "tut NYAN 
PI قال: مع سمعت أبي خت عن قا عن بي‎ a | Ka 


“ 


رو ره د هت so-‏ سوا راو ا تل کت و Ne‏ سم 
عن عبد الله بن مَسُُود عن رَسُول الله ANTARA.‏ 
Gp Ob ALA oa 1‏ لا تكون إلى وه الله Gh Oji‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1686 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Migdam‏ 
memberitakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami‏ 
dan berkata, “aku pernah mendengar bapakku menceritakan sebuah‏ 
hadits kepadaku yang diperolehnya dari Qatadah, dari Abi Al‏ 
Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW yang telah‏ 
bersabda, “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Apabila ia keluar‏ 
dari rumah, maka setan pasti akan menyertainya. Dan wanita itu akan‏ 
dapat dekat dengan Tuhannya manakala ia berada di dalam‏ 
rumahnya.”‏ 


2». 30 3G. | 1... £ 1. 2 


٤ osokun g ox 1 ai 
PN اخبراآبو بكر أخبرنًا‎ Alb أنخبرنًا ابو‎ - ۷ ۰ ۰ 
o 107 عاش مره‎ A sal 


حبرا محمد بن OKE‏ يعني الدمَشقي» DIS‏ سَعْدُ بن شر عَنْ G‏ 
X 508 8 fo KERE‏ ره R ZT asa‏ ا 
عن مُوَرّق» عَنْ أبي SA‏ عبد الله أن اسي فيك قال بمثله وقال 


s‏ م ې يس 


1% At-Tirmidzi 3: 476 dari jalur Amr bin 'Ashim, At-Tirmidzi berkata: Ini hadits 
hasan gharib, menurutku sanadnya shahih, dan dikeluarkan dalam Al Irwaa` (273) 
17 Majma'uz Zawaaid 2:35, dan dia berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 
Al Kabir dan perawinya terpercaya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


-o £ Poor ص يراصه ا ا‎ A ا‎ o ۶ روت د‎ oa 
TER ابو ب = واتما قلت: ولاء هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي‎ 


g‏ 4 س 
£ 


لرواية un‏ هَذا d‏ عَنْ 596 عن أبي الأخوّص لاه أَسْقَطَ 


ور 


رقا من الإستادء GÉ‏ وَسَعيدُ بْنُ بَشير أذحلا في الإستاد مورقاء 
US,‏ شككت أَيْضًا في صِحُّته لأنْي لا أقف على سَمَاع s‏ هَذا PI‏ 
MER‏ 
من مورف 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1687 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya‏ 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Utsman —maksudnya‏ 
Ad-Dimasgi— memberitakan kepada kami, Sa'ad bin Basyir‏ 
menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Muwarrig, dari Abi‏ 
Al Ahwash, dari Abdullah yang menyatakan bahwasannya Rasulullah‏ 
SAW pernah bersabda seperti bunyi hadits di atas.‏ 


Abu Bakar berkata, “menurut pendapatku adalah apakah 
Oatadah mendengar hadits ini dari Abi Al Ahwash atau tidak, 
sebagaimana hadits riwayat Sulaiman At-Taimi yang menerangkan 
bahwa hadits ini dari Qatadah melalui jalur Abi Al Ahwash. Hal itu 
disebabkan karena ia meniadakan Muwarrig dari sanadnya. Sementara 
Hammam dan Said bin Basyir memasukkan Muwarrig ke dalam 


sanadnya. Hanya saja aku meragukan keshahihannya, karena aku 


tidak mengetahui apakah Qatadah mendengar hadits ini dari Muwarrig 
atau tidak." 


198 Lihat hadits no 1686. 


214 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


176. Bab: Tentang Wanita Memilih Shalat di Salah Satu Ruangan 
dalam Rumahnya daripada Shalat di Dalam Kamarnya, jika 
Oatadah Mendengar Hadits Ini dari Muwarrig 


وس 27 کو o‏ 


Me pan aa ا بو طاهر‎ AWAN 


وو 


gd‏ عَمْرُو بن عاص ځا | ا Ip Ap‏ العخلي» عَنْ 
PI 5‏ عن عبد الله عن Pa‏ 3 قال: صلاة sar‏ في Ga‏ 


1۰ من صّلاتهًا في حجر‎ dab 
1688. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Amr bin Ashim menceritakan kepada ku, 
Hammam memberitakan kepada kami, dari Qatadah, dari Muwarriq 
Al Ijli, dari Abi Al Ahwash, dari Abdullah yang telah mendengarnya 
langsung dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, “Shalatnya 
wanita di dalam rumah itu lebih besar pahalanya daripada shalatnya 
di dalam kamar." 


19 Abu Daud, perkataan 571 dari jalur Amr bin 'Ashim dengan panjang, menurutku 
sanadnya shahih, dikeluarkan dalam shahih Abu Daud ($79)-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 215 


177. Bab: Wanita Memilih Shalat di Dalam Kamarnya daripada 
Shalat di Salah Satu Ruangan Dalam Rumahnya. Dan Wanita 
Memilih Shalat di Masjid Kaumnya daripada Shalat di Masjid 
Nabi, meskipun Pahala Shalat di Masjid Nabi Itu sama dengan 
Seribu Kali Pahala di Masjid Yang Lain. Ini Merupakan Dalil 
bahwasanya Hadits Nabi Yang Menyatakan Bahwa “Shalat Di 
Masjidku Itu Lebih Baik Seribu Kali Daripada Shalat Di Masjid 

Yang Lain”. Sepertinya Yang Dimaksudkan di Sini hanya Untuk 

Kaum Laki-Laki dan Bukan Untuk Kaum Wanita.” 


۹- ارا ابو طاهر MUAT‏ بكر Up‏ عيسى بن ALL‏ 
GA KAI‏ عن ڌاو بن فيس عن عند الله ن سويد 
الأنصّارِي» عَنْ عَمُته امرأة أبي apa‏ الساعدي» web A‏ ابي T‏ 
Ed‏ يا رَسُولَ الله هه II‏ حب الصّلاة مَعَلكَ فَقَالَ: قَدْ عَلمْت I‏ 
د ورن رس ره ولك في دار حر 
Ah ank I‏ .كي لها ا في السى :تيار من ينها 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1689 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Isa bin Ibrahim‏ 


Al Ghafiqi memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan 
kepada kami, dari Daud bin Qais, dari Abdullah bin Suwaid 


200 Menurutku hal itu termasuk para wanita, dan tidak menutup kemungkinan bahwa 
shalat mereka di rumahnya lebih baik, begitu juga lelaki apabila shalat sunnah di 
masjidnya Nabi SAW juga memiliki keutamaan seperti yang telah disebutkan, tetapi 
shalatnya didalam rumahnya lebih utama, maka perhatikanlah-Nashir) 


216 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Al Anshari, dari bibinya, yaitu istri Abu Hamid As-Saidi, yang 
menyatakan bahwasanya suatu ketika ia pernah menemui Rasulullah 
SAW dan berkata, “wahai Rasulullah, sebenarnya aku sangat ingin 
ikut shalat berjama'ah bersama anda.” Mendengar perkataannya itu, 
Rasulullah pun berkata, “wahai ibu, aku telah mengetahui bahwasanya 
anda ingin ikut shalat berjama'ah bersamaku. Akan tetapi ketauhilah 
bahwasanya shalat anda di kamar itu lebih baik daripada shalat di 
dalam rumah. Kemudian, shalat anda di dalam rumah itu lebih baik 
daripada shalat anda di tempat kediaman anda. Selanjutnya shalat di 
tempat kediaman anda itu lebih baik daripada shalat di masjid kaum 
anda. Sementara shalat di masjid kaum anda itu lebih baik daripada 
shalat di masjidku.” 


Akhirnya istri Abu Hamid As-Saidi itu meminta dibuatkan sebuah 
masjid (tempat shalat) di sudut rumahnya. Selanjutnya, ia pun senantiasa 


melaksanakan shalat di tempat shalat tersebut sampai meninggal dunia," 


178. Bab: Wanita Memilih Shalat di Kamar Tidurnya daripada 
Shalat di Rumahnya 


Was ابرا بو مُوسَّىء‎ SI طاهر‎ Hai -٠ 
عن أبي‎ Sy عن 315( عن 3315( عن‎ celah Kara عَمرو ښْ عاصم»‎ 


الأحْوَص عن عبد الله عن a AD‏ قال: صلاة nya‏ في مخدّعها 
ME - s TaN‏ 7 3- 3 روه سر ع5 رم r 2 - o‏ 
ال ی ا ی ا ea‏ 


حجرتها 


r 


20! Menurutku haditsnya hasan-Nashir) Al Fathur Rabbani 5: 198-199 dari jalur 
Ibnu Wahhab. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 217 


1690. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa 
memberitakan kepada kami, Amr bin Ashim menceritakan kepada 
kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari 
Muwarriq, dari Abi Al Ahwash, dari Abdullah yang mendengar 
langsung hadits itu dari Rasulullah SAW yang pernah bersabda, 
“Shalatnya wanita di dalam kamar tidurnya itu lebih baik daripada 
shalat di rumahnya. Sedangkan shalat di dalam rumahnya itu lebih 
baik daripada shalat dikamrnya.”” 


179. Bab: Wanita Memilih Shalat di Tempat Yang Paling Gelap 
dalam Rumahnya 


or.‏ 04 مد ه هش .مر 
Ab va -yian‏ أخب تابو بكر ged‏ چو 


برا محم بن عيسى» HP PA‏ يم PGA‏ 
الأخْرَصء عَنْ عَبْد الله» عن الي LK‏ قال: إن TAN Aa D Si‏ 
إلى الله في al‏ مَكَان في aib Wes‏ 


1691. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Isa memberitakan 
kepada kami, Abu Mu'awiyah memberitakan kepada kami, dari 
Ibrahim Al Hijri, dari Abi Al Ahwash dari Rasulullah SAW yang telah 
bersabda, “Sesungguhnya shalat yang paling disukai Allah dari 
seorang wanita adalah shalat di tempat yang paling gelap dalam 


rumahnya.” 


202 Abu Daud, perkataan 570 dari jalur Amr bin 'Ashim, menurutku hal itu telah 
berlalu (1688)-Nashir) 

03 Majma'uz Zawaid 2: 35 dan dia berkata: diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam 
Al Kabir, dan perawinya terpercaya, menurutku: Hadits ini Hasan dengan 
setelahnya. 


218 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


5- وَرَوَى عبد الله بن حعفر وفي الْقَلْب Ka)‏ الله قال: 
Eaa o7 o 3 zao f‏ رر 77 روا 1 P ai‏ 1 
أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
gi e S‏ 2 ا ك 9 °- 2 4 ` و r y‏ 
الله AB‏ صلاة تُصَليهَا الْمَرأَةَ إلى الله أن a‏ في Ah‏ مَكَان 
من بيتها ظلمّة NA‏ علي بن حُجْرء MASSA‏ بن Aan‏ 
Abdullah bin Ja'far rahimahullah telah meriwayatkan‏ .1692 
bahwasanya ia pernah berkata, “Muhammad bin Amr telah‏ 
memberitakan sebuah hadits kepada kami, dari Abu Salamah, dari‏ 
Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, “Rasulullah SAW telah‏ 
bersabda, “Sesungguhnya shalat yang paling disukai Allah dari‏ 
seorang wanita adalah shalat di tempat yang paling gelap dalam‏ 


وو و 


rumahnya’. 


Kami menerima hadits ini dari Ali bin Hajr, dari Abdullah bin 
Ja'far? 


180. Bab: Keutamaan Shaf Kaum Wanita Yang Paling Belakang 
daripada Shaf Yang Paling Depan. Ini Merupakan Suatu Dalil 
(Bukti) Bahwasanya Shaf Kaum Wanita Itu akan Lebih Utama 

Jika Berjauhan dari Shaf Kaum Pria 


r 2‏ 
ور 1 È 77A‏ ور 1 20 رو سی 


الو وک vi‏ احمد بن OLS‏ 


ca 


£ | ok £ 
St طاهر‎ Ui -۳ 

f با سه‎ -0 ó ورو 30 مه‎ PAN Pn 4 07 PAN 
حدننا عبد العزيز حدنا العلاء بن عبد الرحمن» عَنْ أبيه» عن ابي‎ 
و 3 0 8 ام 2 ` 7 407 ,2 3 8 . %- ر‎ 
Gn Malah JII قال: قال رَسُول الله 8: حير صفوف‎ GA 


ور سلوو و - عل -A sb...‏ 
آخرّهاء 55 pu‏ آخحرهاء وشرهًا WI‏ 


204 Menurutku sanadnya hasan dengan sebelumnya-Nashir)lihat Faidhul Qadir: 222. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 219 


1693. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Abdul Aziz memberitakan kepada kami, 
Al “Ala bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari bapaknya, 
dari Abu Hurairah yang telah berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Sebaik-baik shaf kaum pria adalah di depan dan seburuk- 
buruknya adalah di belakang. Sebaliknya, sebaik-baik shaf kaum 
wanita itu adalah di dibelakang dan seburuk-buruknya adalah di 


depan. 5 


181. Bab: Perintah Kepada Kaum Wanita untuk Menundukkan 
Pandangannya apabila Mereka Ikut Shalat Berjama'ah kepada 
Kaum Pria, karena Dikhawatirkan Mereka akan Melihat 
Aurat Kaum Pria 


gag A Jk‏ ئي املا : 2 ga KA‏ عبد لله بن 
ې بک عَنْ ٣‏ بن الْمُسَيّبء sia‏ سَعید الْحُدْرِي» قال: قال 
003 الله : يا مَعْشَرَ السا إذا سَحَدَ phai NGA‏ انسار ك 
a‏ م۵6 IG‏ من ضيق الأزر ) A‏ ا 
عَبْد Ui a‏ عاص calia‏ وقال: فاحفظوا iya Ska‏ 
عَوْرَات S SEN‏ الْحَدِيثْ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1693 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa bin Al‏ 


Mutsanna memberitakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Mukhallad 
memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, 


205 Sanadnya shahih, Ahmad 3: 16 dari jalur Sa'id bin Musayib. 


220 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, dari Said bin 
Musayyab, dari Abu Said Al Khudri yang telah berkata, “Rasulullah 
SAW pernah bersabda, “Wahai kaum wanita, apabila kaum pria itu 
sedang sujud dalam shalat, maka peliharalah pandangan kalian!” aku 
bertanya kepada Abdullah, “mengapa demikian?” Abdullah menjawab, 


“Karena sempitnya sarung yang dikenakan'. 0! 


- 

3 aa a 4 MB 2 din غو‎ maof á o- ° 

بن عبد الرحيمې أخبرئا أبو عاصم» بمثله» وقال: فاحفظوا أبصاركم من 
EN‏ فد كر الكديك 


1694. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Yahya Muhammad 
bin Abdurrahim memberitakan kepada kami, Abu 'Ashim 
memberitakan kepada kami seperti redaksi hadits di atas. Kemudian ia 
berkata, “Oleh karena itu, peliharalah pandangan mata kalian dari 
aurat kaum pria!” Lalu ia menyebutkan hadits tersebut.” 


182. Bab: Larangan Bagi Kaum Wanita untuk Mengangkat 
Kepalanya dari Posisi Sujud, tatkala Mereka Ikut Shalat 
Berjama'ah Bersama Kaum Pria, sebelum Kaum Pria Duduk 
dalam Posisi Tegak 


de بشْر بن‎ Val بكر‎ Hei ابرا ابو طاهر‎ -٥ 


mo, 220‏ ادم وم NEG 6 A‏ ق هم رور 40 dagr O‏ 0 
Ula‏ بشر يعني ابن المفضل» Una‏ عبد الرحمن وهو ابن إسحاق» عن 


2% Sanadnya shahih Ahmad 2: 485, Ibnu Majah, Igamat 52. Lihat juga Muslim, 
shalat 132 
207 Lihat hadits no: 1693. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 221 


أي حازم عَنْ Jen‏ بن سَعْد قال: كن OAH BN‏ في الصّلاة عَلَى 


o ې‎ 4 r و‎ r 3. ۶ Loro. 8 مس‎ ` 4 z o 
مقاعدهم‎ JI أن لا يرفعن رعوسهن - عد‎ P عهد رسول الله‎ 
ره‎ 7 oS اي 057 وړ‎ - 5 Ea 9 Ban 
Se من قبَاحَة الثياب قال ابو بکر: حبر الثوٴري» عن ابي‎ 
2 2 -o wak - 
1695. Abu Thahir telah memberitakankan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bisyar maksudnya bin 
Muadz, Bisyr maksudnya Ibnu Al Mufadhdhal menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Ishag menceritakan kepada kami, dari 
Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad yang telah berkata, “Sesungguhnya 
kaum wanita itu diperintahkan agar tidak mengangkat kepala mereka 
(dari sujud) hingga kaum pria duduk dalam posisi tegak karena 
sempitnya kain mereka. "298 
Abu Bakar berkata, “hadits Ats-Tsauri dari Abu Hazim yang 
kami riwayatkan dalam kitab Al Kabir pada pembahasan tenang 
pakaian dalam shalat??? 


183. Bab: Larangan Tegas agar Makmum Laki-Laki Tidak 
Berdiri Di Shaf Terakhir, tatkala Di Belakangnya Ada Jama'ah 
Wanita, jika Tujuannya Hanya Ingin Melihat Mereka 


Muat -5‏ طاهر Yes‏ بكر jai KA‏ بن علي 


الخو حا وح يعني ابْنَ قيس الحداني» Kara‏ و PO‏ 
D3 £ Pia - PN fo‏ 5 سر مد و 1 
عَنَ أبي الجَوْرَاءء عن ابن CA‏ قال: كائت تُصلي a‏ رَسُول الله 


28 Demikianlah teks aslinya, yang benar adalah Dhayyig seperti dalam shahih 
Bukhari dan Al Musnad-Nashir). 
29 Demikianlah teks aslinya, yang benar adalah Dhayyig seperti dalam shahih 
Bukhari dan Al Musnad-Nashir). 


222 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


£ 


مل a jet I‏ ۰ هوم 2 سور وا E‏ و هتو رر یر 6 دا 
امرأة حستاء من أحسن الناس» فکان بعض القوم يدم في الصف 
A 1‏ زي ERA pa 0 an Da A Gt‏ 
الأول لعلا يراهاء ويستاخر بعضهم حتى يكون في الصف Aa‏ فإذا 
ozo PEN‏ ° ور غو ري P‏ سم سن ٥‏ سم هس 
ركع نظر من تخت إبطه» IPP‏ الله عر وجل في شأنها: ولقد علمنا 
2 .. & رومد uE ۸ AF‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1696 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Nasr bin Ali‏ 
Al Jahdhami memberitakan kepada kami, Nuh —yaitu Abu Qais‏ 
Al Haddani— memberitakan kepada kami, Amr bin Malik‏ 
memberitakan kepada kami, dari Abi Al Jauza'i, dari Ibnu Abbas yang‏ 
telah berkata, “Pada suatu ketika ada seorang wanita cantik yang‏ 
sedang melaksanakan shalat di belakang Rasulullah SAW. Kemudian‏ 
ada sebagian sahabat yang maju ke shaf yang pertama dengan tujuan‏ 
agar mereka tidak melihat wanita tersebut, sedangkan sebagian‏ 
lainnya malah mundur ke shaf belakang. Ketika ruku, maka mereka‏ 
dapat melihatnya dari bawah ketiak mereka. Oleh karena itu, Allah‏ 
SWT menurunkan ayat yang berkaitan dengan hal: “Sesungguhnya‏ 
kami mengetahui orang-orang yang berada di depan di antaramu‏ 


dan kami pun mengetahui orang-orang yang berada di belakang 
(Al Hijr ]15[: 0 


ge É - ماس کو وى رصت د مالس كو و‎ ٤ | تو هو‎ zaf 

-١ 7‏ أخبرنا أبو طاهر أخبرتاابو بكر أخبرا ابو موسىء UP‏ 

Jo 3‏ ده Pa Nana 8 as.‏ ر .2 so o, f‏ 
توح بن قيس الحداني» فذ کر الحديث بهدا المعنى L pl‏ الفضل بن 


o D اله سه ره‎ dai - da 
رو‎ au De GA 


210 Sanadnya shahih dan Ibnu Hibban, Al Hakim dan Adz-Dzahabi dan lain-lain juga 
menganggap hadits ini shahih, dan yang menganggapnya gharib dan nakirah tidak 
benar, dan penjelasan ini membutuhkan penjelasan yang panjang dan terdapat dalam 
Al Ahadits Ash-Shahihah (2472)-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 223 


1697. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa 
memberitakan kepada kami, Nuh bin Qais Al Haddani memberitakan 
kepada kami dengan redaksi yang sama. 


Fadhil bin Ya'kub memberitakan kepada kami, Nuh 
memberitakan kepada kami, dari Amr bin Malik yang sama 
redaksinya.?'! 


184. Bab: Penyebutan Dalil Yang Menerangkan Tentang 
Larangan Mencegah Kaum Wanita Untuk Pergi Ke Masjid 
tatkala Perginya Mereka Ke Masjid tidak 
Mengakibatkan Kerusakan 


dinas اید ب‎ al A اا‎ Ab TI أخبرنا‎ -٨ 


200 r re پر‎ 


LAN a عبد ره بن‎ ci ياد 0 د يزيد‎ ٣-۳ 


24 
- Cd 


a‏ قالً: ی Sanan Ka i‏ عائشة 


r or 


رضي U UE,‏ 4۸ اله رای رَسُولُ اله ا ا شتت AN‏ 
Ga‏ مات كما منت نسّاء بني Jal‏ قلت foia E‏ أو 


ماب © 


La‏ نسَاء بني إسْرائيل؟ KIE‏ عَم مدا حَديث عبد لحار ر قال أَحْمَد 
في حديثه: : قلت لعَمْرَة : ومع نسَاءِ بتي إمسرائيل؟ 


ر 


1698. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Hamad —yaitu Ibnu Yazid— 
memberitakan kepada kami, Ha, Abdul Jabbar bin Al “Ala 


211 Lihat hadits no 1696. 


224 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
keduanya menerima hadits tersebut dari Yahya, Ha, Ali bin Khasyram 
memberitakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada 
kami,dan berkata: Yahya bin Said memberitakan kepada kami, dari 
Amrah bahwasanya ia berkata, “Aku pernah mendengar Aisyah RA 
berkata, “Seandainya Rasulullah SAW melihat apa yang terjadi pada 
kaum wanita sepeninggalan beliau, maka sebelumnya beliau pasti 
telah melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid sebagaimana kaum 
wanita bani Isra'il.” aku bertanya kepada Aisyah, “Apakah benar kaum 
wanita bani Isra'il telah dilarang (untuk pergi ke tempat ibadah 
mereka)?” Aisyah pun menjawab, “Ya, mereka dahulu telah dilarang 


5 و 


untuk pergi ke tempat ibadah mereka”. 


Ini adalah hadits Abdul Jabbar. Imam Ahmad pernah berkata 
dalam haditsnya, “Aku pernah berkata kepada Amrah, “wanita kaum 
bani Isra'il telah dilarang (untuk pergi ke tempat ibadah mereka), "2 


185. Bab: Penyebutan Beberapa Peristiwa Kaum Wanita Bani 
Isra'il hingga Mereka Dilarang Pergi ke Tempat Ibadah Mereka 


يرثا او کاو اسراو بكر ا ا مما بن ی 
Ugal‏ عبد الصّمّد بن عبد الْوَارث» WAS‏ المستمر بن OED‏ الايادي» 


0 


-1144 


z r 


LD 


€ و 7 20[ 268 َ‫ 1 0 2 ا 4 > مس PPA‏ 3 
حَدَنْنَا أبو نضرة» عَنْ أبي سعيد الخذري» أن رَسُول الله EP‏ ذكر BI‏ 


۱ 


MAN A Ta سه‎ a ta کا سل سم هاعم‎ si 
حضرة حلوة» فاتٌقوهاء وَانّقوا النٌسای ثم ذکر نسُوَة ثلاثا‎ CI فقال: إن‎ 
CIA وامرأة قصيرة لا‎ WE طويلتين‎ lah من بني إسرائيل:‎ 

E a ih; a 
فَحَشْئْهُ من أَطيب الطيب‎ WG رجن مر حَشّبء وصاغت‎ dh 


212 Muslim, shalat 144 dari jalur Yahya Al Fathur Rabbani 5:201 dari jalur 
Hammad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 225 


السك رتت ایسا Bp‏ ذا مرت الْمَسْحِدَ أ ؛ Aini a IG Aa‏ 


ab) -ú‏ قال PORA)‏ بخنصره gam Si‏ دُون أصابعه 
الثلاث شيئاء 5 الثلاث 


1699. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
memberitakan kepada kami, Abdul Shamad bin Abdul مضه"‎ 
memberitakan kepada kami, Musta'mir bin Rayyan Al Ayadi 
memberitakan kepada kami, Abu Nadhrah memberitakan kepada 
kami, dari Abu Said Al Khudri bahwasanya suatu hari Rasulullah 
SAW menerangkan tentang dunia dengan sabdanya, “Sesungguhnya 
dunia itu hijau dan indah. Oleh karena itu, jauhilah ia dan jauhilah 
kaum wanita!” 


Kemudian Rasulullah pun menyebutkan tiga orang perempuan 
dari bani Isra'il, dua orang wanita yang bertubuh tinggi yang dikenal 
dan seorang wanita yang bertubuh pendek yang tidak dikenal. 
Kemudian wanita yang bertubuh pendek ini membuat dua kaki dari 
bambu dan mengenakan cincin yang dibaluri dengan minyak wangi 
yang harum semerbak. Apabila ia melewati masjid atau orang lain, 
maka aromanya pasti akan tersebar ke mana-mana. Mustamir berkata 
dengan menggunakan jari telunjuk kirinya seraya membukanya dan 
menggenggam tiga jari lainnya,”'* 


Hai Ab UE ANG‏ بكر 2 Et‏ عَبْدُ الجبّار بن 


o z o کو وار‎ 


الع وي نا سان نك لدع سه ومو شه عند 


20 Sanadnya shahih, Ahmad 3: 46 dari jalur Abdusshamad, menurutku: dari Muslim 
yaitu cerita tiga orang wanita dari jalur Syu'bah bin Khalid bin Ja'far dan 
Al Mustamir, keduanya berkata: Kami mendengar Abu Nadhrah-Nashir) 


. 226 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


الرّحمن بن يزيد أن عبد الله بن ANA‏ كان اذا رأى sadi‏ قال SA‏ 
Galah ci‏ الله وقال Yel‏ إسرائيل يَصْففِنَ مَعَ IE‏ كائت 
Lai TAN‏ القالب فُطال Well‏ فسَلطت Sele‏ الحيضة SA‏ 
عَلَيْهِنَّ Amd‏ وَكَانَ عَبْدُ الله اٍذا راهن قال AYAT‏ حيث حعلهن الله 
g- 17‏ رم wi‏ دو n E PE‏ 

قال أبو بكر الخبر موقوف غير مسند 

1700. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 
“Ala memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
Al “Amasy memberitakan kepada kami, dari Imarah — yaitu Ibnu 
Amir— dari Abdurrahman bin Yazid bahwasannya apabila Abdullah 
bin Mas'ud melihat kaum wanita berada di shaf shalat, maka ia pasti 
akan berkata, “Tempatkaniah kaum wanita itu di belakang 
sebagaimana yang telah Allah perintah! Sesungguhnya pada zaman 
bani Isra'il mereka itu satu barisan (shaf) bersama kaum pria. Ada 
seorang wanita di antara mereka yang mengenakan perhiasan. Lalu 
mereka mendapatkan haidh. Oleh karena itu, mereka dilarang ke 
masjid.” 

Apabila Abdullah melihat kaum wanita di masjid, maka ia akan 
berkata, “Tempatkanlah mereka di belakang seperti yang telah 
diperintahkan Allah.” Abu Bakar berkata, “hadits ini adalah mauguf 
tidak bersanad."”!* 


214 Sanadnya shahih mauguf dan dalam matannya ada yang hilang-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 227 


186. Bab: Keringan Bagi Seorang Budak untuk Menjadi Imam 
Bagi Orang Yang Merdeka, tatkala Budak Tersebut Lebih Baik 
Bacaannya daripada Orang Yang Merdeka 


o É ور ہے‎ er ed 


a ١‏ 2 پر NA‏ هو 
3 
pn E a‏ قال: aa p‏ َا ا ا ٨‏ 


. تا 


Gin 


Ken اده عن يي‎ g ال‎ Ga في‎ S 
pi aaa) عَلَى أن‎ ANG Oya عَنْ ابي‎ aan سعيد» وخبر أْس بن‎ 
WA aE من الأحْرَار کائوا احق بالإمَامّة» إذ‎ faf اوا‎ 
خا ون ملوك‎ yah 


1701. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Salim bin Nuh memberitakan kepada 
kami, Al Jurairi memberitakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari 
Abu Said Al Khudri dari Rasulullah SAW, bahwasanya dia telah 
bersabda, “Apabila ada tiga orang yang berkumpul, maka salah 
seorang di antara mereka sebaiknya menjadi imam. Kemudian orang 
yang lebih layak menjadi imam di antara mereka adalah orang yang 
paling baik bacaan Al Qur 'annya.” 


Abu Bakar berkata, “Dalam hadits ini dan hadits Qatadah dari 
Abu Nadhrah dari Abu Said dan hadits Aus bin Dham'aj dari Abu 
Mas'ud ada dalil yang menyatakan bahwasanya apabila bacaan 
Al Qur'an para budak dan hamba sahaya itu lebih baik dari orang- 
orang yang merdeka, maka para budak tersebut lebih layak menjadi 


228 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


imam daripada orang merdeka, karena Rasulullah SAW tidak 
membedakan antara budak dan orang merdeka dalam haditsnya."” 


187. Bab: Shalat Berjama'ah dalam Perjalanan 


P4 
ور ہے غه فل‎ ٤ 22o f 


GÉ تو دو محمد بن‎ Ab أحيرنا أب‎ NYAN 
يمان‎ a انا بعلا اع هم شن‎ 
ب بنا رسو ول الله که‎ ke قال:‎ WPA رغ ار ووه‎ 


pa: EAF KÉ ima 


1702. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Muhammad —-yaitu Ibnu Ja'far— 
memberitakan kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami dan 
berkata, “Aku pernah mendengar Abu Ishak menerima sebuah hadits 
dari Haritsah bin Wahb Al Khuza'i bahwasanya ia berkata, 
“Rasulullah SAW pernah mengimami kami dalam shalat di mina dan 
jumlah rakaatnya lebih dari dua rakaat'. 26 


188. Bab: Shalat Berjama’ah setelah Habis Waktunya 


JI مُحَمَدُ بن‎ Ket Ge ُو طاهر‎ Te Zi -iver 


z 
| LP d رو‎ 2. 


ge GG‏ يَغي ابْنَ سعيد Was NE GE MA‏ اب بي 


ذئب» عَنْ سعيد بن ابي سَعْد عَنْ عَبْد الَّحْمَنِ gi‏ ابي سعيد الُذري» 


215 Muslim, tempat-tempat sujud 289 dari jalur Abu Nadhrah. 
216 Bukhari, Al Hajj 84 dari jalur Syu'bah dan lainnya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 229 


عَنْ أبيه» قال: SAN F3 Ea‏ عن الصّلاة» حَتَّى كان بَعْدَ jal‏ 
بوي من JAN‏ حی كفيناء gi UG‏ وكقى الله الْمُؤْمنينَ اقتال 
وکان الله Ng‏ عزيرا قَدَعَا IA‏ الله وك بلالاء اقام kah Kal‏ 
Ja‏ الله 28 a Sea‏ ما كان aii ad ca 5 Kala‏ 
Ya‏ ذلك نم DAN kad get‏ مثل a‏ فصلى ad‏ 
NS‏ قبل أن Yes di ika J‏ قال آبو بَكْر: قذ 
الصّلاة حَتّى طَلَعَتِ الشَّمْس فيمًا مَضَى من هَذَا الكتاب» A‏ من هَذَا 
لَبَاب Ca‏ 


1703. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Yahya —yaitu Ibnu Said— dan Utsman 
— yaitu Ibnu Umar— memberitakan kepada kami, keduanya berkata, 
“Ibnu Abu Dzi'b memberitakan kepada kami, dari Said bin Abu Sa'd, 
dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari bapaknya, yang telah 
berkata, “Pada saat terjadi perang khandak, kami tidak dapat 
melaksanakan shalat hingga setelah waktu maghrib sampai menjelang 
malam, hingga Allah menghindarkan kami dari peperangan. Firman 
Allah dalam Al Qur'an, “Dan Allah menghindarkan orang-orang 
mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah maha kuat lagi maha 
perkasa”. (Al Ahzaab [33]: 25). Setelah itu, Rasulullah memanggil 
Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian Rasulullah 
melaksanakan shalat dhuhur (bersama kaum muslimin lainnya). 
Selanjutnya Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat ashar yang 
diimami oleh Rasulullah. Lalu Bilal mengumandangkan adzan sekali 
lagi untuk shalat maghrib dan Rasulullah berdiri untuk mengimami 
kaum muslimin. Akhirnya Bilal mengumandangkan adzan untuk 


230 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


shalat isya dan Rasulullah pun menjadi imam shalat isya bagi kaum 
muslimin lainnya. Demikianlah (shalat tersebut dilaksanakan) 
sebelumnya turunnya ayat tentang shalat dalam kondisi bahaya 
(perang). Maka shalatlah dalam keadaan berjalan atau berkendaraan 
(Al Baqarah [2]: 239).” 

Abu Bakar berkata, “Kami telah meriwayatkan hadits tentang 
Rasulullah SAW yang mengimami shalat shubuh setelah terbitnya 
matahari, karena pada malam harinya mereka tertidur hingga terbit 


matahari'."*!” 


189. Bab: Menggabung Dua Shalat Berjama'ah 
dalam Perjalanan 


S Musi Ab Musi -٤‏ أخخبرا Han‏ عَبْد 
لأغلىء ابرا ابن وَهْبء أن الک د 0 ای AN‏ لك 
آي Jabs‏ عامر yi‏ وائلة» عن مُعَاذ ن jr‏ ابره AP Ar‏ 
ETES‏ عام وك Ip KG‏ اله 8# حم jadi Alah Gi‏ 
SAN,‏ وَالْعشَاء قال: A‏ يَوْمَاء ثُمّ َرَج فل ا 
Ta‏ جَميعاء JASA‏ حرج قَصلَى DA‏ والْعضَاء حميعا S‏ 
ال 


1704. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la 
memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada 
kami,bahwasannya Malik menceritakan kepadanya sebuah hadits yang 
diterimanya dari Abu Zubair Al Makki, dari Abu Ath-Thufail Amir 


217 Sanadnya shahih, An-Nasa'i 2: 15 dari jalur Yahya bin Sa'id secara ringkas 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


bin Wailah, dari Mu'adz bin Jabal yang memberitakan kepadanya 
bahwasanya para sahabat pergi bersama Rasulullah SAW menuju 
medan perang tabuk. Kemudian Rasulullah menggabung antara shalat 
dhuhur dan ashar serta shalat maghrib dan isya. Selanjutnya, 
Rasulullah juga menunda shalat selama satu hari. Kemudian beliau 
bergegas melaksanakan shalat dhuhur dan ashar sekalian. Lalu beliau 
pergi ke medan perang dan setelah itu segera melaksanakan shalat 
Maghrib dan Isya sekalian."2!8 


190. Bab: Anjuran Untuk Memisahkan Antara Shalat Wajib dan 
Sunnah Dengan Ucapan 


5 ga AK Cal Ki AGA اترا کو طهر‎ ۰ 

Eb aja‏ بن مُحَمّده عن ابن ريي CAS‏ عُمَرُ بْنُ عَطَاء 
Gan ١‏ محمد إن bea gih‏ عد 3 ga ai‏ 
E ia‏ بن JAS gl : ss‏ (ح) EL‏ علي بن A Je‏ 
sa ASI tarea‏ ابْنُ حرج عن عُمَرَ بن sh‏ قال: lai‏ ناف 
لع السائب بن يزيد IS AE‏ فقال: َعَمْ a ako‏ 
ya & A‏ ا Ke‏ 3 فاته فقال: 
Üa A AAE‏ إلا أن op Ace tok‏ سول 
الله 6 Wu al‏ وقال SI‏ رَافع» Aa,‏ لحم امر ,ذلك ألا وصل 


ike‏ بصّلاة E‏ تحرج او کلم قال gh‏ بکر: عُعَرُ بْنْ عَطاء بْنٍ أبي 


218 Ath-Thabrani, perjalanan dengan pembahasan yang panjang. 


232- || Shalih Ibnu Khuzaimah 


A‏ هَدَا PN aE‏ هُوَ عُمَرُ بن عَطَاء كلم GiT‏ في حَديئه 
Ka Aa‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1705 . 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin‏ 
Basyar memberitakan kepada kami, Hajjaj (179 B) bin Muhammad‏ 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Umar bin 'Atha‏ 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi? menceritakan‏ 
kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij‏ 
memberitakan kepada kami, Umar bin 'Atha bin Abu Al Khuwar‏ 
memberitakan kepada ku, Ha, Ali bin Sahal Ar-Ramli menceritakan‏ 
kepadaku, Al Walid menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij‏ 
menceritakan kepada ku, dari Umar bin 'Atha yang telah berkata,‏ 
“Nafi' bin Zubair telah mengutusku untuk menemui Saib bin Yazid.‏ 
Kemudian aku mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya (tentang‏ 
shalat jum'at). Lalu ia pun menjawab, “ya. Aku pernah melaksanakan‏ 
shalat jum'at bersama Mu'awiyah di Maqshurah. Usai melaksanakan‏ 
shalat jum'at, maka aku langsung berdiri untuk melaksanakan shalat‏ 
sunnah. Akan tetapi, Mu'awiyah malah memanggilku. Lalu aku pun‏ 
datang menemuinya. Kemudian ia berkata, “hai sahabatku Umar bin‏ 
'Atha, apabila kamu telah melaksanakan shalat jum'at, maka janganlah‏ 
langsung melaksanakan shalat sunnah kecuali setelah keluar dari‏ 
masjid atau berbicara. Karena sesungguhnya Rasulullah pernah‏ 
memerintahkan hal itu’.”‏ 


Ibnu Rafi? dan Abdurrahman berkata, “(yang dimaksud dengan) 
memerintahkan hal itu adalah agar jangan disambung antara shalat 
wajib dengan shalat sunnah hingga kamu keluar dari masjid atau 
berbicara (dengan orang lain).” 

Abu Bakar berkata, “Umar bin Atha bin Abu Khuwar adalah 
orang yang dapat dipercaya. Dan yang satunya lagi adalah Umar bin 
Atha yang menurut pendapat teman-teman kami adalah orang yang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 233 


buruk hapalannya. Ibnu Juraij telah meriwayatkan hadits dari kedua 
umar tersebut. "2!? 


191. Bab: Meninggikan Suara Ketika Takbir dan 
Mengucapkannya Ketika Imam Berpindah Rakaat 


HS عَبْدُ‎ eat duet طَاهرٍ‎ ut van 


د ۰ 0f 25 ki bo‏ . دن سرک صا و X‏ سل g‏ 
عن ابن عباس قال: كنت أعرف القضَاء صلاة رَسول الله Wb‏ بالتكبير 


É y 3 NP Gina a a 2 2 I: 2‏ هرر چو راهس 
العلاي اخ نا سفيّان» Ü pl‏ مرو Ff‏ ابن دكار اخبرني ابو مید 


1706. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al ‘Ala memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada 
kami, Amr —yaitu Ibnu Dinar— memberitakan kepada kami, Abu 
Ma'bad memberitakan kepada kami, dari Ibnu Abbas yang telah 
berkata, “Aku mengetahui perpindahan rakaat shalat Rasulullah SAW 
dengan takbir."220 


۷ أَخخبرا ابو طاهر SU‏ الْحَسَنْ بْنْ GA‏ 
حَدَنَنَا عَبْدُ الررّاقء اعرا ابن جر HI JA‏ ديتار wat‏ 
gp Hal Aha‏ د و op Tipe Lap FU Sah‏ 
Ja ngka‏ عَهْد رَسُول الله قال ان عباس LI‏ ألم Gp‏ 


5 و TG‏ ار 


219 Muslim, Jum'at 73 dari jalur Ibnu Juraij. 
20 Bukhari, adzan 155 dari jalur Sufyan yang serupa. 


234 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1707. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Al Hasan bin Mahdi 
memberitakan kepada kami, Abdurrazzak memberitakan kepada kami, 
Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Amr bin Dinar memberitakan 
kepadaku, bahwasanya Abu Ma'bad telah memberitakan kepadanya 
sebuah hadits yang diterimanya dari Ibnu Abbas bahwa meninggikan 
suara ketika selesai dari shalat wajib itu telah berjalan sejak masa 
Rasulullah SAW. 


Ibnu Abbas berkata, “Aku mengetahui hal itu manakala aku 
mendengar ucapan salam ketika mereka (para sahabat) selesai dari 
salat."??! 


192. Bab: Niat Orang Yang Sedang Shalat untuk Mengucapkan 
Salam Kepada Siapa Yang Ada Di Sisi Kanannya tatkala Ia 
Mengucapkan Salam Ke Sebelah Kanan dan Kepada Siapa Yang 
Ada Di Sisi Kirinya tatkala Ia Mengucapkan Salam 
Ke Sebelah Kiri 


Yus Ab MANA‏ ارتا kan‏ بنْ حُنَادََ 

Pa کر‎ Bam AIN وَكيعٌ طقف‎ Kas 
pa A veffe عَلْفَ رَسُول الله‎ cl قال: : کا إا‎ 
Jawi Sa ما بال‎ a 
أو ألا يَكْفي أَحَدَكُمْ‎ sa Ki ti خَيْلٍ‎ LS Ka 
Ang J anol ja, m يمول هَكَذَا؟ ووضع يده على فخذه‎ of 


7.0 0 ص‎ O0 عي‎ r . © جم‎ £ P 
على أخيه من عن يمينه» ومن عن شماله‎ 


221 Bukhari, adzan 155 dari jalur Abdurrazag yang serupa. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


1708. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Salm bin Junadah 
memberitakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari 
Mis'ar, dari Ubaidillah bin Al Oibthiyyah, dari Jabir bin Samrah 
bahwasanya ia berkata, “Ketika kami shalat di belakang Rasulullah 
SAW, tiba-tiba salah seorang di antara kami menunjuk kepada 
temannya yang ada di sebelah kanan dan kiri dengan tangannya. Usai 
melaksanakan shalat, maka Rasulullah SAW bertanya, “Mengapa 
salah seorang di antara kalian melakukan hal itu (yaitu menunjuk 
temannya yang berada di sebelah kanan dan kiri dengan tangannya)? 
Bukankah tindakan itu seperti ekor kuda matahari? Sebenarnya (A)??? 
cukup baginya untuk mengucapkan —seraya beliau meletakkan 
tangan di atas paha kanannya dan menunjuk dengan jari tangannya— 
as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu' kepada 


saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kirinya. 123 


193. Bab: Makmum Juga Memberi Salam dalam Shalat Ketika 
Imam Memberi Salam 


gof‏ تو م 5 É beo... E‏ ملاسم 3G‏ هبر ل وس 
UAN -9‏ ابو طاهر أخب رابو بكر VA‏ محمد بن يَحْبَى) 

D) مه پر‎ Ao A ملاعم ه۵‎ É 0 MAN r3- 30 7 PAG | PAN 
إبراهيم بن سعد عن ابن‎ Ú pl حدثنا سليمان بن داود الهاشمي»‎ 
٢ - Se ې‎ á - É ó ه و‎ 3 o ودس م‎ Ta ‫َ 
أنه عقل رَسُول الله‎ SA مُحْمُودُ بن الربيع‎ SA شهاب» قال:‎ 


o ت‎ . 9 “ ۶ o Ka ۰ مَل“‎ > 2 a z ng ا‎ a ت7‎ 
كائت في دارهم‎ SARI وعقل مَجة مَجَهَا رَسُول‎ Ia 
:ې‎ ag 2 - É 2 هس مر وس‎ 4 o s ږرر‎ 0 z 3 
سمع عتبان بن مالك الأنصّاري» وكان‎ ah 5 yasan في وجهه» وزعم‎ 
222 Ada yang hilang dari teks aslinya dan aku mengetahuinya dalam Abu Daud 
-Nashir) 


?8 Abu Daud, perkataan 998, 999 dari jalur Waki', Muslim, shalat 120 dari jalur 
Waki' 


236 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


من شود برا مع رول الله ء Ji‏ كنت أصلي لقي ني سال 
ok‏ يسول بيني HA‏ واد إِذَا جّاءعت AA‏ قال: Gas‏ على أن 
SI‏ قل مسُحدهم فحنت رَسُولَ الله فل قلت لَه: A‏ قذ ألكرت 
من Dp sja‏ رادي الذي كول سي ََيْنَ قَوْمِي یسیل إِذَا حَاءَت 
BARAN‏ 56 علي أن GA ooy Si‏ اي کر من = 
AA sisi da‏ سول الله 8 Je an‏ سول الله 

TEFA #8 3‏ ما امد NAYA‏ سن علي رَسُول Ai‏ قأذئت لَه 


dab SU gu ia il يكذ کي قال‎ di 


023 


Ban a فی مام رَسُول الله فل‎ Jai IA اکان الذي‎ Ji 
La حين‎ EL, سل‎ 8 A ورا‎ 

1709. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Hasyimi 
memberitakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad memberitakan kepada 
kami, dari Ibnu Syihab yang telah berkata, “Mahmud bin Rabi 
Al Anshari telah memberitakan sebuah hadits kepadaku bahwasanya 
ia telah membasuhkan air ludah yang Rasulullah SAW semburkan 
pada wajahnya. Mahmud menduga bahwasanya ia telah mendengar 
Ataban bin Malik Al Anshari, salah seorang sahabat yang ikut serta 
dalam perang badar bersama Rasulullah SAW, berkata, “Dulu aku 
pernah menjadi imam bagi masyarakatku, Bani Salim. Sementara jika 
turun hujan, maka akan ada lembah yang membatasi antara tempat 
tinggalku dengan tempat tinggal mereka, hingga sulit bagiku untuk 
mendatangi masjid mereka. Oleh karena itu, maka aku datang 
menemui Rasulullah dan berkata kepadanya, “Wahai Rasulullah, 
mataku sekarang mulai berkurang penglihatannya, sedangkan jika 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 237 


hujan turun, maka akan ada lembah yang menghalangi tempat 
tinggalku dengan tempat tinggal masyarakatku. Tentunya sulit bagiku 
untuk menyeberangi lembah tersebut agar aku dapat sampai ke masjid 
mereka. Oleh karena itu, aku berharap agar anda sudi datang ke 
tempat kediamanku dan melaksanakan shalat di sana.” 


Mendengar permintaanku itu Rasulullah SAW akhirnya 
menjawab, “Baiklah”. Esok harinya, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di 
rumahku di siang hari. Lalu Rasulullah mengetuk pintu rumahku dan 
aku pun membukakan untuknya. Sebelum duduk di tempat yang 
disiapkan, Rasulullah SAW bertanya, “Hai Atban, di manakah tempat 
dudukku?” maka aku pun menunjukkan kepadanya sebuah tempat 
untuk beliau shalat. Kemudian Rasulullah berdiri untuk shalat dan 
mulai mengucapkan takbir “Allahu akbar”. Akhirnya kami pun segera 
membuat shaf di belakangnya. Selanjutnya Rasulullah melaksanakan 
shalat dua rakaat dan setelah itu mengucapkan salam. Lalu kami pun 
ikut mengucapkan salam seperti ucapan salamnya."””* 


194. Bab: Jawaban Makmum Kepada Imam tatkala Imam 
Memberi Salam ketika Shalat Telah Selesai 


ge “9‏ 5 طا Ah‏ 9 70 
USA‏ هر ea VA Ge‏ ِن اْمُسْتَمرٌ 
Ui SPI‏ عد 06 ښْ م القاسم si) le > A‏ ©“ 
و مُحَمَّدُ ig‏ يزيد بن عبد الْمَلك الأسفاطي c ya‏ حَدَنِي عَبْدُ 
alah Ta tii i H Ta‏ بن یحی عن NAH‏ عن الْحَسَنِء عن 


رورو مه ۸ر 


Wani Sg وأن‎ Mah Je kad قال: مرا رَسُول الله ويك أن‎ GA 


24 Lihat hadits no 1653. 


238 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


e‏ سه Ta‏ راځ ھم هم 2 2 £* NG‏ سه o Ta AN‏ ساس اوس 
على بَعْض قال مُحَمَدُ بن يَزِيدَ: وأن يسلم Gan‏ على بَعْض ANG SG‏ 
قال هَمَامٌ: يعني في الصّلاة 


1710. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ibrahim bin Al 
Mustamir Al Basri memberitakan kepada kami, Abdul A'la bin Qasim 
Abu Basyar pengarang kitab lu'lu memberitakan kepada kami,Ha, 
Muhammad bin Yazid bin Abdul Malik Al Isqathi Al Basri 
memberitakan kepada kami, Abdul A'la bin Qasim menceritakan 
kepada kami, Hammam bin Yahya memberitakan kepada kami, dari 
Qatadah, dari Al Hasan, dari Samrah yang telah berkata, “Rasulullah 
SAW telah memerintahkan kami untuk memberi salam kepada para 
budak kami dan di antara kami harus saling menjawab salam.” 


Muhammad bin Yazid menambahkan, “Agar di antara kami 
saling memberi salam.” 


Ibrahim menambahkan, “Hammam berkata, “Maksudnya yaitu 
dalam هلهوو‎ ۹ 


ني .1 إن مہ ہے کو مہ ہس ...7 r ۰ a‏ رس 
tut yaa‏ طاهر ES‏ بكر Aj a‏ 
ا فد بن OKE‏ الدمشقي Jaan 3 ia A‏ بن نشي عن 3313( عن 
E‏ سه ٢‏ لر KH o o‏ ل TE NA‏ 
tm‏ :عن سمره بن تلدب قال: أمرنا وسول الله 8 أن ترد عل 
گے 5- 8 á -- 0102 jÍ‏ وه ر 97 ,3 اي كو رص 
ائمتنا السلام» وان نتحاب» وا Gan kan‏ على بعض قال أبو بکر: 
Kana a A‏ ا o A‏ رم LG‏ £ ه سس وے å of‏ 2 
قال الله opi‏ وتعالى: وإذا NENG,‏ بتحية فحيوا باحسن منها او daga)‏ 
o 7 ee NA‏ ر و Ø‏ ه 2g Aa‏ .0 هو 
وفي خبر جابر سمرة: ثم يسلم على من عن يمينه» وعلى من عن 

رون ض ره y‏ 2 
شماله» دلالة عَلَى أن الامَام يُسَلمُ منَ الصّلاة عند الْقَضَائِهَا على مَنْ عن 


re r 


225 Sanadnya dha'if karena meriwayatkan kepada Al Hasan Al Basri-Nashir) dan 
hadits no 1001 dari jalur Muhammad bin Utsman . 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


A‏ النّاس إذا سلم عَنْ يُمينه» وَعَلَى مَنْ عَنْ شماله إذا سَلمّ عَنْ 
ja mp‏ 1 عر Bi 7 8٣ Pa‏ رل oas‏ 
شماله» والله عر وجل أمر برد السلام على المسلم في قوله: وإذا حييتم 
- .5 مك f‏ هو رر مس of‏ وش ع Ae‏ و lo‏ ؟؟ 2و - 8 
بتحيّة فحيوا A‏ أو ردُوهَاء فوَاجب على الْمَأَمُوم رد السّلام 
عَلَى الإمَام إذا الامَامُ سم عَلَى الْمَأمُوم ie‏ الُقضَاء الصّلاة 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1711 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya‏ 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Utsman Ad-Dimasqi‏ 
memberitakan kepada kami, Said bin Basyir memberitakan kepada‏ 
kami, dari Qatadah dari Hasan, dari Samrah bin Jundub yang telah‏ 
berkata, “Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk‏ 
membalas ucapan salam para imam shalat kami dan saling‏ 
mengucapkan salam.”‏ 


Abu Bakar berkata, “Allah SWT telah berfirman, “Apabila 
kalian telah diberi penghormatan dengan sebuah salam, maka berilah 
salam dengan yang lebih baik atau balaslah dengan salam yang 
sepadan dengannya” (An-Nisaa [4]: 86) 


Dalam hadits Jabir bin Samrah disebutkan, “kemudian (orang 
yang shalat itu) harus memberi salam kepada saudaranya yang ada di 
sebelah kanannya dan yang ada di sebelah kirinya. Hal ini 
menunjukkan bahwasanya imam itu senantiasa memberi salam kepada 
orang yang berada di sebelah kanannya dan orang yang berada di 
sebelah kirinya. Kemudian Allah SWT juga memerintahkan kaum 
muslimin untuk membalas salam kepada saudaranya, sebagaimana 
firman-Nya dalam Al Qur'an surah An-Nisaa ayat: 86. Oleh karena 
itu, wajib hukumnya bagi makmum untuk menjawab salam imam, 
manakala imam memberi salam pada akhir shalatnya."”6 


226 Sanadnya dha'if seperti yang telah lalu, karena terdapat Sa'id bin Basyir yang 
lemah-Nashir) Ibnu Majah, Iqamah 30 dari jalur Qatadah didalamnya tidak ada: 
wa an tanhaaba 


240 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


195. Bab: Imam Menghadapkan Wajahnya ke Arah Kanan 
tatkala Memberi Salam Ke Kanan dan Ke Arah Kiri tatkala 
Memberi Salam Ke Kiri 


5- ابرا ابو ab‏ ا رن Ki‏ اعرا غتبَة بْنْ عبد الله 
برا عَبْدُ الله بن a kara SEN‏ عَنْ إمْمّاعيل بن 
i Ai aa‏ أبيه» كَالَ: A Ah‏ 
يُسَلُمُ É‏ يمينه ټمینه» وَعَنْ ajeni‏ نی Aa SA‏ خَدّهِ فقال الزهري: لم 
تع هذا من حَديث رَسُول ال B‏ مال اِسْمَاعیل: اکل حَديث الي 

سَمعْتَهُ؟ قال: لاء قال: َال قال: لا قال: Pala‏ قال: له 
قال: و ادي اه 


1712. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Utbah bin Abdullah 
memberitakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak memberitakan 
kepada kami, Mush'ab bin Tsabit memberitakan kepada kami, dari 
Ismail bin Muhammad, dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari 
bapaknya yang telah berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah SAW 
memberi salam ke kanan dan ke kiri hingga terlihat pipinya yang 
putih.” 


Az-Zuhri telah berkata, “Ungkapan ini belum pernah didengar 
dari hadits Rasulullah SAW.” Lalu Ismail berkata, “Apakah setiap 
hadits Nabi itu harus kamu dengar?” Az-Zuhri menjawab, “Tidak.” 
Kemudian Ismail menambahkan, “Ataukah sepertiganya?” Maka 
Az-Zuhri menjawab, “Tidak juga.” Selanjutnya Ismail bertanya lagi, 
“Mungkinkah setengahnya?” Az-Zuhri menjawab, “Tidak juga.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 241 


Selanjutnya Ismail berkata, “Kalau begitu ini adalah setengah dari 
hadits yang belum didengar."””” - 


196. Bab: Imam Berpaling usai Melaksanakan Shalat Yang Tidak 
Ada Shalat Sunnahnya 


f |‏ ماسم وه f‏ ماسم توه رس É e f‏ ورو ا 
Uya -۳‏ أبو طاهر Al‏ ابو بكر MA KACA‏ 
£ 7 بار 230 در نه É‏ 0- 


Gi‏ هشيم أخبرنا يعلى بن Ga esih‏ جَابر بْنْ يزيد بن الأَسُود 


7 Ta r سم » سل‎ 22 3 0 2 LS #0. 2 Pa 
قال: فصليت‎ a العامري» عن أبيه» قال: ش ت مع رَسُول الله وه‎ 
فإذا هُرَ‎ ASN صلائَهُ‎ a في مسجد‎ jail) مَعَهُ صّلاةَ‎ 
| a e 7 0 ~ ٨ o 

برجلين في آخر القوم» فذكر الحديث 


1713. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Mani’, 
Husyaim memberitakan kepada kami, Ya’la bin Atha memberitakan 
kepada kami, Jabir bin Yazid bin Aswad Al Amiri memberitakan 
kepada kami, dari bapaknya yang berkata, “Aku pernah ikut 
melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Pada suatu hari, 
aku ikut shalat shubuh berjama'ah bersama Rasulullah di masjid Al 
Khif. Usai melaksanakan shalat shubuh, Rasulullah langsung 
berpaling kepada dua orang dari sahabat. "22? 


227 Menurutku: Mush'ab bin Tsabit dikatakan oleh Al Hafidz layyinul hadits menurut 
muslim dan Ahmad tanpa cerita Az-Zuhri-Nashir) Muslim,tempat-tempat sujud 119 
dari jalur Isma'il bin Muhammad, Al Fathrrabbani 4:39. 

228 Lihat hadits no 1637. 


242 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


197. Bab: Imam Memalingkan Wajahnya Ke Kanan Atau Ke Kiri 
Usai Melaksanakan Shalat 


a اراي بكر ارتا محمد‎ yÚ: A Uh -avie 


©) ا بن حي‎ EA A اام عن‎ Pr a AS 
e وو‎ sos و 1 ساد وځ‎ 
BEL هَارُون بن‎ PALI حبرا عیسّی (ح)‎ Ta علي بن‎ 


نا ابن Jah‏ (ح) UNA‏ لم بن تاد حَدننَا وَكيعٌ حَميعاء عَنٍ 


م هيد رهس PAN‏ 


ai‏ (ح CI‏ بنْدارٌ حَدَنَنَا ابْنُ أبي عدي ال انا ا 
لع Van‏ مرو بو دو سوه قال: 


أشنا aa‏ بتي اش اڅ رن که دل شوه 
ih‏ عن SAN‏ قال: قال عبد الله: 000 


GA تسه‎ A زی إلا أن‎ dk e ah 
عَنْ شماله‎ Jati 88 رایت رَسُول الله‎ 

1714. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Al A'la 
bin Kuraib memberitakan kepada kami, Abu Usamah memberitakan 
kepada kami, dari Al A’masy, Imarah bin Umair menceritakan kepada 
kami, Ha, Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa 
memberitakan kepada kami, Ha, Harun bin Ishak memberitakan 
kepada kami, Ibnu Fudhail memberitakan kepada kami, Ha, Salm bin 
Junadah memberitakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada 
kami, semuanya dari Al A'masy, Ha, Bundar menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Addi memberitakan kepada kami dan berkata, 
“Syu'bah telah memberitakan hadits ini kepadaku, dari Sulaiman, dari 
Imarah bin Umair, Ha, Basyar bin Khalid Al Askari —yaitu Ibnu 
Ja'far— menceritakan kepada kami dan berkata," Muhammad 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 243 


memberitakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman yang telah 
berkata: Aku mendengar Imarah dari Aswad berkata, “Abdullah telah 
berkata, 'Janganlah ada salah seorang di antara kalian yang 
menjadikan bagian dari dirinya yang tidak dapat terlihat untuk setan. 
Oleh karena itu, sebaiknya —usai melaksanakan shalat— ia berpaling 
ke sebelah kanan. Sedangkan aku sendiri sering melihat Rasulullah 
berpaling ke sebelah kiri',"””” 


198. Bab: Dibolehkan Bagi Imam untuk Menghadapkan 
Wajahnya Ke Arah Makmum usai Melaksanakan Shalat 


-٥‏ ابرا ابو طاهر احبر تابو بكر ابرا علي بن حُجْرء ابرا 
تك .هم براه z‏ کو دن 23 z 0 WAN zea‏ ره 25 
علي بن مُسهرء عن المختار بن فلفل» عن انس بن مالك قال: صلى بتا 
y ai r‏ 2 4 عا مه SE a7‏ م o z‏ 
yang‏ الله E‏ ذات capa‏ فلما سلم أقبل عليتا بوجهه 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1715 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Hujr‏ 
memberitakan kepada kami, Ali bin Mushir memberitakan kepada‏ 
kami, dari Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Malik yang berkata,‏ 
“Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengimami shalat kami. Kemudian‏ 


usai melaksanakan shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada 
kami."230 


2? Bukhari, adzan 159 dari jalur Syu'bah yang sama, Muslim, para musafir 59 dari 
jalur Waki' yang sama. 
Lihat hadits no 1716. 


244 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


199. Bab: Larangan Mendahului Imam untuk Berpaling 
dari Shalat 


يې سا وه 


.رم PAN‏ 7 و 
ANNA‏ ارا yA‏ طاهر Aa‏ برناابو بكر حَدننا هارُون بن Bala‏ 


akak kedadak dika ja i 


الله ا دات at‏ اعرف من اسا iji‏ بوجهه» ا 
الاس (SL A‏ قلا تُسبقوني NG ea pan NG o‏ 
ولا بالْقَعُود وَلا بالالصرافء a AG‏ ويم ِي تفسي يدي 
لو maa) a) ah uan‏ قليلا > as ES‏ قال: THF‏ يا رَسُول الله 


8 وما Teh)‏ قال: 0 الْجَنّة وَالنّارَ هَذَا FRENE ore‏ 


SS A a‏ من امي ومن حلفي 

1716. Harun bin Ishak telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Ibnu Fudhail memberitakan kepada kami, Ali bin Hajar 
menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada 
kami, Keduanya dari Mukhtar bin Fulful, dari Anas bin Malik yang 
telah berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengimami shalat 
kami.”! Usai melaksanakan shalat, Rasulullah SAW berpaling dan 
langsung menghadapkan wajahnya kepada kami. Setelah itu, beliau 
bersabda, “Wahai kaum muslimin sekalian, sesungguhnya aku ini 
adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiku dalam 
ruku', sujud, berdiri, duduk, dan memalingkan tubuh (setelah shalat). 
Ketahuilah, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang 
tubuhku. Demi Allah, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, 


31 Dalam teks aslinya :gaala, yang benar adalah seperti yang tertulis disini dan 
Muslim menambahkan, dan dari hadits sebelumnya-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 245 


maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan sering menangis. 
kemudian kami bertanya, “Wahai Rasulullah, sebenarnya apa yang 
anda lihat?” lalu Rasulullah menjawab, “Aku melihat surga dan 
neraka'." 


Ini adalah hadits Harun. Selanjutnya Ali tidak mengatakan, “Dan 
duduk.” Kemudian ia menambahkan, “Sesungguhnya aku melihat 
kalian dari depan dan belakangku."? 


200. Bab: Imam Bangkit Berdiri Usai Melaksanakan Shalat sesaat 
Sesudah Mengucapkan Salam tanpa Berdiam Diri Lagi, tatkala 
Di Belakangnya tidak Ada Jama'ah Wanita 


EAR 38. 4 Pa‏ کد 


قال: ap GA AL‏ رلا غل aa‏ شت أن Pa‏ قال: 
yA Cas‏ الرّبيع yi‏ طارق» قال: Upi‏ عَبْدُ الله ثِنْ BA‏ قال: 
gia gi‏ عَنْ a‏ عن ئس بن مالك رَضِي اله نه » قال: 
کان رَسُول الله GET‏ الاس صلاة في CN‏ قال: rake‏ مَعَ رَسُول 
لل فل کان سّاعة BIS Ne da ki‏ سم 
33 مكائة E EN ai‏ بن علد عَبْد الرّحْمَنِ: كان 


ا هذا حَديث Lap‏ لم روه غير عبد الله 
موو ځ 2 

بن فروخ 

1717. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami dan berkata, “Said bin Abu Maryam menceritakan 
kepada kami dan berkata, “Ibnu Farukh memberitakan kepada kami, 


232 Muslim, Ash-Shalat 112 dari jalur Ali bin hajar. 


246 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ali bin Abdurrahman bin Al Mughirah memberitakan kepada kami 
dan berkata, “Umar bin Rabi' bin Thariq menceritakan kepada kami 
dan berkata, “Abdullah bin Farukh memberitakan kepada kami dan 
berkata, Ibnu Juraij menceritakan kepada ku, dari 'Atha, dari Anas bin 
Malik RA bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
adalah orang yang paling ringan shalatnya. Pada suatu ketika, aku 
shalat bersama Rasulullah. Saat mengucapkan salam, beliau langsung 
berdiri. Kemudian aku juga shalat bersama Abu Bakar. Apabila usai 
mengucapkan salam, maka Abu Bakar langsung melompat dari 
tempatnya semula, sepertinya ia berdiri dari tempat duduknya karena 
cemas.” Ali bin Abdurrahman tidak menyebutkan, “Beliau adalah 
orang yang paling ringan shalatnya.” 


Abu Bakar berkata, “Ini adalah hadits gharib yang hanya 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Farukh. 3 


201. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasannya Rasulullah SAW 
Berdiri sesaat setelah Memberi Salam tatkala di Belakangnya Tidak 
Ada Jama'ah Wanita dan Anjuran agar Imam Tetap Duduk di 
Tempatnya tatkala Di Belakangnya Ada Jama'ah Wanita 


4 
سل‎ dal 


- ارتا ایو طاهر gel‏ بكر Lai Val‏ بن A‏ 
Kan‏ وهر ” وم و vaf‏ 23 3 2- مه 8 0507 o 3o‏ و 
Was‏ عثمان بن عمرَء أخبرنًا يوئس» عن الزهري» حدتني هند نت 
af” 2‏ سم سه ل Gg‏ 2 مل 008 E PEDE‏ 
un oa‏ الي يك أخبرئهَاء أن النّسَاء كن في عَهد التبي 
A jai‏ ځار NP‏ رس 5 ta‏ مر Pa 5378 ` 4 KA‏ وم 
ف إذا سَلَمْنَ منَ nig EA‏ رَسُول الله 8# وَمَنْ tili ke‏ من 
NG JI‏ قَامَ رَسُول الله VARE‏ 

, - 


?33 Bukhari, adzan 65 dengan panjang lebar dari Anas. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 247 


1718. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
memberitakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada 
kami, Yunus memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Hindun binti 
Harits menceritakan kepadaku yang menerangkan bahwasanya Ummu 
Salamah, istri Rasulullah SAW menceritakan kepadanya bahwa 
apabila usai melaksanakan shalat fardhu, pada masa Rasulullah SAW 
masih hidup, kaum muslimat langsung berdiri dari tempat shalatnya. 
Sementara Rasulullah dan para sahabat yang berada di belakang 
beliau tetap berada di tempat shalatnya. Apabila beliau bangkit dari 
tempat shalatnya, maka para sahabat lain pun mengikutinya.” 


202. Bab: Keringanan Bagi Imam untuk Tetap Di Tempat 
Shalatnya usai Memberi Salam agar Kaum Wanita segera 
Beranjak Dari Tempat Shalatnya sebelum Kaum Pria 


GAN َعْقُوبُ بن‎ Cai dust طاهر‎ yi Ust -iyya 
سّعْد عَنٍ‎ a Was داو‎ A NG یې‎ ag 
هند بنت‎ a شهاب»‎ HI Ba يَحْبَى: قال:‎ JG, SAN 
AN AA Tewa سه اد‎ dip wi 
وب‎ Ta SA قال‎ pai إلا يسا حٌى‎ KG 
حكيم: لم‎ a NJEH مِنَ‎ Aas قبل أن‎ a 
إلا يسيرًا‎ adhi 


1719. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim dan 


24 Al Fathur Rabbani 4: 50-51 dari jalur Utsman bin Umar, Lihat Bukhari, Adzan 
157 


248 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Yahya bin Hakim memberitakan kepada kami,keduanya berkata Abu 
Daud menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan 
kepada kami, dari Az-Zuhri, kemudian Yahya berkata, “Ibnu 
Syihab menceritakan kepada kami, Hindun binti Harits memberitakan 
kepada kami dari Ummu Salamah bahwasanya apabila telah memberi 
salam pada saat shalat, maka Rasulullah tidak berdiam di tempat 
shalatnya kecuali hanya sebentar hingga beliau bangun dari duduknya. 


Az-Zuhri berkata, “menurut kami, Rasulullah melakukan hal itu 
agar kaum wanita segera beranjak dari tempat shalat sebelum kaum 
pria keluar dari masjid.” 

Yahya bin Hakim berkata, “Rasulullah tidak diam di tempat 
duduknya kecuali hanya sebentar."8 


235 Hilang dari teks aslinya dan aku temukan dalam Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi 
no (1604)-Nashir) 
236 Bukhari, Adzan 164 dari jalur Ibrahim bin Sa'ad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


08 و 
اتال 


KITAB JUM’AT 


1. Bab: Keterangan Tentang Keajiban Shalat Jum’at dan 
Penjelasan Bahwasanya Allah SWT Mewajibkan Shalat Jum'at 
Kepada Umat Sebelum Kita. Akan Tetapi, Mereka (Umat 
Sebelum Umat Islam) Malah Berselisih Pendapat Mengenai 
Shalat Jum'at Itu. Akhirnya Allah SWT Memberi Petunjuk 
kepada Umat Nabi Muhammad (Kaum Muslimin), sebagai Umat 
Terbaik Yang Dilahirkan Bagi Umat Manusia. Allah SWT Telah 
Berfirman Dalam Al Qur'an: “Hai Orang-Orang Yang Beriman, 
Apabila Diserukan Untuk Melaksanakan Shalat Di Hari Jum'at, 
Maka Bersegeralah Untuk Mengingat Kepada Allah Dan 
Tinggalkanlah Jual Beli (Al Jumu'ah (62): 9)”. 


- أنختبركا أب VA A pagan | Ab‏ الجبار بن 

لملا حَدَنّنَا سفيان» Aez‏ الرئادء $ 5 عَنْ ابي هرر 
وَعَن ابن rib‏ عَنْ ca‏ قال: قال Wan) Bd J‏ سَعيدُ 
aa‏ لسع NGE‏ فان ف أي اراد عن ANI‏ 
عَنْ GP‏ وعَنِ ابن طَاوْسء عن أبيه» عَنْ ابي هُرَيْرَة قَال: قال 
J‏ الله تك (ح) wa KA Wang‏ حبرا ابْنْ a‏ أن 
ملكا Ip da‏ ي الاد GAN PAN‏ عن َسُول ال 
فل قال: نَحْنْ الآخرون» وحن ya okés?‏ م an caka)‏ انهم اوو 


MG SS‏ 7 من بحم i‏ هذا 7 الذي KS‏ الله 


` 250 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


عَلَيْهِم فَاتلفوا فيه» فَهَدَانًا الك يعني KASI FS‏ الاس لتا ad AS‏ 
وو GAN PA‏ فت سه i Ma p D‏ ا وو سس 
اليهود غدل والنصارى بعد غد هذا حديث المخزومي وقال عبد الجبار: 
Of‏ هَذَا الْيَوْمَ الذي اتلفوا فيه وقال مَرَة: ثم هَذا الَيَوْمُ الذي KE‏ الله 
عَلَيْهُمُ احتلفوا فيه وَفي حَديث مالك: هذا يَوْمُهُمْ الذي فرض عليه 
Bag ie KA TAN‏ له روه له ED‏ 
فاختلفوا فيه حبر » عن همام بن a‏ منْ هذا الاب 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1720 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 38‏ 
memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, Abu‏ 
Zinad memberitakan kepada kami, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah,‏ 


dari Ibnu Thawus, dari bapaknya yang telah berkata, “Rasulullah 
SAW telah bersabda.” Ha, 


Said bin Abdurrahman Al Makhzumi telah memberitakan 
kepada kami, dari Sufyan, Abu Zinad memberitakan kepada kami, 
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya 
dari Abu Hurairah yang pernah berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda.” Ha, 


Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, yang menerangkan 
bahwasanya Malik pernah menceritakan sebuah hadits kepadanya 
yang diterimanya dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, 
dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, “Kita adalah umat yang 
terakhir (diutus) dan kita adalah kaum yang pertama dan utama pada 
hari kiamat kelak. Meskipun mereka, umat yang terdahulu, telah 
diberikan kitab sedangkan kita baru diberikan setelah mereka, (tetapi 
kita lebih utama dari mereka). Begitu pula dengan hari ini yang telah 
diwajibkan Allah kepada mereka untuk beribadah, tetapi mereka 
malah berselisih pendapat. Akhirnya Allah memberi petunjuk kepada 
kaum muslimin dengan adanya shalat jum'at ini. Selanjutnya umat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 251 


lain akan mengikuti kita. Umat yahudi akan mengikuti kita esok hari 
dan umat nasrani pun akan menyusulnya setelah esok hari.” 


Ini adalah hadits Al Makhzumi. Abdul Jabbar berkata, “Inilah 
hari yang mereka perselisihkan.” 


Murrah juga berkata, “Kemudian mereka pun berselisih 
pendapat tentang hari yang telah Allah wajibkan kepada mereka.” 


Dalam hadits Malik disebutkan bahwa inilah hari yang 
diwajibkan kepada mereka, tetapi mereka malah berselisihan. 


Hadits Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah 


melalui bab ini.” 


2. Bab: Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Shalat Jum'at Itu 

Hanya Wajib Bagi Mereka Yang Telah Baligh dan Tidak Wajib 

Bagi Anak-Anak, sama Seperti Pendapat tentang Khabar Yang 
Dijadikan Alasan dan Dijadikan Oiyas. 


uga‏ طاهر Kat Kost‏ زَكريًا بْنُ یحی بن 
بان المصري» Jak Es UH SEA‏ فضالة حَدَني 
YG‏ بن عباس (ح) EN‏ محمد بن علي 
Kai‏ عَن الى فق قال: على كل محلم رواخ AA‏ وَعَلَى مَنْ 
راح Ja TAS‏ 


Ao | 2 PAN 0 ۰‏ 
بن حمزه» حدننا يزيد بن 


27 Muslim, Jum'at 19 dari jalur Sufyan, lihat juga Muslim, Jum'at 20, sedangkan 
khabar Ma'mar lihat Muslim, Jum'at 21. 


252 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1721. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Zakaria bin Yahya bin 
Aban Al Mishriy memberitakan kepada kami, Yahya bin Bukair 
memberitakan kepada kami, Al Mufadhdhal bin 64 
memberitakan kepada kami, Ayyasy bin Abbas memberitakan kepada 
kami,Ha, Muhammad bin Ali bin Hamzah memberitakan kepada 
kami, Yazid bin Khalid —yaitu Ibnu Mauhib— memberitakan kepada 
kami, Al Mufadhdhal bin fudhala memberitakan kepada kami, Ayyasy 
bin Abbas Al Quthbani memberitakan kepada kami, dari Bukair bin 
Abdullah bin Al Asyaj, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafsah dari 
Rasulullah SAW yang telah bersabda, “Bagi setiap orang yang telah 
bermimpi, maka ia harus melaksanakan shalat jum'at. Dan bagi 
orang yang pergi untuk shalat jum'at, maka ia harus mandi terlebih 
dahulu.” 


Abu Bakar berkata, “Redaksi hadits yang menyatakan “Bagi 
setiap orang yang telah bermimpi, maka ia harus melaksanakan shalat 
jum'at? adalah termasuk lafadz yang kami maksudkan bahwa apabila 
sebuah perintah itu ada alasannya, maka boleh dijadikan giyas. 
Apabila illatnya itu ada, maka perintahnya merupakan suatu 
kewajiban. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwasanya 
bagi setiap orang yang telah bermimpi itu harus pergi melaksanakan 
shalat jum'at. Oleh karena itu, bermimpi merupakan suatu tanda 
kedewasaan. 


Namun demikian, manakala orang telah mencapai dewasa tetapi 
ia belum pernah bermimpi, maka sebenarnya ia pun wajib 
melaksanakan shalat jum'at. Dengan demikian, shalat jum'at itu 
merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang telah baligh 
(dewasa) meskipun ia belum bermimpi. 


Menurut orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami 
dalam masalah penggiasan, maka mereka akan menduga bahwasanya 
perintah itu bukan karena adanya alasan tetapi hanya sekedar 
peribadatan semata. Oleh karena itu, menurut mereka, seseorang yang 


Shahih Ibnu Khuzaimah ||. 253 


telah berusia dua puluh atau tiga puluh tahun, merdeka, berakal, dan 
mendengar adzan baik itu di kampungnya ataupun ia tengah berada di 
depan pintu masjid, maka ia tidak wajib pergi ke masjid untuk 
melaksanakan shalat jum'at, karena ia belum bermimpi. Dalihnya, 
masih menurut mereka, Rasulullah telah mengajarkan bahwasanya 
shalat jum'at itu hanya wajib bagi orang yang telah bermimpi. 


Terkadang ada orang yang hidup puluhan tahun lamanya.2$ 
Akan tetapi, ia sendiri belum pernah bermimpi sama sekali. Ini 
sebenarnya sama seperti firman Allah SWT, “Apabila anak-anakmu 
telah bermimpi (mencapai dewasa), maka mereka harus meminta izin 
terlebih dahulu sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu telah 
meminta 1211.7. Allah memerintahkan orang yang telah bermimpi 
(mencapai dewasa) itu untuk meminta izin sebelum masuk ke kamar 
orangtuanya. Karena bermimpi itu merupakan salah satu tanda 
kedewasaan. Seandainya”? menetapkan sesuatu hukum dengan 
penyerupaan itu tidak dibolehkan, maka orang yang telah berusia tiga 
puluh tahun dan belum bermimpi tidak diwajibkan untuk meminta izin 
manakala ingin masuk ke kamar orangtuanya. Hal ini tentunya selaras 
dengan hadits Nabi yang berbunyi, “Kesalahan itu dapat dimaafkan 
atas tiga golongan...” dan salah satunya adalah berbunyi: “dan atas 
anak kecil hingga ia bermimpi (mencapai dewasa). Namun demikian, 
orang dewasa yang belum pernah bermimpi, maka kesalahannya tidak 
dapat dimaafkan. Karena yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan 
kata-kata "...hingga ia bermimpi” adalah bahwa mimpi itu merupakan 
salah satu tanda kedewasaan. Jika seseorang telah dewasa, tetapi ia 
belum pernah bermimpi, maka hukum tetap berlaku pada dirinya.” 


228 Aslinya yu'ir dan bentuk kalimat ini sesuai dengan teks yang kami tulis 
29 Ini hilang dalam teks aslinya dan bentuk kalimat yang sesuai seperti yang tertulis 


. 254 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3. Bab: Tentang Tidak Wajibnya Shalat Jum'at bagi Kaum 
Wanita. Dalil Perintah Pergi Ke Masjid untuk Melaksanakan 
Shalat Jum'at —Sebagaimana Firman Allah SWT, يا أيها الذين آمنوا‎ 


. اذا نودي للصلوة من يوم اجمعة‎ “Hai Orang-Orang Yang Beriman, 
Apabila Diseru untuk Melaksanakan Shalat Di Hari Jum'at” 


(Al Jumu'ah [62]: 9)— Hanya Khusus bagi Orang Laki-Laki dan 
Bukan Untuk Kaum Wanita 


pa eh Ab tua -7‏ بكر Urai‏ محمد بن انان 
Va‏ وَكيعٌ» حَدَني إسْحَاق بن عَثْمَانَ الكلابي» حَدَتي اِسْماعيل بن 
ره و KW os. 2 ENE‏ "د د Le. GT ea‏ 
ناء الأنصّار في بیت WG‏ عمل فام على الاب فَسَلم 6335 Pura‏ 
y TE I zE‏ را رب .00 مي 8 
السلام» فقال: أنا رَسُول رَسُول الله ف oS‏ فقلتا: a‏ برَسول الله 
وَرَسُوله قال: Gah‏ على أن لا تش ركن بالله شيئاء ولا تسْرقن NG‏ 
ترنین؟ قالت: b‏ َعَم BAS‏ ايديا من داحل ag dii‏ يده iya‏ 
A RA 7‏ هو وهه - O Maa‏ ¢ مه مشه سي سم 
Lg‏ قالت: wW‏ أن CP‏ الحيض والعواتق في العيدين) ونهينا عن 
dn‏ الجتائزء ولا ck A‏ قال: قلت ú A)‏ المع الذي a‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1722 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Aban‏ 
memberitakan kepada kami, Waki’ memberitakan kepada kami, Ishak‏ 
bin Utsman Al Kilabi menceritakan kepadaku, Ismail bin‏ 
Abdurrahman bin Athiyah Al Anshari memberitakan kepada ku,‏ 


nenekku memberitakan kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW 
pernah mengumpulkan beberapa wanita anshar di sebuah rumah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 255 


Kemudian Umar bin Khathab datang menemui kami. ه1‎ berdiri di 
depan pintu rumah seraya memberi salam. Lalu kami menjawab 
salamnya. Selanjutnya Umar bin Khathab berkata, “Aku adalah utusan 
Rasulullah kepada kalian.” Lalu kami menjawab, “Selamat datang 
kami ucapkan kepada utusan Rasulullah!” 


Kemudian Umar bin Khathab berkata, “Apakah kalian mau 
berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, dan juga 
tidak berzina?” Kami menjawab, “ya, kami berjanji.” Selanjutnya 
kami mengulurkan tangan kami dari dalam rumah dan Umar bin 
Khathab mengulurkan tangannya dari luar rumah. Lalu ia 
memerintahkan kami yang sedang haid untuk pergi shalat dua hari 
raya dan kami dilarang untuk mengiringi jenazah serta shalat jum'at. 


Selanjutnya aku bertanya kepada kaum wanita tersebut, “Apa 
lagi yang dilarang untuk kalian lakukan?” Mereka menjawab, 
“Meratapi orang yang meninggal dunia." 


Hua -۳‏ طاهر dust‏ بكر أَخْبَرَنا محمد بن مَعْمر 
r r 5 5 “3. 2‏ 4 ه g‏ 
ليس Ki‏ عاص عَنْ إمْحَاقَ بن a OGE‏ يقل: لا 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1723 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar‏ 
Al Qaisi memberitakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan‏ 
kepada kami, dari Ishak bin Utsman sama seperti bunyi hadits di atas.‏ 


Hanya saja ia tidak menyatakan, “Janganlah kalian menyekutukan 
Allah." 


40 Menurutku Isma'il bin Abdurrahman tidak menyebutkan seorang perawi kecuali 
Ishag bin Utsman dan dia tidak diketahui-Nashir), Ahmad 6: 408-409 dari jalur 
Ishag bin Abban. 0 

21 Lihat Hadits no 1722. 


256 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


4. Bab: Tentang Jum'at Pertama Yang Dilaksanakan Di Kota 
Madinah dan Jumlah Orang Yang Mengikutinya 


7. 0 


SA ja بكر‎ dua Ab ابرا أب‎ -٤ 


30 145. رايد و‎ PAN 


AA قال‎ ng an ta بغي ان لفل‎ dala Ba 
دش او امه سو‎ ag Aa Uta مدر‎ 
عَنْ عند لطن وون‎ Fak JG بن حتف عن أيه عن أب‎ 
مالك قَالَ کت قاد أ‎ HE الك وال محمد ْنٍ عيْسى عَنٍ‎ 


s 22 2‏ 
هو و 


وماج a‏ مرک mali yo‏ 
UI‏ بها ke‏ على أبي td‏ أَسَْدُ بنْ زِرَارَةَ قال G eK‏ على 
PINANG NAN‏ له فلت في š‏ 
لله إن هذا حر ي يت لا ال ja‏ 4 ذا مع kh IN‏ صل 
على أبي ١‏ بو وود سوت 
ا ب قلت DBM gala‏ بألجمعة Cie‏ على أب ah‏ وَاستغفرَ له 
فقلت لَه ا بت ماك إا تمشت ul Ker Din‏ أُمَامَة 


pad 


ال أي بني كان II‏ من حَمَعَ GA‏ في PA‏ بي بياضة يقال له 
الخضمات قلت وكم اشم da‏ قال Oral‏ رَحُلاً Tia‏ حَديْث سَلَمَة 7 


الفضّل 


pa 


1724. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Isa 
memberitakan kepada kami, Salamah —yaitu Ibnu Fadhil— 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 257 


memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ishak memberitakan 
kepada kami dan berkata, “Muhammad bin Abu Imamah bin Sahal bin 
Hanif memberitakan kepada kami, Ha, Al Fadhl bin Ya'kub Al Jaziri 
menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu 
Umamah bin Sahal bin Hanif, dari bapaknya, dari Abu Umamah, 
Fadhl pernah berkata: Aku menerima hadits itu dari Abdurrahman bin 
Ka'ab bin Malik,” Muhammad bin Isa berkata, “Aku juga menerima 
hadits itu dari ibnu Ka'ab bin Malik yang berkata, “Ketika penglihatan 
bapakku, yaitu Ka'ab bin Malik, mulai kabur, maka akulah yang 
menjadi pemandunya. Aku sering mendampinginya untuk pergi 
melaksanakan shalat. Apabila mendengar adzan untuk shalat jum'at, 
maka bapakku selalu berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zararah. 
Demikianlah hal itu terus berlanjut, yaitu apabila mendengar adzan 
untuk shalat jum'at, maka ia berdoa dan memohonkan ampun untuk 
Abu Umamah, As'ad bin Zararah. Tentu hal ini membuatku heran dan 
selalu bertanya kepada diriku sendiri, “Demi Allah, ada apa dengan 
bapakku ini? Mengapa jika mendengar adzan untuk shalat jum'at, 
maka ia pasti berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zararah?” 
akhirnya seperti biasa aku mendampingi bapakku untuk shalat jum'at. 
Ketika mendengar adzan shalat jum'at, maka bapakku berdoa dan 
memohonkan ampun bagi Abu Umamah. Lalu aku memberanikan diri 
bertanya kepada bapakku, “Wahai ayah, mengapa jika mendengar 
adzan shalat, ayah selalu berdoa bagi Abu Umamah?' maka bapakku 
menjawab, “Hai anakku ketahuilah, orang pertama yang 
mengumandangkan adzan shalat jum'at di kota Madinah di kampung 
bani Bayadah adalah Abu Umamah.’ aku bertanya lagi, “Berapa 
jumlah kalian saat itu hai ayah?” bapakku menjawab, “Jumlah kami 


empat puluh orang'. 
Ini adalah hadits Salamah bin Fadlh.” 


42 Sanadnya hasan,dan dikeluarkan dalam shahih Abu Daud (980)-Nashir) Ibnu 
Majah, Igamat 87 dari jalur Muhammad bin Ishag 


258. || Shahih Ibnu Khuzaimah 


5. Bab: Tentang Shalat Jum'at Pertama Yang Dilaksanakan 
setelah Shalat Jum'at di Kota Madinah 


KA -ivyo‏ بو طاهر A Hei‏ مُحَمّدُ بن بَشَارَ 
PAN‏ وه 5 که 790 2% رور و او ې e‏ روه سیا z‏ 
حَدَننَا i‏ عامر AAL UNS‏ وَهُوَ بن طَهُمَانَ عن أبي حُمْرَةَ الضَبْعي عَن 
ابْنِ عباس قال إن JI‏ حُمْعة حُمعَت RI IA‏ في مَسْحد رَسُوْل الله 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1725 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar‏ 
memberitakan kepada kami, Abu Amir memberitakan kepada kami,‏ 
Ibrahim —yaitu Ibnu Thahman— memberitakan kepada kami, dari‏ 
Abu Jamrah Adh-Dhab'i, dari Ibnu Abbas yang berkata, “Shalat‏ 
jum'at pertama yang dilaksanakan setelah shalat jum'at di masjid‏ 
Nabi di Madinah adalah di masjid Abdul Qais di Jawatsi dari‏ 
bahrain."‏ 


سا 


6. Bab: Pernyataan Dari Allah Bahwasanya Umat Nabi 
Muhammad Adalah Umat Terbaik Yang Dilahirkan Untuk Umat 
Manusia dengan Diwajibkannya Shalat Jum'at Kepada Mereka. 
Segala Puji Bagi Allah atas Anugerah Ini, karena Ahli Kitab 
Sebelumnya Telah Melalaikan Kewajiban Shalat Jum'at Ini. 


1. A 
< 


MA عيسى‎ CA بكر‎ dept طاهر‎ gal l -vy 
وَهْبء عن ابن ابي ذثبء عن سعيد الحقبري عَنْ‎ JE العَافقي»‎ 


283 Bukhari, Jum'at 11 dari jalur Ibnu Amir Al Agdi yang serupa. 


ShahihIbnuKhuzaimah || 259 


17م ایب وو 3o‏ 


أبيه؛ $ $ ابي c I,‏ أن KA‏ الله B‏ قال Es, Di‏ محمد بن 
: اې سو cal j ala Jac k‏ ابن ابي ذئب» 

عن الْمَقبْرِي» عَنْ ابيه» عن ابي ip‏ أن 0 لله ا قَالَ: ما 
cak‏ لش ولا َرَت على بوم حيدم ؤم الم Waa‏ الله لَه 
Day A LAN Kon‏ لا فيه k‏ فهو لناء وَالْيَهُودُ يَوْمُ السَبّت» 
وَالَنَصَارَى يوم م ANI‏ إن فيه ci‏ لا kai ap Ka‏ يسال الله 
asi Yes‏ دك Sa‏ 


1726. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Isa bin Ibrahim 
Al Ghafigi memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan 
kepada kami, dari Ibnu Abu Zi'b, ' dari Said Al Magburi, dari 
bapaknya, dari Abu ` Hurairah yang “menerangkan bahwasanya 
Rasulullah SAW telah bersabda, Ha, Muhammad bin Rafi' telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Muhammad bin Ismail bin 
Abu Fadik memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
memberitakan kepada kami, dari Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu 
Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Matahari 
tidak akan terbit dan tidak akan.tenggelam pada suatu hari yang lebih 
baik daripada hari jum'at. Mudah-mudahan Allah. memberikan 
petunjuk kepada kita dengan hari tersebut, sementara umat lainnya 
akan tersesat. Sesungguhnya umat manusia itu akan mengekor kepada 
kita, karena hari jum'at itu adalah hari raya kita. (hari raya) umat 
yahudi adalah hari sabtu. Sementara hari raya umat nasrani adalah 
hari ahad. Sesungguhnya, pada hari jum'at itu, ada saat di mana 
permohonan orang yang beriman pasti akan dikabulkan." 


24 Sanadnya shahih, lihat Ahmad 457 (secara ringkas-Nashir) 


260 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


an 


KUMPULAN BAB TENTANG KEUTAMAAN 
HARI JUM'AT 


7. Bab: Tentang Keutamaan Hari Jum'at. Sesungguhnya Hari 
Jum'at Adalah Hari Yang Paling Utama dimana Semua Makhluk 
Akan Ketakutan kecuali Jin dan Manusia 


Weh -vyv‏ او 00 وار بكر ااي بن حجر 
ni Jet ja (saka‏ يني ON‏ حفر فر» أختبرئا A‏ (ح) Ea‏ 


و موو هور رر ار هر 3 aa ra‏ 
GIA‏ الوليد اترا تح من BA‏ ان کي التي اچ 
PA v 3.‏ و م 


لاء بْنعَبْد الرّحْمَنٍ (ح) Sama El‏ بن بار (ح) و 


PAN e. 303623 4 


AN‏ بو مُوسَىء IR i‏ حا شت 


رهوا فو 


قال بنْدَار: f‏ العلا وقال A‏ موسى: قال: سمعت < awah (D) j‏ 
محمد بْنْ عَبْد الله بن بزيغ» Bas‏ يزيد يعني BA‏ حبرا روح oh‏ 
ad $ új‏ عَنْ أبيه» عَنْ ابي Aa‏ 8 قال: مَا Ali‏ 
pa a‏ ولا تَعْرب اس أو أَعْظُمَ من يَوْم da‏ وَمَا من دَابّة لا 
aaam rd E‏ إلا هَذَيْنٍ dai‏ ڼ: Jó A a‏ علي بن a‏ 
وان بريې u Kn‏ الولید: عي يوم FEREN‏ 


1727. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Hujr As-Sa'di 
memberitakan kepada kami, Ismail —yaitu Ibnu Ja'far— 
memberitakan kepada kami, Al A'la memberitakan kepada kami, Ha, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Muhammad bin Walid memberitakan kepada kami, Yahya bin 
Muhammad —yaitu Ibnu Qais Al-Madaniy—memberitakan kepada 
kami, Al “Ala bin Abdurrahman memberitakan kepada kami, Ha, 
Muhammad bin Basyar memberitakan kepada kami; Muhammad bin 
Ja'far memberitakan kepada kami, Ha, Abu Musa menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada ku, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, Bundar berkata dari Al “Ala, Abu 
Musa berkata, “Aku telah mendengar dari Al 'Ala, Ha, Muhammad 
bin Abdullah bin Bazigh memberitakan kepada kami, Yazid —yaitu 
Ibnu Zari'— menceritakan kepada kami, Ruh bin Qasim 
memberitakan kepada kami, dari Al 'Ala, dari bapaknya, dari Abu 
Hurairah dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, “Matahari 
tidak akan terbit dan tidak akan tenggelam pada suatu hari yang lebih 
utama dari hari jum'at. Tidak ada makhluk yang pada hari itu 
ketakutan kecuali jin dan manusia.” 


Ali bin Hujr, Ibnu Bazi’, dan Muhammad bin Walid berkata, 
“...dari suatu hari yang lebih utama.” Dan mereka juga tidak ragu.“ 


8. Bab: Hadits Tentang Sebab Semua Makhluk Merasa Takut 
Terhadap Hari Jum'at karena Disebutkan Bahwasanya Kiamat 
Itu Akan Terjadi pada Hari Jum'at 


- أنخبرنا أبو : طاهر Hee‏ بكر Kat‏ نا pal‏ بُنْ سيان 
ja HEPA‏ نا عَبْدُ الله بن وَهْب» قال: وأ ني ابن ابي الرئادء عن 
N‏ موی بن I‏ نتاف عن ای شر JO‏ قل زول لل 2 
: سيد arah Pp ASN‏ فيه حلق دم وفيه أذحل Aad‏ وفيه أخرج 


خو 


245 Sanadnya shahih, Ahmad 2 :272 dari jalur Al 'Ala 


262 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


s 3 2; - -e‏ 7 روم MP d Yg. 7 Lo...‏ وس 
منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة قال بو بكر: غلطنا في إخراج 
Labi‏ لأن هذا مرسل موسی نْ أبي ore‏ يَسْمَعْ من أبي شرف 

ابوه أبو عْثْمَانَ o‏ رَوَى عن ابي MEA‏ سَمَعَهَا i‏ 


1728. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Rabi’ bin Sulaiman 
Al Muradi memberitakan kepada kami, Abdullah bin Wahab 
memberitakan kepada kami dan berkata: Kami menerima hadits 
tersebut dari Ibnu Abu Zinad, dari bapaknya, dari Musa bin Abu 
Utsman, dari Abu Hurairah yang telah berkata, “Awal dari semua hari 
adalah hari jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke 
dalam surga, dan juga diusir darinya. Dan hari kiamat tidak akan 
terjadi kecuali pada hari jum'at.” 


Abu Bakar berkata, “Kami keliru dalam meriwayatkan hadits 
ini. Karena ia adalah hadits mursal. Musa bin Abu Utsman tidak 
mendengar hadits dari Abu Hurairah. Sedangkan bapaknya, Abu 
Utsman At-Tabban, meriwayatkan beberapa hadits yang didengarnya 
dari Abu Hurairah. "26 


£ ډور 1 an To‏ ل . 2 $£ ور Zaz g‏ 2 20 بس r‏ 
-٩‏ أنخبرنا YA‏ طاهر MUA‏ بكر CA‏ يَعْقوب بن إِيْرَاهِيمَ 

r, 15. - r, ۸‏ 1 1 
PA 8...‏ و 397 30 3 o‏ 6 مس 9 سر يد .. 2 
الدورقي» حدنا محمد بن مصعب يعني القرقسائي» حدنا NI‏ 


£ ت 07 07 f 6 4 8: o y‏ سهدي á r‏ 2 7 
قال: حير يَوْم طَلَعَتْ فيه KAN‏ الْجُمُعَة» فيه خُلقَ آم وفيه أذخل 


246 Sanadnya dha'if karena keterputusan antara Musa bin Abu Utsman dan Abu 
Hurairah seperti yang diterangkan oleh Ibnu Khuzaimah, dikeluarkan oleh 
Al Hakim dalam Al Mustadrak 1:277 dari jalur Ar-Rabi' bin Sulaiman, dan ia 
berkata :shahih disaksikan oleh Muslim,menurutku: disana masih bersambung 
antara Musa bin Utsman dari bapaknya dari Abu Hurairah, maka sanadnya hasan- 
Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 263 


EA‏ وفيه du‏ وفيه Sa JG Gé i F‏ راي 
هذه اللفظة في EY‏ فيه Pakek‏ قوله: وفيه َو PEAY‏ 
PA gl‏ عن الي ۰ و عن AN KKP, gl‏ قد 
a‏ َنْ Ja‏ تا الام ag‏ من أي 
EROT‏ قي وَمَنْ جَعلَهُ عَنْ کب lali, NI‏ إلى رواية 
تن Jan‏ هذا الكلام عن آي هره عن كنب Jal‏ لأن مُحَمّدَ بْنَّ يَحَى 
حَدَتنَا قال: Basa Ugal‏ بن KAN Ga agi‏ عَنْ يی عَنْ 
adan‏ حر يوم طَلَعَتْ فيه F3 pa‏ الْحْمُعَقَ فيه 
خُلقَ آم وفيه pala li Gah‏ منهَاء وفيه قوم السّاعَةء قال: 
ل ه: اَي an‏ رَسُول الله HA ak kk‏ 
usil CERET Shaji Ma o‏ عَنْ 
أن أبي كير فال ابو کر MAA‏ خَيرٌ يوم طَلَعَتْ فيه IAI‏ 
Sa‏ دې شي فلا لا ك واه ده 
G a SN,‏ فيه خلق 231 9 آخره هذا الذي PALA‏ فيه: JG‏ 
: 7 ع اشر فق وقال Hani‏ كك ٧‏ 


s 


1729. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dawraqi memberitakan kepada kami, Muhammad bin Mush'ab — 
yaitu Al Qarqasa'i— memberitakan kepada kami, Al Awza'i 
memberitakan kepada kami, dari Abi 'Ammar dari Abdullah bin 
Farukh, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya 
beliau telah bersabda, “Sebaik-baik hari di mana matahari terbit 
adalah hari jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke 


1264 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dalam surga, dan juga dikeluarkan dari surga. Dan pada hari jum'at 
pula hari kiamat akan terjadi.” 


Abu Bakar telah berkata, “Para ulama telah berbeda pendapat 
tentang redaksi hadits Nabi yang berbunyi “pada hari itu Adam 
diciptakan” sampai “pada hari jum'at pula hari kiamat akan terjadi’, 
apakah ini berasal dari Abu Hurairah yang didengar langsung dari 
Rasulullah ataukah berasal dari Abu Hurairah yang didengarnya dari : 
pendeta Ka'ab? Sebenarnya, kami telah mentakhrij dalam kitab 
Al Kabir ulama yang menyatakan ucapan ini berasal dari Abu 
Hurairah yang didengarnya langsung dari Nabi Muhammad dan ulama 
yang menyatakan bahwa ucapan ini berasal dari Abu Hurairah yang 
didengarnya langsung dari pendeta Ka'ab. Namun demikian, banyak 
pendapat yang lebih cenderung menyatakan bahwa ucapan ini berasal 
dari Abu Hurairah yang didengarnya langsung dari pendeta Ka'ab. 
Karena Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Kemudian ia pun berkata, “Muhammad bin Yusuf 
memberitakan kepada kami, Al Awzai” memberitakan kepada kami, 
dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, “Sebaik-baik hari 
di mana matahari terbit adalah hari jum'at. Pada hari itu Adam 
diciptakan, lalu ditempatkan dalam surga, dan pada hari itu pula ia 
dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat pun akan terjadi pada hari 
jum'at” aku bertanya kepada Abu Hurairah, “Apakah hadits ini 
langsung kamu dengar dari Rasulullah? Abu Hurairah menjawab, 
“Tidak. Akan tetapi ia adalah redaksi yang aku dengar dari Ka'ab'." 


Demikianlah hadits yang diriwayatkan oleh Aban bin Yazid 
Al Aththar dan Syiban bin Abdurrahman An-Nahwi dari Yahya bin 
Abu Katsir.” 


27 Menurutku hadits ini seluruhnya shahih marfu' dan tidak diragukan lagi, 
cukuplah Muslim mengeluarkannya dari jalur Al 'Araj dari Abu Hurairah, dan 
diriwayatkan oleh pengarang buku ini dari dua jalur lain, dan bahwa Yahya adalah 
mudallas,dan hadits yang marfu' memiliki kesaksian dari hadits Aus dalam shahih 
Abu Daud (962) dan akan dijelaskan oleh pengarang secara singkat (1733)-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 265 


Abu Bakar telah berkata, “sedangkan sabda Nabi yang berbunyi, 
“Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari jum'at', maka 
itu tidak diragukan lagi memang berasal dari Abu Hurairah yang 
didengarnya langsung dari Rasulullah. Sementara tambahan yang 
berbunyi, “Pada hari itu Adam diciptakan' dan seterusnya”, maka 
inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian berpendapat 
bahwa redaksi ini berasal dari Rasulullah. Sedangkan yang lain 
berpendapat bahwa redaksi ini berasal dari ka'ab. "248 


9. Bab: Sifat Hari Jum'at dan Para Penduduknya apabila Mereka 
Dibangkitkan Pada Hari Kiamat, jika Hadits Ini Benar 


ge وس‎ 


ات ان او ما اش اند اکا و شه مع 


ن أبي اسن السماني» حَدَنََا ابو Ka UP‏ بن تافع» AA gd‏ 
مور ورو POP‏ لس مه مع ر هل ° 5 بو دوهي إلا 30 
ن حُمَيْد ح وَحَدَنِّي asa KG‏ 
a Wa nag‏ أخبرني ابو مَعْبَد وَهُوَ حفص لِنْ OM‏ عَنْ 
£o, 31‏ 3 2 لته و KA‏ و د ع داعو بي 
طاوس» عن أبي موسى Sa ١‏ قال: قال BB Jya‏ إن الله يبعث 
و ADIE‏ 2 ره مه eorr‏ 2 7 ? وم سوست 3 4 2 
AI‏ يوم القيامة على gata‏ ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة» اهلها 
ر2 2 T ٧ TIEF . 2 a 2 Sa MY Pa‏ 
يحفون بها كالعروس تُهدَى إلى كرعهاء تضيء لهم» يمشون في ضوئهاء 
WA)‏ كالتلج AG‏ وَرِيحُهُمٌ يَسْطْعُ كالمسئككء يُحُوضُونَ في Ji‏ 
وار هو E oto‏ : موو و 1 57 و نه Se‏ 4 
الكافور» يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ الثقلان» ما يُطرقون تعجباء حَنّى EN‏ الجنةء لا 


- - و و یښ A‏ ته ا z‏ هلم 
يُحَالطُهُمُ أَحَدٌ إلا الْمُوَدنُونَ الْمُحْتَسبُونَ هَذَا حَديث ESG‏ بْنِ يَحْبَى 


48 Sanadnya dha'if Al Qarqasa'i jujur tapi sering salah, sebagaimana dalam 
At Tagrib, akan tetapi matannya shahih dari para perawi yang terpercaya, lihat 
Muslim, Jum'at 17-18, di keluarkan oleh imam Ahmad dalam Al Musnad 2: 540 dari 
jalur Muhammad bin Mush'ab. و‎ 


266 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1730. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad 
bin Abu Husain As-Samnani memberitakan kepada kami, Abu Taubah 
Rabi? bin Nafi memberitakan kepada kami, Al Haitsam bin Hamid 
menceritakan kepadaku, Ha, Zakaria bin Yahya bin Aban 
menceritakan kepada ku, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada 
ku, Haitsam menceritakan kepada kami, Abu Ma'bad —yaitu Hafash 
bin Gailan— memberitakan kepada kami, dari Thawus, dari Abu 
Musa Al Asy'ari yang berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, 
“Sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua pada hari kiamat 
kelak sesuai dengan bentuknya masing-masing. Maka hari jum'at itu 
akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi yang cerah 
ceria dan berseri-seri. Para penduduknya mengelilinginya laksana 
pengantin wanita yang akan dipersembahkan kepada pasangannya. Ia 
menerangi jalan bagi para penduduknya hingga mereka dapat 
berjalan dalam keadaan yang terang benderang. Warna para 
penduduknya putih bersih seperti salju. Aroma mereka harum 
semerbak laksana minyak kesturi. Mereka berjalan di pegunungan 
kapur yang dapat terlihat oleh jin dan manusia dengan penuh 
keheranan. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam surga. Tidak ada 
seorang yang dapat mengikuti mereka (masuk ke dalam surga) 
kecuali mereka yang memang telah diizinkan. د‎ 


10. Bab: Tentang saat Diciptakannya Adam pada Hari Jum'at 


249 Al Haitsami berkata 2: 164-165 diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir 
dari Al Haitsami bin Hamid dari Hafash bin Ghailan, dan sebagian kelompok 
menganggapnya kuat sedangkan kelompok yang lain menganggapnya lemah, dan 
kedua-duanya memiliki alasan masing-masing Al Mustadrak 1 :277 dari jalur Abu 
Taubah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 267 


ya 2 


(۷۳- ابرا abi‏ حبرا SUS‏ ابرا عَبْدُ JO SEN‏ 
بن Gis SA‏ الْحَجَاجُ قال: قال ابن ai‏ )© وحدننا. أبو علي 
SAEN a ip Da‏ وَجَمَاعَة قالوا: ci Es‏ عن ابن 
Oi Da gal gi‏ وب کی یں خن د لفق 
موی آم aka‏ عَنْ أبي ia‏ قال: iol‏ رَسُول الله B‏ يدي فقال: إن 
الله حَلَقَ as EN Pp TA‏ فیا F3 Ji‏ الأحَدء وَخَلِقَ PÉN‏ 
وم Ie | Gie, YEN‏ يوم Sa MN‏ الأرْبعَاء ay‏ 
فيهًا الدواب يوم لْحَميس Gl)‏ آدَمَ بَعْدَ jaa‏ من يوم T KAI‏ 
لق في آحر سَاعَة من A gah ii Go adah SEL‏ الل 


. 1731. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Basyar bin Hakam memberitakan kepada kami, Al Hajjaj 
memberitakan kepada kami,dan berkata, “Ibnu Juraij berkata, 
Ha, “Abu (Ali) Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dan jama'ah 
menceritakan kepada kami, kemudian mereka berkata, “Al Hajjaj 
memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Ismail bin Umayyah 
memberitakan kepadaku, dari Ayub bin Khalid, dari Abdullah bin 
Rafi” —budak Ummu Salamah— dari Abu Hurairah yang berkata, 
“Suatu ketika Rasulullah SAW memegang tanganku dan bersabda, 
“Sesungguhnya Allah SWT menciptakan tanah pada hari sabtu. 
Kemudian Allah SWT menciptakan gunung-gunung pada hari ahad. 
Selanjutnya Allah SWT menciptakan pohon pada hari senin. Lalu 
Allah SWT menciptakan sesuatu yang dibenci pada hari selasa. 
-~ Kemudian Allah SWT menciptakan cahaya pada hari rabu. Lalu Allah 
SWT menebarkan makhluk hidup pada hari kamis. Selanjutnya Allah 
SWT menciptakan Adam setelah ashar pada hari jum'at. Penciptaan 


` 268 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


terakhir itu terjadi pada saat-saat terakhir di kari jum'at, yaitu 


antara waktu ashar dan malam hari." 


11. Bab: Sebab Dinamakannya Hari Jum'at 


7. 


dus -۳‏ : طاهر PMA‏ خا پوس إن موس 


r r or © م‎ r zao f 
O a ا رتو ع‎ 


الهم نع الضبي» FETT‏ من قراء Oa‏ عَنْ OLE‏ قال: Jé‏ 
pA‏ الله 8: يا OGE‏ ای raia‏ قلت: :“الله ورول endih‏ » قال: 
اسان G‏ يوم IG RA‏ : قلت: الله وَرَسُولهُ أ Ka‏ قال: يا ú oui‏ 

کک اله وَرَسُولَهُ gil‏ قالً: با سَلْمَا سَلْمَانَء يَوْمٌ a‏ 


3 أو أبُوكي أنا أحَدنّكَ عَنْ يَوْمٍ الْحُمْعَة مَا من رَحُلٍ Dali‏ يوم 
وو مره داهم سه سر یه 2 & 
AS ad‏ مرئم يخر ai‏ مل AN‏ یلعت کل 
Tak‏ تادب ال کان GUS‏ لما قل مر ال 


1732. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa 
menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami, dari 
Manshur, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Qartsa 
Adh-Dhabbi, salah seorang penghapal Al Qur'an yang terdahulu, telah 
berkata: Aku mendengar dari Salman bahwasanya ia pernah berkata, 
"Rasulullah SAW pernah bertanya kepadaku, “Hai salman, apa yang 
kamu ketahui tentang hari jum'at? aku menjawab, “Allah dan rasul-' 
nya lebih mengetahui.” lalu Rasulullah bertanya lagi kepadaku, “Hai 
Salman, apa yang kamu ketahui tentang hari jum'at? aku pun 
menjawab, “Allah dan rasul-nya lebih mengetahui.” akhirnya 


20 Muslim, orang-orang munafiq 28 dari jalur Al Hajjaj 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


Rasulullah berseru kepadaku, “Hai Salman ketahuilah, hari jum'at itu 
adalah hari dimana bapakmu dikumpulkan. Sekarang aku akan 
menceritakan kepadamu tentang keutamaan hari jum'at. Ketahuilah, 
tidak ada seseorang yang bersuci pada hari jum'at itu, kemudian ia 
keluar dari rumahnya untuk pergi melaksanakan shalat jum'at di 
masjid. Lalu ia duduk dengan tenang di dalam masjid (sambil 
mendengarkan khutbah jum'at). Setelah itu ia mengerjakan shalat 
jum'at, maka semua perbuatannya itu menjadi penghapus dosa dari 


hari jum'at yang telah lalu' "2?! 


12. Bab: Keutamaan Bershalawat Kepada 
Nabi Muhammad SAW di Hari Jum'at 


: di أخبرنا محمد بر‎ A tua Ab بو‎ dug -۳ 
N ف‎ A سی‎ SARA oi 
ل الله‎ Ke قال: قال‎ ul gi PIRG a) Sa e 
وفيه‎ a فيه خلق و وفيه‎ cana) يوم م‎ y Ad و إن من اتل‎ 
Da Sk op الصّلاة فيه‎ ; iya di hsb KANA) لتفخة» وفيه‎ 
Jas إن الله عر‎ Jú Kena ai Ds علي قالوا:‎ 
AN Sa عَلَى الأَرْضٍ أن تأكل‎ 3 
| 1733. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Al “Ala 


bin Kuraib memberitakan kepada kami, Husain —yaitu Ibnu Ali Al 
Ju'fi memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid. 


D 


25! Sanadnya hasan, Qartsa Adh-Dhabbi jujur, dan hadits ini dikeluarkan oleh Ath- 
Thabrani dalam 4! Kabir, dan imam dalam musnadnya, lihat Al Fathurrabbani 6: 
45-46. 


270 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdurrahman bin Yazid memberitakan kepada kami dari Abu Al 
Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya hari yang paling 
utama bagimu adalah hari jum'at. Pada hari itu, Nabi Adam AS 
diciptakan dan diwafatkan. Dan pada hari itu pula ruhnya ditiupkan 
serta hari kiamat terjadi. Oleh karena itu, perbanyaklah bershalawat 
kepadaku pada hari itu. Sesungguhnya shalawat kalian itu akan 
diperlihatkan kepadaku .” 


Kemudian para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
mungkin shalawat kami kepada anda itu akan diperlihatkan, 
sedangkan anda sendiri telah hancur menjadi abu?” Lalu Rasulullah 
menjawab, “Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT melarang tanah 
untuk memakan jasad para Nabi.” ? 


EA K Ata ابرا أب طاهر‎ - 


1734. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' 
memberitakan kepada kami, Husain bin Ali memberitakan kepada 
kami, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dengan sanad yang sama. 
Kemudian ia berkata, “Maksud ucapan para sahabat itu adalah bahwa 
“Jasad anda juga akan hancur di dalam tanah'."? 


282 Sanadnya shahih, An-Nasa'i 3: 75 dari jalur Husain Al Ju'fi, Abu Daud, 
perkataan 1047, Ibnu Majah, Igamat 79, Ahmad 4: 8. 
33 Sanadnya shahih, lihat An-Nasa'i 3: 75. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 271 


13. Bab: Tentang Beberapa Keutamaan Hari Jum'at, antara lain 
Allah SWT Menjadikan Suatu Saat dimana Doa Orang Yang 
Shalat Jum'at Akan Dikabulkan 


ji HS Ka pb AN -wre 


TING A ا‎ ajaa Un عر‎ AP ارا محمد‎ 


s r z 


R SA‏ قال مول الله K‏ إن في a y A KI‏ عبد 
ملم سنال Gi‏ يرا إلا ag NA‏ 


1735. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ja’far memberitakan 
kepada kami, Syu’ bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Ziyad yang telah. berkata: “Aku pernah mendengar Abu Hurairah 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah bahwa 
sesungguhnya pada hari jum'at itu ada suatu saat yang mana apabila 
ada seorang muslim yang memohonkan kebaikan kepada Allah, maka 
Allah pun akan memberikannya’. 4 


14. Bab: Hadits Yang Menerangkan Tentang Dikabulkannya Doa 
khusus Untuk Orang Yang Melaksanakan Shalat Jum'at dan 
Bukan Untuk Yang Lain 


۹ - قال ابو بكر: في خبر محمد بن SAI‏ عن أبي a‏ 
SM‏ سَعيّد بن الحارث لا يُوَافقهًا قال في حبر مُحَمّد 


254 Muslim, Jum'at 15 dari jalur Muhammad bin Ziyad. 


272 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


و پر KA‏ 2 دز r37 fie‏ او کرد Ior‏ پو 
سَعيّد بن الحَارث Y‏ يوافقها مُسْلمُ gag‏ في صلاة a JÊG‏ إلا T‏ 


r 


1736. Abu Bakar pernah berkata, “Pada hadits Muhammad bin 
Ibrahim, dari Abu Salamah, dan dari Abu Hurairah dan pada hadits 
Said bin Harits disebutkan, “Jaa yuwafiguha'.” 


Abu Bakar juga berkata dalam hadits Muhammad bin Ibrahim, 
“Waitu) seorang mukmin yang shalat dan ia memohon sesuatu kepada 
Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya.” 


Abu Bakar pun berkata dalam hadits Said bin Harits, “Seorang 
muslim yang memohon suatu kebaikan kepada Allah, maka Allah 
pasti akan mengabulkannya. "255 


15. Bab: Hadits Singkat Yang Menerangkan Bahwasanya 
. Rasulullah SAW Mengajarkan bahwa Doa Orang Yang 
Melaksanakan Shalat Jum'at Pasti Akan Dikabulkan 


AA Laik Cal بكر‎ Hepi طاهر‎ Hua -۷ 

O إمْمَاعيل» ابرا يوب‎ Cia وَزِيَادُ بن وب قالا:‎ eU 
ana وب عن‎ Ul Aah A Wang 
لا‎ at) قال بو القاسم #: إن في الْحْمُعَة‎ JG GA عَنْ أبي‎ 
إَِاهُ وقال بيده:‎ AT إلا‎ GS Ga الله‎ Ig kai ملم فام‎ War 


ee e 


253 Sanadnya shahih lihat Al Mustadrak 1 :279-280. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 273 


سلووا رر م وم -1 وور اي Es PRES wi‏ و سالا ورم ce D”. 4 Sa‏ 
يقللها ويزهدها وقال بندار: وقال بيده» قلتا: يرهدها يقللها ليس في خبر 
ابن علية SEL‏ | 


1737. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauraqi dan Ziyad bin Ayub memberitakan kepada kami, 
keduanya berkata, “Ismail menceritakan kepada kami, Ayub 
memberitakan kepada kami, Ha, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Abdul Wahhab memberitakan kepada 
kami, Ayub memberitakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu 
Hurairah yang berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, 
“Sesungguhnya pada hari jum'at itu ada suatu saat, apabila ada 
seorang muslim yang melaksanakan shalat jum'at lalu ia memohon 
suatu kebaikan kepada Allah, maka Allah pasti akan 


memberikannya’. 


16. Bab: Penjelasan Bahwa Saat Yang Kami Maksudkan adalah 
Saat Yang Berlaku Pada Semua Hari Jum’at dan Bukan Hari 
Jum’at Yang Tertentu Saja 


T ۰ 7. A £‏ £ په | م 2 ..r‏ را در ه .۰ r‏ 
- ابرا أبو طاهر galeh‏ بكر ارا يَعْقوب بن MAL‏ 
Kawa Copa dan‏ بن عبد SA VA‏ بن إِسْحَاق» عَنْ محمد 


6< 
و 


Keja Kea SI a 
Si JEN هتاك كنب‎ ah الضُون‎ i هرر قال:‎ 
ag مَرَرْتُ‎ EA فما‎ a رَسُول الله هل وَحَدَّثْ عن‎ 
قَلْتُ: قال رَسُولَ الله 8: في كل جُمُعَة ساعَة لا يوافقها مون‎ anan 


و 
Muslim, Jum'ah 14 dari jalur Ismail bin Ibrahim‏ 256 


274 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


: E بل في كل‎ 5 Jus ag aka ye IE da وهو‎ 
مدق رول‎ JG قرحم لا‎ IN “alas 


الله ف في كل يَوْم حُمُعَةنُمُ S5‏ الْحَدِيثَ بطُوله h‏ قصّة عَبْد الله بن 
سلام 


# 


1738. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauragi memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ishak memberitakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari 
Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah yang pernah 
berkata, “aku pernah mengunjungi gunung Sinai. Kemudian di sana 
aku bertemu dengan pendeta Ka'ab. Lalu aku menceritakan 
kepadanya tentang Rasulullah SAW dan ajaran-ajarannya. Setelah itu, 
pendeta Ka'ab pun bercerita kepadaku tentang taurat dan ajaran- 
ajarannya. Tak lama kemudian, kami berbeda pendapat tentang 
sesuatu hingga aku sampai pada pembahasan tentang hari jum'at. Aku 
katakan kepadanya, “hai pendeta Ka'ab, ketahuillah bahwasanya 
Rasulullah SAW telah bersabda, “Setiap hari jum'at ada suatu saat di 
mana seorang mukmin yang melaksanakan shalat jum'at berdoa dan 
memohon suatu kebaikan kepada Allah, maka Allah pasti akan 
mengabulkannya.” lalu ka'ab berkata, “tidak. Doa dan permohonannya 
itu hanya dikabulkan pada setiap tahun saja.” aku tetap bersikeras 
seraya berkata kepadanya, “tidak. Begitulah sabda Rasulullah SAW 
(yang menyatakan bahwa doa orang mukmin yang melaksanakan 
shalat jum'at “pasti akan dikabulkan pada setiap hari jum'at). 
Akhirnya pendeta Ka'ab ini pulang ke rumahnya. Di sana ia membuka 
dan membaca kembali kitab sucinya. Setelah itu ia kembali 
menemuiku dan berkata, “benarlah apa yang disabdakan oleh 
Rasulullah SAW bahwa doa orang mukmin yang melaksanakan shalat 
akan dikabulkan pada setiap hari jum’at'." kemudian ia menceritakan 


Shahih Ibeu Khuzaimah || 275 


hadits itu secara panjang lebar dengan disertai kisah Abdullah bin 
Salam.” 


17. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Doa Untuk 
Kebaikan dan Bukan Doa Untuk Kejahatan Akan Dikabulkan 
Pada Saat di Hari Jum’at 


8 Abu Bakar pernah memberi komentar tentang hadits Ibnu Sirin 
dari Abu Hurairah yang berbunyi, “(orang mukmin yang 
melaksanakan shalat jum'at) memohon kebaikan kepada Allah, maka 
Allah pasti akan mengabulkannya."”8 


18. Bab: Tentang Waktu Dikabulkannya Doa Pada Hari Jum'at 
بن عَبْد‎ rai A اسراو‎ Ab أبو‎ ugi -vra 

3 ق عَنْ أبيه» عَنْ أبي ؛‎ Kapal FI We Nga eag بن‎ PA 
Bui بن عُمَرَ: سمغت‎ AAS الأشعري» قال: قال لي‎ ag أن أبي‎ 1 
قال: قلت: َعم‎ gaki سّاعَة‎ eng لات راو‎ 


- 


Et pa Angker Pagi ل‎ 


عَمَي) Ak Hi gi‏ أي GAN PA‏ 
أبيه بهذا الإستاد مثله وا 


sees e ې س‎ 


37 Sanadnya hasan jika tidak meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq, akan tetapi hadits 
ini shahih dan telah diikuti dalam shahih Abu Daud (961)-Nashir) 
288 Lihat hadits no 1737 


276 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1739. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin 
Abdurrahman bin Wahab memberitakan kepada kami, pamanku 
memberitakan kepada kami, Makhramah memberitakan kepada kami, 
dari bapaknya, dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari yang telah 
berkata: Abdullah bin Umar pernah bertanya kepadaku, “Hai Abu 
Burdah, pernahkah kamu mendengar bapakmu menceritakan sebuah 
hadits yang didengarnya dari Rasulullah SAW tentang saat 
(dikabulkannya doa) di hari jum'at?" aku menjawab: ya. Aku pernah 
mendengar ayahku berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “(Saat doa yang dikabulkan) itu adalah antara khatib duduk 
di atas mimbar hingga shalat jum'at dilaksanakan'." 


Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abdurrahman 
memberitakan kepada kami, pamanku memberitakan kepada kami, 
Maimun bin Yahya —yaitu anak saudaraku Makhramah— 
memberitakan kepada kami, dari Makhramah, dari bapaknya dengan 
sanad yang sama.” 


19. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwa Berdoa Pada Saat Itu 
Akan Dikabulkan, serta Dalil Yang Menerangkan bahwa Berdoa 
Untuk Kebaikan Pada Shalat Wajib Itu Diperbolehkan 


ge “0 


٠‏ 5س ا HE f K Ab pn!‏ خبرنًا محمد بن با 
Nn‏ ابن أبي ga po KN‏ قال: 
قال بو القاسم B‏ دد کله وا 


پل :الله فيهًا حيرا إلا A Abel‏ قال ابن 1072 وَقَالَ بيده عَلَى caah‏ 


ah 


259 Muslim, Jum'at 16 dari jalur Ibnu Wahhab, Abu Daud, perkataan 1049. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 277 


K A Jó Giy i‏ في ابر JANG‏ إِبَاحَة Gin‏ في الْقيَامٍ في 
الصّلاة 


1740. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Addi memberitakan kepada 
kami,dari Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Abu Hurairah yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya pada hari 
jum'at itu ada saat di mana orang mukmin yang berdoa untuk 
kebaikan pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah 77 


Ibnu Aun berkata, “orang itu mengangkat tangan di atas 
kepalanya.” Abu Bakar berkata, “hadits di atas menunjukkan bahwa 
berdoa sambil berdiri dalam shalat itu dibolehkan. 0 


20. Bab: Menerangkan Tentang Lupanya Rasulullah Atas saat 
Yang Mustajab Itu. Hal Ini Merupakan Dalil Bahwa Orang Yang 
Tahu Terkadang Lupa Dengan Apa Yang Telah Diketahuinya 
hingga Orang Lain Mengingatkannya 


duel Ab Ya -١‏ بكر ES KA‏ بن راف 
ia H‏ بن KS Was, Og GAN‏ بِنْ AI‏ 
حبرا يوس بُنْ مُحَمّد أخبرا ليح عَنْ سعيد oi‏ الْحَارِثِء عن أبي 
AA‏ قال: قلت: الله لَوْ حت آبا سعيد» سه عَنْ هذه gés‏ أن 
ټکُون ce Gh sie‏ ا فذ کر wyb Ga‏ وقال: tj‏ 7۷ 
asa‏ إن اَل هره Gi Bata jah amatah den‏ 


س یي سر 


260 Muslim, Jum'at 14 dari jalur Ibnu Abi Addi 


278 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


فقال: سالا ابي فى عنهاء فقال: A‏ قد كنت Wide f‏ 5 1 
nani‏ د کت أل لا رض بن مل فاط على د 


1741. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits 58 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Rafi 
memberitakan kepada kami, Sarij bin Nu' man memberitakan kepada 
kami, Falih memberitakan kepada kami,Ha, Ahmad bin Azhar 
memberitakan kepada kami, Yunus bin Muhammad memberitakan 
kepada kami,Falih memberitakan kepada kami, dari Said bin Harits 
dari Abu Salamah yang berkata, “Aku pernah berkata, “demi Allah, 
jika aku bertemu dengan Abu Said maka aku akan menanyakan saat 
mustajab, hingga ia mengetahuinya. Ketika bertemu dengannya, maka 
ja langsung membacakan hadits yang panjang. Lalu aku bertanya 
kepadanya, “Hai Abu Said, Abu Hurairah telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami tentang saat yang mustajab pada hari jum'at. 
Apakah kamu'juga telah mengetahuinya?” Abu Said menjawab, “Hai 
sahabatku, kami pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai hal itu, 
tetapi beliau malah berkata, “Sesungguhnya aku pernah mengatakan 
hal itu. Akan tetapi aku telah lupa sebagaimana aku lupa tentang 
lailatul gadar.' kemudian aku mohon diri darinya dan langsung 
menemui Abdullah bin Salam sambil menyebutkan hadits tersebut. nzo] 


21 Perawinya terpercaya sebagaimana perawi dua orang syeikh, tetapi Falih yaitu 
Ibnu Sulaiman adalah dha'if dari segi hafalannya seperti yang dijelaskan oleh 
Al Hafidz dengan perkataannya 'jujur tapi sering salah dan lihat lagi Adh-Dha'ifah 
(1177)-Nashir) Al Hafidz menunjukan dalam Al Fath 2: 417 kepada riwayat Ibnu 
Khuzaimah A! Mustadrak 1: 279-280 dari jalur Falih. 


Shahih Ibnu Kitazatmah || 279 


2 


A jadah Te 


KUMPULAN BAB TENTANG MANDI 
DI HARI JUM'AT 


21. Bab: Tentang Kewajiban Mandi pada Hari Jum'at 
berdasarkan Hadits Nabi SAW Yang Berbunyi: “Mandi Di Hari 
Jum'at Itu Wajib Bagi Setiap Orang Yang Telah Bermimpi” 


له مت هر مے و 


ea ن‎ Gi Jam عند‎ Ul بكر‎ dual at A Egi -٢ 
ag در د د د ری‎ 


وسعيد بن عبد NG A‏ حدنا فيان عر gi Nyie‏ سيم عَنْ 
عَطَاء سك ۳ A‏ سعيد s wa‏ عبد الختار: رر 8 


AG > رو رع داش م هبر‎ e 


خبرنا Gb aa‏ ومح NG ea‏ حدنا 
1 بو a‏ صفوان بن لي عن عَطَاء gi‏ يسار عن 
أبي dapa data‏ أن ل لله ا قال: سنل rsi‏ الْجُمُعَة راحب 


على 13 محتلم (ح) وجا Da‏ الدورقي ag‏ قال: Xx Ex‏ لله 


ه و AE‏ 


بن dasa‏ متا بو علقمة Kat‏ یونس؛ ارا ابن وَهْب WL of‏ 
É a‏ بهذا ENI‏ بمثله 


0 ې هس 


1742. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al “Ala dan Said bin Abdurrahman memberitakan kepada 
kami,keduanya berkata, “Sufyan memberitakan kepada kami, dari 
Shafwan bin Salim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Said Al Khudri, 


280 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdul Jabbar berkata, “ini hadits secara riwayat.” Said berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “mandi pada hari 
jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi.” د‎ 

Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauragi dan Muhammad bin Hisyam 
memberitakan kepada kami, Kemudian keduanya berkata, “Abu 
Algamah — yaitu Al Farawi— memberitakan kepada kami, Shafwan 
bin Salim memberitakan kepada kami, dari Atha bin Yasar, dari Abu 
Said Al Khudri bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Mandi 
pada hari jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi.” 
Ha, | 


Ya'kub Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad Abu Alqamah memberitakan kepada kami.” 


Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami, Yunus memberitakan kepada 
kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab 
memberitakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari 
Shafwan bin Salim dengan sanad yang ووروو‎ 


22. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Yang 
Dimaksudkan Rasulullah SAW Dengan Sabdanya, “Wajib”, 
Yaitu Wajib Yang Menyebabkan Batal dan Bukan Wajib 
Yang Fardhu?” 


ge ر‎ 


Saka‏ بو بکر KE HA NG‏ الله بن 
َبْد (SA‏ ابرا أبي» e‏ قالا: Ui‏ الث عَنْ JG‏ وهو ان 


262 Bukhari, jum'ah 2 dari jalur Malik dari Shafwan bin Salim, Muslim, jum'at 
Perkataan ay waajibun 'alal buthlaan adalah teks yang asli, dan artinya tidak jelas 
jika kita lihat sampai akhir kalimat. 

“ Perkataan ay waajibun 'alal buthlaan adalah teks yang. asli, dan artinya tidak Jelas 
jika kita lihat sampai akhir kalimat.s 


Shahih Ibnu Khuzaimah || .81 


ریت عَنِ ابن أبي هلال Ag‏ سَعيدٌ» عَنْ أبي بكر بن KE‏ ان عَمْرَو 
abah dea‏ عا of‏ 
سول الله ف قال: إن a‏ الْجُمُعَة عَلَى کل محلم BAN‏ 
رمن الطب تا jdi‏ عَلَيْه 


1743. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul Hakim memberitakan kepada kami, Ubay dan 
Syu'aib memberitakan kepada kami,keduanya berkata, “Al-Laits 
memberitakan kepada kami, dari Khalid —yaitu Ibnu Yazid— dari 
Ibnu Abi Hilal —yaitu Sa'id— dari Abu Bakar bin Munkadir bahwa 
Amr bin Salim memberitakan kepadanya, dari Abdurrahman bin Abu 
Said Al Khudri dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Sesungguhnya mandi pada hari jum'at, bersiwak, dan 
memakai wewangian itu dianjurkan bagi setiap orang yang telah 
bermimpi.” 


tua - ٤‏ ۽ طاهر f‏ حب رابو Kal‏ ا أبو یی محمد 


ُنْ عبد PB‏ ولول سن خاش Ga Lap Aan‏ 
عق دش د نا رھ ي5 د 
الْمْكَدرِ عَنْ عَمْرِو an ji‏ عن أبي epii aa‏ أن الي ا 
Lan a JG‏ على كل Gb A ana‏ إن كان 


عنده 


r 


264 Muslim, jum'at 7 dari jalur Sa'id bin Abi Hilal, An-Nasa'i 3:78 dari Jalur 
Al-Laits. 


282 | Shahih Ibnu Khuzaimah 


1744. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Yahya Muhammad 
bin Abdurrahim Al Bazzaz memberitakan kepada kami, Abdullah bin 
Raja Abu Amr bin Al Basri memberitakan kepada kami, Said bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Munkadir, 
dari Amr bin Salim, dari Abu Said Al Khudri bahwasanya Nabi 
Muhammad SAW telah bersabda, “Mandi pada hari jum'at itu wajib 
bagi setiap orang yang telah bermimpi. Kemudian, dianjurkan pula 


baginya untuk memakai wewangian. 26 


< 
ع 2 29% مه سه ٥2‏ 


PANA M كش‎ o- SE naf 
حَرَمي‎ Kia عبد الله‎ BU ابرا أبو يَحْبَىء‎ -6 


وه قال: أَشْهَدُ pr‏ أبي Kanan‏ الخدذري» Maj‏ شهد على رسول الله 
Ma: “an‏ وور Bag Na A‏ وم BG‏ 
قف أَلهُ قال: JR‏ يوم ay KA‏ عَلَى كل مُختلم وأن يسن 
gé r ji 9 5 1 2 0 | P PA Dn 0 2‏ 
Gani of,‏ طيبًا إن وَجَدَ قال عَمرُو: JAAN UNG‏ فأشهد نه راحب وما 
To PN aa °‏ 4 - م D Wi ok‏ و g‏ 
الاستئان فالله أَعْلَمُ: أوَاحبْ هُوَ أُمْ لا؟ ولكن هَکَدَا حَدّث 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1745 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Yahya‏ 
memberitakan kepada kami, Ali bin Abdullah memberitakan kepada‏ 
kami, Harami bin Imarah menceritakan kepada kami, Syu'bah‏ 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Munkadir, Amr bin‏ 
Salim menceritakan kepada ku yang berkata, “Aku bersaksi kepada‏ 
Abu Said Al Khudri bahwasanya ia bersumpah bahwa Rasulullah‏ 
SAW telah bersabda, “Mandi pada hari jum'at itu wajib hukumnya‏ 


bagi setiap orang yang telah bermimpi. Kemudian dianjurkan pula 
untuk bersiwak dan memakai wewangian.” 


265 Lihat hadits sebelumnya. 


Amr berkata, “Aku bersaksi bahwasanya mandi itu memang 
wajib. Akan tetapi aku tidak mengetahui mengenai bersiwak, apakah 
wajib atau tidak? Tetapi, begitulah Nabi bersabda, "266 


2023 0 3 د 


Ng -5‏ روی هير بن محمد عن مد بن المُنگدر» عن 
جاب عن BD‏ قال: Lang al Fi (ati‏ على كل pEi‏ 
ابرا 4 bagi‏ بن sa‏ الا فارسي ؛) Selai Tae JI‏ > صا 


f هوو‎ 


قو[ ال kes‏ ول الريك e‏ انکر أ EE‏ 


aa ار‎ sepak 
عن‎ PA بن‎ Ke أبي‎ ai الاستتان وروی عن‎ ng Sea 


عَمْرِو بن ze 5 ei‏ عن اي 3 Pa Ji a‏ 
alah‏ إن کان sale‏ أن داو بت أبي هده قد رَوَى عَنْ أبي PR‏ 


. 3 
عسل يوم‎ aa على کل 3 نلم في کل‎ T EE 
رخو َو اة‎ 
1746. Zuhair bin Muhammad telah meriwayatkan sebuah hadits 
dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir dari Nabi Muhammad SAW 


yang telah bersabda, “Mandi pada hari jum'at itu wajib bagi setiap 
orang yang telah bermimpi.” 


Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Mahdi Al Aththar 
—orang asli Persia yang tinggal di Kairo— memberitakan kepada 
kami, Amr bin Abu Salamah memberitakan kepada kami, Zuhair 


memberitakan kepada kami. 


266 Bukhari, Jum'at 3 dari jalur Ali. 


284 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata, “Aku tidak menyangkal bahwa Muhammad 
bin Munkadir itu pernah mendengar tentang wajibnya mandi pada hari 
jum'at dari Jabir. Sedangkan bersikap dan memakai wangi-wangian 
tidak wajib menurutnya.” 

Diriwayatkan pula dari saudaranya, Abu Bakar bin Munkadir, 
dari Amr bin Salim, dari Abu Said dari Nabi Muhammad tentang 
wajibnya mandi dan memakai wangi-wangian. Karena Daud bin Abu 
Hindun telah meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Zubair, dari 
jabir, dan dari Nabi Muhammad SAW, “Setiap muslim laki-laki itu 
harus mandi satu hari dalam sepekan, yaitu mandi hari Jum'at. 7 


GS -٧‏ طاهر e KES‏ حدتناهُ Was AG‏ ابن 
Pi‏ عدي عن دَاودَ (ح) ji sA Wasa‏ لحطاب» 0 بشر يعني ابن 
Jaa)‏ حَدَنَنَا 333 (ح) EA)‏ دار حبرا عَبْدُ الوَمّابء عَنْ ذَاوْدَ 
D ANG‏ 07 اس r AN OTA P 6 E ka‏ وو 
قال بو بكر: ففي هَذا I NG AI‏ وَامُسَاسَ الطيب 
7 کو ه l2 á g e KS až EE‏ 20 سو لام tz‏ 
إلى Sa‏ يوم الجمعة) par‏ اهن على کل محل Ong‏ تَطهيرٌ 
-o‏ و ۰ ° ° . o‏ ت 
للق والطيب L‏ للبدنء وإذهَابا للرّيح المَكرُوهَة عَن البدن» ولم 
تش ملعا زعم أن السواك يوم NG KASI‏ إِمْسَاسَ الطيب pp‏ 
و رو مور BN. o r ۵ a‏ سه ٤‏ 
والفسل Cai‏ مثلهماء ويستدل في AN AG‏ بدلائل jan‏ مشكلة ol‏ 
اد الله ان Jaa‏ يرم SAK‏ لس بفرضه لا بت عا غه 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1747 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar menceritakan‏ 


267 Hadits shahih, dan sanadnya dha'if, Muhammad bin Al Mahdi Al 'Aththar belum 
ku temukan tentang riwayat hidupnya, Al Haitsami berkata dalam Majmauz 
Zawaaid 2:172 diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Awsath. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 285 


itu kepada kami, Ibnu Abu Addi memberitakan kepada kami, dari 
Daud, Ha,dan Abu Khaththab memberitakan kepada kami, Basyar 
— yaitu Ibnu Mufadhal— memberitakan kepada kami, Daud 
memberitakan kepada kami,Ha, Bundar menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahhab memberitakan kepada kami, dari Daud. 


Abu Bakar pernah berkata (184 B), “Dalam hadits ini, 
Rasulullah menggabungkan antara bersiwak dan memakai wangi- 
wangian dengan mandi di hari jum'at. Kemudian Rasulullah 
memberitahukan bahwa kesemuanya itu wajib bagi orang muslim 
yang telah bermimpi, karena bersiwak dapat mensucikan mulut dan 
wangi-wangian dapat menghilangkan aroma yang tidak sedap dari 
badan. Selanjutnya kami tidak mendengar imam Muslim mengira 
bahwa bersiwak pada hari jum'at dan memakai wangi-wangian itu 
wajib, begitu pula halnya dengan mandi pada hari jum'at 268 


23. Bab: Hadits Yang Menerangkan Tentang Kata Yang Umum 
sebagaimana Yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya. Dalil 
Bahwasanya Rasulullah SAW Memerintahkan Mandi Di Hari 
Jum'at Hanya Bagi Orang Yang Pergi Ke Masjid 


In را ابو کر ابرا يعد ين عند‎ ab ایز‎ Ust --٨ 


SP إن ابي‎ RN اولي ڪن‎ Es op 
erat i مُحَمَّدُ بْنْ مسلكين الْيَمَامِي»‎ CS (ح)‎ A : ٠ له‎ 
a KA a ny D 


WÉ‏ له اقم يوم WA 3 Pani‏ بن RTA‏ فر به 


268 Sanadnya shahih, An-Nasa'i 3 :76 dari jalur Daud, Ath-Thahawi 1 :116 


| Shahih Ibnu Khuzaimah 


Lênga a iu OGE قال‎ BAN بعد‎ DAK فقال: ما َال رِحَال‎ 


Ap Ta A : أقبلْتْ قال:‎ Deng ob زذت حين سمغت‎ 


هو هاس 


jab an eta یقول:‎ EEIE : 
یقل: يوم الْجْمُعَة‎ Ap الاس‎ E الوليد:‎ 


1748. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Maimun memberitakan kepada kami, Al Walid 
menceritakan kepada kami, dari Al Auza’i, dari Yahya bin Abu 
Katsir, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada ku, dari 
Abu Hurairah, Ha, Kemudian Muhammad bin Miskin Al Yamami 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Basyar —yaitu Ibnu 
Bakar— memberitakan kepada kami, Al Auza'i memberitakan kepada 
kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, Abu Salamah 
bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abu Hurairah 
menceritakan kepada kami dan berkata, “ketika Umar bin Khaththab 
sedang menyampaikan khutbah jum'at di hadapan kaum muslimin, 
tiba-tiba Utsman bin Affan datang dan masuk ke dalam masjid. 
Melihat itu, Umar bin Khathab langsung menyindirnya seraya berkata, 
'mengapa masih saja ada kaum muslimin yang datang terlambat ke 
masjid setelah mendengar adzan?” lalu utsman pun menjawab, “wahai 
Amirul Mukminin, sebenarnya aku hanya berwudhu ketika mendengar 
adzan. Setelah itu, aku langsung berangkat ke masjid.” kemudian 
Umar bin Khathab berkata lagi, “Apakah anda hanya berwudhu (dan 
setelah itu anda langsung pergi ke masjid untuk shalat jum'at)? 
Tidakkah anda dengar Rasulullah SAW pernah bersabda, “Apabila 
salah seorang di antara kalian pergi ke masjid untuk shalat jum'at, 
maka sebaiknya ia mandi (terlebih dahulu)'." 


: Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


Dalam hadits Al Walid disebutkan, “sedang berkhutbah di 
hadapan kaum muslimin,” dan ia tidak menyatakan, “hari jum'at, "26? 


24. Bab: Anjuran Kepada Khatib Untuk Mandi Pada Hari 
Jum'at. Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya khutbah Itu 
Bukanlah Shalat, sebagaimana Yang Diduga Oleh Sebagian 

Ulama. Karena Jika Khutbah Itu Shalat, maka Tentunya Tidak 
Dibolehkan Bagi Khatib Untuk Berbicara, sebagaimana Tidak 
Dibolehkan Baginya Untuk Berbicara Dalam Shalat 


ې سا 


a عَبْدُ عَبْدُ الجَبّار‎ Ui A طاهر اا‎ tut -٩ 
Ng رل : سمغت سالمًا يخبر‎ GAP a سا اا قال:‎ áli 


a‏ قال: سَمعْت أن ابي که Ja‏ ©“ وت سيد d‏ بن عبد 


Io‏ ورمون 


TER سيان ن عَييئة» عن الرهري» عَنْ سّالم‎ ci TA 
الحمعة‎ EPA AT g نه سمع الي‎ ata 


1749. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 
“Ala memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dan berkata, “Aku pernah mendengar Az-Zuhri berkata, “aku pernah 
mendengar Salim memberitakan sebuah hadits yang diterima dari 
bapaknya. Bapaknya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda. Said bin Abdurrahman telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya bahwasanya ia 
pernah mendengar Rasulullah SAW pernah berkhutbah di atas 


269 Muslim, jum'at 4 dari jalur Al Walid 


288 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mimbar, “Barangsiapa di antara kalian pergi ke. masjid untuk shalat 
jum'at, maka mandilah terlebih dahulu' 0 


۰- أنخبرنًا آم بو طاهر خير راو ټک P PA‏ 
vof‏ ابو کر اترتا غر ٿن حر عن افيه عن عن ابن ah‏ قال: 
ست A‏ مه YE‏ ما Ja PY‏ إذا اء ا إلى PRAA‏ 
LS‏ 


1750. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu. Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Hakim 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, 
Shakhar bin Juwairiyah memberitakan kepada kami, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar yang berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
berkhutbah di atas mimbar, “Apabila salah seorang di antara kalian 
pergi ke masjid untuk shalat jum'at, maka sebaiknya ia mandi terlebih 
dahulu”! 


83 بن‎ a Kel بكر‎ Must و طاهر‎ tua -١ 
PIR عقبَة و‎ Rang يني‎ ad al 
s? ٤ سور م 0 ست‎ 

كر اه قال وهو بط اقا )5 ا SA‏ 


1751. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 


kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Hasan bin Quza'ah 
memberitakan kepada kami, Fudhaill”—yaitu Ibnu Sulaiman— 


27 Dikeluarkan oleh jama'ah, Musnad Al Hamidi, Al Hadits no 608. 
27! Lihat Fathul Bari 2: 258. 
272 Dalam teks tidak jelas, semoga yang benar adalah Fudhail. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 289 


memberitakan kepada kami, Musa bin Ugbah memberitakan kepada 
kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar yang berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah di hadapan kaum 
muslimin, “Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke masjid 
(untuk melaksanakan shalat jum'at), maka mandilah terlebih 
dahulu’. ”” 


25. Bab: Anjuran Kepada Kaum Wanita Untuk Mandi apabila 
: Ikut Melaksanakan Shalat Jum'at 


kakak si Ab A D -٢ 
حبرا‎ A ند ن خاب ح (ح) وت زو د‎ [ka 


.0 “ َ‫ مع . 


oui A A)‏ بن واقد ga Tea‏ تافع» عَنِ عن ابن E‏ قال: 
قال رَسول الله B‏ من ائ الْجْمُّعَة منَ SG‏ راء Jas‏ وس 
d‏ تاتا َس Ki MG JGN Ga Jab le‏ حَديتُ ابن افع 


1752. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Rafi’ 
memberitakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitakan kepada 
kami,Ha, Abadah bin Abdullah Al Khuza'i menceritakan kepada 
kami, Zaid memberitakan kepada kami, Utsman bin Waqid Al Umari 
menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada ku yang 
menerimanya dari Ibnu Umar yang telah berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa di antara kalian, baik itu laki-laki atau 
perempuan, datang ke masjid pada hari jum'at, maka sebaiknya ia 


“3 Hadits shahih, Fudhail disini dipertanyakan tentang hafalannya, tetapi banyak 
kesaksian berbagai jalur yang telah lalu-Nashir). 


290 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


` mandi terlebih dahulu. Dan barangsiapa yang tidak pergi ke masjid, 
maka tidak dianjurkan untuk mandi'. 24 


26. Bab: Penjelasan Sebab Dianjurkannya Mandi untuk 
Shalat Jum’at 


Pt 


C بن اس‎ : BF بن الوليد ځا‎ S م ميك‎ Wa -٧٣ 


ر مو arog‏ 


هشام بن عروة» عن بيه عَنْ عَائْشَة “Ju‏ کان "AI‏ عمل لون 
RE‏ َرُوحُون إلى الْجْمُعَة کهینتهې فقيل لهُم: لو ki‏ 

1753. Muhammad bin Walid pernah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Quraisy bin Anas menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami, dari bapaknya dari Aisyah 
yang pernah berkata, “Dulu mayoritas kaum muslimin itu adalah 
buruh kasar. Kemudian mereka senantiasa pergi kẹ masjid untuk 
shalat jum’at dengan pakaian yang mereka kenakan sehabis bekerja. 


Lalu salah seorang di antara mereka berkata, ‘Seandainya kalian 
mandi (terlebih dahulu, maka hal itu tentunya lebih baiky. "27? 


a Eea 3 بن‎ LAI أَحْمَدُ بن عبد‎ Was -iyot 
أن‎ i PREE عرو وهو ان الْحَارث عَنْ‎ SA قال:‎ 


| رور ور r‏ هع 


بن MA jaan‏ عن SE‏ عن IG Gi ran‏ کان الاس 


274 Sanadnya shahih, Al Hafidz menunjukkan dalam Al Fath 2 :358 kepada riwayat 
Ibnu Khuzaimah dan berkata, 'dalam riwayat Utsman bin Wakid dari Nafi' menurut 
Abu 'Awanah dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu hibban dalam shahihnya',menurutku 
sanadnya lemah, lihat Adh-Dha'ifah (3958) 

275 Sanadnya hasan,Ouraisy adalah jujur dan sifatnya berubah-ubah, tetapi matannya 
tetap dengan sanad-sanad lain,lihat Fathur Rabani 6:43 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 291 


Ha cela يوم م الْجْمُعَة من متازلهم من الْعَوَالي» فيأئون في‎ EN 


P رَسُول رې‎ A ار‎ e KAN 


1754. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab pernah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami (175-A). Pamanku menceritakan kepada 
kami, Amr bin Harits memberitakan kepada kami, dari Ubaidillah bin 
Abu Ja'far bahwasanya Muhammad bin Ja'far?” menerima hadits dari 
Urwah, dari Aisyah yang pernah berkata, “Dulu kaum muslimin pergi 
ke masjid dengan mengenakan kain yang panjang dan lebar. 
Terkadang, di tengah perjalanan, debu dan keringat menimpa mereka, 
hingga muncullah aroma yang tidak sedap dari tubuh mereka. 
Kemudian salah seorang di antara mereka datang menemui Rasulullah 
SAW —yang secara kebetulan saat itu aku tengah berada di dekat 
beliau— untuk menanyakan sesuatu. Setelah itu Rasulullah SAW pun 
bersabda, “Alangkah baiknya na anda mandi terlebih dahulu pada . 
hari ini!" "27? 


PAA z 


Gi -٥‏ الربيع SA Ona Hg‏ حَدَننَا iji‏ وَهْبء 

حبرا on‏ وهو ابن بلال» عن AS IE‏ ابن ابي عَمرو dp‏ 
Ab‏ عن | Ae‏ عَنِ ابن عَبّاسِ) Ag of‏ من Sai H:‏ ياه 
Es‏ $ 21 يَومَ ai KS‏ هُو؟ فقال لَهُمَا ابن عباس: مَنِ 
JA‏ فهو أَحْسَنْ dabh‏ وس Sg‏ لمَاذًا sg f‏ كان SAB‏ 
عهد رَسُول الله وي مُحْتَاحينَ و Oya)‏ وَيَسْقَونَ JB‏ على 
a‏ ركان الْمَسْحدُ نا cah Lk‏ رل الله Kh‏ 


279 په‎ hilang dalam teks aslinya, dan kami menambahkannya dari Bukhari. 
” Bukhari, jum'at 15 dari jalur Ibnu Wahab. 


292 || ShahihIbiru Kliuzaimah 


-3 


4 4 A 4 - o- a No. 
هو ثلاث‎ wW) að ومنبره‎ ngan) يوم الجمعة في يوم صائف شديد‎ 
رع‎ E في الصوف» ارس‎ IN 5 jó الاس‎ Hai َرَحَات‎ 


wani GAR & ؛ عضو تع‎ sip وَالصُوف & کان‎ a 


سول الله SARAAN‏ فقال: gi‏ الاس إِذَا كان هَذَا لو 
a 4 Ta‏ اس 5 بات طب 
Rabi' bin Sulaiman Al Muradi telah memberitakan sebuah‏ .1755 
hadits kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami,‏ 
Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Amr bin Abu‏ 
Amr, budak Muthalib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang‏ 
menceritakan bahwasanya konon ada dua orang laki-laki dari negeri‏ 
Irak yang bertanya kepadanya tentang hukum mandi pada hari jum'at.‏ 
Lalu Ibnu Abbas berkata kepada keduanya, “sesungguhnya orang‏ 
yang mandi pada hari itu lebih baik dan suci. Akan aku ceritakan‏ 
kepada kalian kapan sebenarnya mandi pada hari jum'at itu‏ 
diperintahkan. Pada masa Rasulullah SAW hidup, kaum muslimin‏ 
berada dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Mereka mengenakan‏ 
kain wol yang kasar dan harus bekerja keras untuk memperoleh‏ 
rezeki. Saat itu, masjid Nabi sangatlah sempit dan beratap rendah.‏ 
Hingga suatu ketika, pada hari jum'at di musim panas yang amat‏ 
menyengat, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah jum'at dari atas‏ 
mimbar pendek yang hanya mempunyai tiga tingkat kepada jama'ah‏ 
kaum muslimin yang berpeluh karena mengenakan kain wol yang‏ 
kasar. Tiba-tiba aroma tak sedap keluar dari tubuh mereka yang‏ 
berkeringat karena mengenakan kain wol yang kasar hingga‏ 
mengganggu jama'ah yang lain. Ternyata aroma tak sedap tersebut‏ 
tercium oleh Rasulullah yang pada saat itu sedang berada di atas‏ 
mimbar untuk berkhutbah. Akhirnya beliau pun bersabda, “Wahai‏ 
kaum muslimin sekalian, apabila datang hari jum'at, maka mandilah!‏ 


Le‏ جد مِنْ طيبه yf‏ دُهْنه 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 293 


Sebaiknya setiap individu dari kalian memakai wangi-wangian (untuk 
shalat jum'at). 278 


27. Bab: Tentang Dalil Yang Menyebutkan Bahwa Mandi 
Pada Hari Jum'at Itu Merupakan Suatu Keistimewaan 
dan Bukan Suatu Kewajiban 


Sa Bis -iyon‏ 0 إبراهيم الدُورقي» رس 3 جُنَادَة قالا: 


Zagra و‎ 


نا اد مُاویق قال َعْقُوب: VE PAI Gis‏ لم بن کا عن 
الأعْمَش» عَنْ أ jng‏ 06 أبي IA‏ کا شو Mai‏ 
ا ai‏ حب ارو ی اة a Te HE‏ 
فر له ما به ang ah an‏ اة ایا ia‏ مس الحا فق لقا 


1756. Ya’kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi dan Salm bin Junadah 


telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, Kemudian keduanya 
berkata, “Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami,” Lalu Ya’kub 
bin Ibrahim Ad-Dauraqi berkata, Al A'masy menceritakan kepada 
kami, Salm bin Junadah berkata, “kami menerima hadits itu dari Al 
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barangsiapa berwudhu pada 
hari jum'at dengan sebaik-baiknya. Setelah itu ia pergi ke masjid 
untuk shalat jum'at. Kemudian di masjid tersebut ia diam dan 


a 5 


mendengarkan khutbah dengan seksama, maka dosanya antara jum'at 
itu dan jum'at yang lalu serta ditambah tiga hari pasti akan diampuni. 
Selebihnya . barangsiapa yang memegang batu kerikil, maka 
sesungguhnya ia telah lalai.” 


271 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan dari jalur Amr bin Abu Amr, Al Fathur 
Rabbani 6: 41-42 
27۶ Muslim, Jum'at dari jalur Abu Mu'awiyah 


294 || Shahih Ibnu Khuzaimah - 


e- PAN 2 ۶ هوه‎ #6 “yi 
0 يعني‎ TS بن المقدام العجلي؛ حدنا‎ wsi Bis هع‎ | 


زريع» Ci‏ شه عر قاد عن a‏ » عن na‏ بن eris‏ عن 
E AM‏ ومن JA‏ فَذَاكَ Jah‏ 


1757. Ahmad bin Migdam Al Ajal telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Yazid —yaitu Ibnu Zura'i— menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Hasan, 
dari Samrah bin Jundub dari Nabi Muhammad SAW yang telah 
bersabda, “Barangsiapa berwudhu pada hari jum'at, maka itu adalah 
baik. Dan barangsiapa yang mandi pada hari itu, maka hal tersebut 
lebih baik.” 


28. Bab: Tentang Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at, dan 
Orang Yang Mandi Tersebut Bersegera Pergi Ke Masjid, lalu 
Mendekatkan Diri Dengan Mimbar dan Mendengarkan Khutbah 
Secara Seksama serta Tidak Lalai 


3.0 362 3 A 


EI ESA Ci -٨۸‏ بي A‏ رشمد أن يان بن 

A ng egia‏ عبد الله EA‏ قال AA‏ بن العلا وان 
ا دنا JG, Can‏ سب E RERE ga‏ عَنْ عَبْد 
IA‏ عَنْ أبي الأشعث a‏ ن أن 
a‏ يوم Taka‏ مَنْ عسل JA‏ وعدا 
اك Uas‏ وأنْصّت» ولَمْ يلغ كان له يكل Mr‏ ستة: Kiko‏ 

id Ya‏ يقل Isa‏ العَلاء: وَذَكَرَ يوم iani‏ وقال: مَنْ سل 


280 Menurutku haditsnya hasan dari seluruh jalurnya,sebagaimana dalam shahih Abu 
Daud (380)-Nashir),An-Nasa'1 3:77 dari jalur Yazid, Abu Daud, perkataan 354 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 295 


5 < © < ۶ 1 مې‎ 078 
قال ابو بكر: مَنْ قال‎ ah ارا دون كتب لَه بكل‎ 
امه و رو م‎ Aa 
عَلَى رَوْحَنه‎ JAN nba aa ena AA في‎ 
IN, at pé sgt JAE, ومن قال: غل‎ LE asah / 
br . o - ٠ ست سه عه موو‎ 
1758. Muhammad bin Al 'Ala bin Kuraib, Muhammad bin 
Yahya bin Dharis, dan Abadah bin Abdullah Al Khuza'i telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Muhammad bin Al “Ala 
dan Ibnu Dharis telah berkata, “Husain menceritakan kepada kami, 
kemudian Abadah bin Abdullah berkata, “Husain bin Ali 
menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, 
dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus bahwasanya 
Rasulullah SAW telah bersabda sambil menyebut hari jum 'at, 
“Barangsiapa mandi di hari jum'at lalu pergi berangkat ke masjid 
dengan segera. Di sana ia dekat dengan mimbar dan mendengarkan 


khutbah serta tidak Ialai, maka setiap langkahnya itu akan 
memperoleh ganjaran satu tahun puasa dan shalat.” 


Sementara itu, Muhammad bin Al “Ala tidak menyatakan 
“sambil menyebut hari jum'at. Namun demikian, ia mengatakan, 
“barangsiapa yang mandi". 

Ibnu Dharis berkata, “Akan dituliskan untuknya setiap satu 
langkah” 


Abu Bakar berkata, “Barangsiapa mengatakan dalam hadits itu, 
‘man gassala wa 'igtasala”, maksudnya adalah ia melakukan 
hubungan suami-istri hingga wajib mandi. 

Sedangkan yang lain berpendapat, “gassala wa igtasala”, 
maksudnya adalah mengguyur kepalanya dan membasuh seluruh 
tubuhnya, sebagaimana hadits Thawus dari Ibnu Abbas. 


21 Sanadnya shahih seperti yang telah lalu di no 1733, dan telah dijadikan alasan 
yang baik seperti yang aku jelaskan dalam shahih Abu Daud (962)-Nashir), 


296 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dual 9 ۰‏ : طاهر f‏ برايو بكر GIA‏ عبد الله 


بن SEP eat AI SAN‏ ْنْ Éi a‏ ابي عن ابن 
إِسْحَاق» Sea A‏ 
طَاوْس AB‏ قال: ei‏ لابن عباس: Maa‏ أن رول الله 5 قال: 
pu‏ يوم oh Kah puey KN‏ لَمْ كوو Z‏ من 

اليب قال ا ا : ما الطْيبُ لا أذري» JAN éf,‏ 55 


1759. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Mubarak Al Makhrami memberitakan kepada kami, 
Ya'kub bin Ibrahim memberitakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishak, Muhammad bin Muslim 
bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri memberitakan kepada kami, dari 
Thawus Al Yamani yang telah berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Ibnu Abbas, “Hai Ibnu Abbas, mayoritas kaum muslimin mengira 
bahwasanya Rasulullah telah bersabda, “Mandilah pada hari jum'at! 
Basuhlah kepalamu dan apabila kamu tidak junub, maka pakailah 
wewangian!” Ibnu Abbas pun menjawab, “kalau mengenai 
pemakaian minyak wangi, maka aku tidak tahu. Sedangkan mandi di 
hari jum'at, maka hal itu memang diperintahkan." 


An-Nasa'i 3:77 dari jalur Abu Al A'masy,Abu Daud, perkataan 345 Al 7۴ 
Rabbani 6 8 52, Ibnu Majah,Igamat 80 Al Mustadrak 1 :282. 
252 Bukhari jum'at 6 dari jalur Az-Zuhri 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 297 


29.8354 Tentang Beberapa Keutamaan Hari Jum'at, Yaitu 
Orang Yang Mandi Pada Hari Jum'at Akan Selalu Suci Hingga 
“Jum'at Selanjutnya jika benar Yahya Bin Abu Katsir Pernah 

Mendengar Hadits Ini Dari Abdullah Bin Abu Qatadah 


1... 


JAN عبد‎ Sesha KA [Ab duga. 
b KS نس بو الْحَسَنِء‎ E Wa gala) 
33 Ji عن عند الله ن أبي‎ AP أن تيده‎ 
sadi قالً: عُسْلْكَ هَذَا من جَنَابَة؟‎ JS dh, يوم الجمعَة‎ Ka 
JA من‎ Ja 8 رَسُول الله‎ Lah ني‎ CAT غسْلا‎ Ie عم قال:‎ 
حَديث‎ Kia قل كو بكر‎ sai Da 
. غريب لم يروه غير هَارُون‎ 


1760. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdul 
A'la Ash-Shan'ani memberitakan kepada kami, Harun bin Muslim 
Shahibut Hana Abu Hasan memberitakan kepada kami, Aban bin 
Yazid memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari 
Abdullah bin Abu Qatadah' yang pernah berkata, “Pada suatu hari 
jum'at, Abu Qatadah datang menemuiku yang saat itu sedang mandi. 
Kemudian Abu Qatadah bertanya kepadaku, “Hai Abdullah, apakah 
kamu mandi karena sedang junub?” aku menjawab, “ya.” lalu Abu 
Qatadah berkata lagi, “Kalau begitu, mandi sekali lagi! Karena aku 
pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Barangsiapa mandi di hari 
jum'at, maka ia akan tetap suci hingga hari jum'at berikutnya'.” 


298 || shahihIbnuKhuzaimah 


Abu Bakar berkata, “ini merupakan hadits gharib (asing) yang 
tidak ada seorang pun meriwayatkannya selain Harun.” 


283 Sanadnya hasan, dikeluarkan dalam Ash-Shahihah (2321)-Nashir), Al Mustadrak 
1: 282 dari jalur Harun bin 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 299 


2 1 ; 
ea A ا والتسوك والبسل‎ ieis 
8€ L Lr 
HR BAB A MINYAK WANGI, 
BERSIWAK, DAN MENGENAKAN PAKAIAN 
UNTUK SHALAT JUM'AT 


30. Bab: Anjuran Memakai Minyak Wangi Untuk Shalat Jum'at 
karena Orang Muslim Diharuskan Untuk Memakai Wewangian 
jika Memiliki 


-١‏ أختبرنا أبوا ab‏ ار AA‏ بن حَبيب 
Haa‏ خا روح خد و قال: 2a‏ عمرو بن ديئار 
کت عن ' ار عن أبي Ki Pa JE Bp‏ أله قال: حق على 
2 إن : رهم 4 و 5 [a‏ 
کل مُسلم أَن Ji‏ كل سبع ll‏ وان (yani‏ طيبًا إن وَحَدَة 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1761 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Habib Al‏ 
Haritsi memberitakan kepada kami, Ruh memberitakan kepada kami,‏ 
Syu'bah menceritakan kepada kami dan berkata, “Aku telah‏ 
mendengar Amr bin Dinar menceritakan sebuah hadits yang‏ 
diterimanya dari Thawus, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad‏ 
SAW bahwasanya beliau telah bersabda, “Kewajiban atas setiap‏ 
muslim adalah mandi setiap sepekan sekali dan memakai minyak‏ 

wangi, jika ia memiliki.” 


284 Sanadnya shahih dengan kesaksian dari و‎ Nashin, Ath-Thahawi 1 9 
dari jalur Amr 


300 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


31. Bab: Keutamaan Memakai Minyak Wangi, Bersiwak, Dan 
Mengenakan Pakaian Yang Sebaik-Baiknya setelah Mandi Pada 
Hari Jum'at kemudian Tidak Melangkahi Leher Orang Lain, 
Melaksanakan Shalat Sunnah Qabliyah dan Diam Ketika Imam 
Berkhutbah Hingga Selesai Shalat 


a وف بن‎ Gas i ټکر‎ pu Heh | Ab أخيرنا أب‎ -avay 
KA Ialah عَنْ محمد بن‎ ai ِنْ‎ Jet Hae الدورقي»‎ 
Ia gi Si yg 1: Sa Yan عَنْ ابي‎ AA مُحَمّدُ ن‎ 
FS رَسُول الله يك يقول: من‎ a ت وأبي سعید» قالا:‎ GA عَنْ ابي‎ 
ابه‎ a ومس من الطّيب إن کان عند وبس‎ Ep يَوْمَ الْجُمُعَة‎ 
رقاب الاس ثُمّ ركع ما شَاء الله أن‎ Lag تم جَاء إلى الْمَْحدء وَلَمْ‎ 
لما ينه وبين‎ ak a Sa ترک‎ 
إن الله حل‎ c يام‎ i قا ل رة ولا‎ NG EE الجُمعَة‎ 
( GEI بعر‎ "3 ka 


1762. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauragi memberitakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim 
memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, Muhammad 
bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dari Abu Salama bin 
Abdurrahman dan Abu Umamah bin Sahal, dari Abu Hurairah dan 
Abu Said, keduanya berkata, “Kami pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa mandi pada hari jum'at, lalu ia 
bersiwak, memakai minyak wangi, dan memakai pakaian yang 
sebaik-baiknya. Kemudian ia pergi ke masjid dengan tidak 
melangkahi leher orang lain. Setelah itu, ia melaksanakan shalat 
sunnah. Selanjutnya ia diam hingga imam datang untuk memimpin 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 301 


shalat, maka perbuatannya itu akan menghapuskan dosa antara hari 
jum'at itu dan hari jum'at sebelumnya'." 


Abu Hurairah berkata, “dan tambahan tiga hari. Sesungguhnya 
Allah SWT telah menetapkan kebaikan dengan sepuluh kali 
kelipatannya. "285 


32. Bab: Keutamaan Memakai Minyak Wangi Pada Hari Jum'at 


var‏ ارتا ابو Gal AK Ab‏ نْ ليناد 


Ai 


Ce‏ شیب اکا e‏ عَن ابن عَحْلان عَنْ سعيد الْمَقَبرِي» عَنْ 

ip ul‏ روغ اق فق دل 
Bed e‏ 
بيته ما كتب الله له و من طيبه» م لَم فرق بين VANS GA‏ 


ر 


Jo. 


بينه و 0 a Cs‏ قال سَعيدٌ: WAS‏ لعُمَارَة بن عَمرو بن e‏ 
0 صدق» Aki 2 ang‏ 


1763. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman 
memberitakan kepada kami, Syu'aib memberitakan kepada kami, 
Al-Laits memberitakan kepada kami, dari Ibnu Ajalan, dari Said 
Al Magbiri, dari bapaknya, dari Abdullah bin Wadi'ah, dari Abu Dzar 
dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, 
“Barangsiapa mandi pada hari jum'at dengan sebaik-baiknya. Lalu ia 
mengenakan pakaian yang terbaik. Setelah itu ia memakai minyak 
wangi. Kemudian ia tidak memisahkan antara dua orang, maka Allah 


285 Sanadnya hasan, Abu Daud, perkataan 343 dari jalur Abu Salamah dan Abu 
Umamah. 


302 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SWT akan mengampuni dosanya hari ini dan hari jum'at 
sebelumnya.” 


Said berkata, “Aku pernah menceritakan hadits itu kepada 
Imarah bin Amr bin Hazm, dan ia pun berkata, benar." Dan ada 
tambahan tiga hari. "286 


P Gak حبرا‎ Xi Muat Ab Upi -٤ 
ېم سعید عن ابن عَحْلانَ عَنْ سعيد المقبري عَنّْ أبيه بهذا الحّدیث‎ 
عندي وهم‎ lia 7۶ وعن‎ a) ومد حفظة من‎ | AG ý JG قال و بکر:‎ 

وَالصُحيحً: عَنْ سّعيد É‏ أبيه 

1764. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Ajalan, dari Said Al Maqbiri, dari bapaknya yang sama seperti hadits 
ini. 

Abu Bakar berkata, “Bundar telah berkata kepada kami, “aku 
hapal hadits ini dari mulutnya dan mulut bapaknya.” Menurut 
pendapatku ini adalah suatu dugaan yang salah dan yang benar adalah 
dari Said dan dari bapaknya.” 


286 Sanadnya hasan-Nashir), Ibnu Majah, Igamat 83 dari jalur Ibnu 'Ajalan, . 
Al Fathur Rabbani 6: 44-45 dari jalur Al Laits. 
27 Sanadnya hasan-Nashir) Ibnu Majah, Igamat 83 dari jalur Yahya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


33, Bab: Anjuran Untuk Memakai Pakaian selain Pakaian kena 
pada Hari Jum'at : رګا‎ 


E ا 2086 محمد ل‎ ۸ uf -vio 7 
40 cat 


رکا عرو بن أبي dal‏ ڪن ير عن A gn‏ عن أيه عن 
عَائشّة؛ وَعَنْ یحیی بن رو عَنْ أبيه» عَنْ حَائْشَة وعن یحیی بُن سعيد» 
عَنْ رَخُل ian‏ أن لي 8 حَطْب يَوْمَ aaa‏ فرأى red‏ تياب 
cd)‏ فقال EMS‏ .ما عَلَى ag e‏ سَعَة of‏ .يخ 
gag‏ لجمُعته سوى لوبي مهتته 

. 1765. Abu Thahir telah memberitakan sebuah MANAN 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
memberitakan kepada kami, Amr. bin Abu Salama memberitakan 
kepada kami, dari Zuhair, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari 
Aisyah, dari Yahya bin Urwah, dari seorang laki-laki di antara 
mereka bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah 
menyampaikan khutbah jum'at. Ketika sedang khutbah, beliau melihat. 
seseorang mengenakan pakaian dari kulit macan. Akhirnya Rasulullah 
bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian memperoleh 
rezeki, maka sebaiknya ia memakai dua pakaian untuk shalat jum'at 


selain pakaian kerjanya. 8 


288 Hadits shahih atas kesaksiannya, dikeluarkan diatasi shahih Abu Daud (989) 
-Nashir), Ibnu Majah, Iqamat 82 dari jalur Muhammad bin Yahya. 


304 || Shahih Ibnu Khuzaimah; 


34. Bab: Anjuran Untuk Memakai Jubah (Baju Panjang) Pada 
Shalat Jum'at karena Hajjaj Bin Arthah Telah Mendengar 
Hadits Ini Dari Abu Ja'far Muhammad Bin Ali 


Hua -7‏ طاهر e sa ss K Aurat‏ الماح 

لا Ca‏ حفضة يعني ابن غيّاث» عن وو عَنْ أبي جَعْفض 0۷ 

جابر بُن عَبّد الله قال: كَانت لبي 48 + .1 دور و CHI‏ 
aaa)‏ 


r 


1766. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Hasan bin Shabah 
Al Bazzar menceritakan kepada kami, Hafsh bin Giyats menceritakan 
kepada kami, dari Hajjaj, dari Abu Ja'far, dari Jabir bin Abdullah yang 
telah berkata, “Konon Nabi Muhammad SAW mempunyai jubah 
(baju panjang) yang dikenakannya pada setiap hari raya idul fitri dan 
idul adha serta shalat jum'at."?®? . 


28? Haditsnya dha'if karena mengambil riwayat dari Al Hajjaj, Dikeluarkan dalam 
Adh-Dha'ifah (3455)-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 305 


3 
Kii IG Ka 1 IG aa 
e), GR jng Na 
ا‎ UEAN BAB MENYEGERAKAN 
PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT (186/A) DAN 
BERJALAN UNTUK MELAKSANAKANNYA 


35. Bab: Keutamaan Bersegera Menuju Masjid Untuk Shalat 
Jum'at Dalam Keadaan Telah Mandi, Dekat Dengan Imam dan 
Mendengarkan Khutbah Secara Seksama 


وس رم 


abai ust -٧ 

ag بن بي يزيد أخبرئا مُحَمّدُ بن‎ Al EA g at 
عن عبد الله إن عيسى» ن خی بن الاش عن‎ dai Ui قال:‎ 
قال: قال رَسُول الله ويك : مَنْ‎ ur gi عَنْ اوس‎ gka) DA بي‎ 
فاستمع‎ aj من الإا‎ aling AA م عتا‎ Jl عسل‎ 


(at,‏ کان a)‏ من الأخر أ اجر سنة» Ti Wio‏ هذا حديث ې 
A‏ ”. - 7 -- : 2 

ena‏ كدي E‏ له يكل حط اخ سه 
Gik‏ قا 

1767. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa 
menceritakan kepada kami, Abu Ahmad memberitakan kepada 
kami, Ha, Said bin Abu Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Yusuf menceritakan kepada kami,dan berkata: Sufyan telah 
“menceritakan kepada kami sebuah hadits yang diterimanya dari 
Abdullah bin Isa, dari Yahya bin Harits, dari Abu Al Asy'ats Ash- 
Shan'ani, dari Aus bin Aus yang telah berkata, “Rasulullah SAW 


306 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


pernah bersabda, “Barangsiapa yang mandi di hari jum'at, setelah itu 
ia bersegera berangkat ke masjid dan duduk dekat imam. Kemudian 
ia mendengarkan khutbah dengan baik dan khusu, maka ia pasti akan 
mendapatkan pahala puasa dan shalat selama satu tahun'." 


Ini adalah hadits Abu Musa, sedangkan dalam hadits 
Muhammad bin Yusuf disebutkan, “...maka setiap langkahnya itu 
mendapat ganjaran pahala puasa dan shalat selama satu tahun. 0 


36. Bab: Keutamaan Orang Yang Bersegera Pergi Ke Masjid 

Pada Hari Jum'at bagaikan Orang Yang Mempersembahkan 

Sesuatu. Dalil Bahwa Orang Yang Bersegera Pergi Ke Masjid 
Pada Hari Jum’at Lebih Utama daripada Yang Terlambat 


Ka - 7. 9 


Pi eal زياد بن‎ Es A Hee طاهر‎ usg -4 


دنا 2م or LLM‏ بن 


هاشم خر ئا gi‏ يعْني JAWA GI‏ عَنِ Pe MA‏ 
أب کر iiy Tag‏ هند اخ عن أي خی ا نطول ا 
A‏ قال: لس إلى الصّلاة sii a DAN‏ يليه SAT‏ 
i a‏ يليه SAS‏ شا لي يليه óu SAS‏ 


1768. Abu Thahir telah 20000111 sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ziyad bin Ayyub Abu 
Hasyim memberitakan kepada kami, Mubasyir bin Ismail 
memberitakan kepada kami, dari Al Auza'i, Yahya bin Abu Katsir 
menceritakan kepada ku, dari Abu Salama bin Abdurrahman, dari Abu 
Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Orang yang 
bersegera pergi ke masjid untuk (shalat)”” jum'at adalah seperti 


2% Lihat hadits no 1758, An-Nasa`i 3: 77 ` 1 
21 Dalam teks aslinya tidak terdapat kata ini, namum kami tambahkan dari Shahih 
Muslim. 


Shahih Ibnn Khuzaimah || 307 


orang yang mempersembahkan unta yang gemuk. Kemudian orang 
yang datang selanjutnya seperti orang yang mempersembahkan sapi. 
Lalu yang berikutnya seperti orang yang mempersembahkan kambing. 
Sementara yang berikutnya seperti orang yang mempersembahkan 
burung.” ” 


37. Bab: Tentang Para Malaikat Yang Duduk Di Depan Pintu 
Masjid Untuk Mencatat Orang Yang Bersegera Pergi Ke Masjid 
Pada Hari Jum’at dan Saat Mereka Menutup Catatan Mereka 
Untuk Mendengarkan Khutbah 


"tua -ivaa‏ طاهر r pen DA Ha i‏ الان دا 


á - 


مان اسنا CA‏ (ح) dam Bas,‏ ل بن عبد Was TA‏ 
سُفْيَانُ عَنٍ الرُهْرِي» عَنْ سعيد ن eta‏ عَنْ ابي ih‏ قالً: فال 
رَسُولَ الله NB‏ کان 7 الْحْمُعَة کان عَلَى كل باب من أَبْوَاب 
لْمَسْحد GIO Sk Ko‏ على e‏ الأول فالأوٌل» TA‏ 
Guy‏ وه يت Sana‏ وقال عَبْدُ pa‏ : فإذا جَلْس puy‏ طووا 
لمحف وقالا حَمِيمَا: و ka) | at‏ امیت Jl‏ الصّلاة SI‏ 
بد م الذي يليه a SS‏ م الذي يليه Wa SS‏ & 
Jó, 207 SA KE‏ المَخرومي: KA SS‏ وقال: SS‏ 


0 م 


ANI 


r 


1769. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
. kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar 
memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 


22 Lihat Muslim, Jum'at 24 


308 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Said. bin Abdurrahman 
menceritakan" kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Sa'id bin: Musayyib, dari Abu Hurairah. yang berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila datang hari jum'at, maka 
para malaikat akan duduk di pintu-pintu masjid untuk mencatat amal 
perbuatan kaum muslimin yang berangkat dari rumahnya (menuju 
masjid). Orang yang paling utama adalah yang berada pada barisan 
pertama. Apabila imam naik ke atas mimbar (untuk berkhutbah), 
maka catatan itu akan ditutup.” 


Abdul Jabbar berkata, “Apabila imam duduk di atas mimbar 
untuk berkhutbah, maka para malaikat akan menutup catatannya. untuk 
mendengarkan khutbah.” Maka orang yang bersegera datang ke 
masjid itu seperti orang yang: mempersembahkan unta yang gemuk. 
Sedangkan yang - datang ...selanjutnya seperti .. orang. . yang 
mempersembahkan sapi. Lalu berikutnya seperti orang, yang 
mempersembahkan kambing, hingga akhirnya ia menyebutkan ayam 
dan telur. 


Al Makhzumi berkata, “Seperti orang yang PRERE T 
sapi. Dan seperti orang yang mempersembahkan kambing." 


38. Bab: Tentang Jumlah Malaikat Yang Duduk Di Pintu-Pintu 
Masjid Pada Hari Jum'at untuk Menulis Orang-Orang Yang 
| Bersegera Datang Ke Masjid 


-yvy‏ مر KA‏ خو بن حجر 


radha.)‏ و2 وو 


7 
A a را‎ ó; 


293 Muslim, Jum'at 24 dari jalur Sufyan, An-Nasa'i 3 :79-80 dari jalur Manshur. ٢ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 309 


و رن د واو La.‏ 


مُوسی > محمد بن جَعْفض قال: Was‏ شق قال: سَمعْت الْعَلاءِ 
(ح) Wang‏ محمد بن ع عبد الله بن ۽ Cai > BA‏ يزيد يعني ابن زريع» 
LA‏ روځ بْنْ القاس UP‏ بْنِ عبد PAN‏ بيده عَنْ أبي 
KA‏ عَنِ الى كه قال: على كل باب من أبواب Amal‏ يوم 
الْحْمُعَة MG oE‏ الأول Tg ang pa 1 JING‏ : 


Pemain‏ م طبرا Jr‏ قم ية pp‏ َد 

الإمَام A, ib‏ وقال بُنْدَارٌ: فإذا قََدَ b:‏ یت الصُحْفُ Jóg‏ علي 
بن حجر: - م طائرًا قال ابن Śp : HA‏ حرج الإمَام ama) ib‏ 

1770. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 

kami,Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Hujr 
memberitakan kepada kami, Ismail bin Ja'far memberitakan kepada 
kami, Al “Ala memberitakan kepada kami, Ha, Muhammad bin 
Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far 
memberitakan kepada kami, Syu'bah bin Al “Ala memberitakan 
kepada kami, Ha, Abu Musa menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ja'far menceritakan kepada ku dan berkata, “Syu'bah 
menceritakan kepada kami dan berkata, aku pernah mendengar 
Al “Ala'," Ha, Muhammad bin Abdullah bin Buzai' menceritakan 
kepada kami, Yazid —yaitu Ibnu Zari'— memberitakan kepada kami, 
Ruh bin Oasim memberitakan kepada kami, dari Al “Ala bin 
Abdurrahman, dari Abu Hurairah yang mendengar hadits itu dari 
Rasulullah SAW yang telah bersabda, “Pada hari jum'at, di setiap 
pintu masjid itu ada dua malaikat yang akan mencatat orang yang 
datang pertama kali ke masjid. Orang yang datang pertama kali ke 
masjid adalah seperti orang yang mempersembahkan seekor unta 
gemuk. Selanjutnya seperti orang yang mempersembahkan seekor 
sapi. Kemudian seperti orang yang mempersembahkan kambing. Lalu 
seperti orang yang mempersembahkan seekor burung. Yang terakhir 


310 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


seperti orang yang mempersembahkan telur.. Apabila khatib telah 
duduk di atas mimbar, maka lembar catatan itu akan ditutup.” 


Bundar berkata, “Apabila khatib telah duduk di atas mimbar, 
maka lembar catatan itu akan ditutup.” 


Ali bin Hajar telah berkata, “Seperti orang yang 
mempersembahkan seekor burung.” 


Ibnu Buza'i berkata, “Apabila khatib keluar untuk berkhutbah, 
maka lembar catatan akan ditutup." 


39. Bab: Doanya Para Malaikat Bagi Orang-Orang Yang 
Terlambat Datang Ke Masjid Di Hari Jum’ at setelah Lembar 
Catatan Ditutup | ; 


SAMA‏ 7 طهر MK‏ رکا مد ب 


á 


da‏ حَجَاجُ بن Dai Pu Aga‏ رخ 

و حاتم Ya‏ بن محمد Hah JA AN GAN‏ عَنْ مَط عَنْ 
عَمْرو ‏ شُعَيْبء عَنْ أبيه» عَنْ جد | D‏ که قال: er‏ 
Si‏ على Pan) AG‏ يوم Par‏ کون محىء ÚI‏ فإذا 
تحرج ib Gyi‏ يت aal‏ :0 وا تقول Kadi‏ بعضهم 
ga YANA‏ ل تقول aa Sd‏ | إن كان Ol) cedaki YG‏ 
كان Cap‏ فافه oy‏ كان عائلا فاغنه J8, sa ora Lia‏ 
zbil‏ قال: 2 Sa‏ على E‏ الْمَسْحد وقال الصا تقول 


JAR aan‏ لبغض: wali‏ | إن کان ضَالا O cod‏ کان إلى آخره 


24 Sanadnya shahih, Ahmad 2 :457 dari jalur Muhammad bin Ja'far. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


1771. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
Al Qath’i memberitakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal 
menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada ku, 
Mathar menceritakan kepada kami, Ha, Abu Hatim Sahal bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Al Muqri memberitakan 
kepada kami, Hammam memberitakan kepada ku, dari Mathar, dari 
Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW 
yang telah bersabda, “Para malaikat akan diutus untuk duduk di 
depan pintu masjid pada hari jum'at untuk mencatat orang-orang 
yang datang ke masjid pada hari itu. Apabila imam telah keluar 
(untuk berkhutbah), maka lembar catatan itu akan ditutup dan pena 
telah diangkat. Selanjutnya para malaikat akan saling bertanya 
kepada yang lainnya, ‘Apa yang menahan si fulan (untuk tidak datang 
ke masjid dengan segera)?” kemudian para malaikat itu pun akan 
berdoa, 'ya Allah ya Tuhan kami, apabila ia sesat, maka berilah 
petunjuk kepadanya. Apabila ia sakit, maka sembuhkanlah 
penyakitnya. Apabila ia kekurangan, maka cukupkanlah bagi 
dirinya',” 


Ini adalah haditsnya Al Mugri 

Kemudian Al Oath'i berkata, “Para malaikat akan duduk di pintu 
masjid.” 

Lalu ia berkata pula, “Para malaikat saling berdoa antara satu 
dengan yang lainnya, “ya Allah ya Tuhan kami, jika ia sesat, maka 
berilah petunjuk kepadanya ....dan seterusnya'."”5 


9۶ Sanadnya dha'if, Mathar adalah Al Warraq hafalannya jelek, oleh karena itu ia 
tidak diriwayatkan oleh Muslim 


312 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


40. Bab: Keutamaan Berjalan Kaki Untuk Pergi Ke Masjid 
; “daripada Menaiki Kendaraan | 


Abu Bakar berkata; “Disebutkan dalam hadits Aus bin Aus dari 
Nabi Muhammad SAW, 'Setiap langkah orang yang pergi ke masjid 
pada hari jum at itu akan mendapat ganjaran pahala puasa dan 
shalat “selama” satu ' Tahun. ” Dan sebelumnya, 'kami telah 
mendiktekannya: ` | ; a 


2 41 Bab: Perintah Untuk BE Tenang | ketika Berjalan | | 
Gesa. Ini Menunjukkan Bahwasanya Satu Nama | Mana Dua 
Arti, Yang Satu Memerintahkan dan Yang Lainnya Melarang. 
Bagi Yang Tidak Memahaminya Dengan Baik dan Tidak Dapat 

Membedakan Antara Dua Makna Tersebut, maka Akan | 
Menduga Bahwa: Keduanya Itu Saling Bertentangan. Allah SWT 
Telah Memerintahkan Kepada Kaum Muslimin Untuk Bersegera 

i Pergi Ke Masjid- Pada Hari Jum'at Dengan سو‎ Nya E 
Yang Berbunyi, >: : a 


ا Ga ya‏ إذا ودي | Dal‏ من PH‏ الجُمْعَة فَاسْعَوِ 3 : الله 


“hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk 
melaksanakan shalat di hari jum’ at, maka bersegeralah Kamu 
untuk mengingat Allah (shalat)”. Sementara Di Sisi Lain Nabi 1 
SAW Melarang untuk Tergesa-Gesa Menuju Tempat Shalat 
' Dengan Sabdanya yang, Berbunyi, i 


قا سه Le) EEA‏ وَامْشا وَعَلَيْكم ag‏ 


` “apabila kalian melaksanakan shalat, maka ı janganlah tergesa- | 
gesa! Berjalanlah menuju tempat shalat dengan tenang”. ” Allah ` 
SWT Memerintahkan Untuk Bersegera Pergi Ke Masjid Pada 
Hari Jum'at, Sedangkan Rasulullah SAW Melarang Untuk 


Khim || 137 


Tergesa-Gesa Dalam Shalat, Ketergesa-Gesaan Yang 
Diperintahkan Allah SWT pada Shalat Jum'at Adalah 
Keberangkatan Menuju Masjid Untuk Shalat Jum'at bukan 
Ketergesa-Gesaan Yang Dilarang Oleh Nabi dalam 
Melaksanakan Shalat. Karena Ketergesa-Gesaan Yang Dilarang 
Oleh Nabi Dalam Hal Ini adalah Terburu-Buru untuk 
Melaksanakan Shalat. Dengan Demikian Apa Yang 
Diperintahkan Allah SWT bukanlah Apa Yang Dilarang Nabi 
Muhammad SAW 


Abu Bakar telah berkata, “hadits Nabi Muhammad SAW, 
*apabila kalian melaksanakan shalat, maka kalian harus bersikap 
tenang (dan tidak tergesa-gesa)'.” | 


”.وم وه . 


tua -‏ طاهر ANG esah‏ بكر eni Jt A‏ 
GA‏ عبرا إبرَاهيم شي اش سعد عَنْ أبيه» عَنْ ابي ak‏ 


Sako na ET . MAK Par‏ ال 
SA‏ عن سعید بن المسيب. عَنْ ابي pg‏ قال: Ja JG‏ الله 


0 ez © - s م‎ 2 ose z è cd . 2 A 2 8 ° o A y 
Pa وأئوها‎ ga إذا أَقيمَت الصّلاة فلا تأنُوهَا وَأَُمْ‎ 8 
e و‎ 02 4 v ر 1 9 و‎ 
فاكم فاقضُوا‎ Ly فصلواء‎ SN US السّكيئة»‎ an 
.1772. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ismail bin Musa 
Al Fazari memberitakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad 
memberitakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Salama dan 
Az-Zuhri, dari Said bin Musayyib, dari Abu Hurairah yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila adzan shalat telah 


dikumandangkan, maka janganlah kalian tergesa-gesa untuk 
melaksanakannya. Datangilah tempat shalat sambil berjalan kaki 


314 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dengan penuh ketenangan. Kerjakanlah rakaat shalat yang kalian 
dapatkan dan sempurnakanlah rakaat shalat yang tertinggal pn | 


296 Muslim, tempat-tempat sujud 151 dari jalur Az-Zuhri, di dalamnya: wamaa 
Jaatakum faatimmu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || .315 


Z .‏ وه و 


DA E PA IE بحب‎ Ciel Napi aan 


gi F 0 4‏ 3 2 مر سپ 8 ran‏ 
لماع الخطبة والانصّات لحا ومان هم مرالافعال وما نهوا عنه 


KUMPULAN BAB TENTANG ADZAN, KHUTBAH 
JUM'AT, DAN KEHARUSAN UNTUK 
MENDENGARKAN KHUTBAH JUM'AT SERTA 
LARANGAN-LARANGANNYA 


42. Bab: Tentang Adzan Shalat Jum'at pada Masa Rasulullah 
SAW dan Waktu Dikumandangkannya Adzan untuk Shalat - 
Jum'at adalah sebelum Khatib Keluar 
(untuk Naik Ke Atas Mimbar) 


dua -۳‏ طاهر أخخبراابو بكر حَدَتَنَا ابو مُوْسىّ G‏ 
oå - 2 21 -o‏ 2 سور هقرم TG a‏ 
او عام حدننا nge‏ ذئب عن الزَهْري عَنِ PY < EI‏ ن يزيد قال 
کان JAN‏ الذي ذَكرَ الله في القرآن يوم aki‏ إذا FA‏ الاما ÁG‏ 
Sajan 57 6 WA A‏ 2 ر تپ ا صا ل اا 
قامّت الصّلاة في رمن BI‏ وأبي بكر وعْمَرَ حى كان NE‏ فكثر 
الاس eae ab‏ الثالث على CÉS GI‏ حي السّاعة قال ابو X A‏ 
قوّله وَإِذَا قَامَت الصّلاة يُريْدُ النّدَاءِ الثاني الإقامّة وَالأَذَانَ وَلقَامَةَ JW‏ 
Kg‏ أذائان ألم pani‏ لي في قال بَيْنَ كل أذائين صلاة WANG‏ اراد بَيْنَ 
e 92 pa . Aaa 2‏ قي 
كل أذان وَِقَامَة A AS LA‏ بامم الواحد إذا فرت KALI‏ 
ó 1 Tag ٧‏ َ‫ سا EP‏ وور 8 r WE Ta?‏ 
قال الله عز وحل NG‏ لكل واحد منْهُمًا NA Ja a‏ 
EN a‏ و ھ BE‏ نه فقس o o 2 E‏ رر و 
D‏ الثلث Gg‏ هُمَا أب وام فسماهما الله أبوين ومن هذا اُحلس عبد 


3. 28 v 


316 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


jer sU تمر‎ Kyai BA على عَهْد‎ ala کان‎ Late 
الكش ارت يهم‎ kaé ai اص دون لاء‎ jd Ya 
ا رکون کک‎ Ja لی‎ Ti 133 


at aj aty‏ ن الطاب ab‏ بن عبد KAN‏ والدليل على أله 


SI‏ بقوله II‏ قَامَت SÉ‏ لنَّدَاءِ الان لسم إِقَامَة 


1773. Abu Thahir telah memberitakan sebuah: hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Musa 
memberitakan kepada kami, Abu Amir memberitakan kepada kami, 
Ibnu Abu Zi'b memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Saib 
bin Yazid yang telah berkata, “pada mulanya panggilan adzan pada 
hari jum'at yang disebutkan Allah SWT dalam Al Qur'an itu 
dikumandangkan manakala imam keluar (untuk  Berkhutbah). 
Demikianlah adzan shalat jum’at itu dikumandangkan pada masa 
Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khathab, kemudian, pada 
masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika kaum muslimin 
bertambah banyak, maka khalifah Utsman bin Affan memerintahkan 
panggilan ketiga dari dalam masjid dan kini tetap berlaku sampai 
sekarang. < : 


Abu Bakar memberi komentar tentang sabda Nabi yang 
berbunyi, “Apabila adzan shalat telah dikumandangkan”, yang 
dimaksudkan adalah panggilan kedua yaitu iqamat. Dengan demikian, 
adzan dan iqamat itu disebut juga dengan istilah “adzanaani” (dua 
adzan). Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, “Antara dua 
adzan itulah shalat (didirikan)”. Selain itu, orang arab sering 
menamakan dua hal dengan menggunakan satu nama yang dikaitkan 
antara keduanya. Allah SWT telah berfirman, “Bagian setiap orang 
dari kedua orangtuanya itu adalah seperenam.” Dan juga dalam ayat 
yang lainnya, “kedua orangtuanya memperoleh warisan. Sedangkan 
bagian untuk ibunya adalah sepertiga.” Yang dimaksud dengan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 317 


kedua orangtua itu adalah bapak dan ibu, maka Allah SWT cukup 
menyebutkannya dengan “abawaini”, yang artinya adalah kedua 
orangtua. 

Di antara contoh yang lainnya adalah hadits Aisyah yang 
berbunyi, “pada saat Rasulullah SAW masih hidup, maka makanan 
kami adalah aswadaini, yaitu kurma dan air.” Sebenarnya yang 
dimaksud dengan as-Sawaad itu adalah khusus untuk buah kurma 
tanpa air. Akan tetapi, Aisyah sengaja menyebutnya aswadaini, 
karena ia mengaitkan keduanya. 

“ Contoh lainnya yang sama adalah sunnah Umaraini. Yang 
dimaksud dengan Umaraini dalam lafadz ini adalah Abu Bakar dan 
Umar, dan bukannya Umar bin Khathab dan Umar bin Abdul Aziz. 
Hal ini menunjukkan bahwasanya maksud hadits Rasulullah yang 
berbunyi, “apabila adzan shalat telah dikumandangkan”, adalah 
panggilan yang kedua yaitu igamat.?” 


AWAN, -٤‏ بْنَ 3 Was‏ وکیع عن ابن أبي ذئب عن 
دو عَنٍ SR‏ قال NG‏ على عَهْد IP‏ الله 8 
َ‫ رو و 1 و ee ng‏ 
وي Fi alih t Ki‏ الجمْعة حي کان ر شمان فر اقا فاص 
الان الأول بلروْرَاء 
Salm bin Junadah dan Waki'pernah menceritakan sebuah‏ .1774 
hadits kepada kami yang didengarnya dari Ibnu Abu Zi'b, dari Az-‏ 
Zuhri, dari Saib bin Yazid yang telah berkata, “dahulu adzan shalat‏ 


jum'at pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar itu dua 
kali. Kemudian pada masa Utsman bin Affan dan kaum muslimin 


29 Sanadnya shahih, Al Hafidz menunjukannya dalam Al Fath 2:392 kepada riwayat 
Ibnu Khuzaimah dan lihat Bukhari, Jum'at 21 


318 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sudah mulai banyak, maka khalifah Utsman bin Affan memerintahkan 
adzan sekali lagi dari dalam masjid.” 


43. Bab: Keutamaan Makmum Diam Ketika Imam (Khatib) 
Keluar Untuk Berkhutbah, berbeda Dengan Pendapat Orang 
Yang Menduga bahwa Ucapan Imam (Khatib) 
adalah Memotong Pembicaraan 


Abu Bakar pernah berkata, “disebutkan dalam hadits Abu Said . 
dan Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, “dan diam (dan 
dengarkanlah) apabila imam (khatib) keluar ana وتي و ووه‎ 
khutbah)'." | 


Begitu pula dalam hadits Salman dan Abu Ayyub Al Anshari. 
Selain itu, sebelumnya, kami juga telah mentakhrij hadits Abu Said 
dan Abu Hurairah. 


e A Ab Uut -٥ 

o‏ راف salak)‏ ابرا a‏ حَدَننَا أبي» عن ابن 

es التيمي»‎ HA بْنْ‎ Mama ga إسحاق»‎ 

عبد الله P‏ بن مالك 1 بي يوب GAN‏ قال: سمغت تت 

بن عن یو ي 

سول الله کل heh Pa Ik‏ رق aa‏ كن 

طم وب م أشن يه AEA F‏ اليب نك نه 
>E o‏ بو وو إذا kai Sa‏ کان WS‏ 


SA حْمُعَةِ‎ ١ Ga بينها‎ 


295 Sanadnya shahih-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 319 


1775. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Syaukar bin Rafi' Al Baghdadi, Ya'kub bin Ibrahim memberitakan 
kepada kami,bapakku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishak, 
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi memberitakan kepada ku, dari 
Imran bin Abu Yahya, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abu 
Ayyub Al Anshari yang berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa mandi pada hari jum'at, lalu memakai 
minyak wangi, dan mengenakan pakaian yang terbaik, kemudian ia 
pergi ke masjid serta melaksanakan shalat sunnah tahiyatul masjid, ia 
tidak mengganggu jama'ah lain, dan mendengarkan apabila imam 
(khatib) keluar (untuk berkhutbah) hingga shalat jum'at dilaksanakan, 
maka hal itu akan menjadi penghapus dosa antara hari jum'at ini dan 
hari jum'at selanjutnya’? 


Abu Bakar berkata, “Ungkapan ini termasuk dari jenis yang aku 
maksudkan bahwa mendengarkan itu menurut orang arab adalah 
mendengarkan pembicaraan yang satu dengan yang lainnya tanpa 
membaca Al Qur'an, berzikir, ataupun berdoa. Sebagaimana 
disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, “Dulu kaum muslimin selalu 
berbicara dalam shalat hingga turun ayat yang berbunyi: "Apabila 
Al Qur'an itu dibacakan, maka dengarkanlah dengan baik". 'Dalam 
ayat ini jelas bahwasanya mereka dilarang untuk berbicara antara satu 
dengan yang lain dan diperintahkan untuk mendengarkan bacaan 
Al Qur'an, bertasbih, bertakbir, dan berdoa. Karena diketahui 
bahwasanya Rasulullah SAW tidak bermaksud dengan sabdanya 
kemudian ia diam dan mendengarkan apabila imam keluar (untuk 
berkhutbah) hingga shalat dilaksanakan', itu agar orang yang hadir 
dalam shalat jum'at itu diam dan tidak bertakbir ketika iftitah 
(membuka) shalat, atau ketika ruku, atau tidak bertasbih ketika ruku, 
tidak membaca 'rabbana walakalhamd setelah mengangkat kepala 


29 Sanadnya hasan-Nashir) diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ya'qub, lihat 
Al Fathur Rabbani 6: 53. 


320 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari ruku, tidak bertakbir ketika akan sujud, tidak bertasbih kouka 
sujud, dan tidak membaca doa tasyahud saat duduk. 

Dan telah diketahui pula bahwa arti inshaat (diam “dan 
mendengarkan) dalam hadits ini adalah tidak berbicara dengan orang 
lain dan bukan tidak boleh untuk bertakbir, membaca doa, bertasbih, 
dan berzikir yang diperintahkan dalam shalat. Demikianlah arti hadits 
Nabi Muhammad SAW — jika benar— Apabila dibacakan ayat Al 
Qur`an, maka dengarkanlah'”” yaitu tidak berbicara dengan orang 
lain. Selain itu, kami telah menerangkan pula arti kata Al Inshaat dan 
macam-macamnya dalam bab Al 01700 ah khalfal Imam. 


44. Bab: Tentang Tempat Berdirinya Nabi Muhammad SAW 
Dalam Berkhutbah sebelum Adanya Mimbar. Ini Menunjukkan 
bahwasanya Berkhutbah Di Atas Tanah Dibolehkan tanpa harus 

Naik Ke Atas Mimbar 


GPS ii علي‎ Usai SEA ab ۽‎ A أخبرا‎ -avys 
e عَن‎ sajan ابن‎ “3 ayal حبرا عيسى يعني ابن يوئس» عن‎ 
ا‎ ETE عَنْ أئس بن مَالك» قَالَ: کان رَسُولٌ الله‎ 
قدا كر‎ ageh طهر إلى سار من حف ألا جع أ تخت عك‎ 
الْحَشبّة حَنينَ‎ Ss ل انوا لي مرا فبتوا‎ 
فَاحْتَضَنَهَا‎ A من‎ E رَسُول الله‎ J5 San الوّالهء ذ‎ 
AEAEE EERTE 


300 Menurutku hadits tersebut benar-benar shahih „begitu pula Imam Muslim 
mengatakannya shahih, yang di keluarkan dalam Arwa'ul Ghalil (387) dan Shahih 
Abu Daud dan mengartikan sama seperti yang diartikan pengarang adalah jauh dari 
kebenaran wallahu a'lam. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 321 


1776. Abu Thahir telah memberitakan kepada kami sebuah 
hadits, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
memberitakan kepada kami, Isa bin Yunus memberitakan kepada 
kami, Mubarak yaitu Ibnu Fadhalah memberitakan kepada kami, dari 
Hasan, dari Anas bin Malik yang berkata, “Dulu Rasulullah SAW 
berdiri untuk khutbah jum'at sambil menyandarkan punggungnya ke 
tiang penyangga yang terbuat dari —Mubarak ragu— kayu atau 
batang kurma. Ketika kaum muslimin semakin banyak, maka beliau 
berkata, “Buatkanlah mimbar untuk tempatku berkhutbah!” kemudian 
para sahabat bergotong royong membuat mimbar. Lalu Rasulullah 
pindah tempat (dari tiang penyangga) ke mimbar tersebut. Ternyata 
kayu tiang penyangga tersebut merasa rindu dan kehilangan 
Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah turun dari atas mimbar untuk 
menemui tiang tersebut dan memeluknya. Tak lama kemudian, tiang 
kayu tersebut kembali diam.” 


Abu Bakar berkata, “yang dimaksud dengan “A! Waalih' adalah 
seorang perempuan yang ditinggal mati oleh anaknya." 


45. Bab: Sebab Tiang Penyangga Merasa Kehilangan Rasulullah 
SAW ketika Beliau Mulai Berdiri (Untuk Berkhutbah) Di Atas 
Mimbar, Sifat Mimbar Rasulullah, Jumlah Tangga Mimbar dan 
Anjuran Bagi Seorang Khatib agar Bersandar Kepada Sesuatu 
Apabila Berkhutbah Di Atas Tanah 


Ú 


ود وه 2 Tae‏ مد هو« br‏ 
برنا ابو طا AK‏ محمد بن بشاره 
شود رھ ووو د f 45 a cat.‏ هر سب 0 شم pa‏ 
حدنا عمر بن يونس» e‏ اخحبرنا إسحاق بن ابي 


GA رول لله ف کان فوم وه‎ of NG دا ان بن‎ KA 


30! Sanadnya dha'if, Al Mubarak dan Al Hasan Al Bashri keduanya mudallas. 


322 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ند هره إلى حذع ملصُوب في الْمَسْحِد a‏ > فجاء رومي 
GG‏ ألا Sa‏ لَك شيا gu NG a‏ فصع EA dad‏ 
Aa‏ علَى الثالقة» فلا عد ئي الله ف عَلَى PI‏ حار الْجذعٌ NP‏ 
الو DN‏ الْمَسْحدُ بخواره حُرْنا عَلَى رَسُول di Ip ua‏ 
Pena Gik TAS ia Ja‏ 
ست J6‏ والذي a‏ لو لم رمه ما ل فقا کې لتر 
الساعة Up‏ على رَسُول الله aU AB‏ الله #8 قَدُ A‏ 
الجذع وفي حبر جابر: فقال PETRIE BD‏ 


1777. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Umar biri Yunus memberitakan kepada 
kami, Ikrimah bin Ammar memberitakan kepada kami, Ishak bin Abu 
Thalhah memberitakan kepada kami, Anas bin Malik menceritakan 
kepada kami, “Rasulullah SAW selalu berdiri untuk berkhutbah pada 
hari jum'at sambil menyandarkan punggungnya ke sebuah batang 
pohon yang dipasang di dalam masjid. Tak lama kemudian datang 
seorang sahabat yang berasal dari Romawi dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, bolehkah kami membuatkan sesuatu untuk tempat anda, 
namum demikian sepertinya anda sedang berdiri?” akhirnya sahabat 
tersebut membuatkan untuk Rasulullah sebuah mimbar yang 
mempunyai dua tingkat dan Rasulullah dapat duduk di tingkat ketiga. 
Ketika Rasulullah SAW mulai duduk di atas mimbar tersebut, tiba- 
tiba batang pohon itu bersuara seperti banteng, hingga masjid 
terguncang dengan suaranya karena merasa sedih atas kehilangan 
Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah turun dari atas mimbar dan 
langsung memeluknya. Ketika dipeluk oleh Rasulullah, maka batang 
pohon tersebut mulai mereda. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, 
*Demi Allah, jika tadi aku tidak memeluknya, maka batang pohon ini 


Shakih Ibnu Khuzaimah || 323 


akan terus menguak sampai hari kiamat, karena merasa sedih 
kehilangan Rasulullah SAW.” kemudian Rasulullah memerintahkan 
para sahabat untuk mengubur batang pohon tersebut.” 


Dalam hadits Jabir disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW 
berkata, “Sesungguhnya batang pohon ini menangis karena telah 


merasa kehilangan zikrullah.” 


46. Bab: Dianjurkannya Seorang Khatib Untuk Bersandar Pada 
Tongkat Saat Berkhutbah mengikuti Ajaran Rasulullah 


Wasil -۸‏ ابو طاهر P‏ در SAN‏ إن هپرو 


رنه ka‏ غو يوسف بن عدي P‏ 


Ay ME kaa kh aki عبد الله بن عبد الرّحْمَنٍ‎ 


r 


PANA | 


Lah رَسُول الله تك وَهُوَ قائم عَلَى قوس أو‎ sal a aal: عن‎ gya) 
Kaki WEE يقول: وَالسَّمَاءِ والطارق»‎ aan Ji حين أَنَاهُم‎ 

(ya aa ما‎ ai ah SE NY نا في‎ a 8 

ik PSS agé di JP هَذَا‎ 

بصَاحبنا لو كنا نعم ا كما یقول حق NG‏ 

1778. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 

kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Amr 


bin Tamam Al Misr memberitakan kepada kami, Yusuf bin Addi 
memberitakan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah memberitakan 


30? Sanadnya hasan, atas kesaksian Muslim, tetapi Ikrimah bin Ammar ada 
kelemahannya dari segi hafalannya, dari jalurnya diriwayatkan oleh Ad-Darimi 
(1/19)-Nashir) Al Hafidz menunjukan dalam Al Fath 2: 399 sampai kepada riwayat 
ini dari Ibnu Khuzaimah 


324 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman Ath-Thaifi, dari 
Abdurrahman bin Khalid yaitu Al 'Adwani, dari bapaknya yang 
pernah melihat Rasulullah SAW sedang berdiri di atas busur atau 
tongkat ketika ia menemui mereka. "Setelah itu, aku mendengar 
Rasulullah membaca ق‎ KAY وَالسّمَاء‎ "Demi langit dan yang datang 


pada malam hari yang pernah aku ketahui pada masalah jahiliyah 
—saat itu aku masih musyrik— dan kini aku mulai membacanya saat 
aku telah masuk Islam. Kemudian aku diundang oleh Bani Tsaqif. 
Lalu mereka bertanya kepadaku, “Apa yang telah kamu dengar dari 
laki-laki itu (yaitu Nabi Muhammad)?” maka aku pun membacakan 
surat Ath-Thariq kepada mereka. Salah seorang dari suku Quraisy 
yang saat itu sedang bersama mereka berkata, “Sebenarnya kami lebih 
tahu tentang sahabat kami. Seandainya kami mengetahui bahwa laki- 
laki itu seperti apa yang diceritakannya, maka pasti kami akan 
mengikuti ajarannya'."”?? 


47. Bab: Tentang Kayu Yang 
Dijadikan Mimbar Rasulullah SAW 


g Ai e b Kal pb Mual awa 
ap yn o سيان عَنْ أبي حازم قال ااه‎ Wa SI 


اسان سول شرب ما قي من a A‏ 
A IG ga JG PAKA‏ کر له هو الطرفاء 


ده مس 


1779. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 


303 Menurutku sanadnya dha'if, Abdurrahman bin Khalid Al Adwani tidak diketahui 
seperti yang dikatakan Al Husaini, dan Ath-Thaifi salah serta ragu-ragu seperti yang 
dikatakan A! Hafidz-Nashir) Ahmad 4: 335 dari jalur Marwan bin Mu'awiyah 
Al Fazariy. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


“Ala memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami, 
dari Abu Hazim yang telah berkata, “Para sahabat berbeda pendapat 
tentang mimbar Rasulullah SAW, “Dari kayu apa ia terbuat?” akhirnya 
mereka pergi menemui Sahal bin Sa'ad (untuk bertanya kepadanya). 
Lalu Sahal bin Sa'ad berkata, “Tidak ada seorang sahabat pun yang 
masih hidup yang lebih mengetahui hal itu daripada aku. 
Sesungguhnya mimbar tersebut terbuat dari batang pohon tamarisk. 


Abu Bakar berkata, “Tamarisk adalah nama sebuah pohon yang 
berbatang kecil.” 


48. Bab: Khatib Memerintahkan Kepada Jama'ah Untuk Duduk 
tatkala Ia Telah Berdiri Tegak Di Atas Mimbar, bahwasannya 
Walid Bin Muslim dan Perawi Dibawahnya Benar-Benar 1 
Menerima Dari Ibnu Abbas pada Sanad Ini, karena Pengikut 
Ibnu Juraij Menganggap Hadits Ini Mursal dari 'Atha dari — 
Nabi Muhammad SAW 


AH 


A AE Pa‏ پر اتر میا ب 
a‏ مهم نن مار Ara‏ ارتا ان حر عن عَطَاء أن 
بي رَبَاح عَنِ gé‏ ابن عَبَّاسِء قال: لما اوی IA Si‏ 
AU‏ ا kata‏ ابن sa‏ رَهْوَّ عَلَى باب ea‏ فجَلْسَ 
JGS BA MA‏ يَا agama il‏ 


1780. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
memberitakan kepada kami, Hisyam bin Ammar memberitakan 
'kepada kami, Al Walid memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, dari Atha bin Abu' Rabah, dari Ibnu 
Abbas yang telah berkata, “Ketika telah berdiri tegak di atas mimbar, 


326 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


maka Rasulullah SAW berseru kepada para jama'ah, “duduklah!” 
kemudian Ibnu Mas'ud yang sedang berada di dekat pintu masjid 
mendengar dan akhirnya langsung duduk. Lalu Rasulullah SAW 
berkata kepadanya, “Kemarilah hai Ibnu Mas'ud". 004 


49. Bab: Tentang Jumlah Khutbah Jum'at dan Duduk Antara 
Dua Khutbah. Bertentangan Dengan Pendapat Orang Yang 
Tidak Tahu Sunnah, yaitu Orang Yang Menduga bahwa Sunnah 
Tersebut Bid'ah dan Duduk Antara Dua Khutbah Adalah Bid'ah 


F NK at ab Heal aa 

دا کر رغه kara ENI GE; pa‏ 0 
A‏ ابن GAB‏ قَالَ: كان اَي AEA‏ 
hs‏ يلس Ka‏ قال و ې بکر: NGA Ca‏ يقول: کان Ai‏ بن 
سعيد يُحل هذا الشَيْحَ ji A‏ روي 


1781. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Hakim 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar Abdurrahman bin Utsman Al 
Bakrawi menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar 
memberitakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Umar (188 A) yang telah berkata, “Rasulullah SAW 
menyampaikan khutbah jum'at itu dua kali dan beliau duduk antara 
keduanya.” 


2 - 


3% Menurutku dalam hadits ini sanadnya mursal seperti yang ditunjukan oleh 
Al Hafidz karena Ibnu Juraij meriwayatkannya, begitu juga Al Walid dan dia adalah 
mudallis, dan Hisyam bin Ammar adalah seorang yang telah menerimanya-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 327 


Abu Bakar berkata, “Aku pernah mendengar Bundar berkata, 
“Yahya bin Said sangat memuliakan Syeikh ini, yaitu Al Bakrawi'."?5 


50. Bab: Anjuran Untuk Menyingkat Khutbah dan Tidak 
Memanjangkannya 


una Ab Us -vay‏ ابرا مُحَمّدُ بنْ عُمَرَ بن 
اح ر عند اله ينا ada BAGAN‏ 
یم عن وَاصل بن SAR Elan KA‏ بن ياس 
اع ah‏ لکا gha ASI kad du ds Ig‏ فر 
Tinta PRA Kam Kar‏ رَسُولَ ABM‏ يقول: إن طول Do‏ 
Las) JAN‏ خطبته LG si‏ الصلاة وَأفْصِرُوا AA‏ 


PEA 8 0.9 z ھر ہے مر و‎ 20 AA Pau 
فإن من البيان نكا اع اه رعا مكمه ری ار الحسن»‎ 
مه کې‎ 5 25 o PA 2 7 وه‎ >? 07 1 1 zs a 
1 ta 1 1 ١ Tg 0 2 d 5 Para 5 DA 9 ۶ . 20 که م ص‎ 

ابجر بهدا الاسناد بمثله» ولم يقل: فلو كنت نفست 


1782. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Umar 
bin Hayyaj Abu Abdullah Al Hamdani memberitakan kepada kami, 
Yahya bin Abdurrahman bin Malik bin Harits Al Arhabi 
memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar 
memberitakan kepada kami, dari bapaknya, dari Washil bin Hayyan, 


3 Sanadnya shahih lighairihi karena Abdurrahman Al Bakrawiy dha'if, tetapi 
matannya adalah kuat karena diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya pula, lihat 
Al Bukhari, Jum'at 30 dari jalur Ubaidillah bin Nafi' . 


328 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Abu Wail pernah berkata, “Suatu ketika, Ammar bin Yasir 
berkhutbah di hadapan kami, ternyata ia menyampaikan khutbah 
dengan singkat, ketika ia turun dari mimbar, kami bertanya 
kepadanya, “Hai Abu Yaqzan, anda telah menyampaikan khutbah 
dengan amat singkat. Alangkah baiknya jika anda memberi semangat 
(kepada kami)!” lalu Ammar bin Yasir menjawab, “Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Lamanya shalat jum'at 
seseorang dan singkat khutbahnya itu merupakan tanda 
pemahamannya (terhadap ilmu agama). Oleh karena itu, 
perpanjanglah shalat dan singkatkanlah khutbah. Karena sebenarnya 
dalam penjelasan itu ada daya tarik,” 

Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami, Raja” bin Muhammad Al “Udzri 
Abu Hasan memberitakan kepada kami, Al “Ala bin Ashim Al Ju'fi 
memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar 
memberitakan kepada kami dengan sanad yang sama. Akan tetapi ia 
tidak menyebutkan dalam haditsnya itu, “Alangkah baiknya jika 
memberi semangat kepada kami."?6 


0 o َعم‎ WA o z 4 5 كو ص‎ Cia 
قال ابو بکر: في خبر جابر بن سمرة: كائت خطبة‎ ۸-۳٣ 
E: رَسُول الله‎ 
1783. Abu Bakar telah berkata, “Dalam hadits Jabir bin Samrah 


disebutkan, “Sesungguhnya khutbah jum'at Rasulullah SAW itu 
singkat."? 


206 Muslim, Jum'at 47 dari jalur Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar. 
307 Muslim, Jum'at 42 dari jalur Sammak bin Harb dari Jabir bin Samrah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 329 


Sp حَرَنء عَنِ الي : فَحَمدَ الله‎ SAI وفي حبر‎ -4 
حفیفات مكار كانت‎ b DÚS aie 
1784. Selanjutnya dalam hadits Hakam bin Huzn dari Nabi 
Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah memuji Allah SWT dengan 
beberapa kalimat yang indah dan singkat.” 


51. Bab: Sifat Khutbah Nabi Muhammad SAW Yang Diawali 
Dengan Memuji Allah SWT 


Kej Kel ب‎ Muat ابو : طاهر‎ ut -٥6 
Bab, (D) - بن محمد‎ jaan ا يعني ابن عياض» عن‎ an 
30 ايا‎ 3% ee Í زور بها او ده‎ 


عتبة بن عبد الله» INAH a‏ اسنا ا 
عن أبيهء عَنْ حابر gi‏ عبد الله قال: کان رَسُول الله ف يُقول في خطبته: 


يَحْمَدُ الله وشي عليه با A‏ ر له آهل Bag pd‏ 
وَمَنْ O Af gg Jl‏ أَصْدَقَ الْحَديث LS‏ الله Kh‏ حْسَنَ الْهَذي 


سه 3 د« رر نی 


هدي ووس وسر NS AN‏ وکل و NAN‏ وکل بدعة 
Wing HR gb 07 a‏ وَالسسّاعة AGS‏ وكان إذا 


ودس o‏ 2 مر او لقع ځورږ. o s‏ 


KAWA) S5‏ احمرت وجنتاه» وعلا صوثة واشتد غښبه کانه ذير حيش: 
رس or‏ ر ow‏ وا go‏ صب و رس 0 of‏ 
KEG BEN SEE‏ يقول: مَنْ IF‏ مالا a‏ وَمَنْ كرك Wis‏ ینا اه 


6ه سا 


or‏ ° - و و 
ضياعًا فلي او Hp 2G‏ ولي الْمُؤْمنِينَ bi Ii‏ حدیث ابن DAWA‏ ولفظ 


8 Sanadnya hasan, didalamnya terdapat Syihabudin bin Khurasy dia jujur tetapi 
sering salah, dan hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 1096 , dan Imam Ahmad 
dalam musnadnya, lihat A! Fathur Rabbani 6: 92. 


330 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


BAJA bh ke y o 


1785. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Husain bin Isa Al 
Busthami telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Anas bin 
Iyadh memberitakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, Ha, 
Atabah bin Abdullah memberitakan kepada kami, Abdullah bin 
Mubarak memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada 
kami, dari Ja'far, dari bapaknya, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya 
ia berkata, “Apabila sedang menyampaikan khutbah jum'at, maka 
Rasulullah SAW akan memulainya dengan membaca tahmid (memuji 
Allah SWT) dengan bacaan: “Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh 
Allah SWT. maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, 
barangsiapa disesatkan oleh Allah SWT, maka tidak ada yang dapat 
memberi petunjuk. kepadanya. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
ucapan yang paling benar adalah Al Qur`an dan petunjuk yang paling 
baik adalah petunjuk Nabi Muhammad. Kemudian perkara yang 
paling buruk adalah sesuatu yang tidak dikenal, baik itu dalam Al 
Qur'an atau hadits Nabi dan segala sesuatu yang tidak dikenal, baik 
itu dalam Al Qur'an atau hadits Nabi, adalah bid'ah. Lalu setiap 
bid'ah itu pasti menyesatkan. Dan setiap yang menyesatkan itu 
tempatnya adalah di neraka.” Kemudian Rasulullah SAW 
melanjutkan ucapannya, “Aku diutus (untuk menyiarkan ajaran Islam) 
dan jarak hari kiamat itu seperti dua jari ini.” Apabila menyebut hari 
kiamat, maka kedua pipi Rasulullah akan memerah, suaranya akan 
bertambah tinggi, dan amarahnya akan memuncak. Sepertinya 
Rasulullah itu adalah seorang yang memberi peringatan kepada para 
tentara dengan ucapan, “Waspadalah, sesungguhnya hari kiamat telah 
semakin dekat!” setelah itu, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa 
meninggalkan harta benda, maka ketahuilah bahwa harta benda 
tersebut akan menjadi milik keluarganya. Sebaliknya, barangsiapa 
meninggalkan hutang maka aku yang mengurusnya, aku adalah orang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


yang mengurus perkara orang-orang mukmin.” Ini adalah hadits 
lafadz Ibnu Mubarak. 


Sementara lafadz Anas bin Iyadh itu sendiri berbeda dengan 


lafadz ini. | 


52. Bab: Membaca Al Qur'an dalam Khutbah Jum'at 
Jaja ارتا‎ Hut ابرا ابو طاهر‎ -5 


r e ena -eż 9 4 Sa A r ( ۰ P Ea y o 
عېد الله بن م بن معن» عن ابنة الحارنة بن النعمان» قالت: ما‎ 
PA r و2‎ A 2 2 8 7 8 P 12 0 م‎ 
NG ق إلا من في رَسُول الله 8 يقرا بها في كل جُمُعَة‎ las 


ۀ عب( ليك م ل an‏ ل 7 اض ا 2 
FEAA:‏ بو بَكْر: ابتة Bad‏ هذه هي أ 


1786. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan 
kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, dari Khubaib bin 
Abdurrahman, dari Abdullah bin Muhammad bin Ma'n, dari anak 
perempuan Haritsah bin Nu'man yang telah berkata, “Sesungguhnya 
aku tidak akan dapat menghapal surat “qaaf” kecuali dari mulut 
Rasulullah SAW yang selalu membacanya dalam setiap khutbah 
jum'at. Sepertinya pencerahan kami dan pencerahan Rasulullah itu 
sama.” 


Abu Bakar telah berkata, “nama anak perempuan Haritsah bin 
. Nu'man itu adalah Ummu Hisyam binti haritsah."?1 


3 Muslim, Jum'at 43-44 dari jalur Ja'far dengan adanya yang didahulukan dan 
diakhirkan. 


332 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


9 ہے ٤‏ هر ے | م پوس سه A‏ 2 ت 
NYAN‏ = أنخبرنًا أبو طاهر KAA‏ ابرا يُوسُف a‏ مُوسى» 
r “ai‏ ته با سا 9 ا si... . pa‏ 
ابرا HA‏ عن مُحَمَّد ن ابي بک عَنْ خی بن عند الله عن ام 
32 إن KA r‏ ۰ 6ه 5 Pad e ak‏ هه Ld 2١‏ 
هشام بنْت څارثة بن OKAN‏ قالت: AN‏ ق TAN‏ الْمَحيد منْ في 
رَسُول الله يك كان Wa‏ کل PAPA,‏ ٍذا GA És‏ قال 


Jo‏ مه 

DAA LN Hi pg‏ عد نت 
نه LAN‏ 8 سعد 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1787 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa‏ 
memberitakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami, dari‏ 
Muhammad bin Abu Bakar dari Yahya bin Abdullah, dari Ummu‏ 
Hisyam binti Haritsah bin Nu'man yang telah berkata, “aku dapat‏ 
menghapal surat gaaf wal qur anil majid dari mulut Rasulullah yang‏ 

senantiasa membacanya setiap khutbah jum'at di atas mimbar.” 
Abu Bakar berkata, “Yahya bin Abdullah adalah anak 


Abdurrahman bin Sa'ad bin Zirarah, keturunannya adalah Ibrahimbin 
bin Sa'ad.""' 


53. Bab: Keringanan Untuk Memohon Turun Hujan dalam 
Khutbah Jum'at tatkala Musim Kemarau dan Paceklik Melanda 
| Kaum Muslimin 


N Wet ۸-٨۸٨‏ طاهر AS Us‏ نا علي بن حجر 


الساعدي» ابرا ٍِسْمَاعیل A in‏ حنمن a‏ شريك وهر ان عبد 


310 Muslim, Al Bukhari 51 dari jalur Muhammad bin Basyar. 
311 Lihat Muslim, Jum'at 52, An-Nasa'i 3: 88. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


(ag Mia ai على‎ E 
ال: رال اطا‎ Kia رَسُولَ الله‎ FR EF JA 


4 


لس 236 ali‏ أن A‏ رفع رَسُولَ الله فيك يديه JB‏ الله 
أغثناء di a‏ قال SMA Ban NG if‏ 
e‏ ولا GE‏ ولا مَا نا وَين gin‏ من بت ولا ڌارء فطاعت من 
وراه Wee‏ مغل ارس فلا tea‏ ينبي الما مرت م أمطرت 
JG‏ فلا والله ما راتا الشَّمْس سَبْعَا TK‏ نم JS‏ رجحل من ذلك 
لباب في caka) KA‏ ول الله 4 قائمٌ يَخْطْبْ» ver AEE‏ 
فقال: یا رَسُول الله هلکت WA‏ ت cahin JI‏ لشل 36¿ الله أن 
a‏ عا قال: رقع Is‏ له 8 dai‏ قال: الله a‏ ولا 
ab le‏ عَلَى الآكَام وَالظرَاب» وَبُطُون الأَوْدِيَةِ AAN Sh‏ قال: 
SA alih‏ نَمُشِي في AA‏ قال شَريك: 27 انس al‏ 
الرحل CI‏ فقال: لا ري قال أبو بکر: الل جل 


1788. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Hujr As-Saidi 
memberitakan kepada kami, Ismail bin Ja'far memberitakan kepada 
kami, Syarik bin Abdullah bin Abu Namir memberitakan kepada kami 
dari Anas bahwasanya pada suatu ketika di hari jum'at ada seorang 
laki-laki yang masuk ke dalam masjid melalui pintu yang menuju ke 
“arah Daarul Qadha, kebetulan saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri 
di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah jum'at kepada kaum 
muslimin. Lalu laki-laki tersebut menghadap Rasulullah sambil berdiri 
seraya berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda kami telah musnah 


KN 


334 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan harapan kami telah sirna. Maka, mohonkanlah kepada Allah agar 
menurunkan hujan kepada kami yang sedang dilanda kekeringan!” 
Mendengar permohonan orang tersebut, Rasulullah SAW langsung 
mengangkat kedua tangannya seraya berseru, “ya Allah ya Tuhan 
kami, tolonglah kami! Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami! Ya 
Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami!” 


Anas berkata, “Demi Allah, saat itu kami tidak melihat awan 
tebal. Kemudian tidak ada satu rumah pun antara kami dan bukit. 
Akan tetapi, tiba-tiba, awan menjadi tebal —seperti tameng— telah 
muncul dari balik bukit. Ketika berada di tengah langit, maka awan 
tersebut mulai berpencar dan menurunkan hujan yang deras. Demi 
Allah, mulai hari itu hingga tujuh hari berikutnya, kami tidak pernah 
lagi melihat matahari (karena hujan turun terus menerus).” 


Pada hari jum'at. berikutnya, laki-laki tersebut datang lagi dan 
masuk ke dalam masjid melalui pintu yang sama. Kemudian ia 
menghadap kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang berkhutbah 
sambil berkata, “Wahai Rasulullah, harta benda kami kini telah 
musnah dan harapan kami pun telah sirna (akibat hujan yang turun 
terus menerus). Oleh karena itu, mohonkanlah kepada Allah agar 
menghentikan curah hujan yang dapat membahayakan jiwa kami!” 


Mendengar permohonan laki-laki itu, Rasulullah SAW kembali 
mengangkat kedua tangannya dan berdoa, “Ya Allah ya Tuhan kami, 
curahkanlah air hujan tersebut ke arah sekitar kami akan tetapi hujan 
tersebut tidak membahayakan kami! Ya Allah ya Tuhan kami, 
curahkanlah air hujan itu di atas gunung-gunung, bukit-bukit, jurang- 
jurang, dan tempat pertanian kami!” 

Tak lama kemudian hujan berhenti dan kami pun pulang dari 


وو . 


masjid dengan berjalan kaki di bawah terik sinar matahari. 


Syarik berkata, “Aku pernah bertanya kepada Anas, “Apakah 
orang yang memohon untuk dihentikan. hujan itu adalah orang 
pertama yang sama?” Anas menjawab, “Aku tidak tahu.” | 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


Abu Bakar berkata, “As-Sila’ itu adalah gunung." 2 - 


54. Bab: Berdoa Dalam Khutbah Jum'at agar Hujan Deras 
Terhenti dan Tidak Mengguyur Rumah-Rumah jika 
Dikhawatirkan Hujan Tersebut dapat Menghancurkan 
Rumah-Rumah 


Lab علي بن‎ CA بكر‎ Mural طاهر‎ Hug -۹ 
PAN Ss سه‎ Bo D PAN “a. -o ور ري‎ -9 ai 

Ge‏ إِسْمّاعيل يعني ابن جَعْض حَدَْنَا حُمَيْدٌ عَنْ A‏ وخا أبن 

مُوسَى محمد بن EI CAN‏ بن الْحُسَيْن gada‏ قالا: MG As‏ 


مش وم 


وهو ابن era wi‏ يل قال: سكل أنسً: هَل کان 2 الله Peg‏ 
Sah ad‏ قال: قيل يوم الْجُمُعَة: يا رَسُولَ الله فَحَط ali‏ وأحدبت 


PN aa °‏ مز اي هرارو مه 7 5 0 
LAN‏ وَهَلِكَ الْمَال قال: فَرَفع يديه حَّی AEG cakal) G h‏ 
رمَا نَرَى في A‏ قال: فَمَا ah‏ الصّلاة حى إن الشاب 


القريب PA SN‏ إلى أهله منْ شدة الْمَطَ A‏ 
ماو Do K E‏ ا 8 3 D‏ یا ۸ sg‏ 4 
فقالوا: يا Ia)‏ تَهَدّمَت الوت HA‏ الرکبان» pinih‏ رَسُول 


una‏ بيده: الله Ap‏ ولا ME‏ فكشطت عن المَديتة هَذَا 
لفظ SI‏ بن الْحَارثء غير أن أيَا مُوسَى قال: قَحَط “kandi‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1789 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Hujr‏ 
memberitakan kepada kami, Ismail bin Ja'far, Hamid menceritakan‏ 
kepada kami, dari Anas, Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dan‏ . 


2۱2 Muslim, shalat Istisga' 8 dari jalur Ibnu Hajar, Al Bukhari, shalat istisqa' 7 dari 
jalur Isma'il. 


336 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ali bin Husam  Ad-Dirhami menceritakan kepada kami, Lalu 
keduanya berkata, “Khalid bin: Harits menceritakan kepada kami, 
Hamid menceritakan kepada kami dan berkata, “Suatu ketika, Anas 
ditanya, “Apakah Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya 
(ketika berdoa dalam khutbah jum'at)?” Anas menjawab, “Pada hari 
jum'at itu seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, tolonglah kami! 
Hujan tidak pernah turun, tanah mulai mengering, dan harta benda 
kami telah habis (karena musim paceklik yang panjang)'." 


Kemudian Rasulullah "SAW mengangkat kedua tangannya 
hingga aku dapat melihat kedua ketiak beliau yang putih dan setelah 
itu beliau memohon hujan turun. Tak lama kemudian, kami melihat 
awan hitam yang membawa hujan telah muncul. 


Anas berkata, “Usai, melaksanakan shalat jum'at, hujan belum 
berhenti. Dan bahkan orang yang rumahnya dekat dengan masjid tidak 
dapat kembali ke rumah karena derasnya hujan yang turun. Kemudian 
beberapa orang sahabat berseru, “wahai Rasulullah, rumah-rumah 
kami nyaris hancur (karena hujan yang deras) dan orang-orang tidak 
dapat mengendarai kendaraannya.” mendengar seruan para sahabat 
tersebut Rasulullah SAW tersenyum seraya mengangkat kedua 
tangannya dan berdoa, “Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan di 
sekitar kami dan janganlah engkau" jadikan hujan itu dapat 
membahayakan kami!” tak lama kemudian awan hitam mulai bergeser 
dari kota Madinah. Ini adalah hadits lafadz Khalid bin Harits, hanya 
saja Abu Musa juga berkata, “Hujan tidak kunjung turun. 


313 Sanadnya shahih-Nashir)An-Nasa'i 3: 134 dari jalur Isma'il bin Hamid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 337 


55. Bab: Keringanan bagi Khatib untuk Tersenyum 
dalam Khutbah Jum'at 


رر خر 2 y‏ 


g PRE سه‎ 
الله‎ Tr SA : قال أذ کی‎ ٠۰ 


1790. Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Hamid dari Anas, 
bahwasanya Rasulullah - SAW , pernah” tersenyum (dalam 
berkhuthbah)."?!* م‎ i | 


لح 


56. Bab: Hal Mengangkat Kedua Tangan untuk Meminta Hujan 
dalam Khutbah Jum'at 


va -۱‏ : طاھر ا Wei P‏ بر بن Kart ata‏ 
aji‏ يعني : 7 ع Ia‏ عن اد > عن ائس» قال: کان الي 
ا لا ر تله في aa sei ip‏ 


er‏ مس 


aka) "PG يديه > یری‎ Si کان‎ Z6 الاستسقاء‎ 


1791. Abu Thahir telah  memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bisyr bin Mu'adz 
memberitakan kepada kami, Yazid bin Zurai” memberitakan kepada 
kami, Said memberitakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas yang 
telah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengangkat 
kedua tangannya dalam berdoa kecuali pada saat memohon turun 
hujan. Pada saat memohon turun hujan, maka Rasulullah mengangkat 
kedua tangannya hingga terlihat kedua ketiaknya yang putih." 


314 Lihat hadits no 1789 
31S Al Bukhari, shalat istisga 22 dari 0 Sa'id, Muslim, shalat istisqa` 7 dari jalur 
Sa'id 


338 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


a A. y رو‎ P z, ce r re. كح‎ 

۲ قال أبو بکْر: في 2 شّرِيك بن عَبْد الله عَنْ أنس» قال: 
رفع In‏ الله 4 بتي فڏ انل قل في حبر اد عن ألس: SAN‏ 
ديه في شَيْء من دُعَائه إلا في EEN‏ يريد إلا عند a‏ الله عر 
وَل أن (aka‏ وعند Ia‏ بحبس ra p‏ ,35 3 اسم 
TNI‏ عَلَى ai Ú pedal‏ ما أن سقو وال 
الثاني : أذ يق SA IU A Bh‏ 
مالك LA‏ شريك بن عبد الله a‏ أله رَفع يديه في dad‏ 
عَلَى RS A‏ حن JE‏ الله أن a‏ وكذلك ع 
قال: UNS ali‏ ولا عَلَينَا هذه اللفظة An Kai‏ إلا ئه سال الله 


أن يبس الْمَطَرٌ Jad jp‏ ورت 285 WA‏ على الْحبّال 
والآكام والأردية 


1792. Abu Bakar telah berkata, “Disebutkan dalam hadits Syarik 
bin Abdullah, dari Anas bahwasanya 18 berkata, “Kemudian 
Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya’, maka hadits ini telah 
aku diktekan sebelumnya pada hadits Qatadah dari Anas, “Rasulullah 
tidak mengangkat kedua tangannya, ketika berdoa, kecuali pada saat 
memohon turun hujan', maksudnya yaitu ketika beliau memohon 
kepada Allah SWT untuk diturunkan dan dihentikan hujan. 
Sebenarnya, arti kata Al Istisqa itu mempunyai dua arti: memohon 
turun hujan dan memohon hujan berhenti. Dalilnya adalah 
bahwasanya Anas bin Malik telah menceritakan dalam hadits Syarik 
bin Abdullah bahwasanya Rasulullah mengangkat kedua tangannya 
pada saat berkhutbah jum'at di atas mimbar untuk meminta turun 
hujan. Begitu pula Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


berdoa, “Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan di sekitar kami 
dan bukan hujan yang membahayakan kami’. Ini pun juga disebut 
.Al Istisga, hanya saja beliau memohon kepada Allah SWT agar hujan 
dialihkan dari perkampungan ke gunung, bukit, lembah, jurang, dan 
tanah pertanian'.' 


57. Bab: Memberi Isyarat Dengan Jari Telunjuk Di Atas Mimbar 
Ketika Khutbah Jum'at dan Dibencinya Mengangkat Kedua 
Tangan Di Atas Mimbar selain Untuk Meminta Hujan 


Penataan ag si Ab Cp - -۳ 
000 WAS, - | Pm 1 aza 
ورد ان ود ره‎ NG Tap القطان» حدنا‎ 


Cl قال:‎ wsi) Sp عُمَارَة بن‎ Ca: ارا حَصَيْنْ قال:‎ Dan 
oi 3 فقال عُمَارَة: کح الله‎ Pr da مراد زهو رَافعٌ‎ P3 
kih بإصبعه‎ ae ÁK زا ول الا‎ PAR رایت رَسُول لله فك‎ 


حَديث pp‏ 
وفي gé Man‏ عُمَارة بْنَ رويبة KAN‏ في يوم عيده 


وبشر بن B3 Ab DA‏ يديه في sG‏ وزاد: af,‏ هشيم 
بالسبابة 


ے > کو ع 222 o 3 o‏ 5 £ 9- 
قال ابو بکر: رواه Sa aa‏ عن حصین» فقالا: رای بشر 
Olga 7‏ على | لمنبر يوم الْجُمُعَة 


316 Lihat hadits no 1788 


340 || Shahih Tonu Khuzaimah 


1793. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa 
Al Qaththaan memberitakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada 
kami, dari Hushain, Ha, Ali bin Muslim memberitakan kepada kami, 
Husyaimin menceritakan kepada kami, Hushain memberitakan kepada 
kami dan berkata, “Aku pernah mendengar Imarah bin Ruwaibah 
Ats-Tsaqafi berkata, “Suatu ketika Basyar bin Marwan berkhutbah 
sambil mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Mengetahui hal 
itu, Imarah berkata, “Semoga Allah memburukkan kedua tangannya 
itu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah berkhutbah di atas mimbar 
dan tidak mengatakan kecuali memberi isyarat dengan jari 
telunjuknya'." 


Ini adalah hadits Jarir. 


Sementara itu dalam hadits Husyaim disebutkan, “Aku pernah 
melaksanakan shalat ied bersama Imarah bin Ruwaibah (189 A). 
Kebetulan saat itu Basyar bin Marwan menyampaikan khutbah sambil 
mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Lalu Husyaim memberi 
isyarat dengan jari telunjuk.” 


Abu Bakar berkata, “Syu'bah dan Ats-Tsauri telah 
meriwayatkan hadits ini dari Hushain seraya berkata, “Hushain telah 
melihat Basyar bin Marwan berkhutbah di atas mimbar pada hari 
jum 'at'. "317 


r 


٤-أُخْبَرَنا‏ ابو طاهر A‏ یحی SG‏ 


ارا ابو داوق ارا aan‏ قال: وَحَدَننَا ملم 8 تاد A‏ 
ZE‏ عن ان > جَمِيعٌاء عن > حصير 

1794. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Hakim 


317 Muslim, Jum'at 53 dari jalur Hushain. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 341 


memberitakan kepada kami, Abu Daud memberitakan kepada kami, 
Syu'bah memberitakan kepada kami dan berkata, “Muslim bin 
Junadah memberitakan kepada kami, Waki’ memberitakan kepada 
kami, dari Sufyan. Seluruhnya menerima hadits itu dari Hushain."'8 


58. Bab: Tentang menggerakkan jari telunjuk ketika memberi 
isyarat pada saat berkhutbah 


Abu Bakar telah berkata, “Aku telah mendiktekan hadits Sahal 
bin Sa'ad dalam kitab Al Iedain (shalat dua hari raya).” 


59. Bab: Tentang Turun dari Atas Mimbar untuk Bersujud 
ketika Membaca Ayat Sajadah saat Berkhutbah jika 
Hadits ini Benar : 


دوه طاهر ge‏ بكر أ UB gat‏ مُحَمَّدُ بن عبد الله 
عبد Hae SI‏ ابي وشعَيْب» ra ji cal NG‏ نتا e‏ 


رق تیت pen on dag‏ د أبي سعيد؛ 

له قال طا رول الله وك يَوْمَاء فقراً ص» pa D‏ بالسّحْدَة JS‏ 

SA CAS السخدة‎ dh A رَسحََنَا‎ a 
للسُحُود‎ Lan SU هي به نبي ) » وکن‎ Ls) فسا راا قال:‎ 


1795. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
` kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 


315 An-Nasa'i 3: 88 dari jalur Waki', Abu Daud, perkataan 1104 dari jalur Hushain. 


342 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abdullah bin Abdul Hakim memberitakan kepada kami, Ubay dan 
Syu'aib memberitakan kepada kami,dan keduanya berkata, “Al-Laits 
memberitakan kepada kami, Khalid bin Yazid menceritakan kepada 
kami, dari Ibnu Abu Hilal, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id 
yang berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah SAW berkhutbah dan 
membaca surat Shaad, ketika sampai pada ayat sajadah, maka 
Rasulullah turun dari atas mimbar untuk melaksanakan sujud tilawah. 
Melihat itu, kami pun ikut bersujud. Kemudian beliau membaca surah 
Shaad sekali lagi. Hingga sampai pada ayat sajadah, kami bersiap-siap 
untuk sujud. Saat melihat kami, Rasulullah berkata, “Sesungguhnya 
ini merupakan taubatnya seorang Nabi. Akan tetapi, sepertinya aku 
melihat kalian telah siap untuk bersujud.” lalu beliau turun dari atas 
mimbar untuk melakukan sujud dan kami pun mengikutinya.” 


Abu Bakar pernah berkata, “Aku memasukkan sebagian 
'pengikut Ibnu Wahab, dari Ibnu Wahab, dan dari Amr bin Harits, 
dalam sanad ini terdapat Ishak bin Abdullah Abu Farwah di antara 
Said bin Abu Hilal dan Iyadh. Sementara Ishak bin Abdullah adalah 
orang yang haditsnya tidak dapat dijadikan argumen. Menurutku ini 
merupakan suatu kekeliruan untuk memasukkan Ishak bin Abdullah 
dalam sanad ini.?'? **? 


319 Ini sama seperti catatan aslinya: yang didengar dari bacaan Syeikh Imam 
Syamsudin Ibnu Al Muhib. 

320 Sanadnya shahih jika Sa'id bin Abu Hilal tidak bergabung, tetapi hadits ini 
shahih atas kesaksian seperti yang aku jelaskan dalam Shahih Abu Daud (1271)- 
Nashir) Abu Daud, perkataan 141 dari jalur Ibnu Abu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


60. Bab: Keringanan Untuk Menerangkan Pertanyaan tentang 
Sesuatu Saat Berkhutbah Di Atas Mimbar Pada Hari Jum'at. 
Berbeda Dengan Pendapat Yang Menyatakan bahwa Khutbah Itu 
Adalah Shalat hingga Tidak Dibolehkan Berbicara 


Aa على : نب‎ an الفقيه‎ AN ah — NYAN 


ارا عبد العريز بن مد قال: f‏ حير د نا سه pÉ 1 (ey‏ محمد 


BO ny. NI bar 2.8‏ وره هم هو DO nur‏ 
بن الفضل بن dasa‏ بن اِسُحَاقَ ی ريم ةطبرا KA‏ بن a‏ بن 


رمق NGE‏ َل بن حي l ea‏ شريك 
على Adi‏ يوم aa‏ فقال: يا رَسُول cad‏ می di par él‏ 
لاس أن مت Ii‏ ثلاث ip‏ کل NG‏ يُشيرُونَ | له أن 58 
ال شو الله هة عند الثالثة: حك اد لات Kiri!‏ حب الله 
Tan at San‏ قال: EKS‏ ر ‘o‏ 


gi KA ah on‏ قد اخ 

دم مر مر غلام شَ شي قال قول: حبرا هو م من أقران ني قد احَتلم أو 
Ga‏ فقال ۸ : YEN Gif‏ عَن السسّاعَة؟ 3g‏ ها yA‏ اء قال: إن 
Jas‏ هذا adj‏ عُمْرَهُ فلن يَمُوتَ حَتّی يَرَى Wet‏ 

1796. Syeikh faqih Abu Hasan Ali bin Muslim As-Salmi telah 
memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abdul Aziz bin Ahmad 
memberitakan kepada kami dan berkata, “Ustadz Imam Abu Thahir 
Muhammad bin Fadhl bin Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah 
memberitakan kepada kami, Ali bin Hujr memberitakan kepada kami, 
Ismail bin Ja'far memberitakan kepada kami, Syarik memberitakan 


. kepada kami," “Ketika sedang berada di atas mimbar pada hari 
jum'at, seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari 


**! Dalam teks aslinya sanadnya terpotong sampai disini. 


344 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kiamat?” lalu para jama'ah memberi isyarat kepadanya untuk diam 
dan tidak berbicara. Akan tetapi, orang tersebut tetap bertanya hingga 
tiga kali. Semua jama'ah memberi isyarat kepadanya untuk diam. 
Kemudian Rasulullah SAW mulai menjawab pada pertanyaan yang 
ketiga dengan ucapannya, “Celakalah engkau! Apa yang telah kamu 
siapkan untuk menyambutnya?” orang itu menjawab, “Cinta kepada 
Allah dan rasul-Nya'. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, “Kamu 
akan bersama orang yang kamu cintai.” kemudian Rasulullah SAW 
diam beberapa saat. Setelah itu, beliau- bertanya, “Mana orang yang 
bertanya tentang hari kiamat tadi?” seseorang menjawab, “ini dia hai 
Rasulullah.” lalu Rasulullah bersabda, “Apabila anak itu telah dewasa, 
maka ia tidak akan meninggal dunia melainkan akan melihat tanda- 


tanda hari kiamat'. 7 


61. Bab: Keringanan Bagi Khatib untuk Mengajarkan Jama'ah 
Shalat Jum'at dalam Khutbah 


OA اا‎ A ا‎ Ab “A uf -yivay 

EAD KAS‏ برا سَلْمُ بن AS‏ عَنْ يوس بن إِسنحَاق» عن الْمُغيرَة 
أن شيل AA‏ عبد الله G‏ لما Ka ad‏ الي ف 
يطب A JAN I‏ از هذ القع ين خي 
يَمَنِء ألا O‏ عَلَى nging‏ مَسْحَة A‏ قال: فَحَمذت الله عَلَى WIL‏ 


1796. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad Az-Zuhri memberitakan kepada kami, Salm bin Qutaibah 


memberitakan kepada kami, dari Yunus bin Ishak, dari Al Mughirah 
bin Syibil, dari Jarir bin Abdullah yang telah berkata, “Ketika aku 


22 Ahmad dalam Al Adab 95 dari jalur Qatadah secara ringkas. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW sedang menyampaikan | 


khutbahnya di atas mimbar seraya berkata, “Akan masuk melalui pintu 
ini atau melalui jalan ini orang baik yang memiliki keberuntungan. 
Ketahuilah, bahwa di wajahnya itu ada bekas usapan malaikat.” lalu 
Jarir berkata, “Sungguh aku memuji Allah SWT atas cobaan yang 
menghampiriku ini," 


62. Bab: Keringanan Bagi Khatib untuk Memberi Salam dalam 
Khutbah kepada Orang Yang Baru Tiba dari Perjalanan atau 
Baru Masuk ke Dalam Masjid 


- أخبرا ابو طاهر Eta A Meet‏ أبو عَمَّار الخ 
ن a ig‏ مُوسى» عن بوس إن أبي اِسْحَاقَ É‏ 
0 لود شبُل عن AP‏ بن Ala‏ قال: új‏ دوت من مَدينَة 

a nih ya راحلتي؛‎ di SA سول الله‎ 
الله فرَمَاني الاس‎ Iyan علي‎ kad لله يطب‎ 7 
SE لحَليس لي:‎ ia بالْحَدَة ق؛‎ 
Fi هُوَ يَخْطْبْ‎ a باس‎ WS مي شن قال: :عم‎ 
من‎ gA a ُو من‎ AB منْ هَذَا‎ KE Jian له في خطبته َالَ: إِنّهُ‎ 
الله على ما‎ bani ملك قَالَ:‎ BL d DG حير في يمن‎ 
1798. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Ammar Husain bin 


22 Sanadnya shahih -Nashir) Ahmad 4: 359 — 360 dari jalur Yunus. 


346 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Huraits memberitakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa memberitakan 
kepada kami, dari Yunus bin Abu Ishak, dari Al Mughirah bin Syibil, 
dari Jarir bin Abdullah yang telah berkata, “Ketika hampir mendekati 
kota Madinah, aku pun mulai menghentikan untaku, lalu aku buka 
tasku dan aku kenakan bajuku, setelah itu, aku masuk ke dalam masjid 
yang kebetulan saat itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. 
Kemudian Rasulullah memberikan ucapan salam kepadaku, sementara 
jama'ah lainnya memandang kepadaku, selanjutnya aku duduk dan 
bertanya kepada teman di sampingku, 'Hai Abdullah, apakah 
Rasulullah menyebutkan sesuatu tentang diriku?” teman di sampingku 
itu menjawab, “Ya. Tadi Rasulullah menyebutkan tentang kebaikan 
dirimu ketika beliau menyampaikan khutbahnya. Dalam khutbahnya 
itu,” Rasulultah SAW berkata, “Akan datang menemuimu melalui pintu 
ini atau jalan itu orang baik yang memiliki keberuntungan. 
Sesungguhnya di wajahnya itu ada bekas usapan malaikat' 1320 


63. Bab: Tentang Khatib Yang Memerintahkan Jama'ahnya 
Untuk Bersedekah saat Menyampaikan Khutbah Jum'at tatkala 
Melihat Suatu Kebutuhan dan Kemiskinan 


AA‏ وو لودو د 


د وس so z‏ 
الله بن سَعْد بْن أبي ره أن ut‏ سعيد JES KENA‏ يوم KAI‏ 


ران لود E 2 AHH‏ اله ا ليجلسوة» ME‏ 
ی صلی لما اصرف ag‏ نجاف فما : IE‏ 


م .3 


يعون بك قال: تا کشت رکا ند bna‏ من سول له هه 


324 Sanadnya shahih-Nashir), Ahmad 4: 359 -360. 
347 


‚Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


تم ذكر أن رجلا جَاء يوم الْجْمُعَة Has BA (pas‏ في هيك ai‏ 


لم 2 رر رو 


pF لَه بو‎ ab GG مما لقا‎ ajaa الله هغ أن‎ Jag pah 


فصلی Kera)‏ وَرَسُول الله 8# بَخْطب ثم جَاء يوم A KAIN‏ 
وَرَسُول الله 8 يطب a‏ رَسُولُ الله 88 أن A Njai‏ 0 


ore r 


أحَدَ pts cang‏ رَسُول الله ف ار رر وقال: Ng d‏ ّم قال 
Ta 00‏ إن هدذ زک في ga pah ai eh‏ أن d gada‏ 
فا هوا تیاه قامرت نۀ agih‏ م دعل اليم ارت ان ajag‏ 
A‏ دا ونه KA‏ ُو ا فق أذ مص تدر 


1799. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Said bin Abdurrahman 
Al Makhzumi memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan 
kepada kami, dari Ibnu Ajalan, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin 
Abu Sarah bahwasanya pada hari jum'at Abu Said Al Khudri datang 
ke masjid ketika Marwan bin Hakam sedang berkhutbah, lalu Abu 
Said langsung berdiri untuk melaksanakan shalat sunnah tahiyyat 
masjid, Akan tetapi, tiba-tiba, para pengawal raja datang untuk 
menyuruhnya duduk, namun demikian Abu Said tidak bergeming 
hingga selesai melaksanakan shalat. Ketika Marwan selesai 
mengimami shalat kaum muslimin, kami pun datang menemui Abu 
Said seraya berkata. kepadanya, “Semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan rahmat-Nya kepadamu hai Abu Said! Hampir saja para 
pengawal raja itu mengambil tindakan yang kurang baik terhadap 
dirimu.” mendengar pernyataan kami, Abu Said Al Khudri menjawab, 
“Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan shalat tahiyyat masjid 
yang dua rakaat itu setelah aku melihat langsung dari Rasulullah'. 
Selanjutnya Abu Said bercerita, “Suatu ketika, pada hari jum'at, 
seorang laki-laki dengan penampilan yang buruk datang ke masjid 
saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbahnya. Kemudian 


348 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah memerintahkan para jama'ah untuk memberikan sedekah 
kepada laki-laki tersebut. Akan tetapi, ternyata para jama'ah tidak 
mempunyai baju yang banyak. Akhirnya Rasulullah memberinya dua 
helai pakaian. Setelah itu laki-laki tersebut diperintahkan untuk 
melaksanakan shalat sunnah dua rakaat, sedangkan Rasulullah 
melanjutkan khutbahnya. 


Pada hari jum'at berikutnya, laki-laki itu datang ketika 
Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbahnya. Lalu beliau 
memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan sedekahnya. 
Tiba-tiba laki-laki itu melemparkan salah satu baju (untuk 
disedekahkan). Akan tetapi Rasulullah mencegahnya untuk 
bersedekah dengan bajunya itu seraya berkata, “hai saudaraku, 
ambillah bajumu! setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, 
“sesungguhnya laki-laki ini datang ke masjid dengan penampilan yang 
buruk. Lalu aku perintahkan kepada para jama'ah untuk memberikan 
sedekah kepadanya. Akan tetapi, ternyata mereka tidak mempunyai 
baju yang banyak. Akhirnya aku berikan dua baju kepadanya. 
Kemudian pada hari jum'at ini aku memerintahkan kaum muslimin 
untuk bersedekah dengan hartanya. Dan ternyata laki-laki tersebut 
melemparkan salah satu bajunya (untuk disedekahkan).” Akhirnya 
Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk melakukan shalat sunah 
tahiyyatul masjid dua rakaat. 


52 Sanadnya hasan-Nashir) Al Hafidz menunjukannya dalam Al Fath 2: 411 kepada 
riwayat ini dari riwayat Ibnu Khuzaimah,At-Tirmidzi 2: 385 dari Jalur Sufyan, 
An-Nasa'i 3: 87. 


`. Shahih Ibnu Khuzaimah || 349 


64. Bab: Keringanan Bagi Khatib untuk Menghentikan 
Khutbahnya Sejenak agar Dapat Menjawab Pertanyaan Orang 
Yang Bertanya tentang Ilmu Agama 


Jor 10 0 $ 


Ke an ul A اجنام‎ Ab MA ANG 

الْمَحِيد : نْ إِبْرَاهِيمَ» ابرا المقرئ» a‏ ھک 
بن هلال عن gl‏ رفاعة الْعَدوِي» قال: al Ca‏ لي Ki‏ وهو 
ا Kar‏ : نا رسول ال به غریب کچ شا عن دینهء لا 


يَدْرِي ما A‏ ما Job tis‏ إلي ٠ caka NG,‏ فأتي بكرسي خَلْتْ Lara‏ 
رو شو 2 a‏ 

حَديدًاء ال Ar‏ رَأى a‏ حَدِيداء فجَعل AI‏ 
ا حطبته وام م GT‏ 


1800. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Zuhair Abdul 
Majid bin Ibrahim memberitakan kepada kami, Al Muqri 
memberitakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah memberitakan 
kepada kami, dari Hamid bin Hilal, dari Abu Rifa'ah Al Adawi yang 
telah berkata, “Suatu ketika, aku datang menemui Rasulullah SAW 
yang sedang berkhutbah. “Wahai Rasulullah, “seruku, “Ada seorang 
laki-laki asing yang datang untuk menanyakan tentang ajaran 
agamanya.” mendengar seruanku itu, Rasulullah langsung menemuiku 
dan menunda khutbahnya. Kemudian sebuah kursi yang kaki 
penopangnya terbuat dari besi dibawakan untuk tempat beliau duduk. 
Hamid berkata, “Aku melihat kursi tersebut terbuat dari kayu hitam, 
sehingga diduga terbuat dari besi.” lalu Rasulullah mengajarkan 
beberapa ilmu kepadaku. Setelah itu, beliau melanjutkan kembali 
'khutbahnya hingga selesai." 


326 Muslim, Jum'at 60 dari jalur Sulaiman. 


350 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


65. Bab: Tentang Khatib Turun Dari Atas Mimbar dan 
Menghentikan Khutbah Sejenak karena Adanya Suatu Keperluan 


ig‏ طاهر Kang KAA‏ بُن عبد الله 


وو 3 No.‏ ره 
NG VA ea‏ يعني AA‏ عن yaa‏ وهو ابن gh‏ 
زە الا .هم وره 


ga‏ عبد الله بن بريد عَنْ ca‏ قال: کان رَسُول الله ا طب 
CA Jab‏ وا oa aÍ Oam Cage AN‏ ويقومًان» yá‏ 


22 ريق‎ ye و م سر سس ير‎ r 


Sp tu بت كم قال صدق الله و و‎ a Kab 
ماحد في خخطبته‎ de فثنة رايت هَدَيْنِ فلم‎ ag 


1801. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdah bin Abdullah Al 
Khuza’i memberitakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitakan 
kepada kami, dari Husain bin Waqid, Abdullah bin Buraidah 
menceritakan kepada ku, dari bapaknya yang telah berkata, “Suatu 
ketika, Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba Hasan dan 
Husain datang dengan mengenakan baju merah sambil berdiri, 
kemudian Rasulullah turun dari atas mimbar lalu memeluk keduanya, 
lalu beliau letakkan kedua cucu kesayangannya itu di depannya seraya 
berkata, “Maha Benar Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya harta 
benda dan anak-anakmu itu merupakan cobaan. Aku melihat kedua 
anak ini dan tidak sabar (untuk menciumnya). Lalu beliau mulai 
melanjutkan khuthbahnya. ngar 


P An tp oa Ka pb 4 cal Aa. ٢ 


A PAN‏ 302 20 ےم 


daN‏ 2633 اوت NG‏ شا تا او ai‏ حدنا حسين بن واف 
Sanadnya hasan,Abu Daud, perkataan 1109 dari jalur Zaid bin Al Habbab.‏ 327 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 351 


l2 دو‎ Ze - ` 2 5 : 4 مه‎ Padha 
penebar UP ابرا عبد الله ب يُرَيْدَة عَنْ أبيه» قال:‎ 
بن پر‎ 


ah, as S3 S 5 أصير'‎ ib Jp بمثله»‎ ja 


1802. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Said Al 
Asyaj dan Ziyad bin Ayyub memberitakan kepada kami dan keduanya 
berkata, “Abu Tumailah memberitakan kepada kami, Husein bin 
Wagid memberitakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah 
memberitakan kepada kami, dari bapaknya yang telah berkata, ketika 
Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbar ...(sama seperti 
redaksi hadits di atas). Kemudian Rasulullah berkata, “Aku tidak sabar 
untuk menciumnya hingga aku. turun dari mimbar dan 
menggendongnya'." tetapi ia tidak mengatakan, “Kemudian mulai 
melanjutkan khuthbahnya."”? 


66. Bab : Keutamaan Mendengarkan Khutbah Jum'at 


ja ا أَحْمَدُ بنْ‎ AK Hui Ab Musi -۳ 

i pd Cia‏ عَبْد الله iba dis‏ بلا عن مالم ف 
MS‏ عَنْ سعيد ea‏ أن AAS au‏ أن ایا هرن فل فال 
ن الله SLR‏ كان يوم الجمعَة َاعْتَسلَ IR‏ وغسل راس ته 
من أطيب طيبهء ولس من صالح تايب تم َرَج إلى الضّلاة ولم 

:كا تن E À‏ دت لتب غر له بن فحنت an A‏ 
skak”‏ | | 


328 Lihat An-Nasa'i 3: 88. 


352 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1803. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Nasr 
memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada ku, dari Shalih 
bin Kaisan, dari Said Al Maqburi, bahwa bapaknya menceritakan 
kepadanya, bahwa Abu Hurairah pernah berkata, “Rasulullah SAW 
pernah bersabda, *Apabila hari jum'at tiba, lalu seseorang mandi, 
membasahi kepala, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian 
yang indah, dan setelah itu pergi ke masjid. Setibanya di masjid ia 
tidak melangkahi orang lain dan mendengarkan khutbah,. maka 
dosanya akan diampuni dari jum'at yang satu ke jum'at yang lain dan 


ditambah tiga hari'."?? 


67. Bab: Larangan Berbicara Saat Khatib Berkhutbah 
pada Hari Jum'at 


Ab ESA A pi 
“ D 02 4 r هم‎ 
عن اه عن ابي‎ 6 WA gi وهيب»‎ Was ال‎ Wa H القيسي‎ 
۹ "3 ري 7 م وس "وور مر‎ A ga yan z KN 
f هريره عن النبي 3 قال: إذا تَكلمت يوم الجمعة فقد لوت وألغيت‎ 
1804. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar 
Al Qaisi memberitakan kepada kami, Habban menceritakan kepada 
kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Suhail menceritakan 


kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad 
SAW yang telah bersabda (190 A), “Apabila kamu berkata saat khatib 


329 Sanadnya shahih, Abdul Aziz bin Abdullah yaitu Abu Qasim Al Ausi Al Madani 
Al Faqih dan Ahmad bin Nasr yaitu Ibnu Ziyad An-Nisaaburi-Nashir). | 


Shahih Ibnu Khuzaimah || . 353 


berkhutbah di hari jum'at, maka berarti kamu telah lalai atau 
dilalaikan. 0 


68. Bab: Larangan Untuk Memerintahkan Orang Lain Diam 
“Dengan Ucapan pada Hari Jum'at ketika Khatib 
Sedang Berkhutbah 


gl -٠٥‏ : طاهر Yugi‏ كر Ca‏ لود 
مد دو BU‏ 


الأغلى» أخبرا A‏ ري ان شهاب» PAN‏ 
سَعيدُ بن الْمُسيّب» ah UG ayadi of‏ ملا 
أن is i‏ عن عقيل ain ain‏ نل عن" ملعيد أن 
ebi‏ ان ابا قال PKI‏ اا 
Gas E Au ٩‏ ابن Gi Ku gi‏ شِهَاب» عَنْ حديث 
jak‏ بْنِ عَبْد HAN‏ عن ٳبرَاهيم بن قارظ عن ابي O EAA‏ 0 
محمد بِنْ راف US‏ عَبْدُ oi KAS SN‏ حر a‏ ابن 
a‏ ا ال 0 
بي TIA‏ وَعَنْ سعيد بن coal‏ عَنْ ابي GIA‏ قال: 

سول الله Jk‏ إا di‏ لصّاحبك: ا م به 


Af gah BD SEN عَبْد‎ y bi a 5000 


330 Sanadnya shahih, lihat rinciannya dalam Ad-Dirasat fil Haditsin Nabawi, dalam 
edisi bahasa arab hal.35 


354 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


یذ کر TAA OA‏ قال بَعْضُهُمْ: SA Do JG‏ وقال Han)‏ و 
BA‏ 


1805. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul A'la 
memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, 
Yunus memberitakan kepada ku, dari Ibnu Syihab telah memberitakan 
kepada ku, Said bin Al Musayyib menceritakan kepada ku 
bahwasanya Abu Hurairah telah berkata, Ha, Muhammad bin Aziz 
Al Aili memberitakan kepada kami, bahwasanya Salama - telah 
menceritakan sebuah hadits kepadanya yang diterima dari Agil, 
Muhammad bin Muslim menceritakan kepada ku, dari Said bin 
Al Musayyib bahwasanya Abu Hurairah telah berkata, Ha, Yahya bin 
Hakim telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, Muhammad 
bin Bakar Al Barsani memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Ibnu Syihab memberitakan kepada ku, 
dari Umar bin Abdul Aziz, dari Ibrahim bin Oarizh, dari Abu 
“Hurairah, Ha, Muhammad bin Rafi” memberitakan kepada kami, 
Abdurrazzak memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Umar bin 
Abdul Aziz, dari Ibrahim bin Abdullah bin Oarizh, dari Abu Hurairah, 
Ha, dari Said bin Al Musayyib dan dari Abu Hurairah bahwasanya ia 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
kamu berkata saat khatib berkhutbah di hari jum'at kepada temanmu, 


‘diam’, maka sesungguhnya kamu telah lalai. 


Ini adalah lafaz hadits Abdurrazzak, Ha, Al Barsani 
menceritakan kepada kami dan yang tidak menyebutkan pendengaran. 
Sebagian orang berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda. ” Lalu 
sebagian lagi berkata, “dari Nabi SAW." 


331 Sanadnya shahih, lihat rinciannya dalam dirasat fil Haditsin Nabawi Hal.25. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 355 


69. Bab: Larangan Untuk Mencegah Orang Lain Berbicara 
karena Orang Yang Melarang Itu Terkadang Tidak Mendengar 
Khutbahnya Khatib 


P ٢ 0۱0‏ او 
PANA 03 39 1‏ ھ مه 


eno 2‏ تد وتس Ga‏ 0 
A) a‏ عن الأعْرّج» عَنْ f‏ عَنْ ابي شر J6 SR‏ اذا Ju‏ 
ا٢ر a‏ .کوت غه لنت GA Ai‏ 
ل dapa‏ إِذَا Ad‏ لصّاحبك: أنصت يوم Wala‏ وَالإمَامُ يطب 
مد لیت قال ag KA DA‏ لَعَيْتَ: ا pu,‏ 

sy 


1806. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
memberitakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada 
kami, Ha, Said bin Abdurrahman memberitakan kepada kami, Sufyan 
memberitakan kepada kami, dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, “Apabila seseorang 
berkata kepada temannya saat khatib berkhutbah, ‘diam dan 
dengarkan’, maka sesungguhnya ia telah lalai.” Ini adalah redaksi 
Abu Hurairah 


Al Makhzumi berkata, “Apabila kamu berkata kepada temanmu 
ketika khatib berkhutbah, ‘Diam dan dengarkan’, maka kamu telah 
lalai.” 


Sufyan berkata, “Jughita" ini adalah redaksi Abu Hurairah. Yang 
. benar adalah Jaghawta. “2? 


332 Al Bukhari, Jum'at 26, Muslim, Jum'at 12. 


356 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


70. Bab: Larangan Bagi Jama'ah untuk Bertanya Tentang Ilmu 
Kepada Selain Khatib pada saat Khutbah 


٣ اط‎ a A 
DA ودل اش‎ la al 
المسمجد يَوْمّ الْجْمُعَة‎ A3 JGA 3 الله عَنْ عَطاءِ بن يسار عَنْ ابي‎ 
e لي هج يطب‎ 


Ar‏ ریو 


براءق فقلت A‏ مشي Tag‏ هده و قال: و : AK an‏ نم 
a A‏ م 3 > ak di‏ مكثت raw‏ 4 
سن کي gih‏ ا مل ی کا فلت ا سار 


‫َ 
© > 


Ee‏ سي ما للف œ‏ - م م يھ 2 مهو ش 
مَحَهستي Ap ih‏ | ما لك من:صلاتك إلا ما لغوت فذهبت 


إلى الي Ls K‏ فقلت: يا يا نبي الله کن بخْب ti ; ah F‏ 2 
GS‏ می ji‏ هذه السُورَة؟ فَحَهّمَي ولم کي ثم قال: ما لَك 


من صّلاتك إلا SA‏ 8# : صدق ابی 


1807. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Zakaria bin Yahya bin 
Aban memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Maryam memberitakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami, 
Syarik bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari 'Atha bin Yasar, 
dari Abu Dzar bahwasanya ia telah berkata, “Pada suatu hari jum'at, 
aku masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah SAW sedang 
berkhutbah. Kemudian aku duduk di dekat Ubay bin Ka'ab. Tak lama 
kemudian Rasulullah SAW membaca surat Bara'ah, lalu aku bertanya 
kepada Ubay bin Ka'ab, “Hai sahabatku, kapan. surat ini turun?” Ubay 
bin Ka'ab langsung menatapku, tetapi ia tidak mau berbicara 
kepadaku. Aku diam sejenak, lalu aku bertanya lagi kepadanya, “Hai 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 357 


sahabatku, kapan surat ini turun?” Ubay bin Ka'ab kembali 
menatapku, tetapi ia juga tidak mau berbicara kepadaku, lalu aku pun 
diam sejenak, kemudian sekali lagi aku bertanya lagi kepadanya, 'hai 
sahabatku, kapan surat ini turun?” Ubay bin Ka' ab tetap menatapku 
dan tidak mau berbicara kepadaku. 


Ketika Rasulullah SAW selesai berkhutbah, aku bertanya kepada 
Ubay bin Ka'ab, “Hai sahabatku, tadi aku bertanya kepadamu, tetapi 
kamu malah menatapku dan tidak mau berbicara kepadaku.” Ubay bin 
Ka'ab menjawab, “Hai Abu Dzar, ketahuilah sesungguhnya kamu 
telah lalai dari shalat jum'atmu.” 


“Akhirnya aku langsung menemui Rasulullah seraya bertanya 
kepadanya, “wahai Rasulullah, tadi aku shalat j jum'at di dekat Ubay 
bin.Ka'ab, tak lama kemudian anda membaca surah Bara'ah, lalu aku 
bertanya kepada Ubay tentang kapan turunnya surat itu, akan tetapi, 
Ubay malah menatapku dan tidak mau berbicara kepadaku, bahkan ia 
malah berkata kepadaku, “Hai Abu Dzar, sesungguhnya kamu telah 
lalai dari shalat jum'atmu.' kemudian Rasulullah SAW bersabda, 
‘Benar apa yang telah dikatakan Ubay. 33 


ھر رر É‏ م .3036 


Old TEPE EEN A‏ محمد بن 


dyr ae Sh‏ و ا 


220 


“1808. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami dan berkata, 
“Muhammad bin Abu Zakaria bin Haiwaih Al Isfaraini memberitakan 
kepada kami, Ibnu Abu Maryam memberitakan kepada kami dengan 
redaksi yang sama seperti hadits di atas." 


° Sanadnya shahih li ghairihi-Nashir), Ibnu Majah, Igamat 86 dari jalur Syarik, 
Ahmad 5 :143. 
334 Lihat hadits no 1807. 


358 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


71. Bab: Tentang Gugurnya Keutamaan Shalat Jum'at Dengan 
Berbicara Pada Saat Khatib Berkhutbah dan Dibolehkannya 
Melarang Orang Berbicara Pada Saat Khuthbah 

dengan Ucapan “Subhanallah? 


رو 3 


AI‏ - ارا او طاهر VA A‏ عَبْدُ الله ji‏ سعيد 
الأسّجء EE Mai‏ 
a‏ قال: کان Ja‏ الله 4 Hai‏ يوم الحمعة 3 


ai‏ عبد الله إن gan‏ می SA‏ هذه 
a‏ أَسْمَعْهَا إلا السّاعَة فقال عَبْدُ الله: سُبُحَانَ الله سكت PEN‏ 
تم ثلا A‏ لبد اله Jr‏ َلك On : AS‏ الله 
قلا تی رَسُول الله 9 JG KAN‏ ابن منود AN JEN‏ لَمْ تجمع 
Wah‏ قال: سُبُحَان الله قال: CAN‏ هب إلى التي WAN‏ له ذلك» فقال 
رَسُول الله : صَدَقَ نم عبد dp an‏ عبد | 


1809. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Said Al 
Asyaj memberitakan kepada kami, Husain bin Isa Al Hanafi 
memberitakan kepada kami, Hakam bin Aban memberitakan kepada 
kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang telah berkata, “Ketika 
Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah jum'at dan membaca 
sebuah ayat, tiba-tiba seorang laki-laki yang berada di samping 
Abdullah bin Mas'ud bertanya, “Kapan surah ini turun? Sepertinya 
aku belum pernah mendengar kecuali pada hari ini.” Abdullah bin 
Mas'ud berseru kepadanya, “Subhanallah,” lalu laki-laki itu diam. 
Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang lain. Ternyata 
laki-laki itu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud sama seperti 
pertanyaan yang pertama. Abdullah bin Mas'ud pun berseru, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 359 


“Subhanallah,” ketika Rasulullah SAW usai melaksanakan shalat, 
Ibnu Mas'ud berkata kepada laki-laki itu, “Sepertinya kamu memang 
belum pernah shalat jum'at bersama-sama dengan kami.' laki-laki itu 
pun berseru, “subhanallah!” akhirnya laki-laki tersebut pergi menemui 
Rasulullah seraya menceritakan apa yang baru saja dialaminya. 
Mendengar cerita laki-laki itu, Rasulullah SAW pun bersabda, “Benar 
apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Ummu Abd!” 


72. Bab: Tentang Berbicara Yang Melalaikan Ketika Khatib 
Sedang Berkhutbah dan Menggugurkan Keutamaan Shalat 
Jum'at namun Tidak Menggugurkan Shalat Jum'at Itu Sendiri 


Tea Ui بكر‎ Hug yA طاهر‎ Sa E d NANG 
عن ايه عن عبد‎ gan pl ابن وَهْب»‎ Wa 
يوم‎ JS a الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ عَنْ رَسُول الله د أله قال:‎ 
ثم م ده وو وه‎ nadi 
در ده‎ ai ند‎ ró رقاب‎ lab 
b ا أ خی كانس لَۀ‎ ٢ 


4810. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Rabi” bin Sulaiman 
memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, 
Usamah memberitakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari 
bapaknya, dari Abdullah bin Amr bin Al “Ash, dari Rasulullah SAW 
bahwasanya beliau telah bersabda, “Barangsiapa mandi pada hari 
jum'at, lalu ia memakai minyak wangi, lalu ia mengenakan pakaian 
yang terbaik, lalu ia tidak melangkahi pundak jama'ah lain, dan ia 


*** Sanadnya dha'if, Al Husain bin Isa Al Hanafi menurut Al Hafidz dha'if. 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


tidak lalai ketika khutbah jum'at tengah disampaikan, maka hal itu 
dapat menghapuskan dosa antara dua jum'at. Sebaliknya, 
barangsiapa yang lalai dan melangkahi pundak jama'ah lain, maka ia 
hanya mendapatkan pahala shalat dhuhur. وژ"‎ 


73. Bab: Perintah Untuk Melarang Orang Yang Berbicara ketika 
Khatib Sedang Berkhutbah dengan Memberi Isyarat 


Abu Bakar telah berkata, “Disebutkan dalam hadits Syarik bin 
Abdullah bin Abu Namir dari Anas tentang kisah orang yang bertanya 
tentang hari kiamat, maka ia memberi isyarat kepadanya untuk diam." 


74. Bab: Larangan Untuk Melangkahi Orang Lain Pada Hari 
Jum'at ketika Khatib Sedang Berkhutbah dan Dibolehkannya 
Bagi Khatib untuk Melarang Hal Itu saat Berkhutbah 


AAN‏ ارا او i‏ طاهر ANA‏ ع کا kaka EWA‏ هاش 


ټس 


ds‏ ارخ تت ان مدي ع متاو ور و متا عَنْ أبي 
الراهريّة قال: كنت حالس مع عبد الله إن GG Da “Tar‏ رال 


e er 


Pe و‎ 


رد د Oa‏ فْجَاء at Ja‏ رقاب A)‏ رر 
اء رل نخطۍ رقاب NE AI‏ الله يه da‏ فقال له 

r o 9‏ م ome‏ در یل رم 2 که . 
Kan‏ فقد اديت انت قال أبو يكرء في A‏ د 
Py‏ مور رم 9 53 2 07 
خرجتها في كاب العيدين 
Sanadnya hasan, Usamah adalah Ibnu Zaid Al-Laitsi, menurut Al Hafidz dia‏ 336 


adalah orang yang jujur, dan dicantumkan dalam shahih Abu Daud (374)-Nashir) 
Abu Daud, perkataan 347 dari jalur Amr bin Syu'aib. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 361 


1811. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Hasyim 
memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitakan 
kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu Zahiriyah yang 
telah berkata: Pada hari jum'at, aku duduk dekat dengan Abdullah bin 
Basar. Kami terus saja berbincang-bincang hingga khatib (Rasulullah) 
keluar (dari mihrab untuk berkhutbah). Tak lama kemudian, datang 
seorang laki- laki yang melangkahi pundak jama'ah lain. Lalu 
Abdullah bin Basar berkata kepadaku, “Seorang laki-laki baru datang 
dan langsung melangkahi pundak jama'ah : lainnya, sementara 
Rasulullah sedang berkhutbah.” akhirnya Rasulullah berkata kepada 
laki-laki tersebut, “Duduklah! Sungguh kamu telah terlambat dan 


, 5 


merugikan orang lain'. 


Abu Bakar telah berkata, “Dalam khutbah juga ada beberapa bab 
yang telah kami riwayatkan dalam “kitab Al 'Idain' (kitab tentang 
shalat idul fitri dan idul adha)."”7 | 


75. Bab: Larangan Untuk Menyela Tempat Duduk Diantara 
Jama'ah dalam Shalat Jum'at dan Keutamaan 
Menjauhkan Perbuatan Itu 


AK Hai Ab ats NANG‏ 1 ا مُحَمَّدُ بن بَشّار 

Gl AA‏ عن سيد دن أبي سی 
ع ا اله أن ia‏ عن أبن kk‏ قال: مَنٍ 
اغتستل يوم JAN ajah KAS‏ أو alah‏ قاحس Gad‏ فلس مِنْ 


b Na ane‏ أو ؤ aS‏ اهل ولم يُفرق بين 


37 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 118 secara ringkas. 


362 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


اين ah IE)‏ الأخْرى SAY JG‏ : أَحْمَظَهُ من فيه عن 
dal‏ قال بو بكر: لا أغلم أ حَدَا تاع YA‏ في هَذَاء Maa‏ 
بَعْض SESI‏ 


1812. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami,Yahya bin Sa'id memberitakan kepada 
kami, Ibnu Ajalan memberitakan kepada kami, dari Said bin Abu 
Said, dari bapaknya, dari Abdullah bin Wadi'ah, dari Abu Dzar, dari 
Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, “Barangsiapa mandi di 
hari jum'at dengan sebaik-baiknya. Kemudian ia mensucikan diri 
dengan sebaik-baiknya. Lalu ia mengenakan pakaian yang terbaik | 
dan memakai minyak wangi serta tidak memisahkan jarak duduk dua 
orang jama'ah, maka dosanya akan diampuni hingga hari jum'at 
selanjutnya.” 

Bundar telah berkata, “Aku menghapal hadits ini dari mulut Said 
yang telah mendengar dari bapaknya.” 


Abu Bakar telah berkata, “Aku tidak mengetahui seseorang yang 
mengevaluasi Bundar dalam hadits ini. Sedangkan Jawad itu sendiri 
terkadang lemah dalam hapalannya. nae 


76. Bab: Tentang Tingkatan Orang Yang Melaksanakan 
Shalat Jumat 


ERESI: 4 ّنا‎ AK Ara ووو‎ f aÉ ri tugas 


o 


DAM د دن‎ E 


338 Sanadnya hasan-Nashir) Ibnu Majah 83 dari jalur Yahya bin Sa'id, hadits ini ada 
tinjauan ulang, lihat Fathul Bari 2: 371. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 363 


,2 7 هله ود ا ره وو ۶ وور دم ٢۷٢‏ و e‏ وور NYA‏ 

جده» عن النبي 3 قال: يحضر الجمعة sa‏ رجحل يحضرها يلعو 

A م لا مه ر‎ 4 5 a Aer r r 2 3. 7 8 

فهو حَظَهُ منهاء وَرَجُل GL Maya‏ فهو رجحل GS‏ الله فإن شاء الله 
s r r‏ - 

جم 2 0 - A‏ - و 2 

OI) obl‏ شاء sana‏ ورحل Was‏ بوقار وَإِنْصّات وسكون» ولم 
r s . r‏ و 14 

- 0 r -A ری‎ r z - سر ت‎ 

2... -Ji و‎ Z | | aj كفا َة‎ PR A wed | 2.3 سه‎ > 4 Ng په‎ 

يتخط رق مسلم» ولم يؤذ > فهو كفارة إلى الجمعة التي تليهاء 

سے ت و Ta. 2 2, AN 2 1 sii ٣‏ ني 2 aee se r‏ س ٥٥ so‏ نوم 

وزيادة pi A‏ لأن الله يقول: مَنْ حَاء بالحستة فلهُ as‏ أمثالهًا 


1813. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Zurai’ memberitakan kepada kami, Habib Al Mu'allim 
memberitakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari bapakku, dari 
kakeknya, dari Rasulullah SAW yang telah berkata, “Ada tiga 
golongan orang yang melaksanakan shalat jum'at. Pertama, orang 
yang menghadiri ibadah shalat jum'at, . tetapi ia lalai dalam 
melaksanakannya, maka bagiannya itu hanyalah kelalaiannya saja. 
Kedua, orang yang menghadiri ibadah shalat jum'at dengan 
membaca doa. Maka ia adalah orang yang selalu memohon kepada 
Allah. Jika dikehendaki, maka Allah akan memberikannya. Dan 
sebaliknya, jika dikehendaki, maka Allah akan menahan doanya. 
Ketiga, orang yang menghadiri ibadah shalat jum'at dengan penuh 
ketenangan. Ia tidak melangkahi pundak orang lain dan tidak 
menyakiti seseorang sesamanya, maka hal itu akan menghapuskan 
dosanya dari jum'at yang satu ke Jum 'at yang lain dan ditambah tiga 
hari, karena Allah SWT telah berfirman, “barangsiapa melakukan 
suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan sepuluh kali lipat (dari 
kebaikan tersebut)'." (Al An'am [6]: 160)? 


39 Sanadnya hasan dengan adanya pertentangan yang jelas yaitu pada Amr bin 


Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya shahih Abu Daud ( 1019)-Nashir) Abu Daud, 
perkataan dari jalur Yazid. 


364 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


77. Bab: Tentang Hadits-Hadits Global sebelum ini Yang 
Menerangkan bahwa Shalat Jum'at dapat Menghapuskan Dosa- 
Dosa dan Kesalahan Yang Kecil dan Bukan Dosa-Dosa atau 
Kesalahan Yang Besar 


giye Ab utara -٤‏ کر اا خو 

Pena مهن بد‎ UAN uk ِن‎ ECA بر‎ >i 

بيه عَنْ ابي هُرَيْرََ أن رول الله SARANAN‏ 
bag Seah dan,‏ نال فاده PA‏ 


Ê. 


1814. Abu Thahir telah memberitakan. sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Hujr 
memberitakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far memberitakan kepada 
kami, Al “Ala bin Abdurrahman bin Ya'kub memberitakan kepada 
kami, dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW 
telah bersabda, “Shalat lima waktu dan shalat jum'at ke jum'at 
selanjutnya itu akan menjadi penghapus dosa dan kesalahan antara 
keduanya selama dosa-dosa tersebut tidak diulang berkali-kali." 


78. Bab: Larangan Untuk Merangkak Pada Hari Jum'at ketika 
Khatib Sedang Berkhutbah 


ja أخبرئًا ابو‎ A أخبرناابو‎ Ab tua -٥ 


.3 . د هم 


dea Kn T عبد الله ر‎ 


ور رر 07 4 


| السمتاني» a‏ عَبْدُ 


340 Muslim, bersuci 14 dari jalur Ali bin Hajar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 365 


مرحم وهو PEN‏ بن JA OA‏ عاذ إن اس الْحهنِي؛ 
عَنْ Sa of. cal‏ نهى idi‏ يوم م WAYI di‏ يطب 


1815. Abu Thahir telah memberitikan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Ja'far As-Simnani 
memberitakan kepada - kami, Abdullah bin Yazid (191 A). 
memberitakan kepada kami, Said bin Abu Ayyub menceritakan 
kepada kami, dari Abu Marhum atau Abdurrahman bin Maimun, dari 
Sahal bin Mu'adz bin Anas Al Juhaini,-dari bapaknya bahwasanya 
Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk merangkak pada 
hari jür at ketika khatib sedang berkhutbah?! . 


T. Bab: Larangan Untuk Bercukur Pada Hari Jum' at 
wW sebelum Shalat : : 


“tea Ab y Merta T‏ & اا i‏ رايم 
Hu al OI‏ عَجْلانَ عن عَمْرو بن a‏ 
2“ أبيه؛ cola ng‏ قال: RE:‏ ف عن Ape‏ ۽ dh‏ في 
an La‏ أن تنشد فيه GAN‏ وأ نشد ga‏ الال للت 
الْجْمُعَة قبل الصّلاة | 


1816. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauragi memberitakan kepada kami, Yahya bin Said 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Ajalan, dari Amr bin Su'aib, 
dari bapaknya, dari kakeknya yang telah berkata,”Sejak dari dulu 


34 Sanadnya dha'if tetapi hadits ini hasan sebagaimana dikatakan oleh 
At-Tirmidzi, lihat shahih Abu Daud (1017)-Nashir)Abu Daud, perkataan 1110 dari 
jalur Sa'ad. | | 


366 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah SAW telah melarang kaum muslimin untuk berjual beli di 
masjid, membacakan syair atau puisi, mencari barang yang hilang, dan 
bercukur sebelum shalat jum'at dilaksanakan." 


80. Bab: Keutamaan Menghilangkan Ketidaktahuan Tentang 
Hari Jum'at Ketika Orang Lain Melaksanakan 
Shalat Jum'at Hingga Selesai 


t -7‏ بو طاهر Feat‏ £ عَبْدُ الله ip‏ ال 
A A 1 OE a ka ae 8‏ 
بن ابي زياد القطواني» أخبرنا a gih‏ يعني ابن هشام حدثنا شيبان» عن 
PAN‏ م هالع اب e-‏ - هم 9 سل 2 4 4 و 
ERRO RRES‏ سعيد عن تبي الله P‏ إذا bat‏ الرّحُل 
8s? NA 20 1‏ $ وو se‏ رمه ۹ Ge ... P‏ مه 2 .ء س 
ayah‏ الطهور. نوا الجمعةء فلم يلغ» ولم يجهل حتى ينصرف 
لإمَامُ LIS‏ كفارة لما AN JG GE‏ 


1817. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Hakam 
bin Abu Ziyad Al Oatwani memberitakan kepada kami, Mu'awiyah 
bin Hisyam memberitakan kepada kami, Syaiban memberitakan 
kepada kami, dari Firas, dari Athiyyah, dari Abu Said dari Nabi 
Muhammad SAW yang telah bersabda, “Apabila seseorang berwudhu 
dengan sebaik-baiknya. Lalu ia pergi ke masjid untuk shalat jum'at. 
Ja tidak lalai dan menyadari itu hari jum'at hingga imam selesai, 
maka hal itu akan menjadi penghapus dosa antara jum'at ini dan 
jum'at selanjutnya." 


342 Sanadnya hasan-Nashir) Abu Daud 1079 dari jalur Ibnu Ajalan. 
43 Hadits shahih dengan sanad yang lemah-Nashir) Ahmad 3: 39 dari jalur 
Mu'awiyah. ۰ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 367 


81. Bab: Larangan Untuk Memegang Kerikil Ketika Khatib 
Sedang Khutbah dan-Penjelasan Bahwa Memegang Kerikil Pada 
Saat Itu Adalah Suatu Kelalaian ٢ 


AA Lp بكر ابرا‎ Hu, At Ab حاو أحبركا أب‎ 


HA‏ أا Ba Dana‏ صَالح» عَنْ أبي A‏ ر قال:: قال 


"و T‏ من توا بوم المع kaa‏ : ات 
دنا ng lt,‏ غفر لَهُ ما ينه وبِينَ ka‏ وزد 3G‏ لال یام 
T‏ لع P TE PAN‏ : 

ومن مس الحصى فد لعا . 

1818. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauragi memberitakan kepada kami, Al A'masy memberitakan 
kepada kami, dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa berwudhu pada hari 
jum'at dengan sebaik-baiknya, lalu ia pergi ke masjid untuk shalat 
jum'at, kemudian ia mendekati khatib untuk mendengarkan 
khutbahnya, maka dosanya akan diampuni antara jum'at ini hingga 


Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari. Dan barangsiapa 
memegang kerikil, maka sesungguhnya ia telah lalai. ۹ 


*“ Muslim, Jum'at dari jalur Al A'masy. 


368 || ShahihIbnu Khuzaimah 


82. Bab: Anjuran Untuk Mengalihkan Orang Yang Ngantuk Pada 
Shalat Jum'at dari Suatu Tempat Ke Tempat Lainnya. Dalil 
Bahwasanya Ngantuk Itu Bukan Berarti Tidur sehingga 
Mengharuskan Seseorang Untuk Berwudhu 


۰ g 
02 Ao y 4 07 Pad 0... ٤ o ھر ہے عو‎ 


ولوړو امار ja‏ 


T) BG ر 3 عن ابن‎ ats A G الأشج‎ 


11741 حَدَنْنا A gih‏ عَنْ É‏ بْنِ إِسْحَاقَ (ح) 
Was‏ نا LA‏ بن مُحَمّد أخبرا مُحَمّدُ بن ala‏ أخبرتا ii Wawa‏ 
St)‏ (ح) Ely‏ محّمد بن يحي حذنا يَزِيدُ بْنْ هَارُون» اسر 
Gas D aa‏ نا على abên‏ ووو 


Pd 


Sen قال: قال د‎ a 0 Aan jae 


ah D قال:‎ Da حديث‎ i 


1819. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Said 
Al Asyaj memberitakan kepada kami, Abu Khalid dan Abadah bin 
Sulaiman memberitakan kepada kami, Kesemuanya itu menerima 
hadits dari Ibnu Ishak, Ha, Harun bin Ishak menceritakan kepada 
kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Ishak, Ha, Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ubaid memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Ishak memberitakan kepada kami, Ha, Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Muhammad memberitakan kepada kami, Sementara 
Muhammad juga menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 369 


menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak memberitakan 
kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar yang telah berkata, 
"Rasulullah SAW pernah bersabda, “Apabila salah seorang di antara 
kalian, pada saat hari jum'at, merasa ngantuk di tempat duduknya, 
maka beralih ke tempat duduk yang lain'." 


Ini adalah hadits Al Asyaj. Kemudian disebutkan dalam hadits 
Yazid bin Harun bahwasanya ia berkata, “Aku pernah ا‎ 
Rasulullah SAW bersabda." 


83. Bab: Larangan Membangunkan Orang dari Tempat 
Duduknya untuk Ditempatinya pada saat Shalat Jum'at 


30 NG و‎ g ok nma ٤ سی‎ A 
بن رَافع»‎ Masa WG بکر‎ Asa Ab NATA AN 


PAN‏ 407 مرو 


حدنا عبد الرّرّاقء ugi‏ ابن ga‏ قال: Ju D‏ يزعم of‏ ابن 
ijab‏ قال: قال الي : لا يقم Sa‏ ا Gn‏ 
روو 4 1 ° r 83 1 Fi 2 r A‏ 8 7 
فقلت أنا لۀ: في يَوْم Tadi‏ قال: في يوم a‏ وغيره قال: وقال 
تافع: کان ابن nagan‏ لَه الكل من tumben‏ فلا تسل قه 

1820. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Rafi' 
memberitakan kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, 
Ibnu Juraij memberitakan kepada kami,dan berkata: Aku mendengar 
Nafi mengira bahwa Ibnu Umar telah berkata, “Rasulullah SAW telah 


bersabda, “Janganlah ada seseorang membangunkan saudaranya 
dari tempat duduknya kemudian ia sendiri menempati tempat duduk 


345 Sanadnya hasan jika saja tidak meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, tetapi ia telah 
dipelajari, dan memiliki kesaksian dari yang lain, dan aku cantumkan dalam shahih 
Abu Daud (1025)-Nashir), Abu Daud, perkataan 1119 dari jalur Abadah, 
At-Tirmidzi 2: 404. 


370 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


tersebut,” Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, “Apakah hanya pada 
saat shalat jum'at?” Rasulullah menjawab, “Bisa pada saat shalat 
hari jum'at ataupun lainnya.” Kemudian Nafi' berkata, “ketika 
seseorang berdiri dari tempat duduknya. maka Ibnu Umar tidak mau 


menempatinya."? 46 


84. Bab: Tentang Berdirinya Seseorang dari Tempat Duduknya 
Pada Saat Shalat Jum'at lalu Ia Kembali Lagi Ke Tempat 
Duduknya Itu sementara Ada Orang Lain Yang Telah 
Menempatinya maka Orang Pertama Lebih Berhak untuk 
Menempatinya Daripada Orang Yang Menggantikannya 


AA iji € و‎ A ai Ab اخبرنا ابو‎ NAWA 
رص روو‎ 


الدذورقي» Pa‏ حازم (ح) TA Wa,‏ بن Ui das‏ عَبْدُ 
اريز يعني ai‏ (ح) AE‏ بشر نر الواسطي» 1 Me Cia‏ يعني 
ابن عبد ca‏ کُب عن ca (D) Ja‏ يوسف بن pa Mena‏ 
Da‏ وعدت بشر بن مُعَاذ Cia‏ يزيد بن 3 Ba‏ ر 
új‏ قالا: EL‏ سُهَيْل ي Sh‏ قال: 9 
PAN A A MONA‏ 
AH‏ جل من مجلسه» cas ad‏ فعَادَ فأقامَني بو صَالح 


tv "ور‎ 


a 
r 


1821. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dauraqi memberitakan kepada kami, Ibnu Abu Hazim 
menceritakan kepada kami, Ha, Ahmad bin Abadah menceritakan 


346 Al Bukhari, Jum'at 20 dari jalur Ibnu Juraij, lihat juga Al Bukhari, mohon izin: 
32. . 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 371 


kepada kami, Abdul Aziz Ad-Darawardi memberitakan kepada kami, 
Abu Basyar Al Washiti menceritakan kepada kami,. Khalid bin 
Abdullah menceritakan kepada kami,semuanya dari Suhail, Yusuf bin 
Musa memberitakan kepada kami, Jarir memberitakan kepada kami, 
Ha, Basyar bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Yazid bin Zari' 
menceritakan kepada kami, Ruh bin Qasim menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, “Suhail menceritakan kepada kami, dari 
bapaknya, dari Abu Hurairah yang telah berkata, Rasulullah SAW 
telah bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari 
tempat duduknya, lalu ia kembali lagi ke tempat duduk tersebut, maka 
sebenarnya ia'lebih berhak untuk duduk di atasnya'. 


Yusuf menambahkan, “kemudian seseorang berdiri dari tempat 
duduknya, lalu aku duduk di tempat tersebut, dan tak lama kemudian 
orang itu datang kembali, maka Abu Shaleh langsung menyuruhku 
untuk bangun dari tempat terrsebu t. na 


85. Bab: Perintah Untuk Memperluas Tempat Duduk apabila 
Tempat Duduk Tersebut Menjadi Sempit. 
Allah SWT Telah Berfirman, 


KAN GA :‏ إا قل لَكُمْ تَمَسّحُوًا في AU ala‏ مَحَوًا Nga‏ يَفْسّح 
الله لكم 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu‏ 


untuk saling memperluas tempat duduk, maka perluaslah, niscaya 
Allah akan meluaskan untukmu.” 


47 Muslim, keselamatan 31, lihat j juga rinciannya dalam Ad-Dirasat fil Haditsin 
Nabawi, dalam edisi bahasa arab Hal 90. 


372 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


E Ke 


$ sr 


—YAYY 


BE حدنتا سُفیان عَنْ عُبَيّْد الله عَنْ ناف عَن اب‎ D 


s-t 


X 4‏ سل E‏ 3°„ - و : OT o -z o‏ 2 مور ډو 
رسول BE a‏ من مځلسه ثم calag‏ و P‏ توسعوا» 


1822. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 
“Ala menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Ubaidillah (191 B), dari Nafi, dari Ibnu Umar yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW telah melarang seseorang untuk membangunkan 
saudaranya dari tempat duduk, lalu ia sendiri menempatinya. Akan 
tetapi, perluaslah!"?“$ 


86. Bab: Tentang Makruh Hukumnya bagi Kaum Muslimin 
Membubarkan Diri untuk Melihat Perniagaan dan Meninggalkan 
Khatib Yang Sedang Berkhutbah. Allah SWT telah berfirman 
dalam Al Qur'an, Wi ور كرك‎ Gh "padi 154) تجارة أو‎ 15 151 “dan 
apabila mereka melihat perniagaan ataupun permainan, maka 


mereka bubar untuk melihatnya dan meninggalkanmu yang sedang 
berdiri untuk berkhutbah.” (Al Jumu'ah [62]: 11) 


۳- ابرا أبو طاهر أخخبراابو بكر Ra‏ 
PANA‏ م الو سه بير b 2 D o‏ وم سه مر o‏ £ كا سه .0 
حدثنا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن سالم بن أبي الجعد» عن 


r r r 1 3 2 1 1 « K 
قائماء فجحاءت عير من اشام فائفتل‎ basa عابر أن ابي له كان‎ 


3* Al Bukhari, mohon izin 32 dari jalur Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 373 


ناس A ۸ G3‏ يبق إلا اننا عش oa ayu o‏ الآية التي في 
لبد وان زاو نمار او ليوا افوا اها ور كوك قائمًا 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1823 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa‏ 
memberitakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari‏ 
Hushain bin Abdurrahman, dari Salim bin Abu Ja'd, dari Jabir‏ 
bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan‏ 
khutbah jum'at sambil berdiri, tak lama kemudian datanglah kafilah‏ 
dari negeri syam, lalu para jama'ah shalat jum'at beralih kepada‏ 
kafilah tersebut hingga jama'ah yang tersisa hanya dua belas orang.‏ 
Akhirnya turunlah ayat yang menerangkan tentang shalat jum'at:‏ 
"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan,. maka.‏ 
mereka akan bubar untuk beralih kepadanya dan meninggalkanmu‏ 
yang sedang berdiri untuk berkhuthbah. '*”‏ 


“8 Muslim, Jum'at dari jalur Jarir, Al Bukhari, jum'at 38 yang serupa. 


374 || Shahih Ibnu Khûzaitnah 


OPA 2 a 
جماع | بوآب الصلاة قبل الجمعة‎ 
A rad 
KUMPULAN BEBERAPA BAB SHALAT SEBELUM 
SHALAT JUM'AT 


87. Bab: Perintah Untuk Memberikan Hak Masjid dengan 
Melaksanakan Shalat Tahiyyatul Masjid saat 
Masuk Ke Dalamnya 


| ملعي 30% د‎ ere > { o% eaf 
عبد الله بن سعيد‎ CA بکر‎ UAN طاهر‎ ACA ANN 5 


aa KE‏ قال ابن إسحاق: ابرا عن ابي بكر بن عَمرو 
[WA D‏ 0 ره ش pa or.‏ و نن و په نار 
بن حزم عن عمرو بن سليم» عن ابي قاد قال: قال رسول اله ا: 
og 7 ° P 8 2 o ° 3,‏ 

أَعْطوا الْمَساحد حَقَهَاء قيل: وَمَا حَقَهَا؟ قَالَ: SIS ES‏ تخل“ 


1824. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Said Al 
Asyaj memberitakan kepada kami, Abu Khalid memberitakan kepada 
kami, Ibnu Ishak berkata, “Kami diberitakan dari Abu Bakar bin Amr 
bin Hazm, dari Amr bin Sulaim, dari Abu Qatadah yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Berikanlah hak masjid!” salah 
seorang sahabat bertanya, “Apakah hak masjid itu hai Rasulullah?” 
Rasulullah pun menjawab, “(Hak masjid adalah) melaksanakan shalat 
dua rakaat sebelum kamu duduk." e 


350 Sanadnya dha'if, karena mengambil hadits ini dari Ibnu Ishaq, matannya munkar, 
penjelasan lebih lanjut dalam A! Ahadits Adh-Dha'ifah (1540)-Nashir). 


Shabih Ibnu Khuzaimah || 375 


88. Bab: Tentang Perintah Melaksanakan Shalat Sunnah Dua 
Rakaat ketika Masuk Ke Dalam Masjid sebelum Duduk 


7... 7. “9 
2 e . 


Yui -٥‏ طاهر eai‏ بكر أخبرئا عبد الجبار بر 
SG J$‏ م و 20000 0م ۶ ۹ 0 4 2 3 
WA D‏ سفيان» GAS‏ ابْنُ عَحْلان وَعُثمَان بِنْ ابي سليْمَان» عَنْ 


عامر بن عبد الله بْنِ u‏ عَنْ عرو بن سيم عَنْ ابي Sa‏ اي 
ف قال I)‏ دحل أحدكم لْمَسْحدَ فليصل ر كتين 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1825 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al‏ 
‘Ala memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami,‏ 
Ibnu Ajalan dan Utsman bin Abu Sulaiman memberitakan kepada‏ 
kami, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Amr bin Sulaim, dari‏ 
Abu Qatadah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,‏ 
“Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid,‏ 
maka shalatlah dua rakaat."‏ 


a i حبرا عَبْدُ الله‎ Š l طاهر‎ A i NAYA 


Cab‏ عَبْدُ ga‏ يعني ابن مَهْدي» عَنْ مالك عن عامر بن عبد الله بن 
HI‏ بهذا الإستاد Alta‏ رَاهَ: قبل أن يَحْلسَ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1826 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Hasyim‏ 
memberitakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan‏ 


kepada kami, dari Malik, dari Amir bin Abdullah bin Zubair dengan 
sanad yang sama. 


33! Sanadnya shahih Ahmad 5: 296 dari jalur Sufyan. 


376 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Amir bin Abdullah bin Zubair menambahkan, “Sebelum ia 
duduk." 


89. Bab: Larangan Untuk Duduk ketika Masuk Ke Dalam Masjid 
sebelum Melaksanakan Shalat Dua Rakaat 


د رح Ab ٢‏ اسراو A‏ خا بار دا 
Pu‏ ا ابن عخلان (ح) وا او z‏ حا op Kai‏ 
ne‏ عن عبد اله أن سید AA‏ هن ر وحدثنًا Siau‏ 
H -$ gi f Was‏ حر عن زياد د بن سعد (ح) رتا 
a‏ حَدً 0 0 قال: can‏ عا > ig‏ و 

PAN‏ 02- ۳ک و رن ۸ مو 

Pe‏ محمد بن 
° مه ga Laga‏ ° سه 2 3 o-‏ ` 

بي عَدِي عَنْ مُحَمّد بن إِسْحَاقء GAS‏ عَنْ غامر بن عَبْد الله بن 


r 0 - ره‎ 


د $ عَنْ ابي قَنَادَةَ بن ربعي» قال: قال 
سول T‏ ا sa‏ الْمَسْحِدَ فلا يَحْلئْ kai E‏ 


Js اب عَحْلان وفي حديث ابن اې عَدي: مَنْ‎ ora م‎ sa 
Masa عل ها 13163 قال‎ Si dab Eka هَذَا الْمَسْحِدَ وَكَالَ:‎ 


w 3 07‏ ه و 


بن AS) Gl‏ عَبْدُ الله بن أبي ټک PEP‏ بن عبد الله» عَنْ 
عَمْرِو بن ٠ (pakan‏ عن ابي قَنَادَ عن BD‏ بمثله 


PM 


1827. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar memberitakan 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Ajalan 


352 Muslim, para musafir 69 dari jalur Malik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


menceritakan kepada kami, Ha, Abu Ammar menceritakan kepada 
kami, Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Said bin Abu Hindun, Bundar menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ziyad bin Sa'ad, Ha, 
Ash-Shun'ani menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan 
kepada kami yang telah berkata, “Aku pernah mendengar Imarah bin 
Ghaziyah menceritakan sebuah hadits yang didengarnya dari Yahya 
bin Said, Ha, Ali bin Husain Ad-Dirhami menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abu Addi menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishak, semuanya itu menerima hadits tersebut dari 
Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zargi, dari 
Abu Qatadah bin Rab'i yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah 
bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam 
masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu hingga ia 
melaksanakan shalat sunnat dua rakaat'." ini adalah hadits Ibnu 
Ajalan. 

Dalam hadits Ibnu Abu Addi disebutkan, “Barangsiapa masuk 
ke dalam masjid ini.” Kemudian ia juga berkata, “aku pernah 
mendengar Amr bin Sulaim Az-Zargi.” Dan ia juga menambahkan, 
“Muhammad bin Ishak telah berkata, “Aku menerima hadits ini dari 
Abdullah bin Abu Bakar, dari Amir bin Abdullah, dari Amr bin 
Sulaim, dari Abu Oatadah, dan dari Nabi Muhammad SAW sama 
seperti itu. | 


353 Al Bukhari, Shalat Tahajud 25 dari jalur 'Amir bin Abdullah. 


378 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


90. Bab: Perintah Untuk Kembali Ke Masjid agar Melaksanakan 
Shalat Dua Rakaat jika Seseorang Masuk Ke Dalam Masjid lalu 
Keluar Lagi sebelum Melaksanakan Shalat Sunnat Dua Rakaat 


OÉ بِنْ‎ ai أحتبركا‎ Kp را‎ pap AN NANA 
Pali sas عن‎ a ابن وَهْب» خي‎ Cas 
y Bb فال مت جار و غه ا ول عند رَسُول الله‎ 
قال:‎ N wl اوخل ال و عم فقال: = فيه؟‎ „Jý 
yA SG فاذهب‎ 
1828. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Rabi” bin Sulaiman 
memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, 
Usamah menceritakan kepada ku, dari Mu'adz bin Abdullah bin 
Khabib Al Jahni dan berkata: Aku pernah mendengar Jabir bin 
Abdullah berkata, "Pada suatu hari, kami sedang berbincang-bincang 
dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepadaku, “Hai 
Jabir, apakah kamu tadi masuk ke dalam masjid?” aku menjawab, 
“Ya. Tadi saya masuk ke dalam masjid.“ kemudian beliau bertanya 
lagi, “Apakah kamu shalat di dalamnya?” aku menjawab, “Tidak. Tadi 
aku tidak melaksanakan shalat” lalu Rasulullah berseru kepadanya, 


“Kembali dan laksanakanlah shalat sunnah dua rakaat. 1134 


354 Menurutku sanadnya hasan-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 379 


91. Bab: Dalil Yang Menyatakan Bahwasanya Perintah Shalat 
Dua Rakaat ketika Masuk Ke Dalam Masjid adalah Sebuah 
Perintah Pembinaan, Petunjuk dan Keutamaan 


Abu Bakar telah berkata, “Dalam hadits Thalhah bin Ubaidillah 
disebutkan bahwa seorang arab badui datang menemui Rasulullah 
SAW seraya bertanya, “Wahai Rasulullah, shalat apa yang Allah 
wajibkan kepadaku?” lalu Rasulullah menjawab, “Shalat lima waktu 
dan selebihnya adalah shalat sunnah”, dan beberapa hadits lainnya 
yang sama redaksinya. 


92. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasannya Orang Yang 
Langsung Duduk Ketika Masuk Ke Dalam Masjid sebelum 
Melaksanakan Shalat Sunnah Dua Rakaat maka Tidak Wajib 
Untuk Mengulangi Masuk Ke Dalam Masjid Lagi karena Shalat 
Dua Rakaat saat Masuk Ke Dalam Masjid Itu hanya Suatu 
Keutamaan dan Bukan Kewajiban 


۹- ابرا ابو vi S 4i Ab‏ مُوسَى بن عَبْد 
PAI‏ المَسروقي» GAS‏ حُسَيْنٌ يعني ابْنّ علي الْجُعْفِيَ» عن Ga‏ 
MA an pa‏ ا 2ن 
عَمْرِو بْنِ pilar‏ الأنصّارِي» عَنْ أبي E‏ صّاحب رَسُول الله B3‏ قال: 
153 الْمَسْحِدَ de‏ چ (alang Ý Arab HA‏ 
قال رَسُول الله 8: ما منَعَكَ أن S SA‏ قبل أن تجلس؟ قلت: 
ام سول ANG A‏ جلو فقال ابي : p‏ دحل 


380 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1829. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Musa bin Abdurrahman 
Al Masruqi memberitakan kepada kami, Husain bin Ali Al Ju'fi 
memberitakan kepada kami, dari Zaidah, Amr bin Yahya Al Anshari 
menceritakan. kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Hibban 
menceritakan kepada ku, dari Amr bin Sulaim Al Anshari, dari Abu 
Qatadah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, berkata, “Suatu 
ketika, aku masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah duduk 
diantara para sahabat lainnya, lalu aku langsung duduk. Melihat itu, 
Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Hai Abu Qatadah, mengapa 
kamu tidak shalat sunnat tahiyatul masjid dua rakaat sebelum kamu 
duduk?” aku menjawab, “Wahai Rasulullah, aku melihatmu sedang 
duduk-duduk bersama para sahabat lainnya." kemudian Rasulullah 
pun bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke 
dalam masjid, maka janganlah duduk hingga ia melaksanakan shalat 


sunnat dua rakaat.” 


93. Bab: Perintah Untuk Melaksanakan Shalat Sunnat Dua 
Rakaat ketika Masuk Ke Dalam Masjid meskipun Khatib Sedang 
Menyampaikan Khutbah Jum'at. Ini Berbeda Dengan Pendapat 
Yang Menyatakan bahwasanya Shalat Sunnat Di Dalam Masjid 
ketika Khatib Sedang Khutbah Tidak Dibolehkan 


وس مم 


۶# کم Muat Ab ۷٢‏ بكر أخيرئا عَبْدُ الجبّار بن 
لعلا حَدَ دتا سفيّان» :J‏ حفظتاه من ابن o‏ 
سعید» قال: کان موان ka E‏ بو سعيد) AI 4) Del‏ 
ab 0‏ & صلى» as CB‏ الصّلاة di agi‏ لَۀ: كَادُوا 


355 Muslim, para Musafir 70 dari jalur Husain bin Ali. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


2 عم غو 2.90 0 


a فقال: لل‎ Ul بك عَفَرَ الله‎ olai 
الله‎ dye) 


1830. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al “Ala memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami,lalu berkata: Kami menghapal hadits itu dari Ibnu Ajalan, dari 
'Iyadh, dari Abu Said yang telah berkata, “Pada suatu hari jum'at, 
Marwan bin Hakam sedang menyampaikan khutbah jum'atnya, 
sementara Abu Said tengah melaksanakan shalat sunnah. Lalu para 
pengawal raja datang untuk menyuruhnya duduk. Tetapi Abu Said 
tidak mau duduk. Usai melaksanakan shalat jum'at, kami berkata 
kepadanya, “Hai Abu Said, hampir saja para pengawal itu 
mencelakakanmu. Semoga Allah mengampuni dosamu.' lalu Abu 
Said berkata, “Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan shalat 
sunnah tersebut setelah aku mendengar langsung dari Rasulullah 
SAW," 


: حاتم بک‎ wa بكر‎ tua Ab Au NAYA 
ا و عن محمد بن‎ A عيسى بن‎ Ka الضبي»‎ ONE 
المتكدرة عن حابن بن عبد له قال: قال رَسُول الله 28 :. إذا جا‎ 
أن يلس‎ P3 oa Ja يخطب‎ BUY, أحذكم المَسْجد‎ 
1831. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Hatim bin Bakar bin 
Ghailan Adh-Dhibbi memberitakan kepada kami, Isa bin Wagid 


menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, dari 
“Muhammad bin Munkadir, dari Jabir bin Abdullah yang telah berkata, 


356 Sanadnya hasan-Nashir) At-Tirmidzi 2: 385 dari jalur Sufyan 


382 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Rasulullah SAW pernah bersabda, “Apabila salah seorang di antara 
kalian masuk ke dalam masjid, sementara khatib sedang berkhutbah, 
maka sebaiknya ia melaksanakan shalat sunnat dua rakaat sebelum 
duduk," 


94, Bab: Tentang Khatib Yang Bertanyaan ketika Sedang 
Menyampaikan Khutbah Jum'at di dalam Masjid Kepada 
Jama'ah Yang Baru Datang, “Apakah Sudah Melaksanakan 
Shalat Dua Rakaat atau Belum?” 


ge نه‎ 7. 0 


Val SA Ab TG -\AYY‏ عَبْدُ ha‏ د 
اللاي ا سان عن عَمْرو وبي PR AD‏ قال عبر 
Jo Jas‏ لْمَسْحتَ وقال أبو الزيير: دَخَل D‏ الْعطَفَاني الْمَسْحدَ 
a‏ ا سا فقال لَهُ: Kaka‏ قال: لاه قال: فصل 
VA S‏ بهمًا الْمَخْرُو مي AN‏ فقم فصل sn‏ قال 
مر في عقب حبر ابي AA a Ja al FT.‏ 


1832. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Al 
‘Ala memberitakan kepada kami, Sufyan memberitakan kepada kami 
dari Amr dan Abu Zubair, dari Jabir, Amr berkata, ‘Suatu ketika, di 
hari jum'at, Sulaik Al Ghathafani masuk ke dalam masjid ketika 
Rasulullah sedang berkhutbah, Kemudian Rasulullah bertanya kepada, 
“Hai Sulaik, apakah kamu telah shalat?” Sulaik menjawab, “Belum 
wahai Rasulullah.” Lalu Rasulullah bersabda, “Shalatlah dua rakaat 
terlebih Bakul” 


ShahihTbnu Khuzaimah || 3 


Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami, Al Makhzumi memberitakan 
kepada kami yang telah berkata, “Berdiri dan laksanakanlah shalat!” 


Murrah telah berkata di akhir hadits Abu Zubair, “Nama laki- 
laki itu adalah Sulaik bin Amr Al Ghathafani."?*” 


dan وې‎ ust بكر‎ D بر طاهر‎ Mai -۳٣ 
روه رور‎ PAN e مو هور ھم‎ Jo, س‎ 


وبشر OA‏ راد نْ المقدَام» قالوا: ٿا حَمّادٌ وَهُوَ SI‏ رَد قال 
yo‏ 39 قال: > egat‏ وقال الآخران: عن عمرو بن ديتار» عن حابر 
(ح) ودنا رن ښْ اٍبراهِيم فر دا ابن ade‏ عن ات 
EA‏ شر ن معاد ES‏ يزيد بغي ابن رم úi i 33 EA‏ 


Jo y A ره‎ PAN 


وتا عبد الله بن إسْحَاقَ CA‏ ارا ابو عَاصِم» PA PP‏ 
AS‏ عن عرو ن jis‏ عن حابر بن عند اله قال: a‏ 
8 يطب فقال: vid:‏ قال: لا قال: :5 i‏ ركع وقال أَحْمَدُ بن 
عَبْدَة وَأَحْمَدُ بن المقدام: Cake‏ يا فلان؟ رفي حَديث ابي عَاصم: Já‏ 
asi‏ قال: لا قال: gr‏ 

„4833. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah, 
Basyar bin Mu'adz, dan Ahmad bin Miqdam memberitakan kepada 
kami dan berkata, “Hamad bin Zaid memberitakan kepada kami dan 
Basyar berkata, “Amr menceritakan kepada kami,” lalu dua orang 
lainnya berkata, “Kami menerima hadits ini dari Amr bin Dinar, dari 


Jabir, Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, 
Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, Basyar bin 


** Lihat Muslim, jum'at 58,59. 


384 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Mu'adz menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai’ menceritakan 
kepada kami, Ruh bin Oasim menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Ishak Al Jauhari menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Kesemuanya itu 
menerima hadits dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah yang 
telah berkata, “Suatu ketika, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid 
pada saat Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya. Lalu 
Rasulullah menegurnya, “Hai sahabatku, apakah kamu sudah shalat? ' 
laki-laki itu menjawab, “belum, hai Rasulullah.” kemudian Rasulullah 
berkata kepadanya, “Berdiri dan laksanakanlah shalat!” 


Ahmad bin Abadah dan Ahmad bin Migdam berkata, Apakah 
kamu sudah shalat hai fulan?” 


Dalam hadits Abu Ashim disebutkan, “Apakah kamu telah 
shalat?” laki-laki itu menjawab, “Belum hai Rasulullah.” kemudian 
Rasulullah berkata kepadanya, “shalatlah dua rakaat."3*8 


Tusi - ٤‏ طاهر أ AK pr gan‏ جرا محمد ن 
wat‏ عبد GN‏ أخبرا ابن srt 52 gi‏ بن ديار asi‏ سمع 
ده و یقولً: جَاء رَحُل ARTO‏ 
da‏ فقال لَهُ: a cas‏ كَالَ: AN MAN‏ 3 
Abu Thahir telah memberitakan Sebuah: hadits. kepada‏ .1834 - 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Rafi'‏ 
memberitakan kepada kami, Abdul Razzak memberitakan kepada‏ 
kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Amr bin Dinar‏ 
memberitakan kepada ku bahwa dirinya telah mendengar Jabir bin‏ 


Abdullah berkata, “Pada suatu hari jum'at, seorang laki-laki masuk ke 
dalam masjid ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu 


358 Muslim, Jum'at 54 dari jalur Hammad bin Zaid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 385 


Rasulullah bertanya kepadanya, “Hai saudaraku, apakah kamu telah 
melaksanakan shalat sunnat tahiyyatul masjid dua rakaat?” laki-laki 
itu menjawab, “Belum wahai Rasulullah” kemudian Rasulullah 


berkata kepadanya, “Shalatlah terlebih dahulu'. 23 


95. Bab: Khatib Yang Sedang Menyampaikan Khutbah Jum'at 
Memerintahkan Orang Yang Baru Masuk Ke Dalam Masjid 
Untuk Shalat Dua Rakaat. Dalil Bahwasanya Rasulullah SAW 
Tidak Menghentikan Khutbah Jum'atnya meskipun Ada Orang 
Baru Masuk Ke Dalam Masjid dan Melaksanakan Shalat Sunnah 
Dua Rakaat, Sebagaimana Yang Selama Ini Diduga Oleh 
Sekelompok Orang Yang Tidak Mencermati Hadits-Hadits 

Tersebut Dengan Baik. | 


Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Ibnu Ajalan, yang 
diterimanya dari Iyadh, dari Abu Said disebutkan, “Kemudian 
Rasulullah menyuruh laki-laki itu shalat dua rakaat, sedangkan beliau 
sendiri tetap melanjutkan khutbahnya.” Hadits ini telah kami diktekan 
secara menyeluruh. 


96. Bab: Khatib Yang Sedang Berkhutbah Memerintahkan Orang 
Yang Duduk dan Belum Melaksanakan Shalat Sunnat Dua 
Rakaat untuk Berdiri Melaksanakan Shalat Sunnat Tahiyyatul 
Masjid. Perintah Ini Adalah Sebuah Perintah Fakultatif (Bersifat 
Pilihan) dan Anjuran Belaka. Hadits Ini Menunjukkan 
Perbedaan Pendapat dengan Kelompok Yang Menduga bahwa 
Perintah Tersebut adalah Khusus Untuk Sulaik Al Ghathafani 


389 Muslim, Jum'at 56 dari jalur Muhammad bin Rafi' 


386 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ta بکر ابرا علي‎ Aoa بو طاهر‎ VA -٥ 
عن حابي‎ e عَنْ أبي‎ PI UK عيسى يني‎ Ki 
NA elang 8 وَرَسُول الله‎ Kadi F قال + جاء اڭ الْعَطمَاني‎ 
As Ój فيهمًا نم قَالَ:‎ SA 333 San فقال لَهُ: يا‎ 
نيما‎ Yah tep SAS aa 


1835. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Khasyram 
memberitakan kepada kami, Isa bin Yunus memberitakan kepada 
kami, dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir yang telah berkata, 
“pada hari jum'at, Sulaik Al Ghathafani masuk ke dalam masjid 
ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu Sulaik Al Ghathafani 
langsung duduk. Melihat itu, Rasulullah bertanya kepadanya, 'Hai 
Sulaik, berdiri dan kerjakanlah shalat sunnat dua rakaat yang perlu 
saja!” selanjutnya Rasulullah pun bersabda, “Apabila salah seorang di 
antara kalian datang ke masjid di hari jum'at, sementara khatib 
sedang berkhutbah, maka kerjakanlah shalat sunnat dua rakaat yang 


دی 


perlu 7 


Abu Bakar berkata, “Rasulullah SAW telah memerintahkan 
shalat sunnat dua rakaat seusai Sulaik melaksanakannya kepada setiap 
orang muslim yang baru datang ke masjid untuk melaksanakan shalat 
sunnat dua rakaat, meskipun khatib sedang berkhutbah, hingga datang 
hari kiamat kelak. Maka, bagaimana mungkin dapat ditolerir seorang 
alim menginterpretasikan bahwasanya perintah Rasulullah itu hanya 
khusus bagi Sulaik Al Ghathafani yang masuk ke dalam masjid ketika 
Rasulullah sedang berkhutbah. Bukankah Rasulullah SAW 
memerintahkan hal itu dengan lafadz yang umum, “Barangsiapa yang 
masuk ke dalam masjid ketika khatib sedang berkhutbah, maka 
dianjurkan baginya untuk shalat dua rakaat', seusai Sulaik 
melaksanakan shalat sunnah dua rakaat? Selain itu, bukankah Abi 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 87 


Said, perawi hadits ini, telah bersumpah bahwasanya ia tidak akan 
pernah meninggalkan shalat sunnah tahiyyatul masjid dua rakaat 
setelah Rasulullah memerintahkannya. Barangsiapa menyangka 
bahwasanya perintah tersebut hanya khusus bagi Sulaik atau orang 
yang masuk ke dalam masjid ketika khatib sedang berkhutbah, maka 
sebenarnya ia telah bertentangan dengan hadits-hadits Nabi yang telah 
disebutkan. Karena sabdanya yang berbunyi, “apabila salah seorang 
di antara kalian masuk ke masjid di hari jum'at, sementara khatib 
sedang berkhutbah, maka kerjakanlah shalat sunnat dua rakaat. 
maka amat mustahil jika Rasulullah hanya menujukan perintah ini 
kepada seorang laki-laki (Sulaik Al Ghathafani) yang baru masuk ke 
dalam masjid dan tidak untuk yang lain. Karena redaksi yang 
berbunyi, “Apabila salah seorang di antara kalian...', menurut orang 
arab itu mencakup semua orang. Kemudian hadits ini sebenarnya telah 
kami riwayatkan dalam ‘kitab Al Jumu'ah'? 


97. Bab: Seseorang Dibolehkan Melaksanakan Shalat Sunnah 
Sekehendak Hatinya dengan Rakaat Yang Tidak Dibatasi 
dalilnya Adalah Bahwa Seluruh Shalat Yang Dilaksanakan 
Sebelum Shalat Jum'at Adalah Sunnah bukan Wajib. 


Abu Bakar berkata dalam hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah 
dari Nabi Muhammad SAW 'Dan dia shalat seperti yang diwajibkan 
atasnya' dan dalam hadits: Salman, 'Seperti yang ditetapkan 
atasnya' dalam hadits Abu Ayyub 'Maka dia ruku' jika telah tampak 
olehnya' 


360 Muslim, jum'at 59 dari jalur Ali bin Khasyram. 


388 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


98. Bab: Anjuran Untuk Memanjangkan Shalat Sunnah 
sebelum Shalat Jum'at 


radha 


- ابرا أبو ُو طهر ا A BA‏ اش Aga‏ بن منيع» 
257 اي ومول qia hi‏ قالوا: KM‏ ا قال 3 
tea‏ نوت وال الآختران: TN YA‏ قال: : قلت rat pa‏ ا 
J3 ka‏ الْحْمُعَة JG‏ کن عد Gi Ja ba ja‏ 
ركن في ali‏ وَيْحَدث أن رَسُول الله gak WEB‏ 


` 1836. Abu Thahir telah: memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Mani' dan 
Ziyad bin Ayyub memberitakan kepada kami, Mu' ammal bin Hisyam 
memberitakan kepada kami, dan mereka berkata, "Ismail menceritakan 
kepada kami,' Ziyad berkata, 'Ayyub memberitakan kepada kami, dua 
orang lain berkata, “Kami menerima hadits ini dari Ayyub yang telah 
berkata, “Aku pernah bertanya kepada Nafi', “apakah Ibnu Umar selalu 
melaksanakan shalat sunnat sebelum shalat jum'at?” Nafi' menjawab, 
“Ya, Ibnu Umar selalu memanjangkan shalat sunnat sebelum shalat 
jum'at. Setelah itu, ia pun melaksanakan shalat sunnat dua rakaat di 
rumahnya. Kemudian ia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pun 
senantiasa melakukan hal tersebut, "26! 


%1 Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 6 6: 76, Abu Daud, perkataan 1128 dari jalur 
Isma'il. ` 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 389 


99. Bab: Waktu Igamat untuk Shalat Jum'at - 


o- 30 5 کے‎ 


m-۷‏ احبر تا ابو : طاهر urat‏ بكر G‏ عبد الله بن سعيْد 
ja aa‏ : الد عن أي إسْحَاق عن الي عن السالب بن تند 
JG‏ مَا کان لرَسُوْل الله 8# i= Op Y‏ إا Ag: óp e‏ 
واک و jab‏ كذلك ÉD‏ کان oui‏ وک Kit Tah Gadi‏ الثالث 
0 با ق قال ا ارام قاذ ERTA Bo ga‏ ; 


1837. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Said Al 
Asyaj memberitakan kepada kami, Abu Khalid memberitakan kepada 
kami, dari Abu Ishak, dari Az-Zuhri, dari Saib bin Yazid yang telah 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya mempunyai satu 
orang muadzin. Apabila Rasulullah naik ke atas mimbar, maka 
muadzin itu akan mengumandangkan adzan. Dan apabila beliau turun 
dari mimbar, maka muadzin tersebut mengumandangkan Igamatnya. 
Begitu pula Abu Bakar dan Umar (yang mengikuti tata cara 
Rasulullah SAW). Akan tetapi pada masa pemerintahan Utsman, 
ketika kaum muslimin mulai bertambah banyak, maka khalifah 
Utsman memerintahkan panggilan shalat yang ketiga dari sebuah 
rumah yang berada di pasar yang bernama Az-Zawra. Apabila 
khalifah Utsman naik ke atas mimbar, maka muadzin 
mengumandangkan adzannya. Dan apabila khalifah Utsman turun dari 
mimbar, maka muadzin mengumandangkan Igamatnya. ۳ 


362 Sanadnya hasan, lihat Abu Daud, perkataan 1088 dari jalur Ibnu Abbas 


390 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


100. Bab: Keringanan Bagi Makmum Dan Imam untuk Berbicara 
Usai Khutbah Jum'at sebelum Shalat Jum'at Dimulai 


Z2 “3 0 4 Ng da TAA ھر ہے‎ 
بن جنادة,‎ aw اخ‎ S اش‎ Ab ۸ ارا‎ 32-5 


وس لم 


ابرا وَكيعٌ» عن حَرِيرٍ بن حَازم» عَنْ ثابت ER‏ عن o‏ بن مالك 
أن بي ف کان Jp‏ من a cad 4 pa‏ فيكم Late JA‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1838 


kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Salm, bin Junadah 


memberitakan kepada kami, Waki’ memberitakan kepada kami, dari 
Jarir bin Hazim, dari Tsabit bin Al Bannani, dari. Anas bin Malik yang 
telah berkata, “Sesungguhnya apabila Rasulullah SAW turun dari atas 
mimbar pada hari jum'at, maka beliau akan berbicara dengan seorang 
jama'ah. Setelah itu, barulah beliau akan beranjak ke tempat shalat 
untuk memimpin shalat Jum'at. 3027 


101. Bab: Waktu Shalat Jum'at 


2 با 


pgn Ab US NAYA‏ ; ر HA‏ ن جُنَادَة عَنْ 
وک بم عن ی ن الحارت اماي" عن | gi Ta ya‏ الأكوع» 
a‏ ړت د نس الت rek A‏ 


87 709 


دف" 


363 Sanadnya dha'if, Abu Daud, perkataan 1120 dari jalur Jarir 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


1839. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Salm bin Junadah, dari 
Waki', dari Ya'la bin Harits Al Muharibi, dari Iyas bin Salama bin Al 
Akwa', dari bapaknya yang telah berkata, “Kami selalu melaksanakan 
shalat jum'at bersama Rasulullah SAW pada saat matahari tergelincir. 
Dan kami pulang dari masjid sambil mengikuti bayangan kami." 


102. Bab: Anjuran untuk Menyegerakan Pelaksanaan 
Shalat Jum'at 


dai -۰‏ بو طاهر ا Hee‏ بكر Ta‏ ا أَحْمَدُ daa ip‏ 
ابرا بو 6393 E Was‏ ذئب عَنْ ملم بْنِ Aa PA‏ 
cegah‏ قال: كنا نُصَلَي Ka‏ مع مَعَ رَسُول الله Bh‏ تدر OS etali‏ 
م أ قتي قل أو بر شنم هذا لا أري أسبع من اتر ام 


1840. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Abu Daud memberitakan kepada kami, 
Ibnu Abu Zi'b menceritakan kepada kami, dari Muslim bin Jundub, 
dari Zubair bin Awwam yang telah berkata, “Kami senantiasa 
melaksanakan shalat jum'at bersama Rasulullah SAW sambil berpacu 
dengan bayang-bayang. Maka bayang-bayang tersebut hanya berkisar 
satu atau dua kaki.” 


Abu Bakar berkata, “Aku tidak tahu, apakah Muslim mendengar 
hadits ini dari Zubair atau tidak?” 


364 Muslim, Jum'at dari jalur Waki' yang serupa. 
365 Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 6: 36,37 dari jalur Ibnu Abu Dzi'b dengan 
hadits yang sama, Al Mustadrak 1: 291 dari jalur Abu Daud dan lain-lain. 


392 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r o ورم" ور رر ممع إلا‎ SAN : Pil 4 DAN 
ابرا عبد الله ن سعيد‎ KUE ارا ابو طاهر‎ -0 


r 
9 2 


z r 38 |‏ 0 4 رو م خم ig Kd‏ ر سلو 3 رو 
AŞI‏ حدنا ealt sil‏ عن جم عَنْ gal‏ قال: کنا ES‏ يعني 
؟ وول d WEH‏ 


1841. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdullah bin Said Al 
Asyaj memberitakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada 
kami, dari Hamid, dari Anas yang telah berkata, “Kami senantiasa 


menyegerakan shalat jum'at. Dan setelah itu, kami tidur siang"? 


103. Bab: Menyegerakan Shalat Jum'at pada saat 


Teriknya Matahari 
e onu eat اص سک يم‎ ab اعرا أب‎ 5 


Ea ور‎ Ae دم‎ E 


منصور» ME KA‏ بن أبي حفصةء حَدتَني أبو daa‏ قال: 
سمحت أنس بْنَ مالك ING‏ يزيد الصبى يَوْمَ | a‏ في رمن gd‏ 
فقال: يا ابا حَمْرَةَ 5 شهذت الصّلاةَ رَسُول الله ف وَشَهِدْت NAN‏ 
aa‏ ارو ماك ېر D‏ وزيهن pa Aga A‏ ا 
SEA‏ الْبَرْدُ بَكْرَ بالصٌلاق وإذا SA AE‏ بالصّلاة 

1842. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ishak bin Manshur 
memberitakan kepada kami, Harami bin Umarah bin Abu Hafshah 
menceritakan kepada kami, Abu Khaldah menceritakan kepada ku dan 
berkata, “Pada masa Al Hajjaj aku pernah mendengar Anas bin Malik 


36 Bukhari, jum'at 16 dari jalur Hamid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


dipanggil oleh Yazid Adh-Dhabbi di hari jum'at. Kemudian Yazid 
Adh-Dhabbi bertanya kepada Anas bin Malik, “Hai Abu Hamzah, 
anda pernah ikut shalat bersama Rasulullah dan juga ikut shalat 
bersama kami. Sebenarnya, bagaimana Rasulullah SAW itu shalat?” 
Anas bin Malik menjawab, “ketahuilah bahwasanya apabila cuaca 
mulai bertambah dingin, maka Rasulullah akan menyegerakan shalat. 
Dan sebaliknya, apabila cuaca semakin bertambah panas, maka beliau 


akan menyejukannya'."” 


104. Bab: Tentang Jumlah Rakaat Shalat Jum'at 


Abu Bakar pernah berkata, “Sebenarnya kami telah mendiktekan 
hadits Umar bin Khaththab yang menerangkan tentang jumlah rakaat 
shalat jum'at yang dua rakaat pada kitab Al Idain.” 


105. Bab: Tentang Bacaan Pada Shalat Jum'at 


> أتبرئا یحی بن‎ S طاهر‎ Mug aer 
2 - 2 4 7 4 غو مه وا اس اه و‎ Tns ت‎ $ 5 
ab المّديتة‎ Je يَسْتخلفُ أبا هُريْرَة‎ GA رافع كاتب عَلى قال: كان‎ 


٢ 4 EA ا‎ Tir "وور‎ PAS مې‎ ê 
الْحْمُعَة فَقَرَاً ب الْجُمُّعَة وَإِذَا جَاءكَ المتافقون» فقلت: أبا هُرَيْرَة‎ Ay بهم‎ 


يم 
s r‏ 


Pol sia قرَاَةٌ قَرَأَهَا بنا على بالكوقة فقال بو‎ oi 


367 Bukhari, jum'at 17 dari jalur Harami secara ringkas, Al Hafidz menunjukan 
kepada riwayat Al Isma'iliy dalam Al Fath 2: 389. 


394 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1843. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Hakim 
memberitakan kepada kami, Yahya bin Said memberitakan kepada 
kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Ubaidillah bin 
Abu Rafi', sekretaris Ali, yang telah berkata, “Konon Marwan bin 
Hakam menugaskan Abu Hurairah untuk menjadi imam shalat di kota 
Madinah. Kemudian ia melaksanakan shalat jum'at berjama'ah 
bersama kaum muslimin. Lalu ia membaca surat Al Jumu 'ah dan surat 
Izaa Jaa akal munafiquun. Kemudian aku bertanya kepadanya, “Hai 
Abu Hurairah, anda telah membacakan kepada kami surat yang dulu 
juga pernah dibaca Ali bin Abu Thalib di kota Kufah.” Abu Hurairah 
menjawab, “Sesungguhnya, aku pernah mendengar orang yang 
kukasihi, Abu Qasim Nabi Muhammad SAW, juga membaca kedua 


surat ini'. "268 


s نن‎ ni طاهر أخخبركاايو بكر ابرا‎ fa -٤6 
2 El و‎ 0 a | P 3 - ° 

Va‏ عبد الوَمّاب الثقفئ» عَنْ جَعْفَر في الثانيّة: إذا حَاءك الْمُتافقون 

1844. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 

kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Hakim 
memberitakan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsagafi 
memberitakan kepada kami, dari Ja'far, “Pada rakaat kedua dibaca 
surat Idzaa jaa “akal munaafiquun. ٠" 


368 Muslim, Jum'at 61 secara ringkas dari jalur Ja'far, Al Fathur Rabbani 6: 111,112. 
369 Lihat Muslim, jum'at 61. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


106. Bab: Tentang Dibolehkannya Membaca Surah selain Surah 
Al Munafiquun Pada Rakaat Kedua Dalam Shalat Jum'at 
meskipun Pada Rakaat Pertama Dibacakan Surah Al Jumu'ah 


$ الجبّار‎ WW va ا ' بكر‎ Mat أخبرنا ار : طاهر‎ Ato 


(Za Jo م‎ - 


لای وسعيد بن عد PA‏ الْمَحْرُومي» NG‏ ما e‏ عن 


رة إن سمي عَن عبد الله إن عبد لله Bj‏ إن مسلود ال: 


كد لسكا ب نض له ؤو بطر ú AE‏ کان ن اي 3 
يقرأ في يَوْم الْحُمْعَة مَعَّ سُورَة الْحْمُعَة ؟» AN‏ که کان ترا ته 

هَل Bui‏ حَديث Ka‏ وَقَالَ الْمَعْومُِ في حديثه: يَسَألهُ ما EER‏ 
فك ينرأ في Of h L as‏ رَسُولَ الله ف کان يقرأ 
سُورةَ الْحُمُعَة وَ هَل cai orek I‏ 


1845. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al ‘Ala dan Said bin Abdurrahman Al Makhzumi memberitakan 
kepada kami, keduanya berkata, 'Sufyan menceritakan kepada kami, 
dari Dhamrah bin Said, dari Ubaidillah bin Atabah bin Mas’ud yang 
telah berkata, “Suatu ketika, Dhahhak bin Qais berkirim surat kepada 
Nu'man bin Basyir untuk menanyakan tentang surat apa yang dibaca 
Rasulullah SAW pada shalat jum'at selain surat Al Jumu'ah?" lalu 
Nu'man bin Basyir membalas suratnya, "Rasulullah SAW sering 
membaca surat hal ataaka hadiitsul ghasiyah'." 


Kemudian Al Makhzumi berkata dalam haditsnya, “Dhahhak 
bertanya kepada Nu'man bin Basyir tentang surat yang dibaca oleh 
“Nabi Muhammad dalam shalat jum'at, lalu Nu'man bin Basyir 


396 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


membalas balik tulisan tersebut bahwasanya Rasulullah membaca 


surat Al Jumuah dan surat hal ataaka hadiitsul ghasiyah. 7® 


72 9 


A Ab tut aan‏ بكر اسا e‏ بن يوسف» 


مځ 1 ت o r 2 a r o r‏ 
حدننا Je‏ : اي أويس» AN‏ ای غا مره ور سوه 


اوا ده د سو ن قيس الْفهْرِي» عَنِ ji GAN‏ يشير 
A‏ قال: dh‏ ما كان ية رأ به ad‏ بوم SANA‏ 


وو 


التي Tadi Ga SU‏ قَالَ: كان يقرا مَعَهَا هَل I‏ حَديث الْمّاشيّة 


1846. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Yusuf 
memberitakan kepada kami, Ismail bin Abu Uwais memberitakan 
kepada kami,bapakku menceritakan kepada kami, dari Dhamrah bin 
Said, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Dhahhak bin Oais Al Fahri, 
dari Nu'man bin Basyar Al Anshari,dia berkata, “Kami pernah 
bertanya kepadanya tentang surat apa yang dibaca Rasulullah SAW 
dalam shalat jum'at selain surat 41 Jumu'ah.” Ia pun menjawab, 
“Rasulullah SAW sering membaca surat hal ataaka hadiitsal 


ghasiyah. 17 2 


107. Bab: Dibolehkan Membaca Surah Sabbihisma Rabbikal “Ala 
dan Surah Hal Ataaka Haditsul Ghasiyah 


4م وب أعيرنا أي تپ دد د gat‏ برا محمد بن J‏ 


رل بپ رواو - s‏ 


Wa a بن‎ ng ah Da Ngan TEGS 


370 Muslim, Jum'at 63 dari jalur Sufyan. 
371 Sanadnya shahih, An-Nasa'i 3-92 dari jalur Dhamrah bin Sa'id. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 397 


ور هوو و 
عُثمٌَان بن Da CAS‏ وجا ند بن gl‏ صفوان النقفي» 


PAN‏ 7 © سنا 


RA AN gi hai E‏ عن نبد gi‏ حالدء عن زد ن 


- 
لے . 


aan Mara جُنْدُب» قال:‎ a عَنْ‎ aa 
قد‎ Ki A I ai ani و هل ګل‎ JG ب سح اشم‎ 
والقراءة فيهمًا في کتاب‎ MEA العيد و في لوم‎ a ملت‎ 

1847. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Abdurrahman memberitakan kepada 
kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, Ya'kub bin: Ibrahim 
memberitakan kepada kami, Utsman bin Umar memberitakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ha, Muhammad bin Abu 
Shafwan Ats-Tsaqafi memberitakan kepada kami, Said bin Amir 
memberitakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Ma'bad bin Khalid, dari Zaid bin Aqabah, dari Samrah bin Jundub 
yang telah berkata, “Rasulullah SAW sering membaca surat 
sabbihisma rabbikal 'ala dan surat hal ataaka haditsul ghasyiyah 
pada shalat jum'at.” 


Abu Bakar berkata, “Aku telah mendiktekan tentang dua surat 
apa yang dibaca manakala hari raya idul fitri bertemu dalam satu hari 
bersama shalat jum'at dalam kitab Al Idain. کا‎ 


372 Sanadnya shahih, Abu Daud 1125 dari jalur Syu'bah. . 


398 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


108. Bab: Tentang Orang Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat 
Jum'at Bersama Imam berarti Ia Telah Mendapatkan Satu 
Rakaat Shalat Jum'at dan Harus Menambah Satu Rakaat Lagi, 
berbeda Halnya dengan Pendapat Yang Mengatakan Seseorang 
Yang Tidak Mendengarkan Khuthbah Jum'at berarti Ia Harus 
Melaksanakan Shalat Dzuhur Empat Rakaat sebagai Pengganti 
Khuthbah Tersebut adapun Pendapat Orang-Orang Irak 
Mengatakan bahwa Seseorang Yang Mendapatkan Tasyahud 
Shalat Jum'at berarti Ia Telah Mendapatkan Dua Rakaat. 


AK sai Ab A a —NALA 
الله ن‎ et, © اا ا‎ :J سفيان»‎ EA Ni 


مي مه PANA‏ 


مُحَمّد Sa‏ وَسَعيدُ بن عَبْد PI‏ الْمَخْرُومي» قالا: ab‏ سفيّان» 
قال: GANG San‏ عَنْ ابي iaka‏ بن عبد PAP‏ عَنْ أبي 0 
BARAN‏ 7 بلغ به الي ل وَقَالَ NI‏ ران: عن اي ف: من 
رك مر صّلاة GA da A‏ قال الَْخرومي: من الصّلاة 
ya‏ | 


1848. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abdul Jabbar bin 
Al 'Ala memberitakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami,dan berkata, “Aku telah menghapal hadits ini dari Az-Zuhri, Ha, 
Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri dan Said bin Abdurrahman 
Al Makhzumi memberitakan kepada kami,keduanya berkata, “Sufyan 
menceritakan kepada kami,” dan berkata, “Aku telah mendengar 
hadits ini dari Az-Zuhri, dari Abu Salama bin Abdurrahman, dari Abu 
Hurairah, Abdul Jabbar pernah berkata, “Berita tersebut didengar 
Rasulullah SAW.” Dua orang lainnya berkata, “Dari Nabi Muhammad 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 399 


SAW bahwasanya beliau telah bersabda, “Barangsiapa mendapatkan 
satu rakaat shalat, maka sebenarnya ia telah mendapatkan shalat." 


Al Makhzumi pernah berkata, “(melaksanakan) satu rakaat 
shalat, maka berarti ia telah mendapatkannya." 


J 5 ٿا علي‎ rel بكر‎ ige i pb ابو‎ f -٩ 
27 نا‎ z 

a‏ نا الوليكٌ 2 شو و عن الزّهْرِي» عَنْ 
أبي Ee “aa‏ هررد عن رسول الله A:‏ قال: مر Gya B3‏ الصّلاة 
E AERE ES‏ قال الرهري: SB‏ أن صلاةَ AAS‏ من ذلك 
اذا gas‏ رَكْعَق Gi Jadi‏ خی 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1849 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Sahal Ar-Ramli‏ 
memberitakan kepada kami, Al Walid bin Muslim memberitakan‏ 
kepada kami,dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari‏ 


Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW dia berkata "Barang siapa yang 
mendapatkan satu rakaat shalat, berarti ia telah mendapatkan shalat. 


, Az-Zuhri berkata: Shalat jum'at menurut kami juga sama seperti 
itu, jika telah mendapatkan satu rakaat berarti ia harus melengkapinya 
dengan satu rakaat lagi. 


3 ag P H Muat Ab Mug -٠ 

للم محمد بن عند اله بن مون Ap‏ حا اوي عن 

الأوزاعي» AN ga‏ ي» عن ابي aah‏ عَنْ أبي GIA‏ عَنْ رَسُول الله 
8 قالً: م f‏ من صّلاة ad‏ ركعَة Aa) Df‏ 


373 Bukhari, waktu-waktu 29, musnad Al Hamidi 946 dari jalur Sufyan. 


400 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1850. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin 
Abdullah bin Maimun di Iskandariah memberitakan kepada kami 
dengan khabar Al Walid bin Muslim, Al Walid memberitakan kepada 
kami,dari Al Auza'i,Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW ia berkata, 'Barang 
siapa mendapatkan satu rakaat shalat jum'at, berarti ia telah 
mendapatkan shalat'. 


Abu Bakar telah berkata, “Hadits ini diriwayatkan berdasarkan 
makna yang tidak menafsirkan redaksi hadits. Dan redaksi hadits yang 
berbunyi “Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat”, maka shalat 
jum'at juga merupakan shalat sebagaimana yang dikemukakan Az- 
Zuhri. Jika suatu hadits diriwayatkan berdasarkan makna dan bukan 
berdasarkan redaksi, maka boleh juga dikatakan, “Barangsiapa 
mendapatkan satu rakaat shalat jum'at”, karena shalat jum'at juga 
merupakan shalat yang wajib.” 

Apabila Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa yang 
mendapatkan satu rakaat shalat, maka berarti ia telah mendapatkan 
shalat tersebut”, maka hal itu berarti bahwa semua shalat wajib, 
seperti shalat lima waktu, shalat jum'at, shalat ied dan lain sebagainya 
itu masuk pula dalam hadits ini. Selain itu, Usamah bin Zaid Al-Laitsi 
juga telah meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama dari 
Ibnu Syihab. 


o Jo Aro ھر ہے‎ 


Wet -١‏ بو Murad Ab‏ بكر HH ban‏ عَبّد الله 
E AN Bt AA pe ab yi‏ ترب 2 
ik PELO EELE EEE‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةء عَنْ 


374 Sanadnya shahih, An-Nasa'i 3: 92 dari jalur Az-Zuhri yang sama, Al Mustadrak 
1: 291 dari jalur Al Walid. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 401 


رَسُول الله قل قال: مَنْ أذ رك من Jadi ES Tah‏ رى فال 
da‏ : وَسّمعْت منّ JA‏ الْمَجْلس Ki‏ وَسَالمًاء يُقولان: 
AL‏ ذلك 


1851. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah 
bin Abdurrahim Al Barqi memberitakan kepada kami, Ibnu Abu 
Maryam memberitakan kepada kami, Yahya bin Ayyub memberitakan 
kepada kami, dari Usamah bin Zaid Al-Laitsi, dari Ibnu Syihab, dari 
Abu Salama, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang telah 
bersabda, “Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat jum'at, maka 
ia.harus menyambungnya satu rakaat lagi.” | 


` Usamah berkata, “Aku: telah mendengar Qasim bin Muhammad 
'dan Salim berkata, “kami telah mengetahui hal itu'.?”* 


109. Bab: Dalil Yang Menerangkan tentang Dibolehkannya 
Melaksanakan Shalat Jum'at kurang Dari Empat Puluh 
Orang Laki-Laki 


gela IS KAA و طاهر أخبرناابو بكر‎ tt -٢٤ 

ag 535‏ ا O‏ 0 أ أبي الْجَعْدء عَنْ 
جَابر» قال: ينما الي 4# ag‏ يوم HA‏ قائماء )3 قدمَتْ عير 
agaj‏ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُول الله B‏ فلم AR) ab Gi‏ 


o Jo. 


رجلا منهُم ابو ټک وعم en‏ الآية: ES py‏ تَجَارَة : ار لور 


a Sanadnya hasan-Nashir) Al Mustadrak 1: 292 dari jalur Amr bin Khalid Al 
Jara'i. 


402 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r و‎ ‫َّ . 
وتركولك قائمًا‎ GÉ Ngadi 


1852. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Mani’ 
memberitakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, 
Hushain memberitakan kepada kami, dari Abu Sufyan dan Salim bin 
Abu Ja'd, dari Jabir yang telah berkata, “Ketika Rasulullah SAW 
tengah berdiri untuk menyampaikan khutbah jum'at, tiba-tiba datang 
kafilah ke kota Madinah. Akhirnya para sahabat berhamburan 
menyambut kafilah tersebut hingga yang tersisa dari jama'ah shalat 
jum'at saat itu adalah dua belas orang, di antaranya adalah Abu Bakar 
dan Umar. Kemudian turun ayat yang berbunyi, “Apabila melihat 
perniagaan dan permainan, maka mereka akan bubar untuk menuju 
kepadanya dan meninggalkanmu yang berdiri (untuk 
berkhuthbah)'."””” 


110. Bab: Peringatan Keras Bagi Yang Terlambat Melaksanakan 
Shalat Jum'at 


Pe KA ر أخب رابو بكر‎ Ab SING NASA 

عَمْرِو yi‏ خالد الْحرَاني» نا بي Pem‏ إسحاق» عن 

بي الأخوص» سَمعَهُ من عَنْ عَبْد الله Pa of‏ قم قال لقوْم لفون 

رورم 077 3 درس اسم بب fa MI.‏ 2 

عن الْحُمْعَة: لَقَدْ هَمَمْتْ أن آمُرَ رجلا يُصّلي بالنّاسِء STA‏ 
رجال يد يتَحَلْفُونَ aia Kd | ó‏ 


1853. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Khaitsamah Ali 
bin Amr bin Khalid Al Hurrani memberitakan kepada kami,bapakku 


376 Muslim, Jum'at 36 dari jalur Hushain, lihat Fathul Bari 2: 423. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 403 


memberitakan kepada kami, Zuhair memberitakan kepada kami, dari 
Abu Ishak, dari Abu Al Ahwash,dia mendengarnya dari Abdullah 
bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata kepada orang-orang yang 
sering terlambat datang ke masjid untuk shalat jum'at, “Aku benar- 
benar ingin memerintahkan seseorang untuk menjadi imam shalat 
jum'at. Lalu aku akan Bakar rumah orang-orang yang senantiasa 


terlambat untuk shalat jum'at.'*” 


tu -iot‏ : طاهر rR Cat Meet‏ ن حکیې» 
Ap‏ عات بر 30 روم ير موي 


بن محم REA NG‏ 393( 5 زهير» PE‏ إسحاق» 


or‏ کو 


عَنْ أبي P‏ عن عبد الله of‏ سول الله وا قال: aal‏ هَمَمْتْ 
بمثله PAP‏ حکیې hias IG‏ 


ص هس 


1854. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yahya bin Hakim dan 
Muhammad bin Mu'ammar memberitakan kepada kami, lalu 
keduanya berkata, “Abu Daud menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishak, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Aku benar- 
benar ingin...” sama seperti redaksi hadits di atas. Hanya saja Yahya 
bin Hakim berkata, “... Mereka telah terlambat. ۹ 


37 Sanadnya shahih, Al Mustadrak 1: 292 dari jalur Amr bin Khalid Al Jarahi, 
Al Fathur Rabbani 6: 22. 
375 Diriwayatkan oleh Muslim (2/123) dari jalur lain dari Zuhair. 


404 | Shahih Ibnu Khuzaimah 


111. Bab: Tentang Dianggap Kafir Hati Orang-Orang Yang 
Meninggalkan Shalat Jum'at Berkali-Kali dan Dianggap Lalai 
Orang Yang Senantiasa Terlambat Shalat Jum'at 


J Hap VAN A Mn Ab ابرا أبو‎ - ٥ 
مُعَاوِيَة بن سلا عَنْ‎ Bas َل ا‎ a الرّملي»‎ 
0 داي له‎ A با سلا‎ pa gi ai أحيه‎ 
ya وبي سعد 8 قالا: قال رَسُولَ الله‎ ia عَنْ ابي‎ la 
PES ا من على ریهب م‎ NEH HP KIH تن‎ 
من الْعَافلينَ‎ 


1855. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Musa bin Sahal 
Ar-Ramli memberitakan kepada kami, Ar-Rabi’ bin Nafi' 
memberitakan kepada kami, dari Abu Taubah, Mu'awiyah bin Salam 
menceritakan kepada kami, dari saudaranya Zaid bin Salam, 
bahwasanya ia pernah mendengar Abu Salam Al Habsyi berkata, 
'Al Hakam bin Maina memberitakan kepada kami, dari Abu Hurairah 
dan Abu Said Al Khudri yang telah berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Sebaiknya orang-orang yang sering meninggalkan shalat 
jum'at itu menghentikan kebiasaannya. (karena jika tidak), maka 
Allah SWT akan menganggap kufur hati mereka atau ia akan menjadi 


termasuk orang-orang (012 79 


379 Muslim, Jum'at 40 dari jalur Abu Taubah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 405 


112. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Ancaman Bagi 
Yang Meninggalkan Shalat Jum'at Itu Berlaku Bagi Orang Yang 
Meninggalkannya tanpa Alasan Yang Tepat (Uzur) 


AP AN بكر ا‎ Wil بو طاهر‎ er 


الأغلى الصّدفي» Wai‏ ان وَهْب SA‏ ابن 5 ذئب : Ba)‏ 
kaa‏ بن رافع؛ EA i sê‏ 
انرا ابن P‏ ذئب» وقال HA‏ عَبْد الْحَكم: ابرا أبن بي فيك Jé‏ 
Ea‏ ابن أبي رو نو سي 
ii‏ عن حاير بن غد الله أن بي فل قال: مَنْ من 5 رك iya DEA‏ 
$ ضَرورَة طبع لله عَلَى adi‏ 


1856. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yunus bin Abdul A’la 
Ash-Shadafi memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan 
kepada kami, Ibnu Abu Zi’b memberitakan kepada kami, Ha, 
Muhammad bin Rafi dan Ibnu Abdul Hakam memberitakan kepada 
kami, lalu Ibnu Rafi berkata, “Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Dzi'b memberitakan kepada kami, Ibnu Abdul 
Hakam berkata, “Ibnu Abu Fudaik memberitakan kepada kami, dan 
berkata, “Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Asid bin 
Abu Asid Al Barrad, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari Jabir bin 
Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa 
meninggalkan shalat jum'at tiga kali tanpa ada alasan, maka Allah 
SWT akan menganggap (kufur) pada hatinya, “89 


PANA 
Wus 


On بي‎ fan 


380 Sanadnya shahih, Al Mustadrak 1: 292 dari jalur Ibnu Abdul Hakam. 


406 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


KA Lah jua بو طاهر‎ A uÍ -٧ 
gga ريس قال: وواه ا‎ GA Gis 


BB. 3 


ا ا نا وکیع» عن سفيان» عن مُحَمّد بن عَمْرو بن 
Tie‏ الليني» عَنْ o Kie‏ سُفيان a Ka‏ 
قال: قال KN yan‏ مَنْ ترك AAN‏ من عير عُذر قال في حبر 


ابن ِریس: طبع عَلَى a‏ وفي خبر وكيع: : فهو مُنَافقٌ 


1857. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Salam bin Junadah 
memberitakan kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami,dan 
berkata, “aku mendengar dari Muhammad bin Amr, Ha, Salam bin 
Junadah memberitakan kepada kami,dan berkata Waki’ memberitakan 
kepada kami, dari Sufyan, dari Muhammad bin Amr bin Algamah 
Al-Laitsi, dari Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Ja'ad 
Adh-Dhamri yang telah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, 
“Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at tiga kali tanpa adanya 
alasan —dikatakan dalam hadits Ibnu Idris—, maka akan ditulis 
(kufur) pada hatinya. Sedangkan dalam hadits Waki' disebutkan: 
“Maka ia adalah orang yang munafik. Lai 


113. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwa Dianggap Kufurnya 
Hati karena Meninggalkan Shalat Jum'at Tiga Kali 
Dengan Sengaja 


7 ريا محمد بن‎ AK MUA بو طاهر‎ Ugal -٨ 
علي بن‎ Tata ٢ قال: سَمعْت م‎ adadi GA لصنعاني»‎ ١ الأعلى‎ 
381 Sanadnya hasan shahih-Nashir)lihat Al Mustadrak 1: 292. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 407 


سیا 


خش سا Jet‏ شا مید (ح) ngin as,‏ سوه سو 
5 467 2 
Új‏ يعني الثقفي (ح) وحدثنا BA‏ بن اٍبراهيم حدنا Pu‏ ې 
سعيد») ويزيد بن هَارُون جميعاء عن Ae‏ بن EPE‏ عن ع 
سفيان الْحَضْرَمِي» عَنْ أبي الْجَعْد Wg jana)‏ وكائت له صُخبق أن رَسُول 
yan Ja >»‏ وو و ع A‏ امه 
0000 کر ول ا قلات ترات C‏ به Je bg‏ قلبه 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1858 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Abdul‏ 
A'la Ash-Shan'ani memberitakan kepada kami, Al Mu'tamir‏ 
menceritakan kepada kami, 'Aku pernah mendengar Muhammad‏ 
berkata, “Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan‏ 
kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, Ha, Bundar‏ 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan‏ 
kepada kami, Ha, Ya'kub bin Ibrahim menceritakan kepada kami,‏ 
Yahya bin Said dan Yazid bin Harun memberitakan kepada kami,‏ 
kesemuanya itu menerima hadits dari Muhammad bin Amr, dari‏ 
Ubaidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Ja'ad Adh-Dhamri‏ 
bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa‏ 
meninggalkan shalat jum'at tiga kali karena sengaja, maka Allah‏ 
SWT akan menganggap kufur dalam hatinya.”‏ 


2 T3 


Ali bin Hujr tidak mengatakan, “Ia telah lama menemani." 


382 Sanadnya hasan shahih-Nashir) An-Nasa'i 3: 73 dari jalur Muhammad bin Amr. 


408 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


114. Bab: Peringatan Keras Untuk Tidak Meninggalkan Tempat 
Tinggal karena Keperluan Duniawi khawatir Shalat Jum'atnya 
Akan Tertinggal 


GG. fo 3G. و‎ PAN rc... 1. په‎ | o af 
É مُحَمَّدُ بن‎ Uas بكر‎ pa gen Ab YUI -٩ 

هود ره مو Lo. ora‏ لوم ه 2 ye e‏ ه .. Pa WI‏ 
حدنا معدي بن سليمان» Wa‏ لن عَجْلان» عن caah‏ عن ابي PEP‏ 


BA‏ قال: ألا هل عَسَى an ag ISA‏ من pii‏ عَلَى رأس 
Pa or o£‏ ركم “سكا z 2 e or 3 s lo‏ 5 
ميل او ميلين iS‏ عَليِه الكلاً على رأس ميل و مين فيرئفع حى تجيء 


MR فلا يَشْهَدُهَا وتحيء‎ a الْحْمُعَةَ فلا يشهدهاء وتحيء‎ 
1859. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 

kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar 
memberitakan kepada kami, Ma'di bin Sulaiman memberitakan 
kepada kami, Ibnu Ajalan menceritakan kepada kami, dari bapaknya, 
dari Abu Hurairah yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW 
yang telah bersabda, “Mungkin saja salah seorang di antara kalian 
akan membawa beberapa ekor kambing untuk digembalakan sejauh 
satu atau dua mil. Ternyata di tempat tersebut ia tidak mendapatkan 
padang rumput. Akhirnya ia pergi menggembala ke tempat yang lebih 
jauh lagi hingga tiba waktu shalat jum'at dan ia tidak dapat 
melaksanakannya. Kemudian jum'at berikutnya tiba, dan ia pun tidak 
dapat melaksanakannya. Lalu jum'at berikutnya tiba dan ia pun tidak 


dapat melaksanakannya hingga hatinya dianggap kufur. Led 


383 Sanadnya dha'if, Al Mustadrak 1: 292 dari jalur Muhammad bin Basyar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 409 


115. Bab: Menerangkan Tentang Orang Yang Melaksanakan 
Shalat Jum'at Bersama Imam di luar Tempat Tinggal . 


usa pÚ: muat -‏ کر ابرا عيسى ALI‏ 
ل ٿا ان رشب عن عبد الله نِ dad‏ افم GÉ‏ عن اين GE‏ 
أن أَهْل 2G‏ كانُوا يَجْمَعُونَ SRS‏ رَسُول الله Je‏ عبد عَبَدُ الله إن 
jas‏ وکائت الأنصّارُ يَشْهَدُونَ الجمعة مَعَ عُمَرَ بن Abdi‏ 4 
يَنْصَرِفُونَ يلون عنده من ل وَلتَهُجير Gal‏ وکان GAWA AA‏ 
ذلك 


r‏ نا 


r 


1860. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Isa bin Ibrahim 
Al Ghafiqi memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar 
bahwasanya suatu ketika penduduk Quba melaksanakan shalat jum’at 
bersama Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar berkata, “Sementara 
kaum anshar melaksanakan shalat jum’at bersama Umar bin Khathab. 
Kemudian mereka kembali ke rumah dan tidur siang di tempat tinggal 
Umar untuk menghindari terik panas matahari. 


116. Bab: Perintah Bersedekah Satu Dinar atau Setengah Dinar 
Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat Jum’at tanpa Uzur, 
jika Haditsnya Shahih 


ge ro 


Ab A Wi NAN‏ اسراو بكر CAK‏ بدا Ba‏ ابو 


PANA - 301‏ 50 موو 


5315 ويزيد 1 هَارُون» NG‏ جَميعا: وحدثنا p‏ موسي WAH‏ يزيد سن 


410 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


هَارُون WI‏ همام (ح) HE,‏ مُوسۍ KE‏ ابو 333 va‏ 
هَمّامٌ (ح) Bi‏ أَحْمَدُ a‏ مني Wa‏ أبو jane‏ يعني GA, SA‏ 


0 - م هپس‎ ° bs 0. + 4 و‎ P رګ ووو وم‎ Pt r نض فو‎ 
همام (ح) وحدثنا سلم بن جتادة» حدننا و کيع» عن همام بن يَحْبَى» عَنْ‎ 
جُنْدُب, عن اَي لد‎ gan عن قدامة بْن وره الغجيْلي؛ عن‎ 335 
صف‎ Deng d Op بدیتا‎ Gati عدر‎ pb من‎ Taka قال: مَنْ ترك‎ 
وو وور‎ Ka 1 ا‎ e f sena Lg ao 3, or 7 
الحمعة‎ ASG دينار لم يقل ابن منيع: العحيلي وفي حبر وكيع: من‎ 
PK مُوسَىء‎ Geh بديتار» أو بنطف دیتار‎ Gah AÉ 
رم هم غو‎ 3 cf $ اي 2 8 ار په‎ ee 0۷" ag. 
همام .بهذا الإسناد نحوه» ولم يقل: العجيلي برنا موسى» حدنا ابو‎ 
بمثله‎ SE d هام حبرا هام بن‎ Wa دات‎ 
1861. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Bundar menceritakan 
kepada kami, Abu Daud dan Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami,keduanya berkata, “Abu Musa menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Harun menceritakan kepada kami, Hammam memberitakan 
kepada kami,Ha, Abu Musa menceritakan kepada kami, Abu Daud 
memberitakan kepada kami, Hammam memberitakan kepada 
kami,Ha, Ahmad bin Mani’ memberitakan kepada kami, Abu Ubaidah 
—yaitu Al Haddad— memberitakan kepada kami, Hammam 
memberitakan kepada kami, Salam bin Junadah memberitakan kepada 
kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Yahya, 
dari Qatadah, dari Qudamah bin Wabrah Al Ajili, dari Samrah bin 
Jundub, dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, 
“Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at satu kali tanpa adanya 
uzur (alasan), maka bersedekahlah dengan satu dinar. Dan apabila 
tidak memiliki satu dinar, maka cukup setengah dinar.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Ibnu Mani” tidak mengatakan, “Al Ajili.” Sedangkan dalam 
hadits Waki’ disebutkan, “barangsiapa ketinggalan satu kali shalat 
jum'at, maka bersedekahlah dengan satu dinar atau setengah dinar.” 

Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami, Musa memberitakan kepada kami, 
Abu Daud menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada 
kami dengan sanad yang sama dan tidak menyebutkan Al Ajili. 

Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Bakar memberitakan kepada kami, Musa memberitakan kepada kami, 
Abu Daud menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada 
kami, Hammam bin Yahya memberitakan kepada kami, dari وسرو‎ 
sama dengan sanad di atas. 


117. Bab: Keringanan Untuk Terlambat Datang Ke Tempat 
Shalat Jum'at karena Turun Hujan Lebat 


kata 5 ga [gra a Ab Ta Cat Har‏ ا Ta‏ بن مُعَاذ 


نا ووم كس KP‏ 
Isa‏ تنا اصح بن العلاء» حدئني ابن Ne a‏ مولي A‏ ماش 


قال: ترز يعلد aa‏ َم KAN‏ وهو على رم غد ف 
Ff‏ ل المَاء على AIA súl‏ فقلت TALI Ja Uu‏ 


فقال: َال رَسُولً الله 8: دس الا iS‏ في رل 


1862. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Basyar bin Mu'adz Al 
Aqidi memberitakan kepada kami, Nashih bin Al “Ala menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abu Ammar memberitakan kepada kami, budak 


%4 Sanadnya dha'if, Qudamah bin Wabrah tidak dikenal, An-Nasa'i 3: dari jalur 
Yazid bin Harun. 


412 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bani Hasyim, yang telah berkata, “Pada suatu hari jum'at aku berjalan 
di dekat Abdurrahman bin Samrah yang tengah berada di dekat 
sungai Ummu Abdullah untuk memandikan anak-anak dan para 
budaknya. Kemudian aku berseru kepadanya, “Hai Abu Said, mari kita 
pergi shalat jum'at!” tetapi Abu Said malah menj awab, “apabila hujan 


turun dengan deras, maka shalatlah kalian di kendaraan kalian'?*? 


118. Bab: Keringanan Untuk Terlambat Datang Ke Tempat 
Shalat Jum'at karena Turun Hujan meskipun Hujannya Tidak 
Membahayakan Manusia 


A eal -۳‏ طاهر jal Si‏ بن علي 
WAH‏ سان ښْ namen‏ عن حالد الحَذَاى عن أبي AN‏ عن أبي 
i kii‏ أبيه مُحَمّد i‏ شه BD‏ رَمَنَ Ka‏ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ 


2 2 3 set. o 2 م‎ BA واد تو‎ o 
ف أن يُصَلوا في‎ AS نعالهي‎ Ji JS في يوم حُمُعة لم‎ 


ِحَالهمْ قال SUN‏ يقل PERAN GA‏ سيان بن حَبيب 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1863 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Nasr bin Ali‏ 
memberitakan kepada kami, Sufyan bin Habib menceritakan kepada‏ 
kami, dari Khalid Al Hazza', dari Abu Oalabah, dari Abu Al Malih,‏ 
dari bapaknya, Muhammad, bahwasanya ia pernah bersama‏ 
Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Tak lama kemudian‏ 
hujan turun di hari jum'at tetapi tidak membasahi bawah sendal kaum‏ 
muslimin. Akan tetapi Rasulullah memerintahkan kaum muslimin‏ 
untuk shalat di atas kendaraannya.”‏ 


385 Sanadnya dha'if, Nashih bin Al 'Ala lemah,diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam 
Ahmad dan Jadah, lihat Al Fathur Rabbani 6: 33-34, menurutku hadits ini disaksikan 
dengan kalimat setelahnya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 413 


'Abu Bakar berkata, “Tidak ada seorang pun dari para sahabat, 
selain Sufyan bin Habib, yang mengatakan hari jum'at. "286 


` 


119. Bab: Tentang Khatib Yang Memerintahkan Muadzin Shalat 
Jum’at untuk Mengumandangkan bahwa Shalat Di Rumah. 
Masing-Masing, agar Orang Yang Mendengar Tahu bahwa Tidak 
Melaksanakan Shalat Jum'at karena Turun Hujan 
| © ` adalah Dibolehkan: ۰ 


AA ل‎ AA OT 
بن عبد‎ Kasi UE أبو طاهر أخبراابو بكر‎ Uh ang 
PAN و ی‎ 3 9 3.3 PG ره‎ d رت‎ radha 


احبرنا عباد . يعني. ابن MG‏ حدنا يوسف بن موسى» حدنا جَرِيرٌ 


p 2‏ سه سم ها 02- is eo y‏ ه ي- ين | و ې 
جميعاء عن cole‏ عن عبد الله بن الحارث» أن ابن عباس أمر OS II‏ 
0 لا س هسم A SAH P Go‏ با be 0 a‏ به و 2 به Ps‏ 

أن يُوَذْنَ adi ay‏ وذلك يوم مط فقال: الله اکبر الله CT‏ 


2 


ال ثم قا 


4 7 258. 3 


ags Ya iga‏ أن نشم سل 
الاس ا في بيوتهم JW‏ النّاسُ: مَا da‏ الذي صتَعْت؟ قال: 
Ja‏ هَذا من هُوَ حير مني gal of EI‏ الاس أو أن اتو 
يَدُوسُونَ Ka A) bakah‏ هَذَا حَديث gi Kant‏ عَبْدَةَ وقال يوسف: عَنْ 
تد لزن الحارت iga jali Jeg‏ تسیب لاثن سوب KG‏ 


A 4 r . . We 
مسلجدكم‎ in احرج النّاس»‎ 


1 


356 Menurutku sanadnya shahih, dan dikeluarkan oleh jama'ah, Al Hakim dan 
Adz-Dzahabi menganggapnya shahih, semuanya berkata Sufyan bin Habib 
menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hidza'i selain Abu Daud, bahwasannya ia 
berkata, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami dan berkata, Sufyan bin Habib 
memberitakan kepada kami dari Khalid, bentuk pengkhabaran ini berdasarkan sanad 
yang tidak diketahui sehingga terputus, akan tetapi berbeda halnya dengan sebagian 
jama'ah, yang dikeluarkan dalam shahih Abu Daud (999)-Nashir). ' | 


414 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1864. Abu ,Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
memberitakan kepada kami, Ibnu Ibad memberitakan kepada kami, 
Yusuf bin Musa memberitakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, Kesemuanya itu menerima hadits dari Ashim, dari 
Abdullah bin Harits bahwasanya Ibnu Abbas pernah memerintahkan 
muadzin untuk mengumandangkan adzan jum'at pada saat hujan ' 
turun. Lalu. muadzin itu berseru, “Allahu akbar. Allahu akbar. 
Asyhadu allaa ilaaha illallahu. Asyhadu anna Muhammadan 
Rasulullah.” Lalu Ibnu Abbas: berkata kepada muadzin tersebut, 
“serulah kaum muslimin untuk shalat jum'at di rumahnya saja.” akan 
tetapi beberapa orang bertanya, “apa yang telah kamu lakukan?” Ibnu ` 
Abbas menjawab, “ketahuilah, orang yang lebih mulia dari diriku 
sendiri pernah melakukan itu. Apakah kalian menyuruhku untuk 
mengeluarkan kaum muslimin dari rumahnya dan datang ke masjid 
dengan menginjak lumpur?” 

Ini adalah hadits Ahmad bin Abadah. 

Yusuf berkata dari Abdullah bin Harits, “Seorang laki-laki dari 
penduduk Basrah telah berkata, “Atau aku mengeluarkan orang-orang 


dari rumah serta membebani mereka untuk membawa kotoran dari 
jalanan ke masjidmu?”' 


387 Sanadnya shahih -Nashir) Ibnu Majah, Igamat 35 dari jalur Ahmad bin Abadah, 
dan lihat Muslim, para Musafir 27. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


120. Bab: Khatib Memerintahkan Muadzin untuk Menghapus 
Kata-Kata حي على الصّلآة»‎ ‘>’ Mari Kita Shalat dan Menggantinya 


Dengan اليرت‎ J3 aldı Marilah Kita Shalat Di Rumah" 


AG r 


SE‏ دي > عَنْ عبد الله بن 
A of A‏ قال ó ana‏ قلت: of A‏ 


Jaa‏ الل JE‏ حَي عَلَى اللات قل: لاي بیوتکم 


NG‏ الس KEN‏ ,| ذلك فقال: 4 ا 
مي إن الْحُمَعَة عَرْمَة» وَإنّي Sa‏ فتَمْشُوا في الطّن 


AN 


1865. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami,Mu'ammal bin Hisyam 
memberitakan kepada kami, Ismail memberitakan kepada kami, dari 
Abdul Hamid, pengarang Az-Zubadi memberitakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Harits bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata kepada 
muadzinnya pada saat hujan turun, “Apabila kamu telah mengucapkan 

“asyhadu anna Muhammadar Rasulullah', maka janganlah kamu 
sambung dengan ‘hayya ‘alas shalaah’, tetapi ucapkanlah 'shalluu fi 
buyutikum' (shalatlah di rumahmu!).” Ternyata kaum muslimin 
merasa heran dengan tindakan Ibnu Abbas itu. Lalu Ibnu Abbas pun 
berkata, “Ketahuilah hai para sahabat, sesungguhnya orang yang lebih 
mulia dariku pernah melakukan hal ini. Sesungguhnya shalat jum'at 
itu sangat diniatkan, tetapi aku enggan menyuruh kaum muslimin 
untuk berjalan di atas lumpur yang licin. "288 


388 Al Bukhari, Jum'at 14 dari jalur Isma'il, Muslim, para musafir 26, Abu Daud, 
perkataan 1066 


416 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


121. Bab: Dalil Yang Menyebutkan Tentang Perintah Adzan Hari 
Jum'at untuk Shalat Di Kendaraan sebagaimana Disebutkan 
Oleh Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Orang Yang Lebih Mulia | 
Dariku Pernah Melakukan Ini” adalah Nabi Muhammad SAW, 
jika Ibad Bin Manshur Hapal Hadits Yang Kami Sebutkan Ini. 


bi ود‎ DE KAA ab اخبرنا ابو‎ -7 


و za É‏ روم fo‏ ره 
1 بو عَاصم» اخبرنٌا sé‏ وهو ابن eya‏ عن | chi‏ عن ابن 
m‏ أن رَسُولَ الله ق قال في ki; er‏ الْجُمَعَة: 1 صَلُوا في 

SI 9 

1866. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
memberitakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, 
Ibad bin Manshur memberitakan kepada kami, dari 'Atha, dari Ibnu 
Abbas bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda pada saat turun 


hujan di hari jum'at, “shalatlah kalian di kendaraan kalian masing- 
masing!"28? 


P 


0 
Gam 


122. Bab: Perintah Untuk Memberi Waktu Jeda Antara Shalat 
Jum'at Dan Shalat Sunnat Ba'diah dengan Berbicara atau 
Keluar Dari Masjid 


o م 0 رر‎ 0724 £ ۰ - 0 oi Pa مر‎ o% 
اخبرني ابن حرج ع عن عمر بن‎ el ا الوليد بي الن‎ tua 
روو‎ | ako £ oz. و‎ 0 4 Pd fof r Ta 
Fi Ba bai إلى السّائب بن يزيد‎ per افع بِنْ‎ kag) عَطاءء قال:‎ 


359 Ibnu Majah, Iqamat 35 dari jalur Ibad bin Manshur menurutku ia lemah-Nashir) ! 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 417 


فقال: نعم RE ji eo i‏ في paña) X ji‏ رة & AL úi i pah‏ سلمت eai‏ 
سا - ام 74 مص 2 e s r‏ سح مر ° 
deh dol‏ إلي تيت فقال لي: إذا Sake‏ الْحُمُعَةَ قلا Ghai‏ بصّلاة 
ور وې ۶ a‏ ا r E‏ 1 4 4 
إلا أن ترج أو تكلم إن رَسُول الله فل al‏ بلك 


1867. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Sahal Ar-Ramli 
memberitakan kepada kami, Walid bin Muslim menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, dari Umar bin Atha 
yang telah berkata, “Pada suatu ketika, Nafi' bin Jubair mengutusku 
untuk menemui Saib bin Yazid guna menanyakan tentang shalat 
jum'at. Lalu ia menjawab, “Ya aku pernah shalat jum'at dengan 
Mu'awiyah di Magshurah. Usai memberi salam, aku berdiri untuk 
mengerjakan shalat sunnat. Tak lama kemudian, Mua' wiyah datang 
menemui dan berkata kepadaku, “hai Saib, jika kamu telah 
mengerjakan shalat jum'at, maka janganlah mengerjakan shalat sunnat 
kecuali kamu keluar terlebih dahulu dari masjid atau berbicara dengan 
jama'ah lainnya. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan hal itu 
(kepadaku)."” 


123. Bab: Tentang Waktu Jeda Antara Shalat Jum'at dan Shalat 
Sunnah dengan Maju Di Depan Orang Yang Telah Shalat Jum'at 


8- ابرا YA‏ طهر A‏ ابرا agi‏ بن مُوسَى» 
ا ۹ عاصم» عن ابن SA PP‏ عمر بن sh‏ إن أبي JA‏ أن 
MAN‏ بن يزيد َسأل عن ئء رآۀ منۀ مُعَاويَةُ 
قال: g a‏ المَصُورة» JAN ad‏ مَكَانِيء IG‏ لي: لا قصلم 


39 Muslim, Jum'at 73 dari jalur Ibnu Jarij 


418 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Wu رَسُولَ الله‎ op KEP ذلك‎ ui Sa 


1868. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Yusuf bin Musa 
memberitakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Juraij, Umar bin 'Atha bin Abu Khuwar memberitakan 
kepada kami bahwasanya Nafi' bin Jubair pernah diutus untuk 
menemui Saib bin Yazid guna menanyakan tentang sesuatu yang 
pernah dilihat Mu'awiyah. Saib berkata, “Aku pernah shalat jum'at di 
Maqshurah bersama Mu'awiyah. Usai shalat jum'at, aku langsung 
berdiri untuk melaksanakan shalat sunnat di tempatku. Lalu 
Mu'awiyah melihatku dan berkata kepadaku, “Jangan kamu sambung 
shalat jum'atmu dengan shalat sunnat hingga kamu maju ke depan 
atau berbicara. Sesungguhnya Rasulullah telah mengajarkan hal itu 
(kepadaku)."?”! 


124. Bab: Anjuran Bagi Imam Untuk Mengerjakan Shalat 
Sunnah setelah ba'diyah Di Rumah 


PE مههه‎ vi 5 zen É 
UI da AK بو طاهر أ‎ Gi -8 


o7 PANA‏ 4 20 ه ملو 


حَدَنْنَا عَبْدُ VP SN‏ مَعْمَرٌ عر عن BAN‏ عَنْ سال عَنْ cai‏ 
Pp Cai‏ $ عن ابن GAE‏ أن الي و كان إا ke‏ الْجُمُعَةَ د دحل 
ya Lai‏ 

1869. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada. 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
memberitakan kepada kami, Abdurrazzak memberitakan kepada kami, 


Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari 
bapaknya, dan Ayyub menerima hadits tersebut dari Nafi', dari Ibnu 


391 Lihat hadits 1867. 


ShahihIbiha Khuzaimah || 419 


Umar bahwasanya apabila telah mengerjakan shalat jum'at, maka 
Rasulullah SAW langsung masuk ke dalam rumahnya dan shalat dua 
rakaat.” 


- ارتا ابو طاهر A SA‏ علي بن سهل الرَمْلي» 
Ga‏ الوَليدُ» قال مَالكُ: SPA‏ عَنْ اې MENGENG‏ 
7 ” . . . 
Kai‏ بعد spa Diy TAS‏ 3 في بيه 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1870 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Sahal Ar-Ramli‏ 
memberitakan kepada kami, Walid memberitakan kepada kami, Malik‏ 
berkata, “Nafi' memberitakan kepada kami, dari Ibnu Umar‏ 
bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat‏ 
sunnat dua rakaat setelah shalat jum'at dan shalat maghrib di‏ 

rumahnya. "2 


ت 
n r‏ 07 4 
7 


PEN العلا وسعيد بن عبد‎ ip عبد الحبار‎ SAS = NANA 
so faf ا ر د هك وعم رهر‎ AA عا‎ # ao eh 
ابن‎ cii سفيان (ح) وحدنا علي بن شر‎ Gas المخزومي» قال:‎ 
na. SE fo 2 ۀم 8 سه‎ - - ° or م ها‎ Z 2073 
أن رسول‎ aa عن الزهري» عن سالم» عن‎ JL عيينة» عن عمرو بن‎ 
الله غ كان يصلى بعد الجمعة ركعي‎ 
1871. Abdul Jabbar bin Al ‘Ala dan Said bin Abdurrahman Al 
Makhzumi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 


kami, Ha, Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah 
memberitakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari 


392 Sanadnya shahih An-Nasa'i 3: 93 dari jalur Abdurrazzak. 
33 Bukhari, Jum'at 39 dengan panjang, Muslim, Jum'at 71 dari jalur Malik secara 


ringkas. 


420 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Salim, dari bapaknya bahwasanya . Rasulullah SAW sering 
melaksanakan shalat sunnah dua rakaat setelah shalat jum'at. 


125. Bab: Dibolehkannya Bagi Imam untuk Melaksanakan Shalat 
Sunnah Di Masjid sebelum Keluar, jika Hadits Ini Shahih. 
Karena Kami Tidak Mengetahui Musa Bin Harits Mendengar 
Hadits Riwayat Jabir Bin Abdullah atau Tidak 


tu -iayy‏ | طاهر HU‏ بكر g‏ علي ن حجر 
عات عات Ta Inna‏ محمد إن د د 
a‏ عَنْ cal‏ عن جابر بن عَبْد الله ال Nu KANA Pagi‏ 
م 9٥ - 0 o‏ . س هس ٥۵‏ سم که mf‏ ”...0 رر سر په o r‏ 
عمرو بن يويد يوم sAN‏ فراى اشياء لم یکن راها قبل ذلك 
حَضنه عَلَى ja‏ فقال: و كم ذا Sanana‏ 
تَسْمَعُوا من GR A NG Jp‏ ئت يا رَسُول الله ah‏ قال: فَلَمًا 
PES de MI ae ana‏ 
07- وو asso‏ ر روم 733 00 Orr ga?‏ 
Ig‏ الْحُمْعَةَ في الْمَسْحِد ولم ير dai‏ بَعْدَ الْحْمُعَة ESG SI Ep‏ 
في الْمَسْحِد كان يَنْصَرفً إلى UG BI‏ کر ON‏ 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1872 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ali bin Hajar‏ 
memberitakan kepada kami, Ashim bin Suaid bin Amir memberitakan‏ 
kepada kami, dari Muhammad bin Musa bin Harits At-Taimi, dari‏ 
bapaknya, dari Jabir bin Abdullah yang telah berkata, “Pada suatu hari‏ 


rabu, Rasulullah SAW pergi berkunjung ke keluarga besar Amr bin 
Auf. Di sana beliau melihat beberapa hal tentang pohon kurma yang 


394 Muslim, Jum'at 72 dari jalur Sufyan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


selama ini belum pernah dilihatnya. Kemudian Rasulullah berkata 
kepada mereka, “Apabila kalian nanti melaksanakan shalat- ied, maka 
tetaplah di tempat ini hingga kalian mendengarkan perkataanku.” lalu 
keluarga besar Amr bin Auf pun menjawab, “ya. Kami akan mematuhi 
ucapan anda hai Rasulullah.” ketika keluarga besar Amr bin Auf itu 
menghadiri shalat jum'at, maka Rasulullah mengimami shalat jum'at 
mereka. Usai melaksanakan shalat jum'at, maka Rasulullah langsung 
melaksanakan shalat sunnat ba'diah jum'at di masjid. Dan 
sebelumnya, tidak pernah terlihat Rasulullah melaksanakan shalat 
sunnah dua rakaat setelah jum'at di masjid. Setelah itu, Rasulullah 
kembali ke rumahnya." 


126. Bab: Memerintahkan Makmum Untuk Shalat Sunnah Empat 
Rakaat setelah Shalat Jum'at 


نې سا 


۳- ابرا ابو deal Kat Musi ab‏ ي دة 


4 20 Sor 20 “9 


سر رمتا )© ES,‏ عَبْدُ الجبّار 

ن oG CAS ena‏ کلاهُمَا عَنْ سْهَيْلٍ بن ابي صالح عن أبيه» عَنْ 
A gl‏ قال: قال رَمُول الله 53: E‏ عات 
وقال عَبْدُ Ji‏ : إن اي فلك أمرَهُمْ أن يصلوا بعد الْجْمُعَة أرب 


1873. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah 
—yaitu Ibnu Muhammad Ad-Darawardi— memberitakan kepada 
kami, Abdul Jabbar bin Al ‘Ala memberitakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, keduanya menerima hadits itu dari Suhail 
bin Abu Shaleh, dari bapaknya, dari Abu Hurairah yang telah berkata, 


35 Menurutku sanadnya dha'if, Ashim bin Suwaid tidak dikenal, dan aku tidak 
mengenal Muhammad bin Musa bin Al Harits At-Taimi-Nashir). 


422 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Rasulullah SAW pernah bersabda, وا‎ shalat sunnah empat 
rakaat setelah shalat jum'at!” 


Abdui Jabbar berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan shalat sunnah 
empat rakaat setelah shalat jum'at." 


127. Bab: Tentang Hadits Singkat Yang Menerangkan 
Bahwasanya Rasulullah SAW Memerintahkan Kaum Muslimin 
untuk Melaksanakan Shalat Sunnah Empat Rakaat 
setelah Shalat Jum’at 


Meat Ab tut -٤‏ بكر ابرا ايو és‏ لح 


بن HP‏ وَسَعِيدٌ بْنْ عبد PAP‏ ن الْمَخْرُومي» aé NG‏ سيان (ح) 


ara A رسف موه لاا و‎ Ci 
عَنْ أبيه» عَنْ ابي‎ gka وكيم عن سُفيانء حُبيقا عن هيل بن أبي‎ 
مس يا بعد الْحُمعة فيصل‎ Wah هْرَيْرَةَ قال: قال رسول الله #3 مَنْ کان منْكُمْ‎ 
GE بَعْدَهَا‎ 


1874. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Abu Ammar dan 
Husain bin Huraits dan Said bin Abdurrahman Al Makhzumi 
memberitakan kepada kami, lalu keduanya berkata, “Sufyan 
memberitakan kepada kami," Ha, Yusuf bin Musa menceritakan 
kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, Ha, Salam bin Junadah 
memberitakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan. Kesemuanya itu menerima hadits tersebut dari Suhail bin Abu 


396 Muslim, Jum'at 69 dari jalur Sufyan, dan lihat dirasat fil Haditsin Nabawi 79-80 
(edisi bahasa arab-Nashir). 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 423 


Shaleh, dari bapaknya, dari Abu Hurairah yang . telah berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa di antara kalian 
melaksanakan shalat sunnah setelah shalat jum'at, maka kerjakanlah 
shalat sunnah empat rakaat'. ai 


128. Bab: Kembali Ke Rumah setelah Melaksanakan Shalat 
Jum'at untuk Makan ataupun Tidur Siang 


Kak ارا 5 أخرنا احمد بن‎ Ab اک بو ُو‎ -٥ 
بن 50 حا ۹ حازم» عن‎ Jra | Ka NG rap لسر“ بن‎ > A 


s1 7‏ په 


SAN‏ قال: DS‏ رَسُول الله 8# ثم ترحع 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada‏ .1875 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abadah dan‏ 
Hasan bin Al Quza'ah memberitakan kepada kami, lalu keduanya‏ 
berkata, “Fudhail bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abu‏ 
Hazim menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Sa'ad As-Saidi‏ 
yang telah berkata, “Kami senantiasa melaksanakan shalat jum'at‏ 
bersama Rasulullah SAW. Setelah itu, kami akan pulang ke rumah‏ 
untuk makan atau tidur siang. ۹‏ 


-iava‏ حبرا ابو Yugi Ab‏ بكر Uh‏ يعقوب بن ابراهيم 
pe Gan a‏ 5 حازم» عَنْ ابيه» عَنْ سَهْلٍ بن سَعْد 
قال: JANG sa & ú‏ إلا بعد الْجُمُعَة 


3 Muslim, jum'at 69 dari jalur Jarir, lihat dirasat fil haditsin Nabawi 79-80. 
3% Lihat hadits setelah ini. 


424 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1876. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ya'kub bin Ibrahim 
Ad-Dawraqi memberitakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim 
menceritakan kepada kami, dari bapaknya (196 A) dari Sahal bin 
Sa'ad yang telah berkata, “kami tidak akan makan atau tidur siang 
kecuali setelah shalat jum'at." 


"tut -۷‏ طاهر i‏ ناو بكر ابر اه sap‏ 
MA‏ اه NG da 0 s‏ ا ا الطويلء a‏ بن MIL‏ 


قال: كنا Ka‏ مَعَّ Ipa‏ الله که م ترج م فقيل 
Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada kami,‏ .1877 
Abu Bakar memberitakan kepada kami, Ahmad bin Abdah‏ 
memberitakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman memberitakan‏ 
kepada kami, Humaid Ath-Thawil memberitakan kepada kami, dari‏ 
Anas bin Malik yang telah berkata, “kami selalu melaksanakan shalat‏ 
jum'at bersama Rasulullah SAW. Setelah itu, kami pulang ke rumah‏ 

dan tidur siang." 


129. Bab: Anjuran Untuk Menyebar dan Mencari Rezeki setelah 
Melaksanakan Shalat Jum'at. Allah SWT Telah Berfirman, 
الله‎ Kab من‎ NANG في الأرْض‎ YES الصّلاة‎ ee I “Apabila Shalat 
Jum'at Telah Dikerjakan, maka Bertebaranlah Di Muka Bumi dan 
Carilah Karunia (Rezeki) Allah” 


5 Sa ge an a -\ AVA 


A or ER 460 LA 


399 Muslim, jum'at 30 dari jalur Abdul Aziz. 
“0 Sanadnya shahih, Ibnu Majah Igamat 84 dari jalur Ahmad bin Ubadah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 425 


° 4 9 ` ۸ 7 r . .. y بب سواه دور‎ aa . 
الله ګګ إذا صلى‎ daa) بش قال: رایت عَبْدَ الله بن بسر صاحب‎ 
ا 7 ر د‎ E ME 200 ووه‎ 
Ca من المَسسْحد قذرًا طويلاء ثم رَحَع إلى الْمَسْحد‎ E الحْمُعَةِ‎ 
ل ا ا‎ Magi موا اه‎ E Lk NG ايه‎ 
هَذا؟ قال:‎ kat الله لأي شيء‎ LA فقلت لۀ:‎ an شاء الله أن‎ 
ره‎ 22 D Ding هرھ ره‎ 2 Tg یيو یي 2 تل‎ ee كه و‎ wé 
يصتع يعني الس 8# وتلا هذه‎ NSA BB لأني رايت سيد المَرْسَلينَ‎ 
: oo e ° و‎ PIE چرے‎ 
4 الله‎ Jim من‎ NGANG في الأَرْض‎ Lai الآية: ل فإذا قضيّت الصّلاة‎ 
إلى آخر الآية‎ 
1878. Abu Thahir telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Bakar memberitakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
bin Fayyad memberitakan kepada kami, Said bin Anbasah yaitu 
Al Qaththan memberitakan kepada kami, Abdullah bin Basar 
menceritakan kepada kami, Kemudian Said bin Anbasah berkata: Aku 
pernah melihat Abdullah bin Basar memberitakan kepada kami, salah 
seorang sahabat Rasulullah, apabila usai shalat jum'at, maka ia keluar 
dari masjid dalam jangka waktu yang lama. Setelah itu, ia akan 
kembali lagi ke masjid dan melaksanakan shalat sunnah. Lalu aku pun 
mendekati dan bertanya kepadanya, “Wahai Abdullah, semoga Allah 
melimpahkan rahmat-nya kepadamu, mengapa kamu melakukan hal 
ini? mendengar pertanyaanku itu, Abdullah bin Basar menjawab, 
“ketahuilah hai sahabatku, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah 
sering” melakukan hal ini.” setelah itu Abdullah bin Anbasah pun 
membaca ayat yang berbunyi, “Apabila shalat jum'at telah dikerjakan, 
maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan 


senantiasa ingatlah kepada Allah agar kalian beruntung'. iki 


41 Sanadnya dha'if Abdullah bin Basar dun dia adalah Al Habrani lemah, 
dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir, lihat Majma'uz Zawaaid 2 :194 


426 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


rad 
كنا ب الصّيام‎ 
صم‎ e Ir 
KITAB PUASA 


Ringkasan dari Ringkasan Musnad dari Nabi Muhammad SAW 


1. Bab: Penjelasan Bahwasanya Puasa Di Bulan Ramadhan itu 
Merupakan Bagian Dari Iman. 


Abu Bakar Berkata, “Aku telah mendiktekan hadits Hamad bin 
Zaid, Ibad bin Ibad Al Mahlibi, dan Syu'bah bin Hajjaj yang 
semuanya berasal dari Abu Jamrah“ dari Ibnu Abbas dalam kitab 


ora‏ م 3 .30316 3 023 - 467 3 رت ظ‌ ه ۸ رر ېځ 


e a‏ أي gaysi‏ حا ازا مشر 
AGA‏ ابي حداف عن أب جَمْرَةَ الضبعي» قال: قلت لان عباس لي 
حر لبد لي فيهاء gah‏ من LA Gp‏ انرس م الث عب أن امه 
منْ حَلاوته فقال: iii‏ لله له قال ا بالوفد 
غْيْرَ NG WG‏ نَدَامَى AJE‏ یا رَسول الله إن BEE‏ الْمُش كين من Pak‏ 
Ga,‏ لا تصل إِلَيِكَ إلا في Bas (AI AÍ‏ عَمَلا ANI iya‏ إذا Uas‏ به 
S3‏ به AE‏ ودعو ليه مَنْ G‏ وقال: آمرکہ gok‏ ا 


“02 Dalam teks aslinya : dari Ibnu Jamrah yang betul adalah seperti yang kami tulis 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 427 


الان بالل Jah‏ تَدْرُونَ ما OGYI‏ بالله؟ قالوا: .الله وَرَسُوَهُ Mei‏ قَالَ: شَهَادَة أن 
لا Oi‏ إلا الله وَإِقَامُ الصّلاةء Mg‏ الركاة biyen‏ رَمَضَانَء وَتُعُطوا الْحْمْسَ منَ 
FESR gf, (ali‏ لدب والئقيرء SA GI‏ 
Al Ustadz Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman‏ .1879 
Ash-Shabuni telah memberitakan kepada kami, Abu Thahir‏ 
Muhammad bin Fadhl bin Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah‏ 
memberitakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad Ishak bin‏ 
Khuzaimah memberitakan kepada kami, Muhammad bin Basyar‏ 
memberitakan kepada kami, Abu Amir memberitakan kepada kami,‏ 
Ourrah memberitakan kepada kami dari Abu Hamzah Adh-Dhab'i‏ 
yang telah berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, “Hai‏ 
Ibnu Abbas, aku mempunyai bejana besar untuk membuat dan‏ 
menyimpan minuman anggur. Setelah itu, aku pun mencicipi‏ 
minuman anggur tersebut. Apabila aku sedang duduk sambil‏ 
berbincang-bincang dengan para sahabat, maka aku merasa khawatir‏ 
aroma manis minuman tersebut akan tercium'." Lalu Ibnu Abbas‏ 
menjawab, “Wahai sahabatku, ketahuilah pada suatu hari, utusan‏ 
Abdul Qais datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah‏ 
pun berkata kepada para utusan tersebut, “Selamat datang para utusan‏ 
yang tidak pernah merasa malu dan tidak pernah menyesal!”‏ 


Para utusan tersebut menjawab, “Wahai Rasulullah, ketahuilah 
sesungguhnya antara kami dan Anda ada orang-orang musyrik yang 
berasal dari suku Mudhar. Dan kami tidak akan dapat menemui Anda 
kecuali pada bulan-bulan haram. Oleh karena itu, alangkah baiknya 
jika Anda menerangkan kepada kami sebuah amal perbuatan yang 
apabila kami lakukan, maka kami akan dapat masuk ke dalam surga 
dan kami pasti akan menyerukan orang-orang setelah kami” (untuk 
melaksanakan amal perbuatan itu pula).” 


“8 Dalam teks aslinya : man raana koreksian ini terdapat dalam shahih Bukhari 


428 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kemudian Rasulullah menjawab, “Baiklah. Aku akan 
memerintahkan kepadamu untuk melaksanakan empat hal dan 
melarangmu dari empat hal pula. Pertama, beriman kepada Allah. 
Apakah kamu sekalian tahu apa itu iman? ” Para utusan itu menjawab, 
“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Lalu Rasulullah 
melanjutkan, “Yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain 
Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan 
Ramadhan, dan memberikan seperlima dari harta rampasan perang. 
Kemudian aku pun melarangmu dari empat hal: meminum anggur 
yang terbuat dari labu manis, naqir, hantam, dan muzafat. 0 


2. Bab: Penjelasan Bahwa Berpuasa Di Bulan Suci Ramadhan itu 
Merupakan Bagian Dari Rukun Islam, karena Iman dan Islam itu 
Dua Nama untuk Satu Arti 


Abu Bakar berkata, “Hadits Jibril ketika bertanya kepada Nabi 
Muhammad SAW Tentang Islam, sebagaimana telah kami sebutkan 
dalam kitab Al Iman.” 


GA AA,‏ سم بِنْ Ga Bu‏ وَكيمٌ» ؛ عن bi‏ الْجُمَحيَ» 
عَنْ Un‏ الْمَخْرُومِي» عن ابن jah‏ قال: قال رَسُول الله : 
5 بني الإمئلامٌ على A‏ شَهَادَة أن Av‏ إلا الله وإقام AI) dai‏ 
5-7 وحج لت وَصَوْم شَهُر رَمَضَانَ 


1880. S alam bin Junadah telah memberitakan sebuah hadits 
kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari Hanzhalah 
Al Jumahi, dari Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi, dari Ibnu Umar 
yang pernah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Islam itu 


404 Al Bukhari, peperangan 69 dari jalur Ibnu Amir Al Agdi 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 429 


didirikan atas lima perkara: bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain 
Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, pergi haji, dan bepuasa di 
bulan Ramadhan' " 


Je Ga de pakad اتد تن‎ ha NAN 
AI مُحَمّد بن رَيْد بن عَبْد الله بن عُمَرَ ُن‎ A ni عاصم‎ i 
عَنٍ اين سر َال قال رَسُول الله 8# بمثله‎ a قال:‎ 


ممم 


1881. Ahmad bin Migdam Al “Ajli telah menceritakan sêbah 
hadits kepada kami, Bisyar bin Al Mufadhal menceritakan kepada 
kami, Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin 
Khattab menceritakan kepada kami lalu berkata, “Aku pernah 
mendengar bapakku menceritakan sebuah hadits kepada kami yang 
diterimanya dari Ibnu Umar yang berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda sama seperti hadits tersebut di ۹وو‎ 


“05 Muslim, Iman 21 dari jalur 'Ashim 


430 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


جماع اباب فضائل شهر رمضاروصيامة 


KUMPULAN BEBERAPA BAB KEUTAMAAN 
BULAN RAMADHAN DAN BERPUASA 1 
DALAMNYA 


3. Bab: Yang Menerangkan tentang Dibukanya Pintu-Pintu 
Surga, Ditutupnya Pintu-Pintu Neraka, dan Dibelenggunya Setan 
di Bulan Ramadhan 


ت ofz‏ و PAN 2 0 o‏ و کر هوم 

- خدني علي بن حجر السعدي» WJ?‏ إسماعيل يعني ابن 
to‏ £ کو a Z207 3 fo Ua‏ 3 2 2 وک 
a‏ اخبرنا ابو Je‏ عن cal‏ عن أبي Bp‏ قال: إن رَسُول الله 
o -a 0 g < yz‏ ماه اس 4 2 o awa ai -oÉ o r‏ هس 
تک قال: slæ Isi‏ بو رمضان» فتحت Api‏ الجنة» وغلقت sali‏ 
Pa OT‏ د سیر زره خو A aa‏ م á‏ 
الثار وصفدت الشياطين قال أبو بكر: أبو سهيل عَم مالك بن أئس 


1882. Ali bin Hujr As-Sa’adi telah memberitakan sebuah hadits 
kepada kami, Ismail bin Ja’far menceritakan kepada kami, Abu Suhail 
memberitakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Hurairah yang 
telah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Apabila telah datang bulan Ramadhan, maka pintu-pintu surga akan 
dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan 


dibelenggu'. 


Abu Bakar berkata, “Abu Suhail adalah paman Malik bin 
Anas.“ 


4% Sanadnya shahih, An-Nasa'i 4 :101 dari jalur Ali bin Hajar 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 431 


4. Bab: Menerangkan Bahwasanya Maksud Rasulullah SAW 
Dengan Sabdanya “Dan Setan-Setan Dibelenggu” adalah Setan- 
Setan Yang Membelot dan Bukan Semua Setan karena 
Terkadang Nama Setan Itu Bermaksud Kepada Sebagian 
Mereka, tentang Seruan Malaikat Kepada Kebaikan dan 
Menjauhkan Kejahatan, serta Dalil Bahwasanya Apabila Pintu 
Surga Telah Dibuka maka Tidak Ada Satu Pun Pintu Surga Yang 
Ditutup. Apabila Pintu Neraka Telah Ditutup Pada Bulan 
'Ramadhan maka Tidak Ada Satu Pun Pintu Neraka 

3 Yang Dibuka 


o’ 8 00 1 : Kao |‏ اځ Fab‏ 
—NAAY‏ جديا محمد op‏ العلاء بن كريب» Was‏ 5 بكر بن 


سه 2 - . 3 kepang “Ka‏ اس اا ارو 
عياش عن الأَعْمَشِء عَنْ ابي صالح» عَنْ ابي EIA‏ قال: قال رَسُول الله 
A‏ 


مس 7 2 بر اي “of‏ چا و کہ s mw...‏ و وام . 
8 إذا كان أول ليلة من رَمَضَان صفدت الشياطين مَرَدَةَ الجن» وغلقت 
á -of‏ 3 مره ومس 2 K -of o 2 s,‏ خو alan or‏ 20 
أبواب النار» فلم يفتح منها WL‏ وفتحت Ng)‏ الجنان» فلم يعلق منها 


3 Pá P) g © o D 
أقصر ولله عتّقاء‎ AN اب وای مُنَاد: يا باغي احير أقبل» ويا باغي‎ 
من النار‎ 


1883. Muhammad bin Al ‘Ala bin Kuraib telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah 
yang: telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Sesungguhnya di malam pertama bulan suci Ramadhan setan-setan, 
yaitu para jin yang membelot, akan dibelenggu, pintu-pintu neraka 
akan ditutup dan tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka, lalu 
pintu-pintu surga juga akan dibuka dan tidak ada satu pintu surga 
pun yang ditutup. Setelah itu, muncul seseorang yang akan berseru, 


432 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Hai orang yang mencari kebaikan, datanglah dengan segera! Dan 


hai orang yang mencari kejahatan, berhentilah! 0 


5. Bab: Tentang Keutamaan Bulan Ramadhan merupakan Bulan 
Yang Paling Mulia Bagi Kaum Muslimin, dan Anjuran Kepada 
Orang Yang Beriman agar Mempersiapkan Perbekalan Dari Segi 
Materi untuk Beribadah sebelum Memasuki Bulan Ramadhan 


وود | .35 و بير ےم ن رم هس 


NG حدننا محمد بن بشار» ویحیی بن کی‎ - ٤ 


WA 
سر کے‎ 
حدننا‎ 
2 
م عر م‎ So 


E ANC aga AG‏ كر 
سمع آبا SPP‏ يقول: قال رسول الله BB‏ أظلكم شهركم هَذا 
bz - NE M - 5 a‏ م 2 - مه o-‏ ده br 7 o‏ 
بمَحلوف رَسُول ua‏ بِالمُسْلِمِينَ شَهرٌ حير لهم A‏ ولا م 
S Yr i‏ م os 2, or‏ 3 ر É ya 0 y 7 A‏ ور 
EE om‏ يتوت ERN E‏ 
وځ o E ES‏ رر ص E ET Ma ap z o‏ 8 5 8 
AB)‏ قبل أن SG) calang‏ إصراره وشقاءه قبل أن cab‏ ولك أن 

2 27 2 22 و PA “3 ee 1 a‏ ار ې 1“ 
المؤمن يعد فيه القوّة من ARA‏ للعبادة» ويعد فيه المتافق اع غفلات 
a 25 oa? BA, 3 E 2 ٠‏ ځا ور - : 
المؤمنين» واتباع عوراتهم» فعنم يعنمه المؤمن هذا حديث يحيى وقال 


A ر‎ 


ور هر ور كوس ,"رو ار as‏ وو أي ور sos‏ وور E S‏ 0 
بندار: فهو غنم للمؤمنين يعتنمه الفاحر عمرو بن تميم هَذا يقال له: 
- رور 2 - s r‏ 


٨ 


وی بني رمال مدني 
Muhammad bin Basyar dan Yahya bin Hakim telah‏ .1884 

memberitakan sebuah hadits kepada kami,dan keduanya berkata, 'Abu 
Amir menceritakan kepada kami', Katsir bin Zaid menceritakan 
kepada kami, Amr bin Tamim menceritakan kepada kami,bapakku 
menceritakan kepada kami, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah 


40? Sanadnya hasan, ada pertentangan di Abu Bakar bin 'Iyash dari sisi hafalannya 
-Nashir) At-Tirmidzi 3: 66 dari jalur Muhammad bin Al Ala 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Bulan yang mulia ini, 
berdasarkan sumpah Rasulullah SAW, telah menaungi kalian. Tidak 
ada bulan yang menyambangi kaum muslimin lebih baik untuk mereka 
dari bulan ini. Dan tidak ada bulan yang menyambangi kaum munafik 
lebih buruk dari bulan ini. Selanjutnya ganjaran pahala orang 
beriman, berdasarkan sumpah Rasulullah SAW, akan ditulis sebelum 
ia memasuki bulan Ramadhan tersebut, sedangkan ketetapan hati dan 
kesengsaraan orang munafik akan ditetapkan sebelum ia memasuki 
bulan Ramadhan. Hal itu disebabkan karena orang yang beriman 
telah mempersiapkan nafkah untuk beribadah ketika memasuki bulan 
tersebut, sementara orang munafik mempersiapkan keikutsertaannya 
terhadap kelalailan dan aurat orang-orang mukmin. Dengan 
demikian, itu rampasan perang yang diraih oleh orang yang 
beriman.” 


Ini adalah hadits Yahya. 


Bundar berkata, “Itulah rampasan perang untuk orang-orang 
mukmin yang diraih oleh orang durhaka.” 


Amr bin Tamim dikenal sebagai budak Bani Rumanah 
Madani. 8 


6. Bab: Bahwasanya Allah SWT Akan Mengampuni 
Hamba-Hamba-Nya Yang Beriman Pada Malam Pertama Di 
Bulan Ramadhan apabila Hadits Ini Benar karena Kami Tidak 
Tahu Apakah Khalaf Bin Abu Rabi' Itu Adil Atau Banyak 
Celanya dan Juga Amr Bin Hamzah Al Oisi Yang Posisinya 
Berada Di Bawah Khalaf 


ah‏ رت وه ۸ار هود دور ه ھ در 


gak حدنا محمد بن رافع» حدنا زيد بن حباب»‎ = NANG 


405 Sanadnya dha'if, Tamim salah seorang budak Abu Ramanah tidak diketahui, 
dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, lihat Al Fathur Rabbani 9 : 232 


434 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


روو Ao‏ وس PANG 0 ot‏ ا و غو 2 را o oz‏ £ 
عمرو بن حمزه القيسي») حدثنا حلف ابو الربيع إمام مسجد ابن أبي 
عروبة» DA‏ اس بن NG‏ قال: قال رَسُول SLE a‏ 
LO jaka)‏ رات فقال cah Ja Aa ii jab‏ و 
ترٌل؟ قال: لا قال: PS‏ حَضَر؟ قال: لا قال: NS‏ قال: إن الل ع 
حل AG SA‏ رمعا JK‏ أل حنم akh‏ وماد 
p‏ 7 د تو NA sole das Mb‏ ل ا ya KNA AG‏ 
بيده إليهاء فجعل رجل يهز راسه ویقول: په سه فقال له رسول الله 
13 فلان» ضاق به SU‏ قال: لا ولكن BE SS‏ فقال: 

ngi لکافر من ذلك‎ Gada Oa h tah إن‎ 

1885. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami, Amr bin 
Hamzah Al Qisi menceritakan kepada kami, Khalaf Abu Rabi’ Imam 
Masjid Ibnu Abu Arubah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik 
menceritakan kepada kami dan berkata, “Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Sesungguhnya ia akan menyambut kalian semua dan kalian 
pun akan menyambutnya (beliau ucapkan berulang-ulang sebanyak 
tiga kali).” 

Umar bin Khathab pun bertanya, “wahai Rasulullah, apakah 
wahyu telah turun?” 

Rasulullah SAW menjawab, “Bukan.” 

Lalu Umar bin Khathab bertanya lagi, “Apakah musuh telah 
datang?” 

Rasulullah pun menjawab, “Bukan.” 

Akhirnya dengan penuh rasa ingin tahu Umar bin Khathab pun 
bertanya lagi, “Kalau begitu, berita apa wahai Rasulullah?” 

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 
SWT akan mengampuni setiap orang muslim pada malam pertama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 435 


bulan Ramadhan (sambil tangannya menunjuk ke Ka'bah).” Lalu 
seorang laki-laki menganggukkan kepalanya seraya berkata, “Hebat! 
Hebat!” 


Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Hai fulan, 
apakah hatimu sedang susah?” 


Laki-laki tersebut menjawab, “Tidak. Akan tetapi aku ingat 
orang munafik.” 


Lalu Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya orang-orang munafik 


itu adalah orang-orang kafir, sedangkan orang kafir tidak 


mendapatkan kebaikan sedikit pun dari bulan Ramadhan.” 


7. Bab: Tentang Surga Yang Berhias Untuk Menyambut 
Kedatangan Bulan Suci Ramadhan.dan Tentang Surga Yang 
Tidak Dapat Dijelaskan Kepada Manusia karena Di Dalamnya 
Ada Beberapa Hal Yang Tidak Pernah Dilihat Mata, Tidak 
Pernah Didengar Telinga dan Tidak Pernah Terdetik Dalam Hati 
yang Telah Allah SWT Persiapkan Bagi Orang-Orang Yang 
Berpuasa, jika Hadits Tersebut Shahih, karena Di Dalam Hadits 
Tersebut Ada Jarir Bin Ayyub Al Bajili 


4 


5 7 و ږ يه ا Pan‏ 
Was -75‏ أبو الخحَطاب زياد بن ي يحيى الحساني» Wa‏ سَهل 


z 
و‎ AAA Aa م‎ r - ° 1. 9 


بن حّماد أبُو KN‏ يزيد Wa‏ محمد بن يوسف» 
قالا: ap Eie‏ بن ألوب da‏ $ عن الشعبي» عَنْ افع بن بُرْدَة عَنْ f‏ 
toga P‏ قال لو Mb‏ اقازف:. قال :سمت رسرل ru‏ 


409 Sanadnya dha'if, Al Bana dalam Al Fathur Rabbani 9 : 235 berkata, diriwayatkan 
oleh Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya dan Al Baihaqi, dan sanadnya baik, 
menurutku tidak demikian, karena bahwasansya A! Qisi menurut Ad-Daraquthni dan 
lainnya dha'if, dikeluarkan oleh Al Aqili dalam Ad-Du'afa, dia menunjukan dua 
hadits, ini salah satunya kemudian berkata, keduanya tidak diikuti -Nashir) 


436 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


بي يزيد عن a S‏ وَهَدَا حديت 
بي Ha 0 Io‏ رَسُولَ الله PE‏ ذَات يوم It‏ 
رشان تال ai Aa‏ ما Éo So A3 tan‏ 
Jar dau‏ من RA‏ يا ني الله» and‏ فقا إن A‏ بر 
لرَمَضَانَ من رأس JSI‏ إلى Si‏ فإذا کان اول توم مي رمَضَان هبن 
ريځ من تحت kah PAN‏ ورف اله لطر احور adi‏ إلى 
ذلك UG a‏ اجْعَل لَنَا منْ Bake‏ في هَذَا AA‏ أرْوَاجا تقر KE‏ 
بهم» وثقر G ae‏ قال: ما من عبد بوم GM‏ من رصان إلا زوج 
اعدد د ون وو ان و ورا 
في الْخيّام عَلَى كل امرأة سَبُْون cai‏ لَيْسَ oj de i gih‏ الأخخرى» 
d‏ سيو ونا من اليب al‏ لون على ريح AN‏ امه 
bak‏ سفُونَ أف وصيفة لحاحتهاء وَسَبْعُونَ لف وَصيف» مع كل 


رو 


رصيف صحف من ذَهّب» O G‏ طا حه PAN‏ مله لدف لا 

z 2 5 4 s Jo- 
كل‎ Ia SIA سيا من‎ Dok Ga تحذ لله لكل اثرأة‎ 
Sl Da Ap كل‎ 33 Siah من‎ Gib UB سرير سبعون‎ 


ja 


ويغطى Ji G‏ ذلك عَلى سریر من ياقوت احم موش ب de au‏ 
Nge‏ من 3 NS lia‏ يوم صَامَهُ من رَمَضان» سوّئ JG‏ من 
nA 3 oÉ‏ الفريابي ا حَمَاد ف A SAN‏ في 


PAN 0145. A PAN 


a uk Daan LA مش‎ 


CP 3 عَنْ رَافع بن‎ GEAN عَامِرٍ‎ E ن ايوب‎ h ge 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 437 


عر رَجُل مر غفار» قال: قال رَسُول الله ولق َحْوَهُ إلى قؤله: ځور 
مَفْصُورَاتٌ في MEI‏ 
Abu Khathab Ziyad bin Yahya Al Husaini telah‏ .1886 


memberitakan sebuah hadits kepada kami, Sahal bin Hamad Abu 
“Itab menceritakan kepada kami, Said bin Abu Yazid menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, “Jarir bin Ayyub Al Bajili menceritakan kepada 
kami," dari Asy-Sya'bi, dari Nafi bin Burdah, dari Ibnu Mas'ud,Abu 
Al Khaththab Al Ghifari berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda," Ha, Said bin Abu Yazid berkata, dari Abu Mas'ud 
dari Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah hadits Abu Khathab, 
yang telah bersabda, “Pada suatu hari aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda bersamaan dengan datangnya bulan suci 
Ramadhan”, “Seandainya semua hamba itu mengetahui keutamaan 
bulan Ramadhan, maka umatku pasti akan berharap jika satu tahun itu 
adalah bulan Ramadhan.” 


Salah seorang dari suku Khuza'ah bertanya, “wahai Rasulullah, 
ceritakanlah kepada kami tentang keutamaan bulan tersebut?” 


Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya surga akan berhias 
untuk menyambut bulan suci Ramadhan dari awal bulan hingga bulan 
terakhir. Pada awal bulan Ramadhan angin bertiup dari bawah surga 
sambil menyambar dedaunan surga. Lalu para bidadari melihat 
pemandangan itu seraya berkata, 'Ya Allah ya Tuhan kami, 
ciptakanlah untuk kami, pada bulan ini, beberapa pasangan yang 
dapat menyenangkan hati kami” Kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, “Ketahuilah, tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa 
satu hari di bulan suci Ramadhan melainkan Allah SWT akan 
menikahkannya dengan seorang bidadari yang berada di dalam 


“10 Dalam teks aslinya dzaata yaumin wa hal ramadhan, koreksian ini dari Majmauz 
Zawa'id 


438 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kemah yang terbuat dari mutiara sebagaimana Allah SWT sebutkan, 
“Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dan dipingit di dalam 
rumah (Ar-Rahman (55): 72)'. Setiap bidadari mempunyai tujuh 
puluh perhiasan yang sama warnanya. Setiap perhiasan memberikan 


tujuh puluh aroma wewangian." 


8. Bab: Beberapa Keutamaan Bulan Ramadhan jika Memang 
Hadits Tersebut Shahih 


2 2 مو ريم و 


obj يوس بن‎ Wa SA سنا علي بن حجر‎ =NANY 


رات ۶۸1 39 م وس 


سرو د دو اا سو د 
د وو قال: a A‏ ول ua‏ في آخر يوم من 
شَعْبَان فقال: CA Ul‏ اا واا شو“ مرك شهْرٌ فيه 
ية a‏ من ألف شَهْرء حَعَل الله صَِّامهُ AG) Kan‏ ليله Meat‏ مَنْ 
ji‏ فيه بحَصْلّة iya‏ الْحَيْرِه كان كَمَنْ ادى فَريضَة G‏ سوا وَمَنْ 
غه رمن كان کو Gan SN‏ فرظ فنا سراق وهو شهر 
aa Sai‏ ا 
دو Kato Ja‏ كان Ta‏ اه علق ريه من JA‏ 
SA Aa‏ من اجره شَيء قالوا: کا 
a gala Tai‏ الل هذا لواب من a‏ 


7 سمهو‎ SI of, عرو م هوس‎ so رمه‎ 1 -9z 


مره و شربة مائ و aa‏ لبن غو شو أرلة رشا َأَوْسَطْهُ aia‏ 


41 Sanadnya dha'if bahkan maudhu', Jarir bn Ayyub Al Bajli menurut Al Bukhari 
adalah munkarul hadits, Al Haitsami berkata dalam Majmauz Zawaaid 3 : 141 — 
' 142: diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 439 


. © ب‎ r 


وآحره Gis‏ من pa JÉ‏ حفف عَنْ مخلوكه ii‏ الله ل وَأْعتَقَهُ سَ 
لتا Ka‏ فيه من ail‏ حصال: ikan‏ تُرْضُون بهمًا رکم 
AE‏ قا ash‏ الان a‏ 
251453 أن لا لله إلا الله Yo uh Sy na‏ بكم G3‏ 
aj‏ الله ai‏ وَتَعُودُونَ به من JB‏ وَمَنْ aa i‏ فيه صَائماء سَقَاه 


الله من حَوْضي شربة لا GE‏ خی يحل الْحنَة 


1887. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yusuf bin Ziyad menceritakan kepada kami, Hammam 
bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid bin Jad'an 
dari Said bin Al Musayyib, dari Salman yang telah berkata, “Pada 
suatu ketika di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW menyampaikan 
khutbah kepada kami yang berbunyi, “Hai sekalian kaum muslimin, 
sesungguhnya kini telah dinaungi oleh bulan yang amat agung, bulan 
yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang di dalamnya ada 
satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Allah SWT telah 
menetapkan puasa di bulan tersebut sebagai suatu kewajiban dan 
shalat malamnya sebagai suatu sunnah. Barangsiapa yang 
mendekatkan diri kepada Allah dengan segenggam kebaikan, maka 
orang tersebut seperti orang yang melaksanakan suatu kewajiban di 
luar bulan Ramadhan. Dan barangsiapa melaksanakan suatu 
kebajikan dalam bulan suci Ramadhan, maka orang tersebut seperti 
orang yang melaksanakan tujuh puluh kewajiban di luar bulan 
Ramadhan. Bulan Ramadhan adalah bulan kesabaran. Sedangkan 
kesabaran itu ganjaran pahalanya adalah surga. Bulan Ramadhan 
adalah bulan pelipur lara. Dan bulan Ramadhan juga adalah bulan di 
mana rezeki orang yang beriman semakin bertambah. Barangsiapa 
memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka amal 
perbuatannya itu akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, 
pembebas dirinya dari api neraka, dan ia akan memperoleh pahala 


` 440 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


seperti pahala orang yang berpuasa tanpa ada sedikit pun pahalanya 


un 


yang berkurang. 


Kemudian para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana 
jika tidak setiap orang di antara kami dapat memperoleh makanan 
berbuka bagi orang yang berpuasa?” 


Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Ketahuilah, sesungguhnya 
Allah SWT pasti akan memberikan ganjaran pahala kepada orang 
yang memberikan makanan berbuka berupa sebiji kurma, atau 
seteguk air, ataupun secangkir susu bagi orang yang berpuasa. Bulan 
Ramadhan adalah bulan yang awalnya adalah rahmah (kasih 
sayang), pertengahannya adalah maghfirah (ampunan), dan 
terakhirnya adalah terbebas dari api neraka. Barangsiapa yang pada 
bulan itu meringankan budaknya, maka Allah SWT pasti akan 
mengampuni dan membebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu, 
pada bulan tersebut, perbanyaklah empat kebiasaan: dua kebiasaan 
yang diridhai Allah SWT dan dua kebiasaan lainnya yang bermanfaat 
bagi kalian. Yang dimaksud dengan dua kebiasaan yang diridhai 
Allah SWT adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan 
memohon ampun kepada-Nya. Sementara dua kebiasaan lainnya yang 
bermanfaat bagi kalian adalah meminta surga kepada Allah dan 
berlindung kepada-Nya dari siksa api neraka. Barangsiapa pada 
bulan itu mengenyangkan perut orang yang berpuasa, maka Allah 
SWT akan memberikan kepadanya seteguk air dari danauku, hingga 
ia tidak akan pernah merasa haus sampai masuk ke dalam surga. 2 


42 Sanadnya dha'if, Al Banna berkata dalam Al Fathur. Rabbani 9: 233 yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, kemudian berkata, jika khabar 
ini benar, dan diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsawaab, 
Ali bin Zaid bin Jad'an dha'if 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 441 


9. Bab: Anjuran Untuk Bersungguh-Sungguh dalam Beribadah 
Di Bulan Suci Ramadhan mudah-mudahan Dengan Segala 
Kelembutan dan Kasih Sayang-Nya Allah SWT Akan 
Mengampuni Dosa Orang Yang Bersungguh-Sungguh Dalam 
Beribadah sebelum Berlalunya Bulan Ramadhan 


5 1 £ مه‎ o Aob ETF ۰ á Pe | 
Saka GA وَهْبء‎ SN UUT GOA بِنْ‎ Api ISIS - ٨۸ 
.هه با‎ 


"7 وور‎ fo ee ۰ Pi 
وهو ابن بلال» عن | كو 3 2 عَن الوليد راج کن ا هرر وا‎ 
لَۀ: ا رَسُول‎ EEE I رفي المت‎ ENS 


شام وير ےم 


الله مَا كنت a‏ هَذَا؟ فقال: ال لي Jer‏ ا م الله ئف عبد أو 


A‏ سمه 


JE Pe‏ َعم ألف عند أ 
1 له أو أَحَدَهُمَا لَمْ KE ala‏ ا اف رغم 


03 3 


tato 33 A‏ عله َل غت ٣ Ela‏ 1 مين 


1888. Rabi bin Sulaiman telah memberitakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Bilal memberitakan kepada kami, dari Katsir bin Zaid,dari Al Walid 
bin Rabbah, dari Abu Hurairah bahwasanya suatu ketika Rasulullah 
SAW naik ke atas mimbar sambil berkata, “Amin! Amin! Amin!” 


Kemudian seseorang bertanya kepadanya, “wahai Rasulullah, 
apa yang sedang Anda lakukan?” 


Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Hai sahabatku, ketahuilah 
sesungguhnya Jibril telah berkata kepadaku, “Sungguh hina seorang 
hamba, bulan Ramadhan telah berlalu, tetapi ia tidak mendapatkan 
ampunan', maka aku pun menjawab, “Amin!” Kemudian Jibril berkata 
kepadaku, “Sungguh hina seorang hamba yang sempat mendapatkan 
kedua orangtua atau salah seorang di antara keduanya masih hidup, 
tetapi ia malah tidak masuk ke dalam surga', maka aku pun 


442 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menjawab, “Amin!” Selanjutnya Jibril berkata, “Sungguh hina seorang 
hamba, namamu disebutkan, tetapi ia tidak bershalawat kepadamu hai 


- 2 3 v4 13 
Muhammad”, maka aku pun menjawab, ‘Amin! ' 


10. Bab: Anjuran Untuk Bersedekah Dengan Harta Benda dan 
Memberikan Hadiah di Bulan Ramadhan hingga Berlalunya 
Bulan Suci Tersebut karena Mengikuti Rasulullah SAW 


0 4 - ° تمع‎ aa na مو‎ y ET PAN 
بن‎ a عبد الله بْنْ عمرَان العابدي» أخبرنا‎ Wa - 8 


SI عن ابن غار‎ AN رغه‎ KAA A GB aka 
AB کان رَسُول الله هچ أَحْوَدَ النّاس بالخيرء وكان أَحْوَّدَ ما يكون في‎ 
3 سم مرو اه‎ 7 OT 5 Wi 0 D ٢ br 2 WA 
حبريل فيعرض عليه القرآن» فإذا لقيه جبريل‎ al رمضان حتى ینسلخ»‎ 
كان رَسُول الله هچ أَحْوَدَ بالخير من الرّيح المرسلة‎ 

1889. Abdullah bin Imran Al Abidi telah memberitakan sebuah 
hadits kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad memberitakan kepada kami, 
dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas yang 
telah berkata, “Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan 
dalam menyedekahkan harta bendanya. Dan beliau lebih dermawan 
lagi pada bulan Ramadhan hingga bulan suci tersebut berlalu. Pada 
bulan suci itu, Jibril datang menemui Rasulullah untuk menyampaikan 
Al Qur'an kepadanya. Apabila telah bertemu dengan Jibril, maka 


Rasulullah SAW adalah orang yang lebih dermawan dalam 
menyedekahkan hartanya daripada angin yang bertiup. 


“13 Sanadnya baik, Al Banna berkata dalam A! Fathur Rabbani, 9 : 230 dikeluarkan 
oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al Hakim dalam Al Mustadrak 
414 Al Bukhari, Puasa 7 dari jalur Ibrahim bin Sa'ad 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


11. Bab: Berperisai Dengan Puasa dari Api Neraka karena Allah 
SWT Telah Menetapkan Puasa sebagai Perisai dari Api Neraka 


r 
9 - سه ار و‎ 


Ka Was -‏ بْنْ شار أخبرنا روح بن عبّادَة» EA‏ ابن 
وره É‏ ملم Kn‏ ه ٤‏ - 4 سه Z á - Goa É‏ 
جريج» اخبرني celhs‏ عن أبي صَالح Kel‏ هريرة» عن النبي 
قد قال: الصوم جنة 


1890. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ruh bin Ubadah memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Atha memberitakan kepada kami, dari 
Abu Shalih Az-Ziyat, dari Abu Hurairah yang telah mendengar Nabi 
Muhammad SAW bersabda, “Puasa itu adalah perisai.” 


r, 
b هود وي مهم ه ۸ ر‎ 


vi حدنا محمد بن بشار» أخبرنا ابن أبي عدي» قال:‎ -١ 
سَعيدٌ وَهُوَ ابن أبي هد عن مُطَرف قال:‎ Ga مُحَمّدُ‎ 
لَسْقيَه فقلت: اي صَائم‎ ek دَحَلْتْ عَلَى عُثْمَانَ بن أبي العَاصء فَدَعَا‎ 
KAS ON سَمعْت رَسُول الله ك يقول: الصِيّامُ جنّة من‎ da 
أحدكم من القتال» قال: وَصِيَامُ حَسَنْ صيام ثلائة أيام من كل شهر‎ 

1891. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 

kepada kami, Ibnu Abu Addi memberitakan kepada kami, dan berkata, 
“Muhammad bin Ishak memberitakan kepada kami, Said bin Abu 
Hindun menceritakan kepada kami, dari Mutharif yang telah berkata, 
“Aku pernah mengunjungi Utsman bin Abu Al Ash di rumahnya. 


Kemudian ia menghidangkan susu untukku“®. Lalu aku pun berkata 
kepadanya, "Aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku pernah 


415 AJ Bukhari, puasa 9 dari jalur Ibnu Juraij 
416 Dalam teks aslinya : fada'aa bilabanin lagihatin, yang benar seperti yang kami 
tulis ; 


444 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, “Puasa itu adalah perisai 
dari api neraka, sebagaimana salah seorang di antara kalian 
mengenakan perisai saat berperang. Dan puasa yang baik adalah 


puasa tiga hari pada setiap bulan'. La 


12. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Puasa Itu Dapat 
Menjadi Perisai dengan Menjauhkan Segala Sesuatu Yang 
Dilarang bagi Orang Yang Berpuasa. Apabila Orang Tersebut 
Melakukan Suatu Larangan Yang Tidak Membatalkan Puasa, 
maka Puasanya Akan Menjadi Kurang Sempurna 


fo © 7 PAN‏ 7 و 


۲ - حدنا يحيى بن صر بن سابق الحولاني» أخيرتا ابسن 


رطب pb LA‏ عَنْ سيف إن أبي Aa‏ عَن الوليد ن 
عبد الرحْمَنِء عَنْ عيّاضٍ oi‏ عطيف, Tor‏ 
د مهاعم تبي يول لله 3 تر ال به و SA Ju‏ 


1892. Yahya bin Nashr bin Sabiq Al Khulani telah 
memberitakan sebuah hadits kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan 
kepada kami, Jarir bin Hazim memberitakan kepada kami, dari Saif 
bin Abu Saif, dari Walid bin Abdurrahman, dari Iyadh bin Ghatif, 
dari Abu Ubaidah bin Jarrah yang telah berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Puasa itu adalah perisai (bagi 


orang yang berpuasa), selama ia belum mengoyaknya'. "418 


“1'Sanadnya hasan Ahmad 4 : 22 dari jalur Sa'id 

415 Sanadnya dha'if, dan terdapat kesaksian,akan tetapi dia dha'if sekali seperti yang 
aku jelaskan dalam Adh-Dha'ifah 2642 -Nashir)menurut Al Hafidz dalam At-Tagrib 
2: 105 Iyadh bin Ghathif bisa diterima, Ahmad 1 : 196 dari jalur Al Walid 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


13. Bab: Keutamaan Berpuasa karena Tidak Ada Suatu 
Perbuatan Yang Dapat Menyamainya 


o- ۰ -5 ره‎ PANA ت ۰ سه‎ PANG 
عبد الصمد بن عبد‎ Ga محمد بن بشارء‎ BI -۳٣ 
Ca id و‎ 


pa ji شه عن حمل بن ابي يعقوب» قال: معت‎ Ul SPI 
الهلالي» عَنْ رَجَاء بْن حَيْوَةَ عَنْ أبي امام قال: قَلْتْ: يا رَسُول الله‎ 
لَه قال بو بكر :محمد‎ Jas لا‎ ai; AMAN Us دا على عَمَل قال:‎ 
mani الذي قال عَنْهُ شعبة: هُو سيد بني‎ GA أبي يَعْقوب هذا‎ iy 
1893. Muhammad bin Basyar telah memberitakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdul Shamad bin Abdul Warits memberitakan kepada 
kami, Syu'bah memberitakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu 
Ya'kub,dan berkata: Aku pernah mendengar Abu Nashr Al Hilali 
menceritakan sebuah hadits yang diterimanya dari Raja’ bin Haiwah, 
dari Abu Imamah yang telah berkata, aku pernah bertanya kepada 
Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah 
amal perbuatan!” 


Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Kamu harus berpuasa, 
karena tidak ada suatu perbuatan yang dapat menyamainya.” 


Abu Bakar Muhammad bin Abu Ya'kub berkata, “Ini adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah, yaitu pemimpin bani 
Tamim.” | 


41? Sanadnya dha'if Abu Nashr bin Al Hilali tidak diketahui, An-Nasai 3:137 dari 
jalur Syu'bah, menurutku: sebagian perawi yang fsigaat telah menganggap lemah 
Abu Nashr didalam sanad ini, Ibnu Abu Ya'qub menjelaskan dengan hasil 
mendengarnya ia dari Raja" dalam riwayat An-Nasa'i, dan ada kesaksian seperti 
yang aku tuturkan dalam Ash-Shahihah (1937) -Nashir) 


446 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


14. Bab: Tentang Dosa-Dosa Yang Telah Lalu akan Diampuni 
dengan Berpuasa Di Bulan Ramadhan karena Keimanan dan 
Mengharapkan Ridha Allah SWT 


Ga —NA4 4‏ عرو بن É i‏ أخيرنا سآن 8 aa‏ عن 


z 
H y o 


SA‏ طن أبي TA‏ عَنْ ابي هرر : عن التبي Ie‏ قال: من صام 


D 


PAN سم‎ 


WA القَدرِ‎ AI من ذلبه وََنْ قامَ‎ AAL وَاحْتِسَابًا غفر لَه م‎ “ig Sa 
E ga 


1894. Amr bin Ali telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Sufyan bin Uyainah 2? memberitakan kepada kami, dari az- 
Zuhri, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad 
SAW yang telah bersabda, “Barangsiapa berpuasa karena iman dan 
mengharapkan ridha Allah SWT, maka dosanya yang lalu akan 
diampuni. Dan barangsiapa melaksanakan ibadah shalat di malam 
Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah SWT, 
maka dosanya yang lalu akan diampuni. nga 


15. Bab: Tentang Perumpamaan Bau Mulut Orang Berpuasa 
seperti Wangi Misk yang Merupakan Sebaik-Baik Minyak Wangi 


“2 Dalam teks aslinya tertulis, Sufyan bin Ubaidah, yang benar adalah seperti yang 
terlulis disini. 
421 Al Bukhari, puasa 6 dari jalur Abu Salamah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 447 


أن Jani‏ بهن Si‏ إسرائيل أن يَعَْلوا بهن WG cas (lal GG‏ 
tega‏ فقال: إن ل اترك ينس JANAH‏ بهن HA‏ 
إسرائيل أن يَعْملُوا بهن ma af UP‏ وما أن او یا حي ) 
GG A NAN‏ أن تُسبقني به ip‏ خسف بي د JG Gi‏ 
فَحَمَعَ gi‏ إسرائيل بيت الْمقدس» ّى کی املا dmn‏ وَقَعَدُوا E‏ 
الشرقات» ثم حَطَبَهُم فَقَالَ: إن الله أُوْحَى لي ANG nata‏ أن JA‏ 
AT Ya‏ بني JAAN‏ أن يَعْمَلُوا ب بهن E‏ أن لا شر كوا ET‏ 
JE op‏ من ad‏ ك بالله ES‏ رَجُل ان شري AE‏ مغ خالض مالف عب 
أرْ رق aKT‏ دارا فقال: IN JA‏ فَجَعَلَ Jawi‏ وَيَرْفعُ إلى 
غير سیده» فأيكم يا ضى أن يون عَبْدُهُ KUIS‏ ان الله Si‏ 
Kn‏ بب د oa‏ ۳ عا 
قبل a‏ ال وين oa‏ ل يه pal SA ai‏ رمل ذلك 
کنل رل في عصان تتا مره مده > كُلّهُمْ ثحب أن جد راء 
ول LAN‏ عند الله من ريح ella‏ ومركم Ja baha‏ 
ذلك J JAS‏ أَسَرَة اعدو فووا يَدَهُ إلى عُنقه وَقَرَبُوهُ لِيَضْربُوا 
نفك Jan‏ َُولُ: ya‏ َك أذ ادي سي منک aki Jag‏ القليل 
Tg‏ تی فدَى SA Kai‏ بذکر الله كثيراء ومیل ذکر الله JES‏ 
Bah db Jer‏ سرَاعًا في LG ira Cam A‏ 
فيه وكذلك AAN‏ لا ينجو م OKE Ga‏ إلا بذکر الله قال رَسُول الله 


“a 


aa, ai A بخمس 23 الله بهن:‎ SA uh, 4 


í 


448 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


a الله وَمَنْ ارق الْحَمَاعَة‎ Jawa a ig 
S3 SI من رأسه إلا أن براح ومن‎ Peg oky Eh 
وَصَلَّى؟ قال:‎ Ao of يا رَسُول الله»‎ JS aa فهو من حُتى‎ alat) 
بدعوّی الله الذي 2 بها المؤمنين الْمُسْلمِينَ‎ Far إن صام رصن‎ 


1895. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
memberitakan sebuah hadits kepada kami, Abu Daud Sulaiman bin 
Daud memberitakan kepada kami, Abban bin Yazid Al Aththaar 
memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Zaid bin 
Abu Salam, dari Harits Al Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan lima (kata) 
perintah kepada Yahya bin Zakaria untuk diamalkan dan setelah itu ia 
pun memerintahkan bani Israil untuk mengamalkannya pula. Akan 
tetapi sepertinya Yahya bin Zakaria sangat lamban untuk 
menyampaikan lima perintah tersebut, hingga akhirnya Isa bin 
Maryam menemuinya seraya berkata, 'Hai saudaraku, sesungguhnya 
Allah SWT telah menurunkan lima perintah kepadamu untuk 
diamalkan dan juga memerintahkan bani Israil untuk 
mengamalkannya. Sebaiknya, kamu yang akan menyampaikan atau 
aku saja yang akan menyampaikannya.’ Lalu Yahya bin Zakaria 
menjawab, “Wahai saudaraku, janganlah kamu lakukan itu! 
Sesungguhnya aku khawatir jika kamu mendahuluiku untuk 
menyampaikan perintah tersebut, maka Allah SWT akan merendahkan 
martabatku atau aku akan disiksa.” 


Akhirnya Nabi Yahya bin Zakaria mengumpulkan bani Israil di 
Baitul Magdis hingga masjid tersebut padat dan sebagian dari 
mereka ada yang duduk di beranda. Setelah itu, Yahya bin Zakaria 
mulai menyampaikan khutbah kepada mereka, “Wahai kaum bani 
Israil ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan lima 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 449 


perintah kepadaku untuk dilaksanakan. Kemudian aku pun 
memerintahkan bani Israil untuk melaksanakannya pula. Pertama, 
janganlah kalian menyekutukan Allah SWT. Sesungguhnya 
perumpamaan orang yang menyekutukan Allah SWT itu seperti 
seorang laki-laki yang membeli seorang budak dan menempatkannya 
di sebuah rumah. Setelah itu, orang laki-laki tersebut berkata kepada 
budaknya, 'Bekerjalah kamu dan setelah itu laporkan (hasil kerjamu) 
kepadaku!” Kemudian budak itu mulai bekerja, tetapi hasil kerjanya 
tidak dilaporkan kepada tuannya. Siapakah di antara kalian yang rela 
mempunyai budak seperti itu? Sesungguhnya Allah SWT telah 
menciptakan dan memberikan rezeki kepada kalian semua, maka 
janganlah kalian menyekutukan-Nya. Kemudian, apabila kalian 
melaksanakan shalat, maka janganlah berpaling. Karena Allah SWT 
akan memperhatikan wajah hamba-Nya selama ia tidak berpaling. 
Aku juga memerintahkan kalian untuk berpuasa. Perumpamaan puasa 
itu seperti seseorang yang mempunyai sekantong minyak wangi misk 
tengah berada di suatu kelompok. Setiap orang yang ada di kelompok 
tersebut ingin mendapatkan aroma minyak wangi. Ketahuilah, puasa 
itu, di sisi Allah SWT, aromanya lebih harum daripada minyak misk. 
Aku pun memerintahkan kalian untuk bersedekah. Perumpamaan 
bersedekah itu seperti seseorang yang ditawan oleh para musuhnya. 
Mereka mengikat tangan orang tersebut ke atas tengkuknya. 
Kemudian mereka mulai mendekati dan memukulinya. Lalu orang itu 
berkata, “Apakah aku dapat menebus diriku (untuk dapat bebas) dari 
kalian?” Akhirnya orang itu memberi yang sedikit dan yang banyak, 
hingga ia dapat menebus dirinya sendiri. Aku juga akan 
memerintahkan kalian untuk senantiasa mengingat Allah SWT. 
Perumpamaan berzikir kepada Allah itu seperti seseorang yang 
dikejar-kejar musuhnya, hingga ia sampai di suatu benteng yang 
kokoh untuk bersembunyi di dalamnya. Begitu pula halnya seseorang 
tidak akan dapat selamat dari kejaran setan kecuali dengan berzikir 
(mengingat) kepada Allah SWT. 


450 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Aku juga 7 
memerintahkan kalian —sebagaimana Allah SWT telah 
memerintahkanku— dengan lima perintah: berjama'ah, mendengar, 
patuh, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah SWT. Barangsiapa 
memisahkan diri dari jama'ah jarak sejengkal saja, maka berarti ia 
telah menanggalkan iman dan Islam dari kepalanya, hingga ia 
kembali kepada jama'ah tersebut. Dan barangsiapa mengklaim 
dengan tuntutan jahiliyah, maka ia termasuk ke dalam bagian 
timbunan neraka jahanam. 


Salah seorang sahabat bertanya, ‘wahai Rasulullah, meskipun 
orang yang mengklaim tersebut berpuasa dan melaksanakan shalat?’ 


Rasulullah pun menjawab, ‘Meskipun ia berpuasa dan 
melaksanakan shalat. Oleh karena itu, saling menuntunlah kalian 
dengan tuntunan Allah yang Allah SWT identikkan diri kalian sebagai 
orang-orang yang beriman dan berserah diri, yaitu hamba Allah." 2? 


16. Bab: Tentang Harumnya Bau Mulut Orang Yang Berpuasa 
di Sisi Allah pada Hari Kiamat 


A‏ عش عو اه 


ااا مجم A‏ مُحَمَّدُ ن الْحَسَنِ بن سي أخبرنا محمد يعني 
ابن بكر Gt BEP‏ ابن ga ٠‏ قال: clhe ga:‏ عَنْ ابي صالح 


Cd ت‎ “ 


AN f ga an A)‏ قال رَسُول الله فيك يَعني: قال الله: 


(EA) SA Ya‏ فهو لي وأا أَحْرِي به ie Za‏ جت 


AG تفس مُحَمّد بيده لوف فم الصّائم أَطْيبْ عنْدَ الله يوم‎ GANG 


$ 2 و 


من ريح المسلك « للصّائم IE‏ ن: إذ NG‏ فرح يقطرءة :وإذا آي ره 


422 Sanadnya shahih dan sebagiannya telah berlalu,lihat hadits no: 930, Ahmad: 4: 
202 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 451 


Den 

1896. Muhammad bin Hasan bin Tasnim telah memberitakan 
sebuah hadits kepada kami, Muhammad bin Bakar Al Birsani 
memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, 
dan berkata, “Atha memberitakan kepada kami, dari Abu Shalih Az- 
Ziyat, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
SAW telah bersabda, yaitu dalam hadits qudsi, "Allah SWT telah 
berfirman, “Setiap amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya, 
kecuali puasa. Maka puasa itu adalah untuk-Ku dan Akulah yang 
akan memberinya ganjaran pahala. Puasa itu adalah perisai. Demi 
Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang 
yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misk 
pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu 
mempunyai dua kegembiraan. Apabila ia berbuka puasa, maka ia 
bergembira dengan . makanan berbuka puasanya. Dan apabila 
bertemu Tuhannya, maka ia pun akan bergembira dengan 


puasanya'. "423 


17. Bab: Allah SWT Akan Memberikan Pahala Kepada Orang 
Yang Berpuasa tanpa Hisab karena Puasa Merupakan Bagian 
Dari Kesabaran. Allah SWT Berfirman, “Sesungguhnya Orang- 
Orang Yang Bersabar Itu Akan Diberi Ganjaran Pahala Tanpa 
Adanya Hitungan” 


z 
4 or و‎ Aro £ PAN 


Was - ۷‏ سا اد نن رس a‏ 


D. $ a‏ عن أبيه» Fa‏ أبي م of‏ فك قال: کل 
af "i r‏ 


۸ z 


423 Al Bukhari, puasa dari jalur Tharig bin Juraij, lihat dirasat fil Haditsin Nabawi 
39-43 (dalam edisi bahasa arab) 


452 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


o £ 


Sa Fa الطعَامَ م من أَحْلي»‎ g احزي به يدع‎ uh, الصَيَام فهو رلي؛‎ 
فم‎ EPEN TER ويدع روج من‎ PER من‎ 2 ET من ¿ أخلي»‎ 
2 ا‎ Se 3 - 0 1 ° هور يچ‎ NE 2 
الصائم أطيب عند الله من ریخ المسك» وللصائم فرحتان: فرحة حين‎ 
يفط وَفرْحَة عند لقاء ربه‎ 
1897. Ahmad bin Abdah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi 
memberitakan kepada kami, dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu 
Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 
“Semua amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya. Satu kebaikan 
berbanding sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat. Allah SWT pernah 
berfirman, “Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan 
Akulah yang akan memberinya ganjaran pahala. Orang berpuasa 
meninggalkan makanan, minuman, kenikmatan, dan isterinya karena 
Aku. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum 
daripada bau minyak misk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Orang 


yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan: kegembiraan saat 
berbuka puasa dan kegembiraan saat bertemu Tuhannya’. 4 


18. Bab: Penjelasan Bahwasannya Puasa Itu Merupakan Salah 
Satu Bagian Dari Kesabaran sebagaimana Yang Dapat Kami 
Takwilkan Dari Hadits Nabi Muhammad SAW 


Ca قال:‎ Ta ad ANA Ge A BERA 

707 واس ai E TA A‏ ې قال: or 2 EE‏ 
معنن محمد عن سعيد ري كنت ل د 
عو لون أي کر نا لو PENA‏ 


“4 Sanadnya shahih, Ahmad 2:419 dari jalur Ad-Darawardi yang termasuk 
bagiannya 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


3 2 وو‎ 2 P 
Ka a امعم الاك مل‎ 
ا‎ ruos A شب‎ ah کت‎ P 
له إلا الصوم‎ asi ابن‎ Jaw قال الله: كل‎ BB قال: قال رَسُول الله‎ 
والشَراب وَشَهُوَنَهُ من أجلي‎ Aan EN به‎ sh لي»‎ vb 
1898. Basyar bin Hilal telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Umar bin Ali menceritakan kepada kami, lalu berkata: Aku 
mendengar Ma'an bin Muhammad menceritakan sebuah hadits yang 
diterimanya dari Said Al Magburi, yang berkata, “Suatu ketika aku 
dan Hanzhalah bin Ali sedang berada di Bagi bersama Abu Hurairah. 
Kemudian Abu Hurairah menceritakan sebuah hadits kepada kami. 


Dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, Orang yang memberikan 
serta bersyukur seperti orang yang berpuasa serta bersabar Pita 


Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT 
berfirman, 'Semua amal perbuatan anak Adam itu untuknya, kecuali 
puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku akan memberi 
ganjaran pahala kepadanya. Orang yang berpuasa meninggalkan 
makan, minum, dan nafsu syahwatnya karena-Ku'" 


۹ - حدشاه Kela)‏ بن بشر بن مَنصور السلمي» ار 
اک بهذا قم يَقُول: قال رَسُول الله 88 بمثله قال ابو بكر : 
الاستادان صَحيحَان عن سعيد المقبري» وَعَنْ حَنْظَلَة بن علي حَميعًا» عَنْ 
أبي God LS SIA‏ يقول: كنت أنا وَحَنْظلَة بن عَلي بالبقيع 


r g 
e073 E gpg 


425 Sanadnya shahih, Ibnu Majah, puasa 55 dari jalur Mu'in bin Muhammad 


454 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1899. Ismail bin Basyar bin Manshur As-Sulllami telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Umar bin Ali menceritakan 
kepada kami, dari Ma'an bin Muhammad,lalu berkata: Aku pernah 
mendengar Hanzhalah bin Ali berkata, "Aku telah mendengar Abu 
Hurairah berkata di pemakaman Bagi, “Rasulullah SAW bersabda 
seperti bunyi hadits di ووخ‎ ٩ 


19. Bab: Kegembiraan Orang Yang Berpuasa Pada Hari Kiamat 
karena Allah SWT Memberinya Ganjaran Pahala Puasa 
tanpa Hisab 


Ap Saba Gis AN 20-0 a Lai Has ون‎ 


E 


مر عن أب ا و وأبي سعيد) قالا: قال سول ا 
إن الله يقول: WI ud Kal‏ أخزي به : للصّائم فَرْحَتَيْن: اذا 


م 


SAM مُحَمَّد بيد‎ Ladi SA فرح ودا قي الله فَجَرَاهُ فرح‎ Ja 


فم hf SAN‏ عنْدَ الله من ريح الْمسْك لَمْ يقل الدُورقي: فجَرَاهُ 
Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauragi telah menceritakan‏ .1900 
sebuah hadits kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan‏ 
kepada kami, Ha, Ali bin Munzir menceritakan kepada kami, Ibnu‏ 
Fudhail memberitakan kepada kami, Dhirar bin Murrah menceritakan‏ 
kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dan Abu‏ 


Said,keduanya berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, “Allah SWT ' 
telah berfirman, 'Sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku 


426 Menurutku sanadnya shahih sama seperti perkataan penulis -Nashir) Al Hafidz 


menunjukan dalam Al Fath 9: 582-583 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah, dan 
A! Bukhari mengeluarkan sebagiannya secara mu'allag, lihat Al Bukhari, 
Al Ath'imah 56 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 455 


sendiri yang akan memberinya ganjaran pahala. Orang yang 
berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Apabila berbuka puasa, 
maka ia akan bergembira (dengan makanan berbuka puasanya) dan 
apabila bertemu Allah. Lalu diberinya ganjaran pahala, maka ia pun 
akan bergembira (karena dapat bertemu dengan Tuhannya dan 
mendapatkan ganjaran pahala). Demi jiwa Muhammad yang berada 
di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu di 
sisi Allah SWT lebih harum daripada minyak misk.” Sementara itu, 
Ad-Dauraqi tidak menyebutkan kalimat, “...lalu diberinya ganjaran 
pahala.”*”” 


20. Bab: Tentang Allah SWT Mengabulkan Doa Orang-Orang 
Yang Berpuasa hingga Mereka Berbuka Puasa. 


3 


jaw) عَبْدُ‎ A الدورقي»‎ AA gi يعقوب‎ É AA 
4 0 z 3 2 oz eo o (en ‫َ H NA إن‎ 
بن مُحَمَّد المُحاربي» أخبرئا عَمُرُو بن قيس المُلائي» عَنْ ابي مُجَاهد‎ 
سه‎ 32 7 yun ۷ 2 ja 3 2 g 7 وور‎ £ sa - ٩ £ 0 .ه‎ 
ثلاثة لا ترد‎ RB قال: قال رَسُول الله‎ BPA عَنْ أبي مُدلق عَنْ أبي‎ 
A Lao. و‎ NP PPP NN و‎ Ss s wg pa 
ودعوه المظلوم. يرفعها الله‎ Jae دعوتهم: الصائم حتى يفطر» امام‎ 
نه ۵ مه سه شرم‎ ٢ ررر و ر | سم سن سه‎ NT 
ويفتح لها ابواب السموات» فيقول الرب عز وحل: وعزتي‎ ehil فوق‎ 
امس 2 20202 غو 23- | و 230 روفي "۴ 8 يكو و‎ of 
GAN عاد‎ Azi lia بن فس‎ Pef مول أبي هريره‎ 
1901. Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad AI 
Muharibi menceritakan kepada kami, Amr bin Qais Al Mulaa'i 
memberitakan kepada kami, dari Abu Mujahid, dari Abu Mudlah, dari 
Abu Hurairah yang telah berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda, 


427 Muslim, puasa 165 dari jalur Muhammad bin Fudhail : An-Nasa'i, puasa 42 


456 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Ada tiga golongan orang yang permohonan doanya tidak akan 
ditolak: orang berpuasa hingga ia berbuka, imam yang adil, dan 
doanya orang yang teraniaya. Allah SWT pasti akan mengangkat doa 
tersebut ke atas awan yang putih dan membukakan pintu-pintu langit 
untuknya. Setelah itu, Allah SWT akan berseru, 'Demi kemuliaan-Ku, 
Aku pasti akan menolongmu hai hamba-Ku, meskipun hari kiamat 
telah tiba'." 


Abu Mujahid adalah nama lain dari Sa'ad Ath-Thai, Abu 
Mudlah adalah hamba sahaya Abu Hurairah, dan Amr bin Qais adalah 


salah seorang hamba dunia. 28 


21. Bab: Tentang Pintu Surga yang hanya Dikhususkan Bagi 
Orang-Orang Yang Berpuasa. Orang Yang Masuk Surga Lalu 
Meminum Airnya tidak akan Pernah Merasa Haus Selamanya 


Po به‎ Ng kah sak As dan NAN 
قال: قال‎ aka ji عَنْ ابي حَازم» عَنْ سَهْلٍ‎ E E CPI ALI 
د‎ nada le ومو ا‎ 


ah Ia‏ فإذا دحل آخرهم Gi‏ م : مَنْ دحل شرب ومن شرب لم 


PK O af ui‏ 5 بل 


rr‏ سه 


1902. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Said bin Abdurrahman Al Jamhi dan lainnya 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad 
yang telah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Orang-orang 
yang berpuasa itu akan mempunyai sebuah pintu di surga yang diberi 


425 Sanadnya dha'if, Abu Mudlah tidak diketahui, dia adalah budak 'Aisyah, bukan 
budak Abu Hurairah seperti yang dikatakan penulis, dan dalam Al Ahadits 
Adh-Dha'ifah (1358) ada keterangan tambahan -Nashir) Ibnu Majah, puasa 48 dari 


jalur Abu Mujahid 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 457 


nama Ar-Rayyan. Pintu tersebut tidak dapat dimasuki oleh siapa saja, 
kecuali orang-orang yang berpuasa. Apabila orang terakhir dari 
orang-orang yang berpuasa itu masuk melalui pintu itu, maka pintu 
tersebut akan ditutup. Barangsiapa masuk ke dalam surga tersebut, 
pasti ia akan minum. Dan barangsiapa minum, maka ia tidak akan 
pernah haus selama-lamanya'." 


Abu Hazim Salama bin Dinar adalah seorang perawi yang tsiqah 
(dapat dipercaya). Tidak ada orang sepertinya pada masa itu. 2? 


22. Bab: Tentang Sifat Permulaan Puasa. Pada Awalnya Allah 
SWT Memberikan Pilihan kepada Kaum Muslimin antara Puasa 
Atau Makan. Kemudian Pilihan Tersebut Dihapus dengan 
Diwajibkannya Berpuasa tanpa Pilihan Lain 


z - 
o هور مھ وار‎ PA 


HA‏ عرو بن SI‏ عن بكي A3‏ ابن عَبْد الله ن الأشج» عَنْ 
ريد KU gi aka Kan Sp‏ قالً: كنا في 
ران في عَهْد رَسُول الله في من شَاءَ صا وَمَنْ شَاء edi‏ وَافتَدَى 
a‏ شه نكم KN‏ فيص 


1903. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, Amr 
bin Harits memberitakan kepada kami, dari Bakir bin Abdullah bin Al 
Asyaj, dari Yazid, hamba sahaya Salama bin Abu Ubaid, dari Salama 
bin Al Akwa yang telah berkata, “Pada masa Nabi Muhammad SAW 
masih hidup, di bulan Ramadhan, kami diberikan pilihan: barangsiapa 
yang ingin berpuasa, berpuasalah dan barangsiapa yang ingin makan, 


425 Sanadnya shahih, Al Hafidz menunjukan dalam Al Fath 4: 112 kepada riwayat 
Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i, lihat juga dalam puasa 4 


458 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


makanlah dan puasanya diganti dengan memberi makan satu orang 
miskin. Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, “Barangsiapa yang 
hadir pada bulan itu, maka berpuasalah’. ” | 


23. Bab: Tentang Hal Yang Dilarang bagi Orang Yang Berpuasa 
Di Malam Hari seperti: Makan, Minum dan Hubungan Suami 
Istri pada Awal Diwajibkannya Berpuasa, kemudian Allah 
Menghapuskannya dengan Membolehkannya hingga Terbit 
Fajar (Waktu Shubuh) sebagai Keringanan bagi Orang-Orang 
Yang Beriman 


Jo A 074 2 - و 30 . پر‎ P AG 


ai e‏ افرعي ج عي عيذ إن 
سُعيد» s Jalal Gas‏ عَنْ أبي إسحاق» f‏ عن NA‏ قال: كان أَصْحَابُ 
A6 giy Ga Wa ll ngi KE‏ قبل أن kai‏ 
Oh » ada BY‏ قَيْسَ بَِ Tiro‏ كان صائمًاء 
a úl‏ الإفطَارٌ ای ayah‏ فقال: 0 "JB Salah‏ لا ولكن 
DE) Sbs LA‏ رة يشمن ا cakk E‏ وَحَاءِت SB IA‏ 
شه لك Kl pase‏ الصف NAD‏ عشي si ale‏ .ذلك ابي & 
Ip‏ هذه الآية: فل أحل IS‏ الصيام SP‏ إلى HA Gara‏ 
به فرش Kad‏ فقال: $ کلوا واشربوا حتّى يسس لك الط Mag‏ 

LAI م من‎ PAN BE من‎ 


1904. Said bin Yahya Al Ourasyi telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, Ubaid bin 
Said menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, 
dari Abu Ishak, dari Al Barra yang telah berkata, “Apabila salah 
seorang sahabat Rasulullah berpuasa, lalu waktu berbuka puasa telah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


tiba, maka ia akan tidur sebelum berbuka puasa dan tidak makan pada 
malam harinya. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Qais bin 
Sharmah sedang berpuasa. Ketika waktu berbuka puasa tiba, ia pun 
pergi menemui istrinya seraya berkata, “Apakah kamu punya makanan 
hai istriku?” 

Lalu istrinya menjawab, “Tidak. Malah saya ingin memintanya 
darimu.” Akhirnya sang istri meminta makanan dari suaminya Qais 
bin Shamrah. Karena siangnya bekerja keras, maka mata Qais bin 
Sharmah merasa mengantuk. Kemudian istrinya datang menemuinya 
seraya berkata, “Kamu telah menyia-nyiakan waktumu hai suamiku!” 
Pagi harinya, Oais bin Sharmah berpuasa. Tetapi pada tengah hari, ia 
pingsan. Lalu ia menceritakan semua itu kepada Rasulullah SAW. 
Akhirnya turun ayat Al Qur'an yang berbunyi, “Dibolehkan bagimu 
untuk mendatangi istri-istrimu pada malam bulan Ramadhan', maka 
para sahabat pun merasa gembira. Lalu Allah SWT berfirman, 
‘Makan dan minumlah kalian hingga terlihat benang putih dari 
benang hitam dari fajar." 


“30 Muslim, puasa 8 dari jalur Ibnu Wahab 


460 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Fs 


lai صو شور‎ ETEEN جما‎ 
rad کر سور کر پس‎ rad 
KUMPULAN BAB TENTANG BULAN SABIT DAN 
WAKTU PERMULAAN PUASA BULAN RAMADHAN 


24. Bab: Perintah Berpuasa karena Melihat Bulan Sabit apabila 
Langit Tidak Mendung 


A Pt‏ ه و 


SN Wa 14.0‏ بن Al KN‏ شا ابن و 


IA‏ يولس عَن ان شهاب» baja SA‏ > أن عَبْدَ الله pe‏ 2 قال: 


Wa Er dapa رَسُول الله ف يقول: إذا راشم م الهلال‎ Chat 


I لامك‎ bp ُو‎ 


1905. Rabi? bin Sulaiman Al Muradi telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus 
memberitakan kepada ku, dari Ibnu Syihab, Salim bahwa Abdullah 
bin Umar berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Apabila kalian telah melihat bulan, maka berpuasalah! 
Apabila kalian telah melihat bulan, maka berbukalah! Dan apabila 


langit mendung, maka perkirakanlah! ع‎ 


43! Muslim, puasa 8 dari jalur Ibnu Wahab 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 461 


25. Bab: Yang Menerangkan Bahwasanya Allah SWT 
Menjadikan Bulan Sabit sebagai Tanda-Tanda Berpuasa dan 
Berbuka Puasa Bagi Manusia karena Allah SWT Telah 
Memerintahkan Kaum Muslimin melalui Utusan-Nya Alaihi 
Salam untuk Berpuasa Di Bulan Ramadhan dan Berbuka Puasa 
karena Melihat Bulan Sabit tatkala Langit Tidak Mendung. Allah 


SWT Telah Berfirman, (Ip عن الأهلة فل هي‎ SE “Mereka 
Bertanya Kepadamu tentang Bulan Sabit, maka Katakanlah, “Bulan 


Sabit itu Adalah Tanda-Tanda Waktu bagi Manusia dan 
(Untuk Melaksanakan Ibadah) Haji.” 


WAH - ۹‏ عبد الله SAN na E‏ ا عاص 

حَدَننا عبْدُ pai‏ بن أبي رواد Gis‏ تاف E NGA Sie‏ 
ف قَالً: إن الله Ja‏ الأهلة BA BB dana‏ فَصُومُواء KG‏ 
Ki s op Uas Ann‏ فَاقْدُرُوا áf‏ وَاعُلَمُوا أن الشهرٌ لا يريد 


1906. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abu Ashim”? memberitakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Abu Ruwwad”? menceritakan kepada kami, 
Nafi” menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwasanya 
Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT telah 
menetapkan bulan sabit itu sebagai tanda-tanda (berpuasa dan 
berbuka puasa bagi kaum muslimin). Oleh karena itu, apabila kalian 
melihat bulan sabit, maka berpuasalah! Apabila kalian melihat bulan, 
maka berbukalah! Dan apabila langit mendung, maka perkirakanlah! 


432 Dalam teks aslinya: Abu Ashim telah memberitakan kepada kami, Abu Ashim 
telah memberitakan kepada kami, disebutkan dua kali, ini kesalahan tulisan. | 
“3 Dalam teks aslinya: Abdul Aziz bin Abu Warad, dan pembetulan dari At-Tagrib ' 


462 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ketahuilah, bahwasanya bulan Ramadhan itu tidak lebih dari tiga 
puluh hari.” 


26. Bab: Perintah Untuk Memperkirakan Bulan Ramadhan 
apabila Langit Mendung 


Ae Gas علي بن حجر السّْدي»‎ SAS AV 
pa Ka قال:‎ Gah عبد الله بن ديار عَن ال‎ a 
الشهر تسع وعشرون ليلق فلا تصوموا حتی تُروه» ولا تفطروا حتى‎ 


ey‏ إلا ان یک فن غم عَلَيْكُمْ فَاقَدُروا لَهُ قال ابو بکر: 


ا 


1907. Ali bin Hujr As-Sa’di telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar yang berkata, “Rasulullah SAW 
telah bersabda, “Bulan Ramadhan itu ada dua puluh sembilan malam. 
Maka, janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat bulan sabit! 
Dan janganlah kalian berbuka puasa hingga kalian melihatnya, 
kecuali apabila langit mendung. Apabila langit mendung, maka 


pa 


perkirakanlah! 


Abu Bakar berkata, “Ismail bin Ja'far adalah adalah seorang 
hafidz pada masanya.” 


44 Lihat hadits no 1905 
435 Muslim, puasa 9 dari jalur Ali bin Hujr yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


. 27. Bab: Dalil Yang Memerintahkan untuk Memperkirakan 
Bulan Ramadhan yaitu Apabila Langit Mendung setelah Bulan 
Sya'ban maka Dihitung Tiga Puluh Hari barulah 
setelah itu Berpuasa 


HEE pg Ng era ANE ۸ 

bo ‫َ‏ مزر ه 2 Te‏ - 9 
yan‏ قال: واخبرني ونس عق عن ابن شهاب» عن . عن ابي سلمة» عن آبي 
و م هداور A‏ 


Ke عت ان عر فال فإن غم‎ MJE SA 
1908. Muhammad bin Abdullah. bin Abdul Hakam 

memberitakan kepada kami bahwasanya Ibnu Wahab telah 
menceritakan sebuah hadits kepada mereka, dan berkata, “Yunus 
memberitakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salama, dari 
Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW sama seperti redaksi hadits Ibnu 


Umar, lalu ia berkata, 'Apabila langit mendung, maka hitunglah bulan 
Sya'ban tiga puluh ۹وو‎ 


o co 35035. و‎ PAN 


Keenan aa الوليد‎ FA Es - ٩ 

D a 
IKa ad K CEEA ال رول لله‎ 
فإن غ لک فأكملوا ثلاثِينَ دفي‎ ai وښ في‎ NGA, 0 
tl op نم طق بیده» 2 وَاحدّة من أَصَابعه‎ a حبر ابن‎ 


Lihat At-Tirmidzi 3: 68-69 dan didalamnya ada: fain ghumma alaikum Jaudduu‏ كته 
tsalaatsiin tsumma undzuruu‏ 


464 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1909. Muhammad bin Walid telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah memberitakan kepada kami, 
Ibnu Fudhail memberitakan kepada kami, Ashim bin Muhammad Al 
Umari memberitakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ibnu Umar 
yang telah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, 7 
Ramadhan itu segini, segini, dan segini, yaitu tiga puluh hari. Bulan 
Ramadhan itu segini, segini, dan segini. Kemudian beliau menetapkan 
pada yang ketiga kalinya, 'Apabila langit mendung, maka 
sempurnakanlah bulan tiga puluh hari.” Dalam hadits Ibnu Fudhail 
disebutkan, “Kemudian beliau merapatkan tangannya dan menahan 
salah satu jari tangannya seraya berkata, “Apabila langit mendung, 


maka sempurnakanlah tiga puluh 7 57 


28. Bab: Tentang Keterangan Dalil Yang Berbeda Dengan 
Pendapat yang Menduga Bahwasanya Rasulullah SAW Hanya 
Memerintahkan untuk Menyempurnakan Bulan Ramadhan Tiga 
Puluh Hari dan Tidak Menggenapkan Bulan Sya'ban 
Tiga Puluh Hari 


SAS -٠‏ عبد الله بن هاشم NGA‏ عَبْدُ الرّحْمَن بن مهدي 
سه د ره - سه مه 0 £ Ki [MA‏ ع ابه اق حار براه 
عن معاوية ابن صا عن عبد الله بن ابي OB‏ قال: سمعت عائشة: 
ا ل e‏ و نه "بي 
كان رسول الله KB‏ يتحفظ من هلال شعبان ما لا Bii‏ من غيره» ثم 
يَصُومُ Ob WOL, HJ‏ غم عليه» عد ثلاثين يوم ثم ale‏ 
Abdullah bin Hasyim telah menceritakan sebuah hadits‏ .1910 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,‏ 
dari Mu'awiyah bin Shalih”?, dari Abdullah bin Abu Qais, lalu‏ 


437 Sanadnya shahih atas kesaksian Al Bukhari dan Muslim, dan Muhammad bin 
Al Walid adalah Al Basri Al Bashri -Nashir) 


438 Dia dalam teks aslinya tidak ada, aku temukan dalam Al Musnad 6/149 dan 
diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari shahih Ibnu Hibban (869 — mawarid) dan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 465 


berkata, “Aku pernah mendengar Aisyah bercerita, “Rasulullah SAW 
selalu menanti dan memperhatikan bulan Sya'ban tidak seperti pada 
bulan yang lain. Setelah itu beliau akan berpuasa karena melihat bulan 
Ramadhan. Apabila langit mendung, maka beliau akan menghitung 


bulan Sya'ban tiga puluh hari dan selanjutnya beliau berpuasa'."**” 


29. Bab: Larangan Berpuasa Ramadhan sebelum Berlalunya 
Bulan Sya'ban Tiga Puluh Hari apabila Bulan Sabit 
Tidak Terlihat 


Gb Cin -١‏ مُوسى» حلا grai aj‏ عَنْ 
ربعي II PU oi‏ فال فال رَسُول DI‏ ا ا ها 
الو شی روا الهلال أو كملا a‏ 

1911. Yusuf bin Musa menceritakan sebuah hadits kepada kami, 


Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Rib'i bin Hiras, 
dari Hudzaifah yang telah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, 


Ad-Daraquthni hal. 227, lalu ia berkata sanadnya hasan shahih jika dilihat bahwa 
Abdullah bin Hasyim —dia adalah Ath-Thaws An-Nisaburi— adalah syaikhnya 
penulis, dan termasuk perawi yang dikenal meriwayatkan dari Abdurrahman bin 
Mahdi, dan Abdullah bin Shalih juga telah meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih 
dalam Hakim 1/423, dan diriwayatkan darinya oleh Al Baihagi 4/206, menurut 
Al Hakim, shahih dengan kesaksian Al Bukhari dan Muslim, dan Adz-Dzahabi juga 
menyetujuinya tetapi sebatas shahih saja, karena Abdullah bin Abu Oais dan 
Mu'awiyah bin shalih tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan Abdullah bin Shalih 
tidak diriwayatkan oleh Muslim,walaupun Muslim memberikan kesaksian dalam 
jalur Ibnu Muhdi, menurutku, mungkin syaikh Abdullah bin Hasyim yang hilang 
dalam teks aslinya adalah Abdullah bin Shalih, akan tetapi ketika aku belum 
menemukan seseorang yang menyebutkan para syaikhnya, aku lebih condong 
kepada Abdurrahman bin Mahdi, tetapi bila aku benar, itu karena Allah, dan Jika itu 
salah, itu datangnya dari diriku dengan mempersilahkan pemberi komentar untuk 
memberikan komentarnya, dan hanya Allah sajalah tempat segala tujuan -Nashir) 


° Al Hafidz menunjukan dalam Al Fath 4: 121 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah 


466 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Janganlah mendahului bulan mulia ini hingga kalian melihat bulan 
atau menyempurnakan bilangan (bulan Sya ban)!" 


A r ےا ےرل‎ 


HAA‏ مُحَمّد S EN gi‏ أحبرنا ټی بن 
كثير» حا نا agi‏ عَنْ سمّاك قال: حلت على عكْرمة في yah‏ الذي 
عله يدو را GE‏ فقال: ادن فكل فقلت: ce A‏ 
قال: والله oai‏ قلت: فَحَدَنِي قال: Wa‏ ابْنْ عَبَاسِ af‏ رَسُول الله 
ف قال: لا NA AA an:‏ صوموا لرؤیته» َأَفطرُوا زک 
Op‏ حال بيك وبين An it‏ أو a‏ فَأَكْمنُوا لد GN‏ 


1912. Yahya bin Muhammad bin Sakan Al Bazzar telah 
menceritakan_sebuah hadits kepada kami, Yahya bin Katsir 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Simak yang telah berkata, “Aku pernah mengunjungi Ikrimah yang 
sedang menyantap makanan pada hari puasa Ramadhan yang masih 
diragukan. Kemudian ia berkata kepadaku, “Hai sahabatku, 
mendekatlah dan mari kita makan!” Menerima tawaran seperti itu aku 
pun langsung menjawab, “Aku sedang berpuasa.” Ikrimah berseru 
kepadaku, “Demi Allah, kemarilah mendekat!” Lalu aku pun berkata 
kepadanya, “Ceritakanlah hadits itu kepadaku!” Kemudian Ikrimah 
berkata, “Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami bahwasanya 
Rasulullah SAW pernah bersabda, “Janganlah kalian menyambut 
datangnya bulan puasa sama seperti menyambut (bulan yang lain). 
Berpuasalah karena kalian melihat bulan dan berbuka puasalah 
karena kalian melihat bulan. Apabila ada awan atau asap tebal yang 


“40 Lihat hadits sebelumnya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 467 


menghalangi pandanganmu, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 


tiga puluh hari." 


30. Bab: Penyeimbangan Antara Larangan Berpuasa Di Bulan 
Ramadhan sebelum Melihat Bulan Sabit Ramadhan apabila 
Bulan Sabit Tidak Terhalang dan Antara Larangan Berbuka 

Puasa sebelum Melihat Bulan Sabit Syawal 


| رځھ و و م ودس 074 A‏ 


ا BARA‏ تقار جد نا aa KE‏ ارا عا 


الله عن gil‏ عن ابن عم عن لن كي قال: Mal‏ تسع وعشروت 
وَعَقَدَ إبْهَامَه فلا تَصُومُوا حَتّی co‏ ولا تفطروا حَئی aj‏ فإن غم 
/ : عليكم a) | 2 tasu‏ 

1913. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdul Wahhab menceritkan kepada kami, Ubaidillah 
memberitakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya 
Nabi Muhammad SAW telah bersabda sambil mengepit ibu jari 
tangannya, “Bulan Ramadhan itu dua puluh sembilan hari. Janganlah 
kalian berpuasa hingga melihatnya dan janganlah berbuka puasa 


hingga melihatnya. Apabila langit mendung, maka perkirakanlah 
bulan tersebut.” 


441 Menurutku sanadnya shahih, perawinya adalah para perawi Al Bukhari selain 
Sammak yaitu Ibnu Harb, dan dia termasuk perawinya Muslim, hadits ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (874) dari jalur penulis -Nashir) An-Nasa'i 
4:126,127 dari jalur Sammak 

442 Menurutku sanadnya shahih dengan kesaksian Al Bukhari dan Muslim, telah 
dikeluarkan oleh Muslim (3/122) dari jalur Ubaidillah selain Al Mu'aggad dan 
lainnya -Nashir) lihat Muslim,puasa 5 dari jalur Yahya bin Said dari Ubaidillah 


468 .|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


31. Bab: Larangan untuk Berpuasa di Hari Yang Diragukan 
dalam Bulan Sy'aban, apakah Sudah Masuk Bulan Ramadhan 
atau Masih Di Bulan Sya'ban 


A PETA ر‎ 


a a‏ و نه لت ANU‏ غَيْرَ مر 


Pai عاف مل‎ Sea 


قال: Ga‏ بشّاة م A‏ دا كلواء SB‏ بَعْض tegal‏ 


فقال: A‏ صَائم فقال عَمّارٌ: a‏ مم ايوم اندي بلك في مذ می جا 
القاسم 
Abdullah bin Said Al Asyaj telah menceritakan sebuah‏ .1914 
hadits kepada kami berkali-kali, Abu Khalid menceritakan kepada‏ 
kami, dari Amr bin Qais, dari Abu Ishak, dari Shilah bin Zufar yang‏ 
telah berkata, “Suatu ketika, kami sedang berada di rumah Ammar,‏ 
lalu Ammar membawakan daging kambing panggang seraya berkata,‏ 
‘Mari makanlah daging panggang ini!’ Beberapa orang sahabat‏ 
menjauhkan diri sambil berkata, “Aku sedang berpuasa.” Kemudian‏ 
Ammar berkata, “Barangsiapa berpuasa pada hari yang masih‏ 
diragukan, maka berarti ia telah durhaka kepada Abu Qasim, Nabi‏ 
Muhammad SAW!"‏ 


443 Menurutku: Hadits shahih lighairihi, karena ia memiliki jalur lain seperti dalam 
Al Arga" (943) dan dikuatkan dengan hadits sebelumnya.Al Hafidz menunjukan 
dalam Al Fath, 4: 120 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah Abu Daud, perkataan 2234 
dari jalur Abu Khalid Al Ahmar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 469 


32. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Bulan 
Sabit Ramadhan Itu Dapat Dilihat Pada Malam Hari 


- 
r‏ وور 2 سا اه 
5 


a يَعْني ابن جَعْفر أخبرنا‎ Masa أخبرنا‎ JA GAS -٥ 
ا‎ ik e هل‎ A کہ‎ o م‎ ul ره 0 رم‎ 0 
هلال رَمَضَانَ‎ WAN عن عمرو بن مُرَةء قال: سمعت أبا البَخْتَري» قال:‎ 
0001 Nah را وکو‎ be ° 4 3z E A هی‎ l so g 
ii رَجُلا إلى ابن عباس يَسْأَلَهُ فقال‎ USG وَنَحْنْ بذات عرق» قال:‎ 
Meng FEE دض‎ PER سا و 7 سا‎ 
کم لرؤيته» فان أغمى‎ sah قال: إن الله قد‎ BB عَبّاس: إن رَسُول الله‎ 
رما شه هه پل دو اه دق ا ل و‎ 
عليكم فأكملوا العدة (ح) وحدنا يحيى بن حکیم» حدننا ابو داود»‎ 
1915. Bundar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
memberitakan kepada kami, dari Amr bin Murrah yang telah berkata, 
“Aku pernah mendengar Abu Bakhturi berkata, “Ketika sedang berada 
di Dzatu Irg (nama suatu tempat di perkampungan Arab), kami 
melihat kemunculan bulan sabit Ramadhan. Lalu kami pun mengutus 
. salah seorang teman kami untuk menemui dan bertanya kepada Ibnu 
Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW telah bersabda, “Ketahuilah, Allah SWT telah 
membantu kalian untuk dapat melihat kemunculan bulan sabit 
Ramadhan. Dan apabila langit mendung, maka sempurnakanlah 


LN 


bulan Sya ban tiga puluh hari'. 


Yahya bin Hakim telah menceritakan sebuah hadits kepada 


kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 


kepada kami dengan redaksi yang sama seperti hadits di "ووو‎ 


“4 Muslim, puasa 30 dari jalur Ghandar 


470 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


33. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Penduduk Suatu 
Negeri Harus Melaksanakan Puasa Bulan Ramadhan karena 
Melihat Bulan 


Wis -5‏ علي بْنُ حجر Ga‏ أحبرنا Je‏ يعني ابْنَ 


في عن محمد يعي إن أبي حرمت عن کرب ci ya ol‏ 
الحارث IE‏ مُعَاويّة ÉL‏ قال: a‏ السام Lai‏ حَاحَتَهَا 
E a‏ هلال رعا بالشٌاې 57 الهلال agi dd AM‏ 
الاس وَصَامُواء وا Bad cai da‏ في آخر الشّهْر Se‏ 
ERTES‏ دک الهلال» فقال: AA‏ الهلال؟ agh, sela‏ 
a ca f‏ أنت راي لله Se‏ َعَم أئا aki aai‏ 
dd‏ ور pi‏ وَصَامُوا رَصَامَ ES JG a‏ رأيتاه ali)‏ لست 
لا رل تو ی کیل op‏ از راف فلت" Yi‏ كتفي Tin‏ 


مُعَاويَةِ وَصيّامه؟ قال: VAN SAN‏ رَسُول الله 


ر و 


a 
١ 
o 
N 


S 3 


1916. Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ismail bin Ibnu Ja'far, dari Muhammad bin Abu 
Harmalah, dari Kuraib yang menerangkan bahwasanya Ummu Fadhl 
binti Harits telah mengutusnya untuk menemui Mu'awiyah di Syam. 
Selanjutnya Kuraib bercerita, “Akhirnya aku pun tiba di negeri Syam 
dan langsung melaksanakan perintah Ummu Fadhl, yaitu menemui 
Mu'awiyah. Kemudian, ketika sedang berada di negeri tersebut, aku 
melihat bulan sabit Ramadhan telah nampak. Aku dan masyarakat 
sekitar negeri Syam melihat bulan tersebut muncul pada malam 
Jum'at. Setelah itu, masyarakat negeri Syam dan juga Mu'awiyah 
langsung melaksanakan puasa bulan Ramadhan. Tak lama kemudian, 
di akhir bulan Ramadhan, aku telah tiba di kota Madinah. Lalu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 471 


Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang kemunculan bulan 
sabit Ramadhan, “Hai Kuraib, kapan. kalian melihat bulan sabit 
(di negeri Syam)?” Aku pun menjawab, “Kami dan masyarakat sekitar 
melihat bulan Sabit pada malam Jum'at. Setelah itu, keesokan harinya, 
masyarakat dan juga Mu'awiyah langsung melaksanakan ibadah 
puasa.” Kemudian Ibnu Abbas berkata, “Akan tetapi, di kota Madinah, 
kami melihat bulan pada malam Sabtu. Oleh karena itu, sampai saat 
ini kami masih berpuasa dan menyempurnakan tiga puluh hari atau 
hingga kami melihat bulan.” Aku pun bertanya kepadanya, “Hai Ibnu 
Abbas, apakah tidak cukup bagi Anda dengan melihat dan 
berpuasanya Mu'awiyah?” Ibnu Abbas pun langsung menjawab, 
“Ketahuilah hai sahabatku, demikianlah Rasulullah SAW 
memerintahkan kita (dalam hal melihat dan berpuasa di bulan 
Ramadhan)" 


34. Bab: Tentang Beberapa Hadits Yang Diriwayatkan Dari Nabi 
Muhammad SAW Menjelaskan bahwa Jumlah Hari Pada Bulan 
Ramadhan adalah Dua Puluh Sembilan Hari berdasarkan 
Lafadz Secara Umum 


. 30 3G. و‎ 


NG DU ل‎ 


NE غم‎ ip ال شت‎ a 
وَعشرون‎ 


1917. Muhammad bin Basyar Bundar dan Yahya bin Hakim 
telah menceritakan sebuah hadits kepada kami,keduanya berkata, 
“Abdurrahman menceritakan kepada kami" lalu Bundar berkata, 
“Syu'bah memberitakan kepada kami" lalu Yahya berkata, “Aku 


445 Muslim, puasa 28 dari jalur Ali bin Hujr 


472 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menerima hadits itu dari Syu'bah, dari Hayat bin Suhaim" lalu Hayat 
bin Suhaim berkata, “Aku pernah mendengar Ibnu Umar 
meriwayatkan hadits yang diterimanya dari Nabi Muhammad SAW, 
“Bulan Ramadhan itu jumlahnya ada duapuluh sembilan hari'. 6 


E N aa او هاشم زياد‎ NANA 
ja napa AJB هشام»‎ F و بن = رفك‎ CAR 
LB الرعْفرَاني» و 56 الوب‎ Jé, شو اوس‎ A وهو ابن‎ 

leh‏ عن ابن JG PS‏ قال ول الله : Maj Us)‏ تملع وَعشْرُونَ 

1918. Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub, Hasan bin Muhammad Az- 
Za'farani, Ahmad bin Mani”, dan Mu'ammal bin Hisyam telah 
menceritakan kepada kami, seluruhnya berkata 'Ismail bin Athiyyah 
menceritakan kepada kami, Ayyub memberitakan kepada kami, 
Kemudian Az-Za'farani dan Muammal berkata: Kami menerima 
hadits tersebut dari Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya bulan 
Ramadhan itu ada duapuluh sembilan 7 sai 


35. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan Perbedaan Yang 
Dibayangkan Orang Awam bahwasanya Apabila Bulan Sabit Itu 
Besar Dan Terang maka Itu Adalah Bulan Pada Malam Yang 
Lalu dan Bukan Malam Yang Akan Datang 


Geram أخبرنا‎ Jah GA Use SAR علي بن‎ IS -۹ 


7 


عن عرو بن GA‏ عَنْ ابي الْبَحْتَري» قال: جا Wa‏ رونا 


“46 Muslim, puasa 13 dari jalur Syu'bah 
447 Muslim, puasa 13 dari jalur Syu'bah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


Eh al oho‏ الهلالء فقال Lan‏ الْقَوْم: هُوَ SI‏ وقال بَعْضّهُمْ مه 
هو ابن Pena‏ قال: Gab‏ ابن عَباس» cf di da‏ الهلالء gh‏ 
ya)‏ هو ابن A a Jé, AN‏ لبس a esi Ja‏ 


Ed 


7 الله ينك قال: إن الله‎ Ja Ol کن وکدا فقال:‎ aii ۳ Ga yaa 
sa لرؤيته فهر | ي لليلة‎ 

1919. Ali bin Munzir telah meceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Hushain menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Al Bakhtari yang telah 
berkata, “Pada suatu ketika, kami pergi (ke Mekkah) untuk 
melaksanakan ibadah umrah. Dan saat kami tengah berada di Bathni 
Nakhlah (nama tempat), kami pun melihat bulan sabit. Beberapa 
orang berkata, “Itu adalah bulan sabit baru terbit tiga malam.” Lalu 
beberapa orang lagi berkata, “Itu adalah bulan sabit baru terbit dua 
malam.” Tak lama kemudian kami bertemu dengan Ibnu Abbas. 
Akhirnya kami pun menceritakan kepadanya, “Hai Ibnu Abbas, 
kemarin kami telah melihat bulan. Sebagian orang mengatakan itu 
adalah bulan sabit berusia tiga malam. Lalu sebagian lagi berpendapat 
itu adalah bulan sabit berusia dua malam.” Kemudian Ibnu Abbas 
balik bertanya, “Pada malam apa kalian melihatnya?” Kami menjawab, 
“Kami melihatnya pada malam ini dan itu.” Akhirnya Ibnu Abbas pun 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Allah SWT 
pasti akan membantu kaum muslimin untuk dapat melihat bulan. 
Maka sebenarnya bulan puasa itu telah masuk pada hari kalian melihat 


bulan sabit tersebut'." 48 


4 Muslim, puasa 29 dari jalur Hushain 


474 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menerima hadits itu dari Syu'bah, dari Hayat bin Suhaim" lalu Hayat 
bin Suhaim berkata, “Aku pernah mendengar Ibnu Umar 
meriwayatkan hadits yang diterimanya dari Nabi Muhammad SAW, 


“Bulan Ramadhan itu jumlahnya ada duapuluh sembilan hari'. mas 


A NANA‏ ابو هاشم زياد بن أيُوب» وَالْحَسَنُ بن مُحَمَّد 


سم ام 


23270 و ل ee‏ هوم 


لرَعْفرَاني» ا بن منيع» z an‏ هشام» aR AJB‏ إسما 
هو ابن Ie‏ ايوب وقال الرعفراني» EES‏ عن يوب عَنْ 


ek 
N 3 
N 


va aka وهو ابن‎ 
Dg pe) gs Maj Us قال: قال رَسُول الله کل‎ GAE عن ابن‎ gl 
1918. Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub, Hasan bin Muhammad Az- 
Za'farani, Ahmad bin Mani’, dan Mu'ammal bin Hisyam telah 
menceritakan kepada kami, seluruhnya berkata 'Ismail bin Athiyyah 
menceritakan kepada kami, Ayyub memberitakan kepada kami, 
Kemudian Az-Za'farani dan Muammal berkata: Kami menerima 
hadits tersebut dari Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya bulan 
Ramadhan itu ada duapuluh sembilan hari'. زی‎ 


35. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan Perbedaan Yang 
Dibayangkan Orang Awam bahwasanya Apabila Bulan Sabit Itu 
Besar Dan Terang maka Itu Adalah Bulan Pada Malam Yang 
Lalu dan Bukan Malam Yang Akan Datang 


A -5434‏ د خرن ار فض ayah‏ 


y فلما‎ 63 anli قال: حرجنا‎ ees EG 07 CN عن عمرو‎ 


446 Muslim, puasa 13 dari jalur Syu'bah 
447 Muslim, puasa 13 dari jalur Syu'bah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


kas‏ تخملة In‏ الهلالء فقال 7 an‏ م القوم: هو اب بن ثلاث» J6,‏ بَعْضهم: 


"ag فقال‎ JA gh las me 2 Kh قال:‎ ag 
1 


9 2 لات E SA ai Jé‏ 
i pt,‏ َة کنا وکا JG‏ إن رَسُول الله يي قال: 


7 ابن 


2 


ye 33‏ ليله رموه 


1919. Ali bin Munzir telah meceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Hushain menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Al Bakhtari yang telah 
berkata, “Pada suatu ketika, kami pergi (ke Mekkah) untuk 
melaksanakan ibadah umrah. Dan saat kami tengah berada di Bathni 
Nakhlah (nama tempat), kami pun melihat bulan sabit. Beberapa 
orang berkata, “Itu adalah bulan sabit baru terbit tiga malam.’ Lalu 
beberapa orang lagi berkata, “Itu adalah bulan sabit baru terbit dua 
malam.” Tak lama kemudian kami bertemu dengan Ibnu Abbas. 
Akhirnya kami pun menceritakan kepadanya, “Hai Ibnu Abbas, 
kemarin kami telah melihat bulan. Sebagian orang mengatakan itu 
adalah bulan sabit berusia tiga malam. Lalu sebagian lagi berpendapat 
itu adalah bulan sabit berusia dua malam.” Kemudian Ibnu Abbas 
balik bertanya, “Pada malam apa kalian melihatnya?” Kami menjawab, 
“Kami melihatnya pada malam ini dan itu.” Akhirnya Ibnu Abbas pun 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Allah SWT 
pasti akan membantu kaum muslimin untuk dapat melihat bulan. 
Maka sebenarnya bulan puasa itu telah masuk pada hari kalian melihat 
bulan sabit tersebut'." 48 


“48 Muslim, puasa 29 dari jalur Hushain 


474 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


36. Bab: Tentang Pemberitahuan Nabi Muhammad SAW Kepada 
Umatnya Dengan Isyarat dan Bukan Dengan Perkataan 
bahwasanya Bulan Ramadhan Itu Duapuluh Sembilan Hari 


3 A £ 8 ° bz PANA 

-١80‏ حدينًا محمد بن an)‏ أحبرنا موان يعني ابن معَاويَة 

: وم ۶ 18 و 39 ca b o-‏ عي ادس سو or‏ #9 
be!‏ إسماعيل (ح) وحدننا عبدة بن عبد الله أخبرنا محمد يعني ابن 


ن pah | PAN‏ کې 4 r‏ م هابر رن ۰ 07 ۰ £ e‏ 

Tana Eri 1 4 5 9 ag - 02 £‏ 2 # 
عَنْ أبيه» قال: قال رَسُول الله jadi BB‏ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وفي 
- د e 1 er 6, o B-‏ و 2 » Ja‏ رورم 2 5 Jet:‏ 
حديث محمد بن بشر: حرج US‏ رسول الله 6# وهو يقول: MAS‏ 
ا د وي 7 ea f, zat‏ 

NASA‏ وَهَكذا وَهكذا تم قبض أَصَابعَهُ في الثالثة 


1920. Muhammad bin Walid telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Marwan bin Mu’awiyah menceritakan kepada kami, 
Ismail menceritakan kepada kami, Ha, Abadah bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar memberitakan 
kepada kami, Ismail bin Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Sa’ad bin Abu Waqqas, dari bapaknya yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Bulan Ramadhan itu 
segini, segini, dan segini'." Sementara itu dalam hadits Muhammad 
bin Basyar disebutkan, “Suatu hari, Rasulullah SAW datang menemui 
kami seraya bersabda, ‘Bulan Ramadhan itu segini, segini, dan 
segini.” Lalu beliau menggenggam salah satu jari tangannya pada 


ucapan yang ketiga.” 


“49 Muslim, puasa 26 dari jalur Ismail yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


37. Bab: Tentang Hadits Yang Menerangkan Kalimat Umum 
Yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya, ini Menunjukkan 
bahwa Ucapan Rasulullah SAW “Bulan Ramadhan Itu Duapuluh 
Sembilan Hari” adalah Terjadi Pada Beberapa Bulan Saja dan 
Tidak Selamanya 


کے رو ورم 5-30 و ورو مع و هد - az‏ مس 
NANG‏ — حدنا محمد D‏ جو عمر ابن يوسن حدنا 
P‏ و ت 5 


ې 7 En‏ وره رت روم Go 30 Y‏ 
عكرمة بن عمار» E sai‏ سماك أبو زميل» حدنني عبد الله بن عباس» 


Kb قال: لما اع رل رَسُول الله‎ ls | يعني عن عُمَرَ بن‎ ga 


dat‏ قُلْتْ: يا رَسُول الله US‏ كنت في Welas BII‏ وعشرينَ» فق ال 
رَسُول الله ۀ: إن Gadi‏ ټکون Wai‏ وَعشْرِينَ 

1921. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Umar bin Yunus menceritakan kepada kami, Ikrimah 
bin Ammar menceritakan kepada kami, Simak Abu Zamil 
menceritakan kepada ku, Abdullah bin Abbas menceritakan kepada 
ku, dari Umar bin Khathab yang telah berkata, “Ketika Rasulullah 
SAW mengasingkan diri dari istri-istrinya, maka aku bertanya 
kepadanya, “wahai Rasulullah, apakah Anda berada di kamar selama 
dua puluh sembilan hari? Lalu Rasulullah pun menjawab, 
“Sebenarnya bulan Ramadhan itu terkadang ada dua puluh sembilan 


hari' "450 


"80 Menurutku diriwayatkan oleh Muslim dalam hadits menyendirinya Rasulullah 
SAW dari istri-istrinya daru jalur Umar bin Yunus 


476 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


38. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Puasa 
Ramadhan Selama Dua Puluh Sembilan Hari Pada Masa 
Rasulullah SAW Itu lebih sering Terjadi daripada Puasa 

Tiga Puluh Hari 


- 
LD را‎ 


زو Pan‏ اعود بن نيم Was‏ ابن a‏ زَائدَة (ح) Ca‏ 
علي Yi‏ مُسلې KA‏ زائدة» أحبرّني عيسى O si‏ 
حون صن Ie AN‏ هن سر 
دا عن أيه DE gajih‏ بن أبي DA an‏ 
قال: لما BA SL‏ تسْمَا وعشرين GS‏ مما صمت a‏ 
وقال علي بْنْ مُسلم: عَسْرُو بن الحَارث بن giaa‏ وقال E‏ 
TERA] 3‏ وله يسمه | 


1922. Ahmad bin Mani' telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Abu Zaidah menceritakan kepada kami, Ha, Ali 
bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Zaidah memberitakan 
kepada kami, Isa bin Dinar memberitakan kepada kami, Ha, Bundar 
menceritakan kepada kami, Ahmad dan Utsman bin Umar 
memberitakan kepada kami,keduanya berkata, “Isa bin Dinar 
menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Amr bin Harits bin 
Abu Dhirar, dari Ibnu Mas'ud yang telah berkata, 'Sesungguhnya aku 
bersama Rasulullah SAW berpuasa bulan Ramadhan selama dua 
puluh sembilan hari lebih sering daripada berpuasa tiga puluh hari'.” 


Ali bin Muslim berkata, “Amr bin Harits bin Mushthalig.” 


Sedangkan Bundar berkata, “Dari Ibnu Harits”, dan ia tidak 
menyebut namanya. "! 


41 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 2322 dari jalur Ahmad bin Mani' 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 477 


39. Bab: Tentang Diperkenankannya Kesaksian Satu Orang 
dalam Menyaksikan Kemunculan Bulan Sabit/Ramadhan 


PANG SAS مہ ہے کا‎ ۰ Na a رجح ھم ه‎ A zro 
Gas بن عُثمَان العجلى» أَحْبَرَنا أبو أسَامّة»‎ Kama Ugal ١97+ 


N 


gbr بن > عن عكرمّة عن ابن عباس قال:‎ NG أخبرنا‎ SANG 
BY أن‎ aga JA FA AGA JG ف‎ DAA 
Kr ا‎ Lela ر‎ NGANG, do غه ووو ماو ویوا‎ 
ÓL إلا الله وان مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ؟ قال: نَعَمُ قال: قم يا فلان فأذن‎ 
فلَيَصُومُوا غدًا‎ 
1923. Muhammad bin Utsman Al Ijliy telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abu Usamah memberitakan kepada kami, 
Zaidah menceritakan kepada kami, Simak bin Harb memberitakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang telah berkata, “Pada 
suatu hari, datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW dan 
berkata, “wahai Rasulullah, tadi malam aku melihat bulan.” Lalu 
Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apakah kamu bersaksi 
bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu hamba dan 
utusan-Nya?” Orang Arab Badui itu menjawab, “Ya, aku bersaksi 
tiada tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan-Nya.” Kemudian 
Rasulullah pun berseru kepada seorang sahabat, “Hai fulan, bangun 
dan umumkanlah kepada kaum muslimin untuk berpuasa esok 
hari! 222 


- مير مه ور ga‏ 


یر و 20% 10.1 ځ £ رازم و 
بن علي Aah‏ عر Kat‏ بهذا الإستاد ونځوه وقال: a‏ بلالا فأذن 
gh‏ 


*** Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 2340 dari jalur Ikrimah dan lainnya, Ibnu 
Hibban menyatakan hadits shahih (870) 


478 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1924. Musa bin Abdurrahman Al Masrugi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Husain bin Ali Al Ju'fi memberitakan 
kepada kami, dari Zaidah dengan sanad dan bunyi hadits yang sama. 


Musa bin Abdul Rahman berkata, “Lalu Rasulullah 
memerintahkan Bilal. untuk mengumumkan kepada kaum 
muslimin.” 


40. Bab: Penjelasan tentang Maksud Firman Allah SWT Yang 
Berbunyi, gi من اخَيْط الأسْوّد من‎ Gas! IN SI يَتَبِيّنَ‎ & “Hingga 
Terang Bagimu Benang Putih Dari Benang Hitam, Yaitu Fajar”, 
adalah Terangnya Siang daripada Malam. 


راع توا م 7۷ ول و 


OLI بن عَبّد‎ Jet du May SENI boga —y ayo 
Ab بن‎ PG الْأَحَاديْثْ أَبْوْ القاسم‎ jaka a قرَاءة‎ aa 
بن‎ Aa الفاضل بن مُحَمّدءقالاً: أخبرنا آبو طاهر‎ ul عفان بن‎ Us 
أخبرنا أبو بكر عد بن إسْحَاق‎ kp إمْحَاق بن‎ 3 yi الفضل‎ 
عن‎ tja UR مُشَيُمُ‎ Gis gi HA Ci TN 
A اي عدي بن حاتې قال: لَمًَا وكلوا واشربوا‎ c) 
| : الأسوّد نا شو الله‎ Jaa ّ نش لک الط ا‎ 
من سواد اليل‎ JO Lag َلك‎ 


1925. Al Ustadz Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman 
Ash-Shabuni telah memberitakan sebuah hadits dengan 
membacakannya kepada kami, Abu Qosim Zhahir bin Thahir 
memberitakan sebagiannya kepada kami, Utsman bin Abu Fadhl bin 
Muhammad menceritakan kepada kami,lalu keduanya berkata, “Abu 


453 Sanadnya shahih, lihat Abu Daud 2340 dari jalur Al Husain dari Ali Al Ju'fi. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 479 


Thahir Muhammad bin Fadhl bin Muhammad bin Ishak bin 
Khuzaimah memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ishak bin 
Khuzaimah memberitakan kepada kami dari Ahmad bin Mani’, 
Husyaim menceritakan kepada kami, Hushain memberitakan kepada 
kami, dari Sya'bi, Addi bin Hatim telah berkata, “Ketika turun ayat 
yang berbunyi, “Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu 
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”, maka Rasulullah pun 
bersabda, “Maksudnya adalah terangnya siang hari dari gelapnya 


malam' 4م‎ 


5- حَدَننَا يوسف بن مُوسّی» أخبرنا Op‏ عن مُطرف عن 
عام عَنْ عدي بن حاتم قال: قلت: يا رَسُول الله مَا الْحَيْط Gadi‏ َ 
الْحَيْظ الأسرد؟ fob AN‏ قال: إلك لعريض القفا رايت Gra‏ 
و رتو شا امو جا دض امراف تق A Bh‏ 
الخيطين قط؟ ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياض النهار 
Yusuf bin Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada‏ .1926 
kami, Jarir memberitakan kepada kami, dari Mutharrif, dari Amir, dari‏ 
Addi bin Hatim yang telah berkata, “Aku pernah bertanya kepada‏ 
Nabi Muhammad SAW, “Hai Rasulullah, apakah yang dimaksud‏ 
dengan benang putih dari benang hitam itu adalah dua benang?”‏ 
Rasulullah pun menjawab, “Sungguh kamu adalah orang yang luas‏ 
tengkuknya. Apakah kamu hanya melihat dua benang saja?‏ 
Ketahuilah, maksud ayat itu adalah gelapnya malam dan terangnya‏ 


siang”. 72 


488 Al Bukhari, puasa 16 dari jalur Husyaim dengan panjang, Al Hafidz menunjukan 
dalam Al Fath 4: 132 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 
435 Al Bukhari, Tafsir, Al Baqarah 28 dari jalur Jarir. 


480 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


41. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Fajar Itu Dua 
Kali Muncul dan Pada Kemunculan Fajar Yang Kedua Itulah 
Makan, Minum dan Hubungan Suami Istri Dilarang 


A 20‏ 432 30 م 


Wid - 7‏ محمد Sai‏ بَعْدادي JEN‏ إلى 
blas‏ أخبرنا a‏ اش SAN‏ عن ا ٠‏ عن ابن Ta‏ 
e Ay ss‏ قال: قال رَسُول الله : الق قد UG or‏ 
الأول a‏ لا يحرم الطْعَام NG‏ يحل éh, caah‏ الثاني Er‏ يحرم 
adal‏ يحل الصّلاة SK JG‏ هَذَا لم يروه E‏ إلا 


.وم A‏ و 


ابن مُحْرز هَذَا 


1927. Muhammad bin Ali bin Muhriz —seorang yang berasal 
dari Bagdad kemudian pindah ke kota Kairo— menceritakan kepada 
kami, Abu Ahmad Az-Zubairi memberitakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya Jajar itu 
ada dua macam. Fajar yang pertama, dibolehkan untuk makan dan 
shalat. Sedangkan pada fajar yang kedua dilarang makan dan 
dibolehkan 1." 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini tidak diriwayatkan oleh 
seseorang pun dari Ahmad kecuali Ibnu Muhriz.” 


456 Lihat hadits no 356 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 481 


42. Bab: Sifat Fajar Yang Telah Kami Terangkan Itu adalah 
Melintang dan Bukan Memanjang 


TE بن كثير الدورقي»‎ AA Sa GAS -AAYA 
d عن بي نتاف عن عبد انا إن رنه أن الي‎ ani عن‎ CAS 


GB... 


قال: لا يمنعن Stf‏ بلال Ka nat‏ من سخوره» a‏ يادي / ون 
روس س سم رس 0 7 7 r‏ 
MAN‏ لك a‏ ول ان Ma da‏ 
4 اس مر er 1e z A‏ و 

قال هَكَذَاء وَلكن حى يقول: هکذا وَهكذا يعني Nb‏ ولک lisa‏ 
دي عر 

1928. Ya'kub bin Ibrahim bin Katsir Ad-Dauragi telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Al Mu'tamir memberitakan 
kepada kami, dari bapaknya, dari Abu Utsman, dari Abdullah bin 
Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Janganlah 
adzan Bilal itu menghalangi salah seorang di antara kalian untuk 
menikmati makan sahurnya. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan 
adzan agar orang yang masih tidur segera terjaga dan yang terjaga 
kembali.” Dan beliau tidak mengatakan Shubuh itu begini. Atau 


berkata, “Begini.” Akan tetapi hingga beliau berkata, “Begini dan 
begitu, yaitu memanjang. Akan tetapi begini, yaitu melintang.”””7 


0 z 


Was -٩‏ 2 بن ابراهيم الدورقي» ae Gis‏ عن 
عبد الله 7 cai : pan‏ : 3 قال: فال ون الله : لا 
بن سو عن عن J p‏ 


mbang > لعَمُود الصَبْحٍ‎ pk بلال» ولا هَذَا‎ 22 gi 


** Lihat hadits no 402, Muslim, puasa 39 


482 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


1929. Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah bin Sawadah, dari bapaknya, dari Samrah yang berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Janganlah adzan Bilal dan putih 
Jajar menjelang waktu Shubuh memperdayaimu hingga tercerai 


berai'."*** 


43. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Fajar 
Kedua Yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya adalah Warna 
Putih Melintang Yang Kemerah-Merahan jika Hadits Ini Benar 
karena Kami Tidak Mengetahui Abdullah Bin Nu'man apakah Ia 
Seorang Perawi Yang Banyak Cacatnya Atau Tidak. Dan Kami 
Tidak Mengenal Perawi Lain kecuali Mulazim Bin Amr 


PA‏ 3-0 و 


Was - ۰‏ أَحْمَدُ بُنْ celaka)‏ أخبرنا مُلازم بن عَمْرو أخبرنا 
ata‏ الله زې OLI ji‏ السُحيمي» قال: Sa‏ مطاف قال 
of +a ib A me‏ = الله 3 قال: كلوا وَاشْرَبُواء NG‏ 
DA‏ كم السَّاطعُ Pj Ian Ng Anaa)‏ | الأَحَْرُ 
وَأَشَارَ بيده 


1930. Ahmad bin Miqdam telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Mulazim bin Amr memberitakan kepada kami, Abdullah 
bin Nu'man As-Suhaimi memberitakan kepada kami, kemudian ia 
berkata: Qais bin Thaliq pernah menemui kami pada bulan Ramadhan, 
lalu Qais bin Thaliq berkata, “Bapakku, Thaliq bin Ali, telah 
menceritakan sebuah hadits kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW 
telah bersabda, “Makan dan minumlah kalian serta janganlah kalian 
terpedaya oleh sesuatu yang bersinar. Makan dan minumlah 


“38 Muslim, puasa 41 dari jalur Abdullah bin Sawadah, Abu Daud, perkataan 2346 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 483 


kalian hingga awan merah menjadi melintang’, seraya beliau 
memberikan isyarat dengan tangannya.” ? 


44. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Adzan Sebelum 
Munculnya Fajar tidak Menghalangi Orang Yang Berpuasa 
untuk Makan, Minum dan Melakukan Hubungan Suami Istri 


شود م اشم وعم دشانت ره و N‏ وور 


ا د د بن 


r 


oy إن بلالا‎ A: a) one AP تافع» ع‎ SA عم‎ 
tao. b20, 2 

Ia ابن أم‎ og فکلوا واشربوا نی‎ a 

1931. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar 
memberitakan kepada kami, Nafi? memberitakan kepada kami, dari 
Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, 
“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. 


Makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummu Maktum 
mengumandangkan adzan (shalat Shubuh)” 


4° Sanadnya hasan karena Abdullah bin Nu'man walaupun tidak dikenal penulis 
buku ini kecuali dari riwayat Mulazim, tetapi ia mengetahuinya dari jalur Umar bin 
Yunus juga, seperti Ibnu Abu Hatim (2/2/186) Ibnu Mu'in telah menyatakannya 
sebagai perawi yang terpercaya dan Al Ijliy serta Ibnu Hibban, At-Tirmidzi 
menganggapnya hadits hasan, aku menemukan pengikut lain yang aku sebutkan 
dalam takhrijku untuk hadits ini dalam Ash-Shahihah -Nashir) Abu Daud, perkataan 


2348, At-Tirmidzi 3: 85 seluruhnya dari jalur Mulazim bin Amr 
460 Lihat hadits no 401 


484 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


45. Bab: Tentang Jarak Antara Adzan Bilal dan Adzan 
Ibnu Ummu Maktum 


—NAYY‏ يا Dan‏ بن Ah‏ با 71 يعني 3 غياث 


اد 074 2 


(ح) حا San‏ 8 یحی Laras‏ عن عبيد له قال: 
القاس عن ng 3 Pa of asé‏ إن بلالا oy‏ لل ُو 
UU a ERES Ia,‏ مَا يرل 
dia‏ وَيَرْقى a‏ وقال الدؤرقي: عَنْ قاسم» وقال Cal‏ إذا ost‏ بلال 
5 7 وځ و هم رود وام 8 
IE EA SE SA‏ ع ان J5‏ 
لا ويصعد هذا قال AS data‏ هذا aa iya wa‏ لذي Le Isl‏ 
Pa né‏ عدو 7 رور bon‏ و 
الأخبار laa!‏ التي يَجُورْ القيّاس ويتعين العلم af‏ البي új n‏ 
Si‏ بالأكل وَالشُرْب بَعْدَ نداء بلال أَعْلَمَهُمْ أن الْجمَاعَ us,‏ 
KEN TENG‏ 
للمُقطر ak pa‏ في ذلك = لا أله et‏ الأكل OA,‏ فقط 
دو 8 غير a‏ هما 
Ya'kub bin Ibrahim telah menceritakan sebuah hadits‏ .1932 
kepada kami, Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami,‏ 
Kemudian Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Ha, Bundar‏ 
menceritakan kepada kami, Yahya memberitakan kepada kami,‏ 
Kesemuanya itu menerima hadits dari Ubaidillah yang telah berkata,‏ 
“Aku pernah mendengar Qasim menceritakan sebuah hadits yang‏ 
didengarnya dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah‏ 
bersabda, “Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan pada‏ 


malam hari. Maka, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummu 
Maktum mengumandangkan suara adzan!” Selanjutnya Rasulullah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 485 


berkata, “Antara keduanya hanya ada jarak, Jajar yang pertama 
tenggelam dan fajar yang berikutnya akan muncul.” 


Kemudian Ad-Dauraqi berkata, “Dari Qasim bahwasanya 
Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila Bilal telah 
mengumandangkan adzan, maka makan dan minumlah kalian, hingga 
Ibnu Ummu Maklum mengumandangkan adzan'." Lalu Rasulullah 
berkata pula, “Antara keduanya hanya ada jarak, fajar yang pertama 
tenggelam dan fajar yang baru muncul.” 


Abu Bakar telah berkata, “Hadits ini merupakan salah satu jenis 
hadits yang dapat dijadikan qiyas. Sebagaimana diketahui bahwasanya 
Rasulullah SAW masih membolehkan kaum muslimin untuk makan 
dan minum setelah Bilal mengumandangkan adzan. Selanjutnya beliau 
juga menerangkan bahwasanya melakukan hubungan suami istri dan 
semua amal perbuatan yang dibolehkan bagi orang berbuka puasa juga 
dibolehkan pada saat itu. Dengan demikian, beliau bukan hanya 
membolehkan makan dan minum saja, tetapi juga semua yang 
lainnya”! 


46. Bab: Tentang Keharusan Berniat Puasa Wajib sebelum 
Terbitnya Fajar dengan Lafadz Umum Yang Maksudnya 
adalah Khusus 


G -۳‏ يوس بن عَبْد الأغلى» DA BACA‏ 
يح روت an AN)‏ عَنْ عبد الله بن أبي بُكرء عن ابْن شهاب» 
سه سم 3 ره ` Jan ~Y Pa aa PA‏ 072 .3 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن حَفصَة زوج التبي PBB‏ رَسُول 
g Jz `‏ ا سه اور وم | ده تت r l‏ )ع seb‏ 
لله و ائه قال: مَنْ لم a pasa‏ الفجر فلا صِيامَ له Fig‏ 


r 


461 Lihat hadits no 403 


486 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ابْنُ عبد الْحَکم أن ابن وهب أَحبرَهُم بمثله سوا وراد: قال: وقال لي 
SAN NG‏ بمثله 
Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah hadits‏ .1933 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Yahya bin‏ 
Ayyub dan Ibnu Luhai'ah memberitakan kepada kami, dari Abdullah‏ 
bin Abu Bakar, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari‏ 
bapaknya, dari Hafshah, istri Rasulullah SAW, yang mendengar hadits‏ 
tersebut langsung dari Rasulullah SAW yang telah bersabda,‏ 
“Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum terbitnya fajar, maka‏ 
berarti ia tidak berpuasa.”‏ 


Ibnu Abdul Hakam telah memberitakan sebuah hadits kepada 
kami bahwasanya Ibnu Wahab telah memberitakan hadits sama seperti 
bunyi hadits di atas. Bahkan ia menambahkan, “Malik dan Laits telah 
meriwayatkan hadits kepadaku seperti hadits أل‎ 2 


47. Bab: Tentang Keharusan Niat Berpuasa Setiap Hari sebelum 
Terbitnya Fajar berbeda Dengan Pendapat Yang Menyatakan 
bahwasanya Niat Berpuasa Hanya Sekali Untuk Satu Bulan 
itu Dibolehkan 


art‏ قال أبو بكر: حبر عُمر بن الخطاب عن النبي وك إنما 
IG JA‏ اِمُرئ ما نوی EU‏ كتاب الوضوء 
Abu Bakar telah berkata, “Hadits Umar bin Khathab yang‏ .1934 
didengarnya dari Nabi Muhammad SAW berbunyi, “Sesungguhnya‏ 
segala amal perbuatan itu harus disertai niat. Setiap (amal‏ 


perbuatan) seseorang itu tergantung niatnya', telah kami sebutkan 
dalam Kitabul Wudhu.” 


482 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 24 54 dari jalur Ibnu Wahab 
463 Lihat hadits no 142 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


48. Bab: Tentang Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Maksud 
Hadits Nabi Yang Berbunyi, “Tidak Berpuasa bagi Orang Yang 
Tidak Berniat Puasa pada Malam Hari” adalah Puasa Wajib dan 
Bukan Puasa Sunnah 


r da 5 2 AR 2 و‎ ég ع إن‎ + z 
ab كان‎ BI of حَديْثْ عائشة‎ Ke قال‎ -٥ 
1 ج22‎ p 0 : دق اځ‎ E E رن‎ > E 
صيام التطوع‎ SS فإني صائم‎ YG غداء‎ Sale هَل‎ Ja 
1935. Abu Bakar telah memberikan komentar pada hadits 
Aisyah bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW menemui 
Aisyah seraya berkata, “Wahai istriku, apakah kamu mempunyai 
makanan? Jika kamu tidak mempunyai makanan, maka aku akan 


berpuasa.” Hadits ini telah kami sebutkan dalam masalah Puasa 
Sunnah. 


49. Bab: Perintah Bersahur adalah Perintah Sunnah atau 
Anjuran Belaka dan Bukan Perintah Yang Bersifat Wajib, 
karena Dalam Sahur Itu ada Keberkahan 


۹ - حا مد بر بَشار أخبرنا عَبْدٌ الرّحْمَن بْنْ مَهْدي) 
قَالَ: تَسَحَرُوا قن في TA‏ بو يَحَْى HAN‏ عبر 
AN‏ الحا دنا حم تن يور اون ابو بكر : ú: jÉ‏ 
الإستاد مثله سَوَاءِ مَرفوعًا 


1936. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitakan kepada kami, 
dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah, dari 
Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau telah bersabda, 
“Bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan.” 


488 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Yahya Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzaz telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Ahmad bin Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Ayyasy dengan sanad 
yang sama seperti hadits di atas.” 


- - 
رواو‎ - m07 2909 370 $ 


Was -١ ۷‏ احمد بن عبده» Ga‏ حماد يعني ابن Xj‏ (ح) 


eh 2‏ 
م ص اس را Per‏ 


كو و م٣‏ ۶ ي 9 7 م ا خا ق 7 
وحدنا ابو عمار» Was‏ إسماعيل بن إِبراهيم؛ وحدنا Ups‏ بن gap‏ 


ÉS ga‏ عبد الوَارثت (ح) وحدنا gua‏ دنا لحي 


r 
4 
ر‎ 


حدنا 
و و سه o 2 o‏ رورو ت - 3 وو Z‏ - 
á á eg A 0 7 org o 2 o- ca 0 £ No. 4 2007‏ 7و 
حدنا UI MR‏ عبد العزيز بْنْ NP‏ أن النبي 2 
قال: Ig Pel‏ فإن في السّحور Sp‏ 


1937. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ha, Abu 
Ammar menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Imran bin Musa Al Qazzaaz menceritakan kepada kami, 
Abdul Warits menceritakan kepada kami, Ha, Bundar menceritakan 
kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, seluruhnya menerima hadits itu dari 
Abdul Aziz bin Shuhaib, Ha, Ziad bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaib 
memberitakan kepada kami, dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW 
telah bersabda, “Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada 
keberkahan.” 


464 Sanadnya hasan shahih An-Nasa'i 4: 114 dari jalur Abdurrahman, An-Nasa'i 
berkata: telah disetujui oleh Ubaidillah bin Sa'id "٢ 

465 Al Bukhari, puasa 20, Muslim, puasa 45 dari jalur Husyaim, Ibnu Majah, puasa 
22 dari jalur Ahmad bin Abdah, An-Nasa'i 4: 115 dari jalur Abdul Aziz 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 489 


50. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya Sahur 
itu Adalah Makan 


م" Ha :2 EN JA WA -١‏ الدورقي» وَعَبْدُ الله بن 

be ii مُعَاوَة‎ BS ن مهدي‎ PEP أحبرنا عَبْدُ‎ AG a 
AA عَنْ أي رهي عن‎ G ن يونس إن سيف عن الْحَارث بن‎ 
نال شت رول د ع ر اد إلى ون فقال:‎ ca بن‎ 
و الله بن اش ال ت‎ a) J6, aya) dai A Ja 


رسُول الله ويك وَهُوَ يَدْعُو إلى السّحور في شهر رَمَضَّانَء فقال: هلم إلى 
PNS Tari PE‏ د auai aa‏ ده اښ 3 gk man‏ 

العَدَاءِ SA‏ وَرَادَا: نم Eka‏ یقول: اللهم علم مُْعَاويَة الكتاب 
وَالحسّاب» وقه JUN Abal‏ عَبْدُ الله بْنُ هَاشم: عَنْ مُعَاوِيَة وقال: Ia‏ 


إلى ab‏ المبارك 


u ^ 


1938. Bundar, Ya’kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dan Abdullah 
bin Hasyim telah menceritakan sebuah hadits kepada kami,mereka 
berkata: Abdurrahman bin Mahdi memberitakan kepada kami, 
Mu’awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Yusuf bin Saif, 
dari Harits bin Ziyad, dari Abu Rahm, dari Irbadh bin Sariyah yang 
telah berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengundang 
seorang sahabat untuk sahur dan beliau pun berkata, ‘Mari datang 
untuk menikmati makanan yang penuh dengan keberkahan!” 


Kemudian Ad-Dauragi dan Abdullah bin Hasyim berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW mengundang para sahabat untuk 
bersahur pada bulan Ramadhan seraya berkata, “Mari datang untuk 
menikmati makanan yang penuh dengan keberkahan” Selanjutnya 
Ad-Dauragi dan Abdullah bin Hasyim menambahkan, "lalu 


490 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Rasulullah berkata, “Ya Allah ya Tuhanku, ajarilah Mu'awiyah ilmu 
menulis dan berhitung serta peliharalah ia dari siksa api neraka?” .” 


Abdullah bin Hasyim berkata, “Dari Mu'awiyah bahwasanya 
Rasulullah berkata, “Mari datang untuk menikmati makanan yang 
penuh dengan keberkahan! 337466 


51. Bab: Tentang Perintah Untuk Meminta Bantuan dengan 
Sahur dalam Melaksanakan Ibadah Puasa apabila Menggunakan 
Dalil dengan Hadits Zam’ah Bin Shalih Dibolehkan 


-٩‏ أخبرنا JA‏ أخبرنا بو عاصم» أخبرنا زمعة» عن لم 
ن وَهْرَامَ عَنْ عكرمَة عن ابن عباس عن ابي َك قَال: Pala‏ 
a ۸ «٠ 7‏ مړو مځ 7 7 a‏ 
ونود دو پو MEN‏ د دس د 


1939. Bundar telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Ashim memberitakan kepada kami, Zam'ah memberitakan 
kepada kami, dari Salama bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
yang telah mendengar hadits tersebut dari Nabi Muhammad SAW 
yang telah bersabda, “Mintalah pertolongan dalam berpuasa di siang 
hari dengan bersahur dan beribadah di malam hari (giyamul lail) 
dengan tidur siang!” 


466 Sanadnya dha'if, Al Harits tidak dikenal, tetapi hadits makan siang adalah shahih 
karena memiliki penguat dari hadits Al Irbadh dan lainnya seperti yang aku jelaskan 
dalam Adh-Dha'ifah (1961) -Nashir) Abu Daud, perkataan 2344 dari jalur 
Mu'awiyah, An-Nasa'i4: 119 dari jalur Abdurrahman 

467 Sanadnya dha'if, Zam'ah dha'if, Al Mustadrak1: 425 dari jalur Zam'ah yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 491 


52. Bab: Anjuran Bersahur untuk Membedakan Antara Puasa 
Umat Islam dengan Puasanya Ahli Kitab 


z 


شيم A‏ رت ر هن و 


a ا عَبْدُ‎ Tas ii a ن ابي‎ ara WAS - 


أخبرنا sap‏ علي (ح) وَحَدَننَا يُونْس أخبرنا a‏ (ح) 
Sa‏ بْنُ عبد | Ke‏ أن ابْنَّ a A‏ قال: PT GA‏ 

A‏ 3 رنه 30 2 او روي NY,‏ مه وم 
على أن راج D‏ وتا مختد إن lai‏ عبد الله يني ابن 


6 


SE‏ (ح) ودنا ج ور مُحَمّد أخيرنا وکیع» AS‏ عن 
Aa‏ 
قال: قال 13 الله : Jai‏ ما بين صيامتاء وَصيَام a‏ الكتاب 3 


ps A‏ ماين ماك 


1940. Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, Musa bin Ali memberitakan kepada kami, Ha, Yunus 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab memberitakan 
kepada kami, Ha, Ibnu Abdul Hakam memberitakan kepada kami, 
bahwasanya Ibnu Wahab telah memberitakan kepada mereka seraya 
berkata, “Musa bin Ali bin Rabbah memberitakan kepada kami, Ha, 
Muhammad bin Isa memberitakan kepada kami, Abdullah bin Ibnu 
Mubarak memberitakan kepada kami, Ha, Ja'far bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Waki’ memberitakan kepada 
kami,keduanya menerima hadits itu dari Musa bin Ali bin Rabbah, 
dari bapaknya, dari Abu Oais, budak Amr bin Al 'Ash yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Pemisah antara puasa kita 
dengan puasa Ahli Kitab adalah makan sahur'." Sedangkan dalam 
hadits Waki’ disebutkan, “Pemisah antara puasa kalian...” 


“68 Muslim, puasa 46 dari jalur Waki' yang sama 


492 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


53. Bab: Mengakhiri Sahur 


JANI SI Weh NAN‏ الصَتْعَانِي VA‏ حَالدٌ يني 


r 3 r £ 2 s 7 3 z 9 s 
BALI ابْنَ الحَارث» أخبرنا هشَامٌ صاحب الدستوائي» أحبرنا قتادة (ح)‎ 
BB عر‎ ANAN حَعْفْرٌ بن مُحَمَّد أخبرنا کي عَنْ هشام صَاحب‎ 
م هود به در هو 3 23032 ھم م‎ 


اس عن si‏ عَنْ أئسء عَنْ زَيْد بن AE‏ قال: pa CAS‏ رَسُول 
الله يق NS‏ الصّلاة» 3 كم بَيْنَهُمًا؟ قَالَ: 595 BNP‏ حَمْسينَ 
آية مَعَانِي أَحَاديئهمْ سوا وَهَذَا حديث وکبع 
Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah‏ .1941 
memberitakan sebuah hadits kepada kami, Khalid bin Harits‏ 
memberitakan kepada kami, Hisyam sahabat Ad-Distiwai‏ 
memberitakan kepada kami, Qatadah memberitakan kepada kami, Ha,‏ 
Ja'far bin Muhammad memberitakan kepada kami, Waki’‏ 
memberitakan kepada kami, dari Hisyam sahabat Ad-Distiwa'i, dari‏ 
Qatadah, Ha, Bundar Muhammad bin Basyar menceritakan kepada‏ 
kami, Salim bin Nuh memberitakan kepada kami, Amr bin Amir‏ 
memberitakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dari Zaid bin‏ 
Tsabit yang telah berkata, “Kami pernah makan sahur bersama‏ 
Rasulullah SAW. Setelah itu kami baru melaksanakan shalat Shubuh.‏ 
Aku bertanya, “Berapa lama jarak antar keduanya?” Zaid bin Tsabit‏ 
menjawab, “Lamanya sekitar bacaan lima puluh ayat Al Our'an'."‏ 
Beberapa makna hadits mereka sama. Demikianlah hadits Waki’.‏ 


469 Al Bukhari, puasa 19 dari jalur Hisyam, Muslim 47 dari jalur Waki' yang sama. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 493 


1 PARI ا وب‎ - ۲ 
e دس © ن - سا‎ 2 č 72 ې و‎ Jo تنا معدب‎ 
کا ا سمة سب سق وز‎ da Kai ga ba da 
r ۰ E, ot? 02 o£ ر ډو‎ E 3 .و‎ 
مَعَ‎ gah كرد مر بي أن أذركَ صلاة‎ Ka 
.8 الله‎ J 
1942. Muhammad bin Miskin Al Yamami telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Yahya bin Hasan menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Abu 
Hazim,bahwasannya ia pernah mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, 


“Aku pernah bersantap sahur bersama keluargaku. Kemudian secepat 
itu pula aku masih dapat shalat Shubuh bersama Rasulullah SAW.” 


“0 Menurutku sanadnya shahih dengan kesaksian dari Al Bukhari, yang telah 
dikeluarkan di A! Mawagib dari jalur lain dari Sulaiman, dan dalam Puasa dari jalur 
Abdul Aziz bin Abu Hazm dari Ibnu Hazm yaitu dalam. bukuku Mukhtashar 
Al Bukhari no (323) -Nashir) 


494 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ورک 


siaN 7 GUI ber 


KUMPULAN BEBERAPA BAB PERBUATAN YANG 
DAPAT MEMBATALKAN ORANG YANG 
BERPUASA 


54. Bab: Tentang Berhubungan Suami Istri Di Siang Hari 
yang Membatalkan Puasa 


Par 1 ره‎ 30, yaf To 07 D ۶ A 1 
WG وَهْبء أن‎ UA يون بن عبد‎ WAS -۴٢٣ 


4 


0 


حَدَهُ (ح) y‏ الرَبيع بِْ OGE‏ قال: قال الشافعي: ابرا مالك 


عن ابن Api‏ عن حُمَيْد بن عبد ya‏ عَنْ ابي RIA‏ (ح) Bab‏ 


å oå ia- 074 ° z r Aó م‎ I o- مو هم ھم‎ 

T حدثني الزهري‎ PAN عاص‎ gl Kis عمرو بن علي»‎ 
or A 0 مر £ ورس‎ ۰ EA هرر‎ f 0 z o AG. S PANG 

SPA Ui أخبرنًا محمد بن بكرء‎ Ya بن‎ K5, 


سر شه 2 سه 0-3 ° í ó eg r rol eI 7 o‏ 
حدثني الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة حدثه؛ أن النبي 
of NENG 5 7 ay. 9 5 -7 ° As ce yan‏ 4 ,7 سیا ° 
Sa‏ شَهْرٍ PI giu OG‏ 

إطْعَام US. a‏ وقال DIC‏ في عقب خبره: وکان فطْرهُ بجمّاع 


1943. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, bahwa Malik 
menceritakan kepadanya, Ha, Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami,lalu berkata, “Syafi'i telah berkata, “Malik memberitakan 
kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari 
Abu Hurairah, Ha, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu 
Ashim memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, Ha, Muhammad bin Tasnim menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bakar memberitakan kepada kami, Ibnu 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 495 


Juraij memberitakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada 
kami, dari Humaid bin Abdurrahman yang menyatakan bahwasanya 
Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah 
memerintahkan seorang sahabat yang batal puasanya di bulan 
Ramadhan untuk memerdekakan seorang budak, atau berpuasa dua 
bulan berturut-turut, atau memberikan makan enam puluh orang 
miskin.” 

Kemudian Malik memberi komentar di akhir hadits tersebut 
sebagai berikut, “Orang tersebut batal puasanya karena melakukan 
hubungan suami-istri di siang hari." 


55. Bab: Tentang Diwajibkannya Kafarat atas Orang Yang 
Melakukan Hubungan Intim (Hubungan Suami-Istri) pada Siang 
Hari Di Bulan Ramadhan dengan Memerdekakan Budak apabila 
Ia Mendapatkannya, atau Berpuasa apabila Tidak Mendapatkan 
Budak Untuk Dimerdekakan, atau Memberikan Makan Kepada 

Orang Miskin apabila Ia Tidak Sanggup Berpuasa 


r‏ لووسم 


ihis عَبْدُ الْجَبّارِ بْنْ العلا أحبرنا فان قال:‎ Ci NGE 


9r سور‎ 


من ئي IAE ata MA‏ ن عبد امن A E C‏ هُرَيْرَة قال: 
جَاء رَجُلْ إِلَى ابي طف فقال: هکت فقال: ا قال: وَ 
عَلَى IA‏ في A8‏ رَمَضَانَ فقال: هَل abis‏ أن á ga‏ قال: لا 
قال: هل تَستطيعٌ أن تَصُومٌ ijeh‏ مُتتَابعَي؟ قال: KAN‏ هل قطي 
-o cul na pe a‏ 
بعَرّق فيه تم قال: و a JÍ A‏ قال: خُذ هَذَا Kah‏ 


| س سر 


47١ Muslim, puasa 84 dari jalur Ibnu Juraij yang sama 


496 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


7 مه سم 


به فقال: يا رَسُولَ الله» أَعَلَى Jal‏ بیت gai‏ منا؟ فَمَا 3 cy JA GEN‏ 
Cl‏ فضّحك PB‏ بدت GI‏ وقال: اع a‏ 


1944. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, lalu berkata: 
'Aku menerima hadits itu dari perkataan Az-Zuhri, ia mendengar 
Humaid bin Abdurrahman memberitakan dari Abu: Hurairah 
bahwasanya ia telah berkata, “Pada suatu hari, datang seorang laki- 
laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Hai Rasulullah, sungguh 
aku telah binasa!” Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, “Apa yang 
menyebabkanmu binasa hai sahabatku? Laki-laki tersebut berkata, 
“Aku telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadhan wahai 
Rasulullah.” Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadanya, “Apakah 
kamu mampu untuk memerdekakan seorang budak?” Laki-laki itu 
menjawab, “Tidak, aku tidak mampu wahai Rasulullah.' Lalu 
Rasulullah bertanya lagi, “Apakah kamu sanggup untuk berpuasa 
selama dua bulan secara berturut-turut?” Laki-laki itu menjawab, 
“Tidak, aku tidak sanggup hai Rasulullah.' Selanjutnya Rasulullah 
bertanya lagi kepadanya, “Apakah kamu mampu untuk memberikan 
makan kepada enam puluh orang miskin.” Laki-laki itu menjawab, 
“Tidak, aku tidak sanggup hai Rasulullah.” Akhirnya Rasulullah pun 
berseru kepadanya, “Baiklah. Sekarang kamu duduklah terlebih 
dahulu!” Lalu laki-laki itu pun duduk sejenak. Tak lama kemudian 
Rasulullah muncul sambil membawa sekeranjang buah kurma dan 
berkata kepadanya, “Hai sahabatku, ambillah buah kurma ini dan 
sedekahkanlah!” Tetapi laki-laki ini sekali lagi bertanya kepada 
Rasulullah, “hai Rasulullah, “tanyanya, “apakah aku harus 
menyedekahkannya kepada keluarga yang lebih miskin dari kami. 
Ketahuilah, sesungguhnya di kampung kami tidak ada keluarga yang 
lebih miskin dari kami.” Mendengar keterangan laki-laki yang polos 
itu, Rasululah pun tertawa hingga gigi-gigi taringnya tampak. 


Shahib Ibnu Khuzaimah || 497 


Akhirnya Rasulullah pun berkata kepadanya, “Pergilah dan 
berikanlah makanan itu kepada keluargamu! disik: 


56. Bab: Imam (Pemimpin) Memberikan Sesuatu kepada Orang 
Yang Melakukan Hubungan Intim (Hubungan Suami Isteri) Di 
Siang Hari Pada Bulan Ramadhan agar Orang Tersebut Dapat 
Menebusnya, jika Ia Tidak Menemukan Sesuatu untuk Kafarat. 
Karena Bagaimana Pun Kafarat Itu Wajib Atasnya 


BI -٠٥‏ يوسف بن مُوسَى» أخبرنا جَريرٌ» عن yaa‏ عر 
محمد بن مسلم الزهري» عن حميد بن عبد الرحمَن» عن أبي هريره 
قال: جَاء رَحَل إلى رَسُول الله هه فقال لۀ: إن AN‏ وقع على امرأته في 


و بي 4 
- 


رَمَضَانَ قال: فقال لَهُ: Im‏ ما تُحَرَرٌ رَقبَة قال: لا قال: pall‏ أن 
نَصُومَ شهرین Sop‏ قال: لا قال: pakal U Bi‏ سين ESLa‏ قال: 
MAEN Tg‏ د Tita : 200 : os POER Le E‏ 
لا قال: تي رسول الله 8# بعرق فيه تمر وهو Ii‏ فقال: أطعم هذا 


PENA مس 04ت و‎ MEN Bn BI TIN عه‎ A ين‎ AN 
عنك فقال: ما بين لابتيها آهل بيت أحوج مناء قال: فأطعم أهلك‎ 


1945. Yusuf bin Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Jarir memberitakan kepada kami, dari Manshur, dari 
Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, 
dari Abu Hurairah yang telah berkata, “Suatu ketika seorang laki-laki 
datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “wahai Rasulullah, 
seorang sahabat yang lain telah menyetubuhi istrinya pula pada siang 
hari di bulan Ramadhan.” Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, 
“Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk memerdekakan seorang 
budak?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak, aku tidak mempunyainya hai 
Rasulullah.” Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadanya, “Apakah 


472 Muslim 81, musnad Al Humaidi, Hadits 100 dari jalur Ibnu Uyainah yang sama. 


498 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kamu sanggup berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut?” 
Laki-laki itu menjawab, “Tidak, aku tidak sanggup hai Rasulullah.” 
Lalu Rasulullah bertanya lagi kepadanya, “Apakah kamu mampu 
memberikan makan kepada enam puluh orang miskin?” Laki-laki itu 
menjawab, “Tidak, aku tidak mampu wahai Rasulullah.” Selanjutnya 
Rasulullah SAW memberikan laki-laki tersebut sekeranjang buah 
kurma seraya berkata kepadanya, “Sedekahkanlah makanan ini kepada 
orang lain!” Laki-laki itu menjawab, “Di kampung kami tidak ada 
keluarga yang lebih miskin dari kami.” Akhirnya Rasulullah berkata 
kepadanya, “Beri makanlah keluarga dengan kurma ini 1959479 


57. Bab: Tentang Sebuah Hadits Yang Diriwayatkan Secara 
Ringkas Oleh Beberapa Ulama Hijaz bahwa Orang Yang 
Bersetubuh Di Siang Hari Bulan Ramadhan Dibolehkan Untuk 
Membayar Kafarat dengan Memberikan Makanan padahal Ia 
Mampu Untuk Memerdekakan Budak atau Sanggup Untuk 
Berpuasa Dua Bulan Berturut-Turut 


o 1 ه‎ ۸ 4 ۸ 


A ° ca £ To £ ۸ £‏ ره 
-٩‏ أخبرنا يونس بن Da GENI AP‏ 


الحاريف» أن غه aaa a JI‏ جا أن ما بن ج ن ال 
ان باد ن عبد الله بن الزيير حَدَنه AI‏ ممع KAI‏ ول واي 
رل إِلَى رَسُول الله 8 في Pm‏ رَمَضَانَ» فَقَالَ: يَا رَسُول الله 
احترقت» IS‏ ما شأنهُ فقال: أَصَبْتْ أهْلي قال: Gah‏ قَال: 
à‏ ما لي شَيْء وَمَا al‏ عليه IG‏ الس فُحَنْس LI‏ هُوَ عَلَى NG‏ 


لګ و ارو ارو عاق و ko a‏ و اه و 
قبل رحل يسوق حمارًا عليه طعَام» فقال رَسُول الله Gal‏ المحترق؟) 
Al Bukhari, puasa dari jalur Jarir yang sama‏ * 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 499 


فَقَامَ IKU‏ فقال رَسُولَ الله asah E‏ بهذا فقال: على WANG US‏ 
لحا وما لَنَا شيء قال: فكلوهُ وقال ابْنُ عَبْد الْحَكَم: 
قال: یا رسول الله Ke‏ الله 

1946. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami,Ha, Ibnu Abdul 
Hakam memberitakan kepadaku, bahwasanya Ibnu Wahab 
memberitakan kepada mereka,lalu berkata, Amr bin Harits 
memberitakan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Qasim telah 
memberitakan hadits tersebut kepadanya,bahwa Muhammad bin Ja'far 
bin Zubair memberitakan kepadanya, bahwa Ibad bin Abdullah bin 
Zubair memberitakan kepadanya, bahwa ia telah mendengar Aisyah 
berkata, “Suatu hari, di bulan Ramadhan, seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah SAW di masjid dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
aku benar-benar telah binasa.” Lalu Rasulullah mendekatinya untuk 
menanyakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian laki- 


laki itu berseru, “Aku telah menggauli istriku di siang hari pada bulan 
Ramadhan.” 


Mendengar pengakuan laki-laki itu, Rasulullah pun berkata 
kepadanya, “Bersedekahlah! 

Laki-laki itu menjawab, “Demi Allah wahai Rasulullah, aku 
tidak mempunyai sesuatu dan tidak mampu untuk bersedekah.” 

Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, ‘Duduklah! 
Kemudian laki-laki itu duduk. 

Ketika ia sedang duduk, tiba-tiba datang seseorang menggiring 
seekor keledai yang sedang membawa makanan. Lalu Rasulullah 
SAW berseru, 'Manakah laki-laki yang binasa tadi?” 

Kemudian laki-laki itu berdiri. Selanjutnya Rasulullah SAW 


berkata kepadanya, “Bersedekahlah dengan makanan ini!” Laki-laki 
itu malah balik bertanya, “Apakah kami harus menyedekahkan 


` 500 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kamu sanggup berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut? 
Laki-laki itu menjawab, “Tidak, aku tidak sanggup hai Rasulullah.” 
Lalu Rasulullah bertanya lagi kepadanya, “Apakah kamu mampu 
memberikan makan kepada enam puluh orang miskin?” Laki-laki itu 
menjawab, “Tidak, aku tidak mampu wahai Rasulullah.” Selanjutnya 
Rasulullah SAW memberikan laki-laki tersebut sekeranjang buah 
kurma seraya berkata kepadanya, “Sedekahkanlah makanan ini kepada 
orang lain!” Laki-laki itu menjawab, “Di kampung kami tidak ada 
keluarga yang lebih miskin dari kami.” Akhirnya Rasulullah berkata 
kepadanya, ‘Beri makanlah keluarga dengan kurma ini!” 3 


57. Bab: Tentang Sebuah Hadits Yang Diriwayatkan Secara 
Ringkas Oleh Beberapa Ulama Hijaz bahwa Orang Yang 
Bersetubuh Di Siang Hari Bulan Ramadhan Dibolehkan Untuk 
Membayar Kafarat dengan Memberikan Makanan padahal Ia 
Mampu Untuk Memerdekakan Budak atau Sanggup Untuk 
Berpuasa Dua Bulan Berturut-Turut 


- احبرنا يولس إن عبد الأغلى؛ aa‏ 
AI SA,‏ عَبْد (SA‏ أن GA ah GA‏ قال: JA‏ عَمَرو بن 
en o‏ د در 


aa‏ ر هيع 


0 aa و‎ RTRT EGE اه‎ cas Ao 
e المسلجد في رَمَضَانَء فَقال: يا رَس‎ GB رَسُول الله‎ SI 


6 فال B Kah‏ 00 فقال: crel‏ 00 قال: Gal‏ | قال: 


Po Ba A كر وخر وو‎ 


473 Al Bukhari, puasa dari jalur Jarir yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 499 


g 


O A CE ne‏ خم LA‏ اماه 
Aa‏ فقال رَسُول الله #: Tila‏ بهذا فقال: على غَيْرنا فوَالله Ú‏ 
لجيّاعٌ» وَمَا لا شيء قال: فكلوه وقال اب LE‏ الْحَكم: 


قال: يا رّسُول الله Wy CÍ‏ 


1946. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami,Ha, Ibnu Abdul 
Hakam memberitakan kepadaku, bahwasanya Ibnu Wahab 
memberitakan kepada mereka,lalu berkata, Amr bin Harits 
memberitakan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Qasim telah 
memberitakan hadits tersebut kepadanya,bahwa Muhammad bin Ja'far 
bin Zubair memberitakan kepadanya, bahwa Ibad bin Abdullah bin 
Zubair memberitakan kepadanya, bahwa ia telah mendengar Aisyah 
berkata, “Suatu hari, di bulan Ramadhan, seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah SAW di masjid dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
aku benar-benar telah binasa.” Lalu Rasulullah mendekatinya untuk 
menanyakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian laki- 
laki itu berseru, “Aku telah menggauli istriku di siang hari pada bulan 
Ramadhan.” 


Mendengar pengakuan laki-laki itu, Rasulullah pun berkata 
kepadanya, “Bersedekahlah!” 

Laki-laki itu menjawab, “Demi Allah wahai Rasulullah, aku 
tidak mempunyai sesuatu dan tidak mampu untuk bersedekah.” 


Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, ‘Duduklah! 
Kemudian laki-laki itu duduk. 


Ketika ia sedang duduk, tiba-tiba datang seseorang menggiring 
seekor keledai yang sedang membawa makanan. Lalu Rasulullah 
SAW berseru, “Manakah laki-laki yang binasa tadi? 


Kemudian laki-laki itu berdiri. Selanjutnya Rasulullah SAW 
berkata kepadanya, “Bersedekahlah dengan makanan ini!” Laki-laki 
itu malah balik bertanya, “Apakah kami harus menyedekahkan 


“500 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


makanan ini kepada orang lain? Demi Allah wahai Rasulullah, kami 
kelaparan dan tidak mempunyai makanan sedikit pun.” 


Akhirnya Rasulullah pun berseru kepadanya, “Kalau begitu, 
makanlah! 


Ibnu Abdul Hakam berkata, “Laki-laki itu bertanya, “wahai 


Rasulullah, orang selain kami?” 


58. Bab: Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW 
Memerintahkan Orang Yang Bersetubuh Di Siang Hari Bulan 
Ramadhan untuk Bersedekah setelah Diberitahukan bahwasanya 
Orang Tersebut Tidak Mendapatkan Budak Untuk 
Dimerdekakan selain itu Rasulullah Juga Mengetahui 
bahwasanya Orang Tersebut Tidak Sanggup Berpuasa Dua Bulan 
secara Berturut-Turut sebagaimana Hadits Abu Hurairah 


o 30 ۸ 70 2 PAN 0 ‫َ ډور ۸ ه و‎ PANA 


Was --٧‏ حك بن Tana‏ . الدارمي؛ حدنا مصعب بن عبد 


الله اخبرنا يد pa‏ بن مُحَمَّد 0 أبي a?‏ الدَرَاوَرْدي» عن عبد 


0 2 و سا 


رخن إن الحارث إن عب أن أي gabah ka‏ محمد إن 
na rona‏ 
کن الى في هل فا فا رل من يې يياضق فقا يا ني 

cai‏ احترقت قال له BN‏ ما لَكَ؟ قال: وت ای ولي 
d Wk‏ رَسُول الله 1G 3,5 E‏ قال: لا sisi‏ قال: 


pal‏ سين مسسكيئًا J‏ کک kin a‏ فأتي رَسُول 


JÉJ PEATE F‏ آنقا؟ قَالَ: ًا انا ذا يا 


474 Muslim, puasa 87 dari jalur Ibnu Wahab yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 501 


ت 


# 2-20 É 57 SI ا خو 0.5 صا ونم پا‎ 0 ly 
مني‎ TI به قال: يا رَسُول الله» على‎ gaS هَذا‎ i رَسُول الله قال:‎ 
3 و سه س هم‎ - 


KB ما لا عشاء ليله قال الي‎ Gal UK ei ومن اُهلي؟‎ 
عَلَيِكَ وَعَلَى أَمْلِكَ‎ 
1947. Ahmad bin Said Ad-Darimi telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Mush'ab bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abu Ubaidah Ad-Darawardi 
memberitakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Harits bin Ayyasy 
bin Abu Rubai'ah Al Makhzumi, dari Muhammad bin Ja'far bin 
Zubair, dari Ibad bin Abdullah bin Zubair, dari Aisyah yang telah 
berkata, “Suatu ketika, Rasululah SAW sedang berteduh pada sebuah 
bayang yang tinggi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari bani 
Bayadhah kepada beliau sambil berseru, “hai Rasulullah, sungguh aku 
telah binasa.” 


Rasulullah SAW balik bertanya kepadanya, “Apa yang telah 
menimpa dirimu hai saudaraku?” 


Laki-laki itu menjawab, “Aku telah menggauli istriku saat aku 
sedang berpuasa di bulan Ramadhan.” 


Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Kalau begitu, 
merdekakanlah seorang budak!” 


Laki-laki tersebut menjawab, “Sungguh aku tidak 
menemukannya hai Rasulullah.” 


Selanjutnya Rasulullah SAW berkata kepada, “Berikanlah 
makan kepada enam puluh orang miskin!” 


Sekali lagi laki-laki itu menjawab, “Aku tidak mempunyai 
makanan hai Rasulullah.” 


Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Duduklah 
sebentar!” 


502 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Lalu laki-laki itu pun segera duduk. Tak lama kemudian 
Rasulullah SAW kembali kepadanya dengan membawa sekeranjang 
kurma sebanyak dua puluh sha' seraya berseru, “Manakah orang yang 
meminta tadi? 


Kemudian laki-laki itu menjawab, “Aku di sini hai Rasulullah. 
Selanjutnya Rasulullah berkata kepadanya, “Ambillah kurma ini dan 
bersedekahlah dengannya" 


Laki-laki itu berkata, “wahai Rasulullah, apakah aku harus 
menyedekahkanya kepada orang yang lebih miskin dariku dan 
keluargaku? Demi Allah Yang telah mengutusmu dengan kebenaran, 
sesungguhnya malam ini kami tidak mempunyai makan malam.' 

Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, “Kalau begitu, bawalah 


pulang kurma tersebut untukmu dan keluargamu'. 
Dalam hadits tersebut di atas tidak disebutkan puasa. 


Abu Bakar berkata, jika lafadz ini benar: membawa sekeranjang 
kurma sebanyak dua puluh sha, maka sesungguhnya Nabi SAW 
menyuruh laki-laki yang menggauli istrinya ini untuk memberi makan 
setiap orang miskin sepertiga Sha' kurma, karena dua puluh sha' jika 
dibagikan kepada enam puluh orang miskin maka setiap orang miskin 
mendapat sepertiga sha', dan aku tidak menyatakan lafadz hadits ini 
benar, bahwa dalam khabar Az-Zuhri: bahwa Rasulullah SAW datang 
dengan membawa timbangan yang berisi kurma lima belas sha', atau 
dua puluh sha', ini dalam khabar Manshur bin Al Mu'tamir dari 
Az-Zuhri, sedangkan Hagl bin Ziyad dia meriwayatkannya dari 
Al Auza'i, dari Az-Zuhri dia berkata, lima belas sha', dan telah aku 
keluarkan keduanya, dan aku tidak mengetahui ulama Hijaz dan Irag 
yang telah berkata, dalam kafarat menyetubuhi istri di siang bulan 
Ramadhan adalah setiap orang miskin mendapat sepertiga 
sha',penduduk Hijaz berpendapat, memberi makan setiap orang miskin 
satu mud kurma atau lainnya, penduduk Irak berpendapat, memberi 
makan setiap orang miskin satu sha', sedangkan sepertiga sha', aku 
tidak pernah menemukannya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


Abu Bakar berkata,bisa jadi tidak disebutkan kafaratnya dengan 
berpuasa dua bulan berturut-turut dikarenakan pertanyaan dalam 
khabar diatas terjadi pada bulan ramadhan,dan berpuasa dua bulan 
berturut-turut tidak mungkin dilaksanakan pada bulan yang sedang 
diwajibkannya puasa (ramadhan), oleh karena itu Rasulullah SAW 
memerintahkan laki-laki tersebut untuk memberi makan enam puluh 
orang miskin, dan laki-laki tersebut memiliki materi yang mencukupi 
untuk kafarat itu.wallahu a'lam" 


59. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Orang Yang 
Melakukan Hubungan Intim di Siang Hari pada Bulan 
Ramadhan apabila Ia Mempunyai Makanan Untuk Enam Puluh 
Orang Miskin sementara Ia Sendiri Tidak Mempunyai Makanan 
Untuk Diri dan Keluarganya, maka Tidak Wajib Kafarat 


Ju -٧٨‏ بکُر: في حبر عائشة UU PU Ji‏ شيء 
هذا في خبر عمرو بن الحارث وي حبر عبد ah Ka‏ ما لتا 
عَشَاء ليلة 85 حبر أبي هريرة ما بين YA‏ أحْوَجَ متا 
Abu Bakar berkata: Dalam hadits Aisyah disebutkan,‏ .1948 
"Laki-laki itu berkata, “Kami sedang lapar dan kami tidak mempunyai‏ 
sedikit pun makanan’, ini ada dalam hadits Amr bin Harits. Dan‏ 
dalam hadits Abdurrahman bin Harits disebutkan, “Kami tidak‏ 
mempunyai makanan malam ini.” Sedangkan dalam hadits Abu‏ 
Hurairah disebutkan, “Tidak ada di sekitarnya yang lebih miskin dari‏ 


kami'."“76 


“3 Sanadnya hasan diriwayatkan oleh Al Baihaqi 4: 223 dari jalur Abdurrahman bin 
Al Harits, di dalamnya tidak terdapat, wa ana shaaim 
476 Lihat hadits 1944, 1945, 1946 


504 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


60. Bab: Perintah untuk Beristighfar atas Perbuatan Dosa Yang: 
Dilakukan Orang Yang Melakukan Hubungan Intim Di Siang 
Hari Bulan Ramadhan apabila Ia Tidak Mendapatkan Sesuatu 
untuk Kafarat dengan Memerdekakan Budak atau Memberi 
Makan atau Tidak Sanggup Berpuasa Dua Bulan Berturut-Turut, 
serta Anjuran untuk Memberi Kafarat dengan Kurma karena 
Bersetubuh Di Siang Hari pada Bulan Ramadhan 


geh - 4‏ - بن عزيز الأيْلي» of‏ سَلامَة A‏ عن 
عقيل ال ان شهاب» عَنْ رَحُلٍ حَامَعَ أَهلَهُ في رَمَضَانَء قال: 


o Ao 20.3‏ رهم س 


حَدَني حُمَيْدُ بن عبد Dan gi PSB‏ قال: ينما أا حالس 
عند عند رَسُول لله 5 MA Eo AA‏ 3 نا رسُول KN Al‏ قال: 
نو ما شأئك؟ قال: ونت على it‏ في رتسا قال: si‏ 5 


قال: ما Gif‏ قال: صم شَهرين An‏ قال: مَا أستطيعٌ قال: أَطْعمْ 
ينا نا iad‏ ال: بي سول الله BB‏ يرق به ئن 


لي 007 


MA‏ ذه Bias‏ به قال: ما جحد ا حق به من أهْليء يا رَسُول الله مَا 
نر را راد پور 


1949. Muhammad bin Aziz Al Aili telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, bahwa Salama memberitakan kepadanya, dari 
Aqil,bahwasannya ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang hal seorang 
laki-laki yang menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan, 
lalu ia berkata: Humaid bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, 
Abu Hurairah menceritakan kepadaku dan berkata, "Ketika aku 
sedang duduk di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang 
laki-laki seraya berkata, “wahai Rasulullah, aku telah binasa!” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


Rasulullah SAW balik bertanya, “Celakalah kamu! Ada apa dengan 
dirimu?” | | 

Laki-laki itu menjawab, “wahai Rasulullah, aku telah menggauli 
istriku di siang hari pada bulan Ramadhan.” 

Rasulullah pun berkata kepadanya, “Kalau begitu, kamu harus 
membebaskan satu orang budak.' 

Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak mendapatkannya.' 

Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Berpuasalah selama dua 
bulan berturut-turut! 

Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak sanggup hai Rasulullah.” 


“Kalau tidak, “kata Rasulullah selanjutnya, “kamu memberikan 
makan kepada enam puluh orang miskin.” 


Kembali laki-laki itu berkata, “Aku tidak mempunyai makanan.” 
Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan sekaranjang kurma kepada 
laki-laki tersebut dan berkata, 'Ambil dan bersedekahlah dengan 
kurma ini!” | 

Laki-laki itu berkata lagi, “Aku tidak menemukan orang yang 
lebih pantas untuk menerima hadiah ini daripada keluargaku sendiri 
hai Rasulullah. Tidak ada seorang pun, di antara penduduk kota 
Madinah, yang lebih miskin daripada ku.” 

Rasulullah SAW pun tertawa mendengar perkataan laki-laki itu 
hingga nampak gigi taringnya. Akhirnya beliau pun berkata, 
“Ambillah dan beristighfarlah kepada Allah!” 


«7! Menurutku sanadnya dha'if, Muhammad bin Aziz menurut Al Hafidz, 
didalamnya ada perawi yang dha'if, mereka telah membahas kebenaran 
mendengarnya mereka dari pamannya Salamah, dan Salamah adalah jujur tapi keliru 
-Nashir) Al Hafidz menunjukan dalam Al Fath 4: 163 kepada riwayat Ibnu 


Khuzaimah , lihat Al Bukhari, puasa 30. 


506 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


61. Bab: Tentang Jumlah Kurma untuk Memberi Makan Enam 
Puluh Orang Miskin sebagai Kafarat karena Bersetubuh Di Siang 
Hari pada Bulan Ramadhan 


PAN وهو‎ 36. 3 p r 


۰ - حَدَتَنَا أبو مُوسَى محمد بن المُسّى» jaba Was‏ د a‏ 
ا خلا نون غږ tak‏ عن شد د ارخفيه عن اي 
S SA‏ الْحَديث» وقال: قأتي رَسُول لله و Ka‏ فيه حَمْسَةٍ 


$ س سم 


عفر Yf‏ عزون et‏ من تش JG‏ شي 8: ذه D habb‏ 


1950. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Mu'ammal menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Manshur 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin 
Abdurrahman, dari Abu Hurairah yang telah berkata, “Kemudian 
Rasulullah SAW memberikan kepadanya sekeranjang kurma seberat 
lima belas atau dua puluh sha’ seraya berkata, “Ambillah kurma ini 
dan berikanlah keluargamu!” 7? 


a$ al 0 مهران‎ BA يوسف بن مُوسىء‎ GIS -٩ 

SI‏ 0 سان dss‏ قال: ee‏ راهيم بن عامر» Ta]‏ ښْ 
بي ابت عن Jan‏ ٿن opa tega‏ عَنِ MEA‏ عَنْ سعيد بن 
a‏ کن ARA aa‏ رجلا ای رسُول الله فذکر oma‏ 
قا نند دور سار i‏ 
في الإستادء فقال: عَنْ ابي A‏ حبر حَحَاجٍ gan‏ عن SAN‏ 
سر ينكل ye es‏ روت 
Sanadnya dha'if, Mu'ammal yaitu Ibnu Isma'il Al Bashri adalah hafalanya lemah‏ 475 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 507 


GA ip‏ سمت Pj‏ أخمَد بن أبي َيه عن 
ith‏ قَال: قال zé‏ صف لي SAN‏ يراه 


1951. Yusuf bin Musa telah menceritakan sebuah badits kepada 
kami, Mahran bin Abu Umar Ar-Razi menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan Ats-Tsauri,lalu berkata, “Ibrahim bin Amir dan Habib bin Abu 
Tsabit menceritakan kepada ku, dari Said bin Al Musayyib dan 
Manshur, dari Az-Zuhri, dari Said bin Al Musayyib dari Abu Hurairah 
bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah 
SAW. Selanjutnya ia menyebutkan bunyi haditsnya. 


Yusuf bin Musa telah berkata, “Kemudian Rasulullah SAW 
memberikan kepadanya sekeranjang kurma seberat lima belas atau 
dua puluh sha’. Hanya saja ia telah keliru dalam sanadnya dengan 
mengatakan, “Dari Abu Salama.” Dalam hadits Hajjaj dari Az-Zuhri 
disebutkan, “Lalu diberikan untuknya sekeranjang kurma yang 
beratnya lima belas sha”. Hanya saja Al Hajjaj tidak mendengarnya 
dari Az-Zuhri. 

Aku pernah mendengar Muhammad bin Umrah menceritakan 
sebuah hadits yang didengarnya dari Ahmad bin Abu Dhabiyah. Lalu 
Ahmad bin Abu Dhabiyah menerima hadits itu dari Husyaim yang 
telah berkata, “Al Hajjaj pernah berkata, “Katakanlah kepadaku 
bahwa Az-Zuhri tidak pernah melihatnya.”“”? 


“9 Menurutku sanadnya dha'if Mahran bin Abu Umar hafalannya lemah, 
-Nashir) dalam 47 Fath 4:172 Al Hafidz menunjukan kepada riwayat Ibnu 


Khuzaimah, dan dia cacat, dan riwayat yang dihafal berasal dari Humaid 


508 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


62. Bab: Dalil Yang Menentang Pendapat Kelompok Yang 
Menyatakan bahwa Memberi Makan Satu Orang Miskin dengan 
Makanan Enam Puluh Orang dalam Enam Puluh Hari dimana 
Setiap Hari Satu Orang Miskin adalah Dibolehkan dalam 
Membayar Kafarat Jima? Di Siang Bulan Ramadhan tanpa 
Membedakan Antara Memberi Makan Enam Puluh Orang 
Miskin dengan Makanan Untuk Enam Puluh Orang 


so م۴ يي وم مر‎ PE 2e 5 و م رص‎ 
(aa aa بكر: في حبر الزهري أطعم‎ A قال‎ - 
1952. Abu Bakar telah berkata, “Dalam hadits Az-Zuhri 
disebutkan, “Berilah makan enam puluh orang miskin! 90 


63. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Puasa Dua Bulan 
untuk Kafarat Jima’ Itu Tidak Boleh Terpisah-Pisah akan tetapi 
Puasa Tersebut Harus Dilaksanakan Dua Bulan Secara 
Berturut-Turut 


Abu Bakar telah berkata, “Dalam hadits Az-Zuhri yang 
diterimanya dari Humaid, dari Abu Hurairah disebutkan, EE 
dua bulan berturut-turut!” 


64. Bab: Dalil Yang Menerangkan Bahwasanya apabila Orang 
Yang Bersetubuh Pada Siang Hari Di Bulan Ramadhan telah 
Diwajibkan Berpuasa Dua Bulan Berturut-Turut tetapi Ia Lalai 
Melaksanakannya hingga Ajal Menjemputnya maka Puasanya 
Harus Dilunasi (Diqadha) sama Halnya Seperti Hutang 
Yang Harus Dilunasi 


z هو‎ 5 4 07 PA 


SO‏ حدينا عبد الله بن یا د الأشج Me E‏ خالد» حد 


480 Lihat hadits no 1949 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 509 


jp AAN‏ لحك gi EG‏ کل وَمُسْلم الببطين» عَنْ سَعيد بن 
e‏ وَعَطَاءء وَمُحَاهد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى الي فل 
فقالت: إن l‏ منت وَعَلَيْهَا Me‏ شَهْرَين An‏ لَوْ كان عَلَى 


1953. Abdullah bin Said Al Asyaj telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, 
Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, Salama bin 
Kuhail, dan Muslim Al Bithin, dari Said bin Jubair, Atha dan 
Mujahid, dari Ibnu Abbas yang telah berkata, “Suatu ketika seorang 
wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai 
Rasulullah. Saudariku telah meninggal dunia, sementara ia 
mempunyai kewajiban melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut. 
(Apakah kewajiban tersebut harus dilunasi?) Mendengar pertanyaan 
perempuan itu Rasulullah pun balik bertanya, “Jika saudarimu itu 
mempunyai hutang, apakah kamu harus melunasi hutangnya? 
Perempuan tersebut menjawab, “Ya, tentu.” Rasulullah pun berkata 
kepadanya, “Begitu pula sebaliknya, hak Allah SWT lebih layak 


dilunasi" ۱ 


481 A1 Bukhari, puasa 42 dari jalur Abu Khalid 


510 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


65. Bab: Perintah Kepada Orang Yang Bersetubuh di Siang 
Bulan Ramadhan untuk Menggadha Puasa Satu Hari sebagai 
Ganti Hari dimana د1‎ Melakukan Pelanggaran Tersebut, apabila 
Ia Tidak Mendapatkan Kafarat sebagaimana Yang Telah Kami 
Sebutkan Sebelumnya jika Hadits Tersebut Shahih karena 
Adanya Kejanggalan Pada Lafadznya 


PA‏ رر 2 P‏ په A‏ ره و وهو ا 


+ - حدنا یحی بن کې Kat‏ حسين بن a‏ 
AÍ dea‏ عن ابي 
A‏ أن رَحُلا جَاء إِلَى ابي فيك وقد وَقَعَ بأهله في رَمَضَان S‏ 
الْحَديتَ Jó;‏ في آخره: BEN Cy a‏ الله قال أبو بكر: Ga‏ 


الإسبتاد د وهم 
Yahya bin Hakim telah menceritakan sebuah hadits‏ .1954 
kepada kami, Husain bin Hafsh Al Ishbahani memberitakan kepada‏ 
kami, dari Hisyam bin Sa'ad dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari‏ 
Abu Hurairah bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki yang telah‏ 
menyetubuhi istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan datang‏ 
menemui Rasulullah SAW. Lalu ia menyebutkan bunyi hadits‏ 
tersebut. Kemudian di akhir hadits, Rasulullah SAW berkata‏ 
kepadanya, “Berpuasalah satu hari 0011 67 Ba dita kepada‏ 
Allah!”‏ 


Abu Bakar memberi komentar pada hadits ini, “Sanad hadits 
tersebut di atas ada pertentangan.” 


482 Menurutku haditsnya shahih, Hisyam bin Sa'ad haditsnya shahih, walaupun 
dalam sanad itu ia masih diragukan sebagaimana dijelaskan oleh penulis dan dia 
adalah tidak tsigah, sedangkan lafadznya disini adalah sama, yang datang dari jalur 
lain seperti yang dikuatkan oleh yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Al Hafidz 
dalam Al Fath, dan telah aku sebutkan dalam komentarku atas tulisan shiyam 
karangan Ibnu Taimiyah hal. 25-27 cetakan kedua Al Maktab Al Islamiy -Nashir) 
namun terlewatkan olehku yang kemudian disebutkan penulis setelahnya dengan 
riwayat Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, Al Hajjaj bin Arthath 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


و ان شهاب عَنْ حُْمَيْد بن عبد الرَحْمَن» هو 
الصّحيحٌ لا عَنْ ابي توه sah AN Ng‏ 
EN‏ 707۹ بر GAN‏ قال في PPP‏ 


PAN 0714 


شعيب WIS‏ محمد بن بن الْعَلاء زا Da‏ بن ل NG Bh‏ 


م ما 


taman بن‎ e a خالد؛ قال هَارون: قال حجاج:‎ F Fe 
Kan ea عن عمرو بن‎ takaran) عن‎ cs رقال محمد مم حك ا اللاي‎ 
قال:‎ MAA ار‎ ga A أحبرنا عبد‎ SA Pepe 
NK a 


1955. Hadits yang berasal dari Ibnu Syihab yang diterimanya 
dari Humaid bin Abdurrahman adalah hadits yang shahih dan bukan 
hadits dari Abu Salamah. 


Al Hajjaj bin Arthah telah meriwayatkan sebuah hadits yang 
diterimanya dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya sama 
seperti hadits Az-Zuhri. Selanjutnya ia berkata dalam hadits Amr bin 
Syu'aib. 

Muhammad bin Al “Ala bin Kuraib dan Harun bin Ishak telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Kemudian keduanya 
berkata, “Abu Khalid menceritakan kepada kami", Harun telah 
berkata, “Hajjaj telah berkata, “Amr bin Syu'aib memberitakan kepada 
kami, lalu Muhammad bin Al “Ala berkata kepada Al 'Ala dari Al 
Hajjaj dari Amr bin Syw'aib.” 

Husain bin Mahdi telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak 


= سس‎ gaman aana aaa akan aan بګق599939‎ 00 "03211٨٩1٨17 


menjelaskannya dari jalur lain dengan cara mendiktekan, dan itu adalah kesaksian 
yang kuat yang tidak diragukan lagi -Nashir) Abu Daud 2393 dari jalur Hisyam bin 
Sa'ad, Al Baihagi 4: 226 


512 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memberitakan kepada kami, lalu berkata, “Hajjaj bin Arthah belum 
mendengar sebuah hadits dari Az-Zuhri.”** 


66. Bab: Penjelasan Bahwasanya Muntah dengan Sengaja Itu 
Membatalkan Puasa 


عو .35 و و 3G. ba‏ 30 مه هم 


401 | - أخيرنا KS Fal‏ محمد بن MEA‏ ومحمد بن يحيى 
م ل" و لومم p ao‏ و WG‏ ی 7 
t‏ والحسين بن Ke‏ الْبسْطامِي» cicla y‏ وهدا Sd‏ اښ 


Aj‏ 2 كي 
a‏ قال: asa‏ عَبْدُ AAN‏ بْنْ عَبْد الوارث» قال: سَمعْت l‏ 


قال aja‏ وغو هُوَ المعلم A‏ بن ابي 1 E of‏ 
ca A 5 s$‏ أن تعيش بُنَ الوّليد aa‏ أن مَعْدَانَ بْنَ ابي 
sisa Li 45 Pa‏ سل aa‏ ابي ف قاء hab‏ فلقيت c‏ فلقيت نبان 


في مسجد دمَشْقَ فذ كرت ذلك لَه فقال: سدق ئا تښ له رن 


e er 


1956. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, Muhammad bin 
Yahya Al Qathi'i, dan Husain bin Isa Al Bustami serta para jama'ah 
telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, ini adalah hadits Abu 
Musa,ia berkata, “Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan 
kepada ku, lalu berkata, “Aku telah mendengar hadits ini dari 
bapakku, lalu berkata, “Al Husain yaitu Al Mv’allim menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami 
bahwasanya Ibnu Amr Al Auza’i bercerita kepadanya dari Ya'isy bin 
Walid menceritakan kepadanya, bahwa Mi'dan bin Abu Thalhah 
menceritakan kepada nya,bahwa Abu Darda menceritakan kepadanya, 
bahwasanya Rasulullah SAW pernah muntah dan setelah itu beliau 
langsung berbuka. Kemudian aku bertemu dengan Tsauban di kota 
Damaskus. Selanjutnya aku ceritakan kepadanya peristiwa tersebut. 


483 Sanadnya hasan, As-Sunan Al Kubra`, Al Baihaqi 4:226 dari jalur Al Hajjaj 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 513 


Mendengar ceritaku itu, Tsauban pun berkata, “Benar. Akulah yang 
menuangkan air kepada Rasulullah untuk berwudhu.”*** 


-١ 57‏ غير أن Can!‏ وَمُحَمَّدَ Yi‏ يَحْبَىء قالا: عن الحسير 
IE‏ هام وم É - 2 f ə‏ 0- و م وهام .مه o Pi‏ 
المعلم) عن يحيى بن بي كثير» عَن KP‏ عن يعيش بن الوليد» عن 
2 عن Lola‏ عن أبي EPAF AN)‏ ما قال مۆسىة ام هو 
يُعيش» عن مَعْدَانء عَنْ أبي الدَرْدَاء 
Sementara Al Busthami dan Muhammad bin Yahya telah‏ .1957 
berkata, “Kami menerima hadits ini dari Husain Al Mu 'allim, dari‏ 
Yahya bin Abu Katsir, dari Al Auza'i, dari Ya'isy bin Walid, dan‏ 
bapaknya, dari Ma'dan, dari Abu Darda, yang benar adalah‏ 


sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Musa, yaitu Yaisy menerima 
hadits itu dari Ma'dan, dari Abu Darda.” 


40۸ 1- دا حاتم بن بكر بن Las a ONE‏ لصحت أحبرنا 

e- o ° .. 8 م وام هم ° # هو سه‎ Gr ۶1 ه‎ 07 
‫َ و‎ £ 29 5 2 fo E £ o (roro 28 - 

1958. Hatim bin Bakar bin Ghailan telah menceritakan sebuah 

hadits kepada kami, Abdul Shamad menceritakan kepada kami. Harb 

bin Syidad memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, 

dari Abdul Rahman bin Amr, dari Ya'isy, dari Ma'dan bin Abu 

Thalhah (204-A) dari Abu Darda sama seperti hadits Abu Musa. 89 


44 Sanadnya shahih, Al Mustadrak, 1: 426, Abu Daud, perkataan 2381 dari jalur 
Abdul Warits, Al Fathur Rabbani 1: 41-42 

485 Hadits shahih, dan perkataanya dalam Al Musnad "dari bapaknya" adalah 
mengada-ngada seperti pendapat penulis dan Al Hakim dalam Al Mustadrak (1:426) 
-Nashir) 

486 Sanadnya shahih, Al Mustadrak 1: 326 dari jalur Harb bin Syidad 


514 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


م سار CITA‏ ل ره - هم ía- BG TA‏ رو" 
48 - ورواه هشام | ستوائي» عن يحيى» قال: حدبني رجحل 
e 5 6 9 s -7/9 ©0‏ 
من ٳخوانتا یرید الأورّاعي» عَنْ يعيش بن هشام أن مَعْدَان ابره أن ابا 
A 9‏ 2 ر 1 -o‏ 4 5 5 5 4 4 4 ° 
الدَّرْدَاء أَْبْرَهُ مثل حَديث عَبْد الصُمَد غير أله لم يُقل: في مسجد 
دمَشقَ Wa‏ بنْدَارٌ EA‏ عَبْدُ ai‏ يعني ابن MS‏ البكراوي» 
Aa r 4 E SE ٢ WA 5 7‏ و م 0 2 ° 1 
U pæl‏ هشام» عير أن ابا موسی»› قال: عن يعيش بن الوليد بن معام 
na 5 “la ur,‏ إلى ده NG)‏ إن ngadi) Sian‏ فبروائة هشام» وَحَرب 
3 سا ور مه 2 Aji 2 3 ak Hi‏ ر 
بن مواد علم أن الصواب رواه ابو موسی» وان يعيش بن ad‏ سب 
چا كه EL...‏ و 
من معدان» ولیس بينهما ابوه 
Hisyam Ad-Distiwai meriwayatkan hadits tersebut yang‏ .1959 
diterimanya dari Yahya, kemudian Yahya berkata, “seorang teman‏ 
kami yang bernama Yazid Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari‏ 
Ya'isy bin Hisyam, bahwa Ma'dan memberitakan kepadanya,bahwa‏ 


Abu Darda memberitakan kepadanya sama seperti hadits Abdul 
Shamad, hanya saja ia tidak mengatakan, “Di masjid Damaskus.” 


Bundar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Abdurrahman bin Utsman Al Bakrawi menceritakan kepada kami, 
Hisyam memberitakan kepada kami, sementara Abu Musa berkata, 
“Abdurrahman menerima hadits itu dari Ya'isy bin Walid bin 
Hisyam," sementara Bundar itu sendiri adalah pertalian kepada 
kakeknya. Kemudian keduanya berkata, “Ma'dan telah menceritakan 
sebuah hadits kepadanya melalui riwayat Hisyam dan Harb bin 
Syidad, lalu diketahui bahwa yang benar adalah apa yang 
diriwayatkan oleh Abu Musa. Sedangkan  Ya'isy bin Walid 
mendengar hadits itu dari Ma'dan dan antara keduanya tidak ada 
bapaknya.” 


487 Sanadnya shahih diriwayatkannya dalam Al Mustadrak 1 : 426 dari jalur penulis 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 515 


67. Bab: Tentang Wajibnya Menggadha Puasa bagi Orang Yang 
Muntah dengan Sengaja dan Tidak Wajib Menggadha bagi Yang 
. Muntah dengan Sendirinya. Alasannya Adalah Bahwa Kafarat 
Itu Diwajibkan Bagi Orang Yang Bersetubuh Di Siang Hari Pada 
Bulan Ramadhan bukan Karena Berbuka Puasa Saja. Karena 
Jika Hanya Berbuka Puasa Saja dan Bukan Karena Jima’ 
(Bersetubuh) Di Siang Hari, maka Setiap Orang Yang 
Membatalkan Puasanya Harus Membayar Kafarat. Orang Yang 
Muntah Dengan Sengaja, menurut Ketetapan Rasulullah adalah 
Batal Puasanya tetapi Tidak Wajib Membayar Kafarat 


PANA‏ ات مو 3 PAN‏ - هوم SA‏ ے 


Was -6‏ علي بن حجر Ga SI‏ عيسى بن یونس» 
عن lia‏ عن ابن ton‏ عَنْ ابي هرر قال: قال ول له 8 
Aa‏ الصائم افطل 51515 درغه “ka “| E‏ 
Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan sebuah hadits‏ .1960 
kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Hisyam,‏ 
dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah yang telah berkata, “Rasulullah‏ 
SAW pernah bersabda, “Apabila orang yang berpuasa itu sengaja‏ 
muntah, maka batallah puasanya. Sedangkan orang yang muntah‏ 


dengan tidak sengaja, maka tidak batal puasanya' miss 


Da IWAN 
ai حدنناه علي ای فقال: مَنْ ذَرَعَهُ‎ NAMI 


dawa أخبرنا ابو‎ KIA Ui jaka استقاء‎ ai 


488 Menurutku sanadnya shahih, dan beralasan dengan keberadaan Isa bin Yunus 
sendirian, yang disebutkan oleh sanad setelahnya, oleh karena itu Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyah menunjukannya dalam tulisannya tentang puasa yang aku komentari 
dari hal. 14 -Nashir) Al Mustadrak 1: 427 dari jalur Ali bin Hujr: di dalamnya, min 


dzar'ihil gay 'i 


516 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


الجعفي» Sa‏ فص و غياث» عن هشام بهذا Sis Yi‏ 

الحديث 

1961. Ali pernah satu kali menceritakan hadits itu kepada kami 

seraya berkata, “Barangsiapa muntah dengan tidak sengaja, maka 

tidak wajib qadha baginya. Sedangkan orang yang muntah dengan 
sengaja, maka ia harus mengqadha.” 


Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Said Al Ju'fi memberitakan kepada kami, Hafsh bin 
Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Hisyam dengan sanad ini 


lalu menyebutkan haditsnya. ®? 


68. Bab: Penjelasan bahwasanya Bekam Itu dapat Membatalkan 
Puasa Orang Yang Membekam dan Orang Yang Dibekam 


AKAN‏ عزتنا علي ن a Je‏ َد نا الْوَليد بن م مسل 
si pue‏ عمرو يعني ga KA‏ یحی gd‏ او قلابة 
Buo a 1‏ 


1962. Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan sebuah hadits 
“kepada kami, Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Amr 
Al Auza'i menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Oilabah Al Jarmi menceritakan kepada ku, bahwa Asma 
Ar-Rahabi menceritakan kepada kami yang langsung mendengar 
hadits itu dari Tsauban, hamba sahaya Rasulullah SAW.” 


489 Sanadnya shahih -Nashir)lihat At-Tirmidzi 3 : 98 dari jalur Ali bin Hujr yang 
sama 
4% Sanadnya shahih,Abu Daud, perkataan 2367 secara ringkas dari jalur Yahya 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 517 


وم ,2“ سی 


Jaana) زياد بن أيوب» حَدَتَنَا مبشر يعني ابن‎ (635 -٣ 


عن ra CI‏ > داي كثير» ga‏ قلابة الجَرمي» عَنْ 


AN an 2 26, 20 f £‏ راو La‏ سام اس 
ابي أسماء الرحبي» جدني با وى رَسُول الله اكه حرج مع 


e‏ رَسول الله K‏ لشمّان jas‏ 5 بد د د ٢‏ لببقيعء » فنَظرَ 
رَسُول AB‏ رل ب pm‏ » فقال IA‏ الله 48: أَفْطَرَ الْحَاحم 
PA‏ قدا سكديف ار 35 
Ziyad bin Ayyub telah menceritakan sebuah hadits kepada‏ .1963 
kami, Mubasyir bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i,‏ 
Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada ku, Abu Qalabah‏ 
Al Jarami menceritakan kepada kami, dari Abu Asma Ar-Rahbi,‏ 
Tsauban, budak Rasulullah SAW, menceritakan kepada kami‏ 
bahwasanya ia pergi bersama Rasulullah SAW ke tempat pemakaman‏ 
Baqi pada tanggal delapan belas Ramadhan. Kemudian Rasulullah‏ 
SAW melihat seorang laki-laki yang sedang berbekam. Akhirnya‏ 
Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang membekam dan orang yang‏ 
dibekam batal puasanya.” Ini adalah hadits ۹5‏ 


Pe | Ne EN 

مهدي قال E‏ ابرا وقال NE Aa‏ نا 
Pap aka‏ إن أبي کن عن راهيم بن عبد الله | بن قارظ » PE‏ 
Ai A‏ عَنْ راقع نن gat‏ قال: : قال رَسُولُ الل صلی الله 
ds‏ عليه kad pkg‏ الْحَاحِمْ وَالْمَحْجُومٌ سَّمعْت AI‏ بن عبد الْعَظِيم 
لب ds‏ يَقُولَ: سمعْت علي بْنَ lah BY a‏ 


“9! Sanadnya hasan, Al Mustadrak 1: 427 dari jalur Al Auza'i. 


518 || Shahih سآ‎ Khuzaimah 


A من ذا قال أبُو بكر : وَرَوَى‎ Ta الحَاحمُ وَلْمَحْحُومُ حَديئا‎ 
1964. Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari dan Husain Mahdi 
telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abbas berkata, “Telah 
diceritakan sebuah hadits kepada kami.” Husain berkata, “Abdurrazak 
memberitakan kepada kami, Mu'ammar memberitakan kepada kami, 
dari Yahya bin Katsir, dari Ibrahim bin Abdullah bin Oarizh, dari Saib 
bin Yazid, dari Rafi? bin Khadij yang telah berkata, “Rasulullah SAW 
telah bersabda, “Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu 
batal puasanya'." 

Aku pernah mendengar Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari 
berkata, “Aku telah mendengar Ali bin Abdullah berkata, “Aku tidak 
mengetahui sebuah hadits tentang “Orang yang membekam dan orang 
yang dibekam itu batal puasanya' itu yang lebih shahih dari hadits 


r 1 
. 


mni 


Abu Bakar berkata, “Mu'awiyah bin Salam juga meriwayatkan 
hadits ini melalui jalur Yahya.” 2 


اځ وم ° - سا ...8 له ساس APEP ne‏ 
۹٥‏ - حدنا اس بن الحسين الشيباني ببعداد» قال: وحدني 
0G. e | con‏ و 


عمار ب مطر ابو oni‏ الرّهَاوي» دا معاوية بْنْ سلام» قد حرجت 
هَذا uG SUI‏ في کتاب الكبير 
د ړایو A‏ رط E E E E‏ کو ر 
قال أبو بکر: فقد ثبت AI‏ النبي هه أله قال: Pi asi‏ 
ره و Bor A‏ ره Lie‏ سه کم eee ffe‏ و وس او 
وَالمَحْحُومٌ فقال (jani‏ من حالفتا في هذه SELAI‏ إن الْحجَامَة لا تفط 
الصائم واحتج بأن MEN BN‏ وَهُوَ صَائمٌ مُحْرع وَهَذَا sl)‏ غير 


492 Sanadnya shahih, Al Mustadrak 1: 428 dari jalur Abbas bin Abdul Adzim 
Al Bashri 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 519 


: 8۸ na SO jig - هاه دم‎ T 
وهو‎ SA له مه الصّائم لأن ابي & إِنّمَا‎ Tb دال على أن‎ 

Bi as Tg Se 7 P 7‏ 2 - 
صائمٌ في سَفر لا في حضر JAN‏ يكن قط A‏ مُقيمًا a‏ 


کان مُحْرِمًا وَهُوَ مُسَافرٌ Op PUN‏ کان اويا للصوْم قذ مَضَى عَلَيْه 
JI an‏ وهو صّائمُ عن oh, DI, IS‏ الأكل Lan‏ 
Lal laki‏ لا كما BP‏ بَعْضْ AANS of sada)‏ ټک 
لَه أن oo E Jas‏ ذلك ايوم الذي JS‏ فيه p‏ کان لَه أن 


aE‏ 7 وچ PANG z‏ 0%- مه 2,0 .0 3 kali 4 23. PA”‏ و 
يأكل ويشرب وقد نوی الصوم» وقد ممضى ja‏ وهو صائم يفطر 
هه سوه ba ga Pi na‏ م دراو سم ر o ۸٨‏ مرم 0 
NG JENG‏ جار لَه أن an‏ وَهُوَ مُسَافرٌ في بَعْض نهار الصو 


وان كانت Of IE JANG ELIA Ead‏ للصّاكم أن kaki‏ بالكل 


A بر‎ IL, سه‎ a e £ ي‎ . 45 7 EA 2 

والشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه وهو صائم 

1965. Ahmad bin Husain Asy-Syaibani telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami di Baghdad, lalu berkata, Ammar bin 
Mathar Abu Utsman Ar-Rahawi menceritakan kepada kami, 


Mu'awiyah bin Salam menceritakan kepada kami, Kemudian kami 
pun telah mentakhrij bab ini secara lengkap pada kitab A/ Kabiir. 


Abu Bakar”? berkata, “Ada sebuah hadits dari Rasulullah SAW 
bahwasanya beliau telah bersabda, 'Orang yang membekam dan 


rm 


orang yang dibekam itu batal puasanya'. 


Lalu beberapa orang yang berbeda pendapat dengan kami dalam 
masalah ini, mereka telah berkata, “Sesungguhnya bekam itu tidak 
membatalkan puasa.” Kemudian mereka berdalih bahwasanya 
Rasulullah SAW pernah berbekam'”' ketika beliau sedang berpuasa 


493 Al Hafidz menyebutkan dalam Al Fath 4: 178 bagian dari catatan ini, Al Hakim 
pun menyebutkan dalam A/ Mustadrak 1: 429 dengan catatan Ibnu Khuzaimah 
dengan perkataannya Fagad tsabatal Khabar — wain kaanatil hijaamah mufthirah 
404 Dalam teks aslinya berbuka, yang benar adalah seperti yang kami tulis 


520 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


saat memakai pakaian ihram. Akan tetapi hadits ini tidak 
menunjukkan bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa. 
Karena Rasulullah berbekam ketika beliau sedang berpuasa dalam 
suatu pejalanan dan bukan pada saat menetap (di kota Madinah). 
Selain itu, Rasulullah juga tidak mengenakan kain ihram sambil 
berdiam diri di kota Madinah, akan tetapi ia mengenakan kain ihram 
dan sedang dalam perjalanan, dan seorang musafir walaupun berniat 
puasa dan melewati sebagian siang dengan berpuasa dari makan dan 
minum yang membatalkan puasanya, beda halnya dengan pendapat 
sebagian ulama yang mengatakan para musafir tidak batal puasanya 
sampai ia melewati harinya dalam perjalanan, maka ia makan dan 
minum sedangkan ia niat berpuasa dan telah melewati siang hari 
dengan puasa kemudian puasanya batal dengan makan dan minum, 
maka dibolehkan berbekam baginya dengan berbekamnya ia 
membatalkan puasanya, dan dalil tentang seorang musafir berbuka 
karena makan dan minum telah lalu.” 


s3... r PAN ce. 0 3‏ مه 


OA, of -\411‏ بن عبدة ا قال: Was‏ يزيد بن زريع» 


راب بس 


هدت رس الو و 
pa 8 2 ng Da per 78 `‏ 0 ف ٢‏ 
الله A‏ على نهر من ماء AW‏ في يوم cal‏ والمشاة كثير» 
AN‏ صيَام» فوقف cai‏ فإذا فام من النّاسِء فقال: Ngah‏ الاس اشرَبُوا 
ban ML‏ ضر سو و a‏ اكيم م قا 

فجَعَلوا ينْظرُون aj)‏ قال: لي لست متكي À‏ راكب وَأَشُمْ a‏ واي 
[UAN]‏ اشْرَبُوا فَجَعَلوا ينْظرُونَ اَي a‏ فلمًا Ji AA‏ و رک 


. 


198 Hadits shahih,Ar-Rahwi dha'if, tetapi ia memiliki tanda-tanda lain dalam 
Al Mustadrak 1: 428 dari jalur Ar-Rabi' bin Nafi' dari Mu'awiyah bin Salam yang 
dinyatakan shahih dengan kesaksian Al Bukhari dan Muslim 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Arr r 3‏ مر رام 


Wang مَالك‎ A ah عباس‎ A الئاس وبر‎ DAI وشّرب‎ Jp 
في کتاب « الصيام في کتاب الکبیر‎ 


بونذ وغ رو نو E e‏ 
عَنْ أبي سعيد: رَحص الي 8# في akh‏ للصائې وَالْحجَامّة للصّائم 


1966. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yazid bin Zura'i menceritakan kepada kami, Said 
Al Jariri menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Said 
Al Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersama para sahabat yang 
berjalan kaki mendatangi sebuah sungai yang airnya berasal dari air 
hujan pada musim panas. Saat itu beliau dan para sahabat sedang 
berpuasa. Lalu beliau berdiri di dekat sungai seraya berkata, “Wahai 
para sahabat, minumlah (air sungai ini)!” Kemudian para sahabat 
melihat kepada Rasulullah. “Aku tidak seperti- kalian, “seru 
Rasulullah, “Aku berkendaraan sedangkan kalian berjalan kaki. Oleh 
karena itu, aku ingin memudahkan kalian . Maka,. sekarang 
minumlah!” 


Ternyata para sahabat melihat apa yang akan Rasulullah lakukan 
selanjutnya. Ketika para sahabat enggan meminum air sungai, maka 
Rasulullah langsung mengalihkan pahanya dan turun dari 
kendaraannya untuk minum air sungai tersebut. Akhirnya para sahabat 
pun ikut minum pula. 

Hadits Ibnu Abbas dan Anas bin Malik ini keduanya telah kami 
takhrij pada bab Shiyam di dalam Kitab Al Kabiir. 

Apakah dibolehkan bagi orang yang tidak berilmu mengatakan, 
“Minum itu dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Karena 
minum itu tidak membatalkan orang yang sedang berpuasa,bagi orang 
yang berakal dan mengerti ilmu fiqih, Nabi SAW terpaksa minum 
sebagai contoh bagi para sahabatnya yang berniat puasa dan telah 
melewati siang padahal mereka dibolehkan tidak puasa karena dalam 


522 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


| 
١ 
| 


perjalanan. Begitu pula dengan berbekam sedang Nabi SAW sedang 
puasa walaupun dalam perjalanan, seandainya berbekam itu 
membatalkan puasa, seperti minum yang membatalkan puasa 
demikian pula berbekam dapat membatalkan puasa. 

Sedangkan alasan penduduk Iraq bahwa yang membatalkan 
puasa adalah semua yang masuk ke dalam tubuh dan bukan yang 
keluar ini juga salah dan bertentangan dengan Al Qur'an dan 
Sunnah,gambarannya seperti orang yang bersetubuh, ketika ia 
bersetubuh maka tidak ada yang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh 
bahkan sesuatu keluar dari dalam tubuh, apakah karena sesuatu masuk 
kedalam tubuh maka bersetubuh membatalkan puasa? Nabi SAW juga 
memberitahukan bahwa orang yang muntah dengan sengaja batal 
puasanya, yang disetujui oleh seluruh ulama bukan karena alasan 
sesuatu masuk ke dalam tubuh. 


Sebagian orang bodoh secara menakjubkan 26 juga mengatakan 
bahwa hadits Afiharal hajim wal mahjum membatalkan puasa karena 
mereka juga berghibah, tetapi mereka berpendapat bahwa orang yang 
berghibah adalah berpuasa tapi tidak berbuka, sesungguhnya mereka 
hanya ingin menentang hadits Rasulullah saja yang sudah jelas. 


Dan telah diriwayatkan dari Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari 
Humaid dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id, bahwa Nabi SAW 
meringankan mencumbu dan berbekam bagi orang yang puasa.” - 


9 A 70 id 70 e نند اف‎ 
jadah Wa إِبْرَاهِيمَ الدورقي»‎ Sy D -7 


ale ... ا و‎ oo وم‎ -$ 5 aÍ 2 a. 
أبي سعيد الْحُدْرِي» وَهَذه اللفظة‎ IP من‎ PUS والححَامَة للصًائم:‎ 
ئ‎ ee La 00-7 Pd وير‎ 5 Pr Na o É Ja ته‎ rd 
عن النبي :1 ادرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظاء درج‎ 
496 Al Hafidz menuturkan dalam A/ Fath 4: 178 bagian dari catatan ini,pendapat ini 


dikatakan oleh Abu Al Asy'ats Ash-Shun'ani, lihat Ath-Thahawi 2: 99 
4" Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 10: 115-116 dari jalur Al Jaririy 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


هذه UK‏ في > حبر الي ب أو قال: قال sil‏ سعيد: A‏ 
laa‏ للصائې 1 يضبط ás‏ قال ابو سّعيل: تاذ هَذَا Ja‏ في 
i‏ 

1967. Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauragi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, 


Lafadz ini dan berbekam bagi orang yang sedang berpuasa adalah 
ucapan Abu Said Al Khudri dan bukan dari Rasulullah SAW. 


“Boleh jadi Mu'tamir meriwayatkan hadits ini secara hapalan saja 
dan memasukkan kata-kata ini ke dalam hadits Nabi Muhammad 
SAW. 


Abu Said telah berkata, “Dibolehkan bagi orang yang berpuasa 
untuk berbekam.” Lalu pena ini dimasukkan ke dalam hadits 
Nabi. “98 


Gi -٨‏ بهذا Ja na A‏ الأعْلى الصْعَاني» وَبشرٌ 


وه ور PEN‏ ور وم 


بن oh‏ قالا: lak GH Was‏ قال: aa‏ حُمَيْدًا رت 
عَنْ ابي Ki Ja‏ عن أبي سيد KAPAN‏ أن رتو E‏ 
akah Ga)‏ للصّائم قال ايو بکړ: dia Jo Cup FP‏ قل 
للصتعاني: وَالْحجَامَة؟ KE ahi‏ أن کون في AA‏ الْححَامَة 

CEET PERA 


1968. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani dan Basyar bin 
Muadz telah menceritakan hadits ini kepada kami, kemudian 


** Menurutku sanadnya shahih, dan penilaian penulis bahwa ia adalah lemah 
terdorong karena Abdul Wahab bin Atha mengikuti Al Mu'tamir, dan ia memiliki 


jalur lain dari Abu Al Mutawakkil secara marfu' penjelasannya dalam Al Irwa' 


(921) -Nashir) Ad-Daraguthni 2: 183 dari jalur Ad-Daarugi yang sama 


524 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


عر 


keduanya berkata, “Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, lalu ia berkata, “Aku pernah mendengar Humaid menceritakan 
sebuah hadits yang didengarnya dari Abu Mutawakkil An-Naji, dari 
Abu Said Al Khudri bahwasanya Rasulullah SAW memperbolehkan 
bagi orang yang berpuasa untuk mencium. 


Abu Bakar tidak berpendapat lebih dari itu. Lalu Aku bertanya 
kepada Ash-Shan'ani, “Berbekam (juga dibolehkan)?” Abu Bakar 
marah dan menyangkal penyebutan kata berbekam.” 


al Aa أَيْضاء قال:‎ Bab علي بن سعيد‎ of - ۹ 
pa بي‎ A clii خالد‎ aa NG WA 0" Kai a 


ییک 


I Bar 


هد AA‏ رخص .العا alir, dig‏ لا على لل ل ف 


ا . 


1969. Ali bin Said telah menceritakan sebuah hadits pula 
kepada kami, lalu berkata, “Abu Nadhar menceritakan kepada kami, 
Al Asyja'i memberitakan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalid 
Al Hadzdza'i, dari Abu Mutawakkil An-Naji, dari Abu Said 
Al Khudri yang telah berkata, “Dibolehkan bagi orang yang berpuasa 
untuk berbekam dan mencium.” 


Hadits yang berbunyi “Dibolehkan bagi orang yang berpuasa 
untuk berbekam dan mencium” menunjukkan bahwasanya Rasulullah 
SAW tidak menyebutkannya sama sekali.” 9 


499 Sanadnya shahih seperti diatas 

300 Sanadnya shahih, Ali bin Sa'id adalah Masruq Al Kindi, tidak jelas wagafnya, 
bahkan lebih dekat kepada rafa' karena seperti perkataan seorang sahabat, umirnaa 
bi kadza, nuhiina 'an kadza, dan lainnya, dan hadits ini marfu' secara shahih dari 
ushulul hadits, lihat lagi tadriibur Raawi hal.114 -Nashir) Ad-Daraaguthni 2: 182 


dari jalur Al Asyja' 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 525 


° د نند‎ .- D) S 07 e o که‎ PAN ۰ n7 
ميد بن عبد الله ِن بزع حَدَننَا أبو‎ Ual وقد حدنا‎ - 
5 - PA - - 


FU SA عَنْ أبي‎ oG بن‎ BEAN, Jalal دكا حُمَيْد‎ “gong 
وو صو ” که‎ - rr ٤۸١ pnl ag 9 2 ه‎ f ه‎ 
قال أو‎ OA کائوا‎ us عن أبي سَعيّد الحذري أنه قال في الحجامة‎ 

قال افون 1 شە 


1970. Muhammad bin Abdullah bin Buzai’ juga telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abu Yahya menceritakan 
kepada kami, Humaid Ath-Thawil dan Dhahhak bin Utsman 
menceritakan kepada kami, dari Abu Mutawakkil An-Naji, dari Abu 
Said Al Khudri yang telah berkata, “Tentang masalah bekam, para 
sahabat tidak menyukainya.” Atau ia berkata pula, ‘Para sahabat takut 
lemah.”5°' 


- 9 
o ar او رکم‎ r 


Ui, -0‏ بُندَارٌ A‏ عَنْ قَادة عَنْ أبي 
AA‏ عَنْ أبي سعد الحُذري قَالَ laadi CAS G‏ للصّائم 
كد روي أَيْضًا عن عبد GAS‏ بن ريد بن امل عَنْ أبيه» عَنْ 
عَطَاء بل OLS‏ عَنْ أبي معي الْحُدْرِي» UU‏ قال رَسُولَ الله CE‏ 
Ojak‏ الصّائم: HA‏ والقيء BI‏ 
Bundar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami,‏ .1971 
Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan‏ 
kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Mutawakkil An-Naji, dari Abu‏ 


Said Al Khudri yang telah berkata, “Dimakruhkannya bekam bagi 
orang yang berpuasa karena dikhawatirkan akan menjadi lemas.” 


501 Ganadnya shahih mauguf, tetapi tidak bertentangan dengan Al Marfu' 
-Nashir) Ath-Thahawi 2: 100 dari jalur Abu Mutawakkil yang sama 


526 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata, “Hadits Oatadah dan hadits Abu Yahya dari 
Hamid dan Dhahhak bin Utsman menunjukkan bahwasanya Abu Said 
Al Khudri tidak meriwayatkan hadits tentang kemudahan berbekam 
bagi orang yang berpuasa dari Nabi Muhammad SAW. Karena tidak 
dibolehkan bagi Abu Said untuk meriwayatkan bahwasanya Nabi 
Muhammad SAW memberikan kemudahan bagi orang yang berpuasa 
untuk berbekam, dan setelah itu berkata, “Para sahabat tidak suka 
berbekam karena takut akan menjadi lemah”. Karena jika Rasulullah 
telah membolehkannya, maka beliau pasti akan membolehkannya 
secara mutlak, tidak ada suatu pengecualian apalagi persyaratan. J adi, 
apabila dibolehkan, maka hukumnya dibolehkan bagi semua orang. 
Tidak boleh dikatakan, “Rasulullah SAW membolehkan bekam bagi 

“orang yang berpuasa, akan tetapi bekam itu sendiri dimakruhkan 
karena takut orang itu akan menjadi lemah. 


Rasulullah SAW tidak memberikan pengecualian dalam hal 
dibolehkannya bekam bagi orang yang tidak takut lemas atau orang 
yang takut lemas. Apabila benar riwayat dari Abu Said bahwasanya 
Rasulullah SAW membolehkan bekam bagi orang yang berpuasa, 
maka petunjuk ucapan ini adalah bahwa Abu Said telah berkata, 
“Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa apa yang dibolehkan 
Rasulullah SAW dalam hal berbekam. Selanjutnya tidak 
dibolehkannya pendapat ini ditakwilkan kepada para sahabat Nabi 
lainnya yang meriwayatkan sesuatu yang dibolehkan oleh Nabi 
Muhammad, akan tetapi mereka sendiri malah tidak menyukainya 
atau membencinya.” 


Diriwayatkan pula dari Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam yang 
menerima hadits dari bapaknya, dari Atha bin Yasar, dari Abu Said 
Al Khudri yang telah berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Tiga 


hal yang membatalkan puasa: berbekam, muntah, dan mimpi "2 


502 Sanadnya shahih mauguf -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


D -‏ بن المُغيرة بو سَلمّة الْمَْرُومِي» Wa‏ 
He‏ بن اا ن بن dn tl‏ 
E‏ ار م من db‏ 
e‏ 


SN EAN REA بد صاع العبادة‎ Hang. aa 
AYI ng الذي‎ a من حلاس‎ 


1972. Yahya bin Mughirah Abu Salamah Al Makhzumi telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Ismail bin Abu Uwais 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Said bin Manshur menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar berkata, “Sanad ini keliru. Karena di dalam sanad 
tersebut tidak ada Atha bin Yasar dan Abu Said. Sementara 
Abdurrahman bin Zaid bukanlah termasuk orang yang dapat dijadikan 
dalih oleh orang-orang yang tsiqah dalam hadits, lantaran hapalannya 
terhadap sanad-sanad itu buruk. Selain itu pekerjaan Abdurrahman 
bin Zaid adalah beribadah, berpakaian lusuh, memberi nasehat, dan 
bersikap zuhud. Abdurrahman bukanlah ahli hadits yang banyak 
menghapal sanad-sanad.”" 


“3 Sanadnya dha'if seperti yang dijelaskan oleh penulis -Nashir) Ad-Daraguthni 1: 


239 dari jalur Zaid bin Aslam, At-Tirmidzi dari jalur Abdurrahman bin Zaid, dan ia 
berkata: bahwasannya ia tidak terjaga 


528 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ر E - e Ż PA PE‏ رور o&‏ 
=NGNY‏ وروی هلدا الخبر سفيّان بن سعيد الثوري» وهو ممن : 
ُدَانیه في الحفظ في lah Sr‏ عَنْ صَاحب لَه 
عن رل من أَصُحَاب رسول الله 8 عن BA‏ قال: لا يفطر مَنْ 
P - nia‏ هار - - A‏ رر {or‏ کو 3 2 £ رواو 
قاء» ولا من احتلمء ولا من احتجم حدثنا ابو موسى» أخبرنا عبد 
Š £e | 9 Dani‏ 3 ها مه ۰ or ee 2 CL lo f‏ 
الرحمن بن مهدي» اخحیرنا سفيان» عن زيد بن aa‏ قال أبو بکر: فلو 
كان هذا II‏ عَنْ عَطَاء بن يسار عَنْ أبي سعيد SATU SENA‏ 

8 o Pa 1 و‎ PA E رد‎ r On 
بذكرهماء ولم يسكت عن اسميهماء يقول: عن صاحب له عن رجل»‎ 

WG‏ يقال في الأخبار عَنْ صَاحب A‏ وَعَنْ رَجُل اٍذا کان غير مَشْهُور 

1973. Sufyan bin Said Ats-Tsauri, seorang yang banyak 

menghapal hadits, menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, 
dari seorang sahabatnya, dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, 
dari Rasulullah bahwasanya beliau telah bersabda, “Orang yang 
muntah, bermimpi, dan berbekam itu tidak batal puasanya.” 


Abu Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 
memberitakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam. 


Abu Bakar berkata, “Jika benar hadits ini berasal dari Atha bin 
Yasar. Lalu Atha menerimanya dari Abu Said Al Khudri, maka 
Ats-Tsauri pasti akan menyebutkan nama keduanya dalam sanad 
hadits tersebut dan tidak mendiamkannya. Akan tetapi, di sini hanya 
dikatakan “...dari seorang temannya, dari seorang sahabat Nabi. 


Memang dapat disebutkan dalam sanad sebuah hadits, “...dari 
temannya, dan dari seorang sahabat Nabi”, manakala hadits tersebut 
tidak dikenal luas.” 


504 Sanadnya dha'if karena sahabat Zaid bin Aslam tidak dikenal, dan telah 
diriwayatkan dari jalurnya seperti akan di jelaskan oleh penulis, dan semua itu tidak 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 529 


۷4 - ودنا محمد بن ~ شا 7 عاصم» عن سا 


E KA هار ره ےم سرو راو ° هام‎ o 
ف قال: قال‎ GI عَنْ رَخُلِء عن رَخُلِ من أَصْحَاب‎ kh عَنْ ريد بن‎ 


نل دع را Me‏ ری مل 
ا 2 سه .0 اه 2 م هام ده سم e‏ ه 0 2 J‏ 
den‏ د دو د BD‏ 
"٢ A E A‏ لد Ja‏ 
قال: قال رَسُول الله K‏ 


1974. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki, dari seorang sahabat 
Rasulullah SAW yang telah berkata, “Rasulullah SAW bersabda.” 


Muhammad telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Mu'ammar dan Ats-Tsauri 
memberitakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari salah seorang 
temannya, dari seorang sahabat Nabi yang telah berkata, “Rasulullah 
SAW telah bersabda.””” 


o 342 و‎ 8 


Cia Sara Cik -٥‏ مُحَمَّدُ بن يُوسُّف» EA‏ سفيان» 
ن ند ٿن أي Ja‏ رخ بن ai‏ عن ڪل من اب 
لي تت قَالَ: قال رَسُول الله 8: لا aii‏ مَنْ قا ولا yA‏ حلم ولا 
من اې لق عبد الاق A‏ حى أخبرنا عب 
الرّرّاق 
Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin‏ . 1976 
Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami,‏ 


benar sama sekali seperti yang aku jelaskan dalam catatan atas tulisan Ash-Shiyam 
karangan Ibnu Taimiyah (20-22) -Nashir) 
505 Sanadnya dha'if seperti yang lalu 


530 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Zaid bin Aslam, seorang laki-laki sahabatku menceritakan kepada 
kami, dari laki-laki sahabat Nabi SAW berkata, Nabi SAW berkata, 
“Orang yang muntah, bermimpi, dan berbekam tidak batal 


en 


puasanya". 
Abdurrazzak tidak mengatakan ini hadits marfu' 6 


02 
راس‎ a Io ع‎ 3 z 


SGP AS Up Si iji Ga‏ حَدَننَا ابن أبي 
سير عَنْ ريد بن اسل عن عَطاءِ gi‏ يسار عَنْ Ja‏ من أَصْحَابٍ 
MB‏ عن BD‏ مثلة 


` 1976. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdurrazzak memberitakan kepada kami, Ibnu Abu 
Subrah menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha 
bin Yasar, dari seorang sahabat Rasulullah SAW, dari Nabi 
Muhammad sama seperti hadits di atas.” 


P 2 2o Nor 220 ع دشم‎ Azz 


ul بن عَونء‎ i يی أخبرنا‎ iji محمد‎ Wg -۷ 
عَنْ عَطَاء بن يسار قال: قال‎ elu ريد بن‎ GA هشَامٌ بن سَعْدء‎ 
الله ويك‎ yan) 
1977. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan 


kepada kami, dari Atha bin Yasar yang telah berkata, “Rasulullah 
SAW telah bersabda.” 


5% Sanadnya dha'if seperti yang lalu 
507 Sanadnya dhaif sekali, Ibnu Abu Subrah yaitu Abu Bakar bin Abdullah bin 
Muhammad bin Abu Subrah Al Madaniy dianggap berdusta -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 531 


شود د رټ سه غو سه PAN‏ - سه له ه 
GaS - ۸‏ محمد حدنا ابو يم حدتا هسام عن زيد بن 
r . Wi ٣ x‏ 
ل ال سم 


ا ° هل AA ٥‏ يا كت مم بخ روا فل په 
أسلم» عَنْ عطاء بن يسار قال: قال رَسُول الله 588: ثلاث لا يفطن 
الصائم: الاحتلام» والقيء والححامَة CA KA Hala‏ يقول: 


د ارو o Ta o E o 4 2 ITA‏ راس 
هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد» ولا عن عَطاء بن يسار 
o‏ و 3 2 D‏ - 

والمحفوظ عَندَنا: حديث سفيان» ومعم 

1978. Muhammad telah menceritakan sebuah hadits kepada 

kami, Abu Nu’aim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 

kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar yang telah 

berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Ada tiga hal yang tidak 

membatalkan orang yang sedang berpuasa: mimpi, muntah, dan 
berbekam'." 


Aku pernah mendengar Muhammad bin Yahya berkata, “Hadits 
ini tidak dihapal oleh Abu Said ataupun oleh Atha bin Yasar. 
Sedangkan hadits yang dihapal oleh kami adalah hadits Sufyan dan 


r 2 


1979. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan 
kepada kami, dari Abu Mutawakkil, dari Abu Said Al Khudri yang 
telah berkata, “Tidak mengapa untuk berbekam bagi orang yang 
berpuasa.””?? 


508 Sanadnya mursal juga -Nashir) 
509 Sanadnya shahih mauquf -Nashir) 


532 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3a 2 ó‏ رور هه 


WAS -6‏ کد aa Was‏ عن PAS‏ 
حميّد عن أي JI‏ عَنْ بي I A‏ رى tindi‏ 
ات اش 


1980. Muhammad telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, dari Hammad, 
dari Humaid, dari Abu Mutawakkil, dari Abu Said Al Khudri 
bahwasanya ia berpendapat tidak mengapa orang yang sedang 
berpuasa itu berbekam.”'? 


oa ردد‎ 
بَأسَ بالحجَامّة‎ Y عالد احذاء عَنْ أبي المتوَكل عَنْ أبي سَعيّد الخذري قال‎ 
للصائم‎ 
1981. Muhammad telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Nu'aim bin Hamad menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Mubarak, dari Khalid Al Hazza'i, dari Abu Mutawakkil, dari Abu 


Said Al Khudri yang telah berkata, “Tidak mengapa orang yang 
sedang berpuasa itu berbekam.””!! 


PANA 2 S9. وه‎ 


تی بن ارون Was LA‏ 
ىد ine‏ عَنْ سُيْمَانَ et‏ عَنْ ا أبي E sada anal‏ 
Pena‏ 


1982. Muhammad telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Musa bin Harun Al Burdi menceritakan kepada kami, Abadah 


PA 


WA سه یه‎ NAN 


510 Sanadnya shahih mauquf -Nashir) 


51 Sanadnya dha'if, karena Nu'aim bin Hammad dha'if, tetapi dikuatkan dengan 
hadits sebelumnya. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 533 


menceritakan kepada kami, dari Sulaiman An-Naji, dari Abu 
Mutawakkil bahwasanya Abu Said —dan bukan Rasulullah SAW— 


dan bahkan aku tidak menduga bahwa Mu'ammar mengatakanya. 32 
513 


A0 3G. 3‏ ر هو 


Gi -‏ مُحَمَّدُ بن نش Cl‏ مُحَمَّدُ ji‏ كثير» عَنٍ 


u عن اشن‎ Ae ARG 2 S ara 


LA LAA 4 


a Mpg Hp قال:‎ MP الرّحَبِي»‎ 
الت‎ di asi atas برحل د يحتجم»‎ ad من رَمَضَانء‎ 


1983. Ahmad bin Nashr telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dari 
Al Auza’i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qalabah, dari Abu 
Asma Ar-Rahbi, dari Tsauban yang telah berkata, “Suatu ketika, pada 
hari kedelapan belas dari bulan Ramadhan, aku dan Rasulullah SAW 
pergi ke suatu tempat. Kemudian kami melewati seorang sahabat yang 
sedang berbekam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang 
membekam dan orang yang dibekam batal puasanya'."“!4 


اك a‏ بن تصرء اخرنا عب الله إن ا ونی 
بن عبد الله بن بُكَيْره عن الث بن سَعْدء A‏ 3 بن دعامة 


PEMAIN» عن رَسُول الله‎ OG الْحَسّنء عن‎ sja 


512 Demikianlah teks aslinya, dan tidak ada hubungannya dengan kalimat 
sebelumnya sebagaimana yang ada, yaitu halaman muka dari dua halaman seperti 
yang ada dalam teks aslinya, disana ada yang hilang, hadits Tsauban setelahnya 
adalah di awal bab, disana terdapat hadits Mu'ammar semoga benar dan kalimat ini 
seharusnya berada disana. -Nashir) 

513 Sanadnya shahih mauguf 

514 Sanadnya hasan -Nashir) 


534 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


3 رهش شش عا یق نان ا ماه‎ o,, a و زار کو‎ .. 
إن‎ AI الحَاحم وَالمَحْحُومٌ قال بو بکر: فكل ما لَمْ أقل إِلَى آخر هَذَا‎ 
° NE Ak MP aU ق من‎ kop غو به ار 6 په‎ 2 2 
من‎ Ga لم‎ AI هذا صحيح؛ فليس من شَرطنًا في هذا‎ 
عنّدي صّحيحٌ في هَذَا الإستاد‎ Op حبر‎ TA تُوْبَانَ قال أبو بكر: هَذا‎ 
1984. Ahmad bin Nashr telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdullah bin Shalih dan Yahya bin Abdullah bin Bakir 
menceritakan kepada kami, dari Laits bin Sa'ad, Qatadah bin Di'amah 
Al Bashri menceritakan kepada ku, dari Hasan, dari Tsauban, dan 
Rasulullah SAW yang telah bersabda, “Orang yang membekam dan 
orang yang dibekam itu batal puasanya.” 


Abu Bakar berkata, “Semua yang belum aku kemukakan hingga 
akhir bab ini, jika benar, maka hal itu bukanlah syarat kami dalam 
kitab ini. Sementara Hasan tidak mendengar hadits itu dari Tsauban.” 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini adalah hadits Tsauban. Menurut 
pendapatku, hadits ini shahih dalam sanadnya.” 


69. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Menyedot Air 
Hingga Ke Dalam Hidung melalui Dua Lubang Hidung 
(Istinsyak) dapat Membatalkan Puasa 


Lo la حبر عَاصم بن لقيط بن صبرَة» عَنْ أبيه» عن‎ -٥ 
إلا أن كون صائمًا‎ GI وَِذَا استنشقت‎ eh الله عَليْهِ‎ 


1985. Hadits Ashim bin Lugaith bin Shabrah dari bapaknya dari 
Nabi Muhammad SAW, “Apabila kamu membasuh hidung, maka 
masukkanlah air ke dalamnya kecuali jika kamu sedang berpuasa. ”” 6 


Hadits shahih sanadnya mungati' seperti yang dijelaskan penulis.‏ كاذ 
Lihat hadits no 150‏ 316 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 535 


70. Bab: Tentang Digantungnya Orang-Orang Yang Berbuka 
Puasa sebelum Waktunya dengan Urat Keting Mereka dan 
Disiksanya Mereka Di Akhirat 


سم 40 29 ماه 


aa SNI Ola iy أخيرنا الربيع‎ -5 

p o ple É epe GA Gaal بِنْ بک‎ jan حَدَنَنا‎ NE YAI 
يقول:‎ BB Al البَاهلي» » قال: سمغت رول‎ Tni ٢ يَحَيَى) دي‎ g! 
NG 2) حبلا‎ ia gi بضبعي»‎ AH TAES Jí ام | إِذ‎ HEHA 
فصعذت حٌى إِذَا كنت‎ ML Ó vw abiy A اميد فلت‎ 
هذا‎ TE CN هذه‎ Us شديدة»‎ Ayoh | ó, Ja في سواء‎ 
Hina بعَراقیبهم»‎ nala بِقَوْم‎ Ui GP بي»‎ bh م‎ JÓ Jal Ne 
yi قال: مَؤُلاء‎ YF َال قلت: من‎ G3 لشفل م‎ Jai sia 
قال‎ Sa di تحلّة صَوْمِهِمْ فقال: حابت‎ J3 Oka 
الله 9 أ شوه منْ‎ SA ir ا‎ iaa سُلَيْمَانُ: ما دري‎ 


پک 


Pd 


Tk ay a Ga an ah 
تقوم‎ P م انلق بيء‎ SI Bp فقلت: مَنْ هَؤُلاء؟ فقال:‎ 


3. 0 - م هم يعو‎ f 


pa کان‎ ٢" اه‎ Naa اشد‎ 


asa to 


ند 


a adi as Tan ý قال:‎ sya بال‎ ú Ai لد‎ 


Gik‏ بي» فإذا ola Hj‏ يلزان بين هرين» tji‏ من ھۇلاء؟ قال: 


م ا dro‏ 


هَؤُلاء Genta pal S3‏ نه شرف شَرَفَاء HEBE‏ بتر ثلاثة يشربُون مِنْ 


ah 


336 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


- 37. = ریو .3 ag ps‏ ماو روو ری s? => .. Bo. a‏ 
حمر لهم قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفرء وزيد» وابن رواحة ثم 
شرفني op) e‏ فإذا نا j a A‏ من sp‏ قال: Ii‏ 


a‏ وموسى. وعيسى» وهم ora lia Da‏ الربيع 


1986. Rabi' bin Sulaiman Al Muradi dan Bahar bin Nashr Al 
Khulani telah memberitakan sebuah hadits kepada kami, Kemudian 
kedua orang itu berkata, “Basyar bin Bakar menceritakan kepada 
kami, Ibnu Jabir memberitakan kepada kami, dari Sulaiman bin Amir 
Abu Yahya, Abu Umamah Al Bahili menceritakan kepada ku lalu 
berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Pada 
suatu hari, ketika sedang tidur, ada dua orang laki-laki yang datang 
kepadaku. Kemudian keduanya memegang lengan tanganku dan 
membawaku ke sebuah bukit yang bebatuan." Lalu kedua laki-laki itu 
berseru kepadaku, “Panjatlah bukit itu!” 


Aku pun menjawab, “Aku tidak sanggup memanjatnya ke atas.” 


Kedua orang laki-laki itu berkata, 'Kami akan memudahkannya 
untukmu agar sanggup memanjatnya ke atas.” 

Akhirnya aku memanjat ke atas bukit tersebut. Ketika sampai di 
dataran bukit tersebut, aku mendengar suara-suara yang amat dahsyat. 
Aku pun bertanya kepada kedua orang itu, “Suara apa ini?” 

Kedua orang laki-laki itu menjawab, “Ini adalah suara lolongan 
penduduk neraka.” | 

Kemudian orang laki-laki itu membawaku ke tempat berikutnya 
hingga aku melihat orang-orang yang digantung dengan urat keting 
mereka sendiri. Tulang rahang bawah mereka dipecahkan hingga 
darah mengalir dari tulang rahang tersebut. 

Aku pun bertanya kepada laki-laki itu, “Siapakah mereka itu?” 


Laki-laki itu menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang 
berbuka puasa sebelum dibebaskan puasa mereka.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 537 


Abu Umamah berkata, “Merugilah orang-orang Yahudi dan 
Nashrani.” 

Sulaiman lalu berkomentar, “Aku tidak tahu apakah Abu 
Umamah mendengar perkataan ini langsung dari Rasulullah ataukah 
hanya pendapatnya sendiri.” 

Lalu aku dibawa ke tempat berikutnya hingga aku melihat 
orang-orang yang berbau busuk dan pemandangan yang paling buruk. 
Aku pun bertanya kepada laki-laki itu, “Siapakah mereka?” 

Laki-laki itu menjawab, “Mereka adalah orang-orang kafir yang 
terbunuh.” 

Selanjutnya aku dibawa ke tempat berikutnya, di mana aku 
melihat orang-orang yang berbau busuk, seakan-akan bau mereka 
seperti bau busuknya kamar mandi. 

Aku pun bertanya kepada laki-laki itu, “Siapakah mereka?” 

Laki-laki itu menjawab, “Mereka adalah kaum laki-laki yang 
berzina dan kaum perempuan yang berzina.” 

Kemudian aku pun dibawa ke tempat berikutnya, di mana aku 
melihat kaum wanita yang buah dadanya dipatuk ular besar. Dengan 


penuh keheranan aku bertanya kepada laki-laki itu, “Mengapa orang- 
orang itu buah dadanya dipatuk ular besar?” 


Orang laki-laki itu menjawab, 'Mereka adalah kaum wanita yang 
enggan memberikan Asi kepada anak-anak mereka.” 


Lalu aku dibawa ke tempat berikutnya hingga aku bertemu 
dengan anak-anak kecil yang sedang bermain di antara dua sungai. 
Aku bertanya kepada laki-laki itu, “Siapakah anak-anak kecil itu?” 

Laki-laki itu menjawab, “Mereka adalah anak-anak keturunan 
orang-orang yang beriman.” 


Kemudian laki-laki itu menaikkanku setingkat hingga aku 
bertemu dengan tiga orang laki-laki yang sedang meminum arak. Aku 
pun bertanya kepada laki-laki itu, “Siapakah mereka itu?” 


538 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Laki-laki itu menjawab, “Mereka adalah Ja'far, Zaid, dan Ibnu 
Ruwahah.” | 


Selanjutnya laki-laki itu menaikkanku satu tingkat lagi, hingga 
aku bertemu dengan tiga orang laki-laki. Aku bertanya, “Siapakah 
mereka itu?” 


Laki-laki itu menjawab, “Mereka itu adalah Ibrahim, Musa, dan 
Isa.” Selanjutnya mereka pun mengarahkan pandangannya kepadaku. 
Ini adalah hadits زو‎ 


71. Bab: Ancaman Bagi Mereka Yang Berbuka Puasa Di Bulan 
Ramadhan dengan Sengaja tanpa Adanya Suatu Keringan bagi 
Dirinya jika Hadits Ini Shahih. Karena Kami Tidak Mengenal 
Ibnu Muthawwas dan Juga Bapaknya. Hanya Saja Dikatakan 
bahwa Habib Bin Abu Tsabit pernah Bertemu Dengannya 


KAN ui 5‏ ره و e ó 07 20. c۰‏ 
۷ ۱ - أخبرنا | ستاذ الإمام ابو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابون قراءة عليه » أخبرنا أَبْوْ طاهر YAA‏ القضل بن مُحَمّد بْن 


[d 


RONG 3 PANG‏ 04 هو 


Ten محمد بن بشار بندار»‎ Ga, (D) pera > مد بن‎ 1 Lo بشار»‎ 
18 - er 1 2 e 2 loen 06 سار ولد‎ - ; ° 
الحَارثء قالوا: حدس‎ YM SG Wang ابن ابي عدي»‎ 
2ra? D ها 3- ۷ رورو‎ 1 ۹ £ D se na: ng 

شعبة» عن حبيب بن ابي نابت» عن عمارة بن عم عن ابن المطوس» 


رس 


عَنْ أبيه» عَنْ ابي BIA‏ قال: قال رَسُول الله 88: مَنْ أَفطرَ Cp‏ من 


517 Sanadnya shahih, Al Mustadrak 1:430 dari jalur Bahr bin Nashr Al Khaulani 
secara ringkas dan berkata: shahih dengan kesaksian Muslim, begitu juga halnya 
dengan Adz-Dzahabi 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


oy o رمع‎ e AN کو اوو ل ا‎ E 
في‎ G JAM رحصها الله لم يقض عَنْهَ صّوْمْ‎ Kam) رَمَضَانَ في غير‎ 
صامه‎ Op حبر محمد بن جَعفر:‎ 
1987. Ustadz Al Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman 
Ash-Shabuni telah memberitakan dengan cara membacakan sebuah 
hadits kepada kami, Abu Thahir Muhammad 'bin Fadhl bin 
Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah memberitakan kepada kami, 
Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ha, Muhammad 
bin Ja'far Bundar menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Addi 
memberitakan kepada kami, Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, 
Khalid bin Harits memberitakan kepada kami, lalu mereka berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib bin Tsabit,. dari 
Imarah bin Umair, dari Ibnu Muthawwas, dari bapaknya, dari Abu 
Hurairah yang telah berkata, “Rasululilah SAW telah bersabda, 
“Barangsiapa berbuka puasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa 
adanya keringanan yang dibolehkan Allah SWT, maka ia tidak akan 
dapat menggantinya dengan puasa selama satu tahun'." 


Kemudian Muhammad bin Ja'far menambahkan redaksi hadits 
tersebut, “Meskipun ia menjalankan puasa selama satu tahun 
penuh.” 


وو ف 


e 20 LP. e 0 7 PR NA fo PAN :‏ 
a SAH - ۸‏ عَنْ أبي 6535 عن شعبة بهذا الإستاد مثلة» 
E a as‏ 72 و 1 2 ر د ا 
وَرَادَ قال شعبة: قال حَبيب: فلقيت آبا المطوس فحدثني به 


1988. Bundar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
dari Abu Daud, dari Syu'bah sama dengan sanad di atas dan bahkan 


18 Sanadnya dha'if seperti yang dijelaskan oleh penulis karena ketidak tahuan, dan 
keragu-raguan Al Hafidz seperti yang dikatakannya dalam Al F. ath, Ibnu Khuzaimah 
menganggapnya shahih, kemudian ia mengemukakan tiga alasannya,lihat kembali! - 


Nashir) Abu Daud Hadits 3397 dari jalur Habib 


540 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ada tambahannya. Syu'bah berkata, “Habib berkata, “Aku telah 
bertemu dengan Abu Muthawwas dan ia menceritakan hadits tersebut 
kepadaku'."?!? 


72. Bab: Penjelasan bahwa Orang Yang Makan Dan Minum 
karena Lupa padahal Ia Sedang Berpuasa maka Puasanya Tidak 
Batal karena Makan dan Minum Tersebut 


t o7 PANG 3 3 o- o o یوو‎ 7 2 PANA 
EG اِسْمَاعيل بْنْ بشر بن مَنْصُور السلمي»‎ BA -۹ 


الأعلى» أحبرنا هشَام عن 7 عن أبي هر c5‏ عن رسول الله 3 

قال: إذا ئسي SAH‏ وهو صَائمُ فأكل وشرب فليم WI dayo‏ أَطْعَمَهُ 
r r r r - Ea 4‏ 

الله وسقاة 


1989. Ismail bin Basyar bin Manshur As-Sulami telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abdul A'la menceritakan 
kepada kami, Hisyam memberitakan kepada kami, dari Muhammad, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, 
“Apabila salah seorang di antara kalian lupa bahwasanya ia sedang 
berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka sempurnakanlah 
puasanya. Karena Allah SWT telah memberikan makan dan minum 
kepadanya.” 2 


73. Bab: Gugurnya Oadha Dan Kafarat bagi Orang Yang Makan 
Dan Minum karena Lupa 


a 2 


-٠‏ اُخبرنا Saba‏ وَإبْرَاهِيم» ابتا محمد بن مَرُزُوق الباهليان 


31 Sanadnya dha'if sebagaimana yang telah lalu -Nashir) Abu Daud 2296 dari jalur 
Syu'bah 
520 Al Bukhari puasa dari jalur Hisyam yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


30a تم‎ | PAN 


ON ja)‏ قالا: Was‏ مُحَمَّدُ بن عبد الله الأنصّاري» Kama Wa‏ بن 
عَمْرو عَنْ ابي ih Kea‏ أن رَسُولَ الله ARENT‏ 
في شَهر رَمَضَانَ aG‏ لا NG dl p elas‏ كفارَ ei:‏ تخد رال 
رهم في ea‏ اي لا قَاء ل 
رلا كفارة 


1990. Muhammad dan Ibrahim Al Bahili Al Bashri, keduanya | 
adalah anak Muhammad bin Marzug, telah memberitakan sebuah 
hadits kepada kami,lalu keduanya berkata, “Muhammad bin Abdullah 
Al Anshari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
menceritakan kepada kami, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah 
bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, 'Barangsiapa berbuka 
puasa pada bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak ada gadha atau 
kafarat baginya'. 

Ini adalah hadits Muhammad. Ibrahim yang telah berkata dalam 


haditsnya, “Barangsiapa makan dan minum pada bulan Ramadhan 
karena lupa, maka tidak ada qadha atau kafarat baginya.””'! 


74. Bab: Berbuka Puasa sebelum Tenggelamnya Matahari jika 
Orang Yang Sedang Berpuasa Mengira bahwasanya 
Matahari Telah Tenggelam 


o 3495. و‎ PAN 


TAE او‎ ee KAS : SA محمد بن‎ Was -0 


Pt ” 


P a Gas‏ فاطمق عر أَسْمَاء (D)‏ ودنا او عمان الج ن 


521 Sanadnya hasan karena adanya Muhammad bin Amr yang dipermasalahkan 
-Nashir) sebagaimana ditunjukan Al Hafidz dalam Al Fath 4: 157 kepada riwayat 
Ibnu Khuzaimah, A! Mustadrak 1: 430 dari jalur Al Anshari : 


542 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ega‏ حا او اشامت عن هشاء إن عرو ضر فاظمه بت الما 
١ 7 2 TA SES 2 .‏ مه LA‏ م 0 ye‏ 
ala oé‏ قالت:. أفطرنا > في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله 
: ثم طلَعت a A Jó AN‏ وَقَال DES sl‏ فقيل pég‏ 
مروا بالقضَاء؟ قال: ب من ذلك قال ابو SA A‏ هذا لكر اله 
NYA sai at‏ ول هشام: بد من ذلك N‏ في خبر» ولا بين 
عندي Abe AN, | ki Bp ebaki tele of‏ محرت نه بان 
د Ni‏ نھ 223 و 

ها لم IS PS‏ بن ASI‏ الله مَا تقضي ما G‏ 
من الإثم 

1991. Muhammad bin Al “Ala bin Kuraib telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abu Usamah memberitakan kepada kami, 
Hisyam menceritakan kepada kami, dari Fatimah, dari Asma,Ha, Abu 
Ammar Husain bin Huraits menceritakan kepada kami, Abu Usamah 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah binti 
Munzir, dari Asma yang telah berkata, 'Kami pernah berbuka puasa di 


bulan Ramadhan, pada masa Rasulullah SAW, saat hari sedang gelap 
dan mendung. Tak lama kemudian matahari pun terbit kembali.” 


Aku bertanya kepada Hisyam. Lalu Abu Ammar berkata. 
Hisyam pernah ditanya, “Apakah mereka diperintahkan untuk 
mengqadha puasanya?” Hisyam menjawab, “Puasanya harus diganti 
(karena berbuka sebelum masuk waktunya).” 


Abu Bakar berkata, “Sebenarnya mereka, dalam hadits ini, tidak 
diperintahkan untuk mengqadha puasanya.” Sedangkan ungkapan, 
“Puasanya harus diganti (karena berbuka sebelum masuk waktunya)”, 
maka ini adalah pendapat Hisyam dan tidak terdapat dalam hadits 
tersebut. Selain itu, menurut pendapatku, tidak diterangkan dalam 
hadits tersebut bahwa mereka harus mengqadha puasanya, manakala 
mereka berbuka puasa sementara matahari menurut mereka telah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 543. 


tenggelam. Akan tetapi, setelah itu, nampak bahwasanya matahari 
memang belum tenggelam. Dalam hal ini, maka sebagaimana ucapan 
Umar bin Khaththaab, “Demi Allah, kami tidak akan menggadha 
perbuatan yang menjauhkan kami dari dosa.” 


32 Al Bukhari, puasa 64 dari jalur Abu Usamah dan lainnya. 


544 || ShahihIbnu Khuzaimah 


رر 
KUMPULAN BEBERAPA BAB TENTANG‏ 
PERKATAAN DAN PERBUATAN YANG DILARANG‏ 
SAAT BERPUASA TANPA DIWAJIBKANNYA‏ 
BERBUKA PUASA‏ 


١ . r “3 U له - سر‎ ja. 5 < £ x FS, 
فطر‎ dan جماع أبواب الاقوال والافعال المنهية نها وام مرغیر‎ 


75. Bab: Larangan untuk Tidak Mengetahui Perihal Puasa | 


م e f ... 308 - ag‏ - َ‫ ۴ه 

(D) حدنا علي بن خحشرم» أخبرنا عيسى» عن الاعمش‎ —1YAAY 
Pe عن‎ pd الله بن سّعيد الأشّج» حدس ان‎ a ang 
5 Mean Ema senat MO E NA سا‎ AMA sa: 7 
هريرة) قال: قال رسول الله : إذا كان صوم أحَدكم‎ ARA صالح»‎ 
٣ < Da 2 8 مهه‎ ore 5 9 ٩ ره ° و‎ 8 
فليقل: إِنّي صَائمُ وقال الأشج:‎ ale فإن جهل‎ JA فلا يَرفثء ولا‎ 
SE إذا كان يَوْمُ صَوْم‎ 
1992. Ali bin Khasyram telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Isa memberitakan kepada kami, dari Al “Amasy, Ha, 
Abdullah bin Said Al Asyaj menceritakan kepada kami, Ibnu Numair 
menceritakan kepada kami, dari Al “Amasy, dari Ibnu Shalih, dari 
Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “ Apabila 
salah seorang di antaramu sedang berpuasa, maka janganlah berkata 
dengan perkataan yang keji dan jangan pula tidak mengetahui. 


r 


Apabila disakiti, maka ucapkanlah, ‘Aku sedang berpuasa'. 


Al Asyaj berkata, “Apabila hari puasa seseorang di 
antaramu.””22 


523 Muslim, puasa 165 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 545 


76. Bab: Larangan untuk Mencaci-Maki dan Berperang saat 
ور‎ apabila Orang Yang Sedang Berpuasa Dicaci 
ataupun Diperangi. 


5 
LA... و‎ 07 Pt Le ور مھ هبي‎ É PAJA 


ك Gb‏ عَبْدُ HAN‏ يني A PI‏ 
عن ekan‏ عن cah‏ عن أبي هريره Ju 2 Pa al‏ : کان يوم 


صوم م Sa‏ قلا فف فن WAN‏ ا A “ads Ali‏ صائم 
Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits‏ .1993 
kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami,‏ 
dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah‏ 
SAW telah bersabda, “Apabila salah seorang diantara kalian‏ 
berpuasa, maka janganlah mengucapkan kata-kata yang keji, Apabila‏ 
ia dicaci-maki atau diperangi oleh orang lain, maka katakanlah‏ 
kepadanya, ‘Aku sedang berpuasa'."‏ 


77. Bab: Perintah untuk Duduk apabila Orang Yang Berpuasa 
Mencaci-Maki sedangkan Ia Sedang Berdiri agar Amarahnya 
kepada Orang Yang Dicaci-Maki itu Mereda 


ميك هوو اه رات ana ۴٤‏ 


اك اجر محمد إن a‏ حَدَتَنَا one‏ بن ع احبر نا 


Gili P SAA عَنْ ابي‎ » Jaa 0 ذئب» عَنْ عَجْلان‎ Ab 
KA e A) اح فقل:‎ AU, op نْتَ صائم»‎ CATER : h 
قائمًا فَاحُلسْ‎ 

1994. Muhammad bin Basyar telah memberitakan sebuah hadits 
kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 


Dzi'b memberitakan kepada kami, dari Ajlan, dari Abu Hurairah yang 
mendengar hadits ini langsung dari Nabi Muhammad SAW, 


546: || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Janganlah mencaci-maki ketika kamu sedang berpuasa. Apabila ada 
seseorang yang mencaci-makimu, maka katakanlah kepadanya, 
“Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Apabila saat itu kamu berdiri, 
maka duduklah!” 


78. Bab: Larangan untuk Mengucapkan Sumpah Palsu dan 
Mengerjakannya dan Larangan untuk Tidak Mengetahui Puasa 
serta Larangan Melakukan Kekeliruan dalam Berpuasa 


z - 
geo b 224A رج ھ ه عر ر نَ‎ A A 


WA -٥‏ محمد بِنْ بشار» أخبرنا Oles‏ بن عم ابرا 
ابن ابي ذئب (ح) ER Kang‏ عَبْدُ AA‏ 
SI‏ عن ابن أبي ذئب» عَنْ سعيد بن ابي سعيد المقبري» عن ابي 
o‏ و 1 Zeto & A. ada = a ara‏ 
عن ابي هريرة» عن النبي 3 قال: من لم يدع قول الزور والعمل به 
o ..‏ لو . 2 7 و 
Gah‏ لله حَاجَة ob‏ يدع ab‏ وَشْرَابَهُ هذا حديث بندار وفي حديث 
ان المُبَارَك: JAR‏ به والجهل 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits‏ .1995 
kepada kami, Utsman bin Umar memberitakan kepada kami, Ibnu‏ 
Abu Dzi'b memberitakan kepada kami, Ha, Muhammad bin Isa‏ 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Mubarak memberitakan‏ 
kepada kami, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Said bin Abu Said‏ 
Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu Hurairah yang mendengar‏ 
langsung dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda,‏ 
“Barangsiapa tidak meninggalkan sumpah palsu dan‏ 


mengerjakannya, maka Allah SWT tidak dijadikan alasan untuk 
meninggalkan makanan dan minumannya.” 


Ini adalah hadits Bundar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 547 


Sedangkan dalam hadits Ibnu Mubarak dikatakan, 
“Melaksanakannya dan tidak tahu.” 


79. Bab: Larangan untuk Berbuat Pekerjaan Yang Sia-Sia dalam 
Berpuasa. Dalil bahwa Menahan Diri dari Pekerjaan Yang 
Sia-Sia Dan Perkataan Yang Keji merupakan Bagian dari 

Kesempurnaan Puasa 


A A Of i عَبْد الله ِن عبد‎ YLSA aa 
عن‎ ya بن عبد‎ LI وَأَخبرني 25 8 عيَاض» عن‎ BA 


£ سور 
| 


عَم عن بي SPP‏ قال: قال Tg‏ الله : ۳٠‏ اا 
LING iya Pa) Lu) SAN,‏ فإن سَابَكَ dat‏ ار 


o o- 


فلتقل: bo A)‏ 8 صائم 


1996. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
memberitakan sebuah hadits kepada kami,bahwa Ibnu Wahab telah 
memberitakan kepada mereka, dan Anas bin Iyadh telah 
memberitakan kepadaku, dari Harits bin Abdurrahman, dari 
pamannya, Kemudian pamannya itu menerima hadits dari Abu 
Hurairah yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Puasa itu bukan hanya berpuasa dari makan dan minum. (Tetapi 
puasa itu juga adalah) berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan 
keji, apabila seseorang memakimu atau menyakitimu, maka 
katakanlah kepadanya, “Sesungguhnya aku sedang berpuasa. 
Sesungguhnya aku sedang 26 ښوه‎ 5 


24 Al Bukhari,puasa 8 dari jalur Ibnu Abu Dzi'b yang sama, Al Hafidz menunjukan 
dalam Al Fath 4: 117 kepada riwayat Ibnu Khuzaimah 

525 Sanadnya shahih,Al Harits bin Abdurrahman pamannya adalah seorang sahabat 
yang bernama Iyadh, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mundah,lihat Tahdzibut 
Tahdzib 2: 148, Al Mustadrak 1: 430-431 dari jalur Anas kemudian berkata, shahih 
dengan kesaksian dari Muslim yang disetujui Adz-Dzahabi 


548 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


80. Bab: Tentang Tidak Diterimanya Pahala Puasa Orang Yang 
Menahan Makan Dan Minum karena Mengerjakan Sesuatu Yang 
Dilarang selain Makan Dan Minum 


هود . 39% 3 PAN e‏ هو من و روځ AA‏ 

G اِسْمَاعيل بن حعض‎ Ela Mu -٧ 
aE 0 و‎ pu. 3 0 1 مه‎ É رر هو‎ se. 
قال:‎ Sp عمرو هو ابن ابي عمرو» عَنْ ابي سعيد المقبري» عن ابي‎ 
IR Cet زرو د رو > هي‎ ٤1 71 TK 
رب صائم حَظه من صيامه الجوعٌ والعطش» ورب‎ Ki قال رسول الله‎ 
g 3-8 7 1 s? - A 
ثم حظه من قيامه السهر‎ 3 
1997. Ali bin Hujr telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Amr 
menceritakan kepada kami, dari Abu Said Al Magburi, dari Abu 
Hurairah yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar 


dan haus, dan berapa banyak balasan orang yang beribadah di 
malam hari (qiyamul lail) itu hanya bergadang'. 2223 


526 Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 10:76, Al Mustadrak 1: 431 dari jalur 
Isma'il yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 549 


wa OL 1‏ كر 

KUMPULAN BEBERAPA BAB TENTANG AMAL 
PERBUATAN YANG DIBOLEHKAN SAAT 

BERPUASA, DI MANA PARA ULAMA BERBEDA 
PENDAPAT MENGENAI HAL TERSEBUT 


Pe MEN É ga اب الأفمال امباحة‎ dan | 


81. Bab: Keringanan Dalam Hal Mubaasyarah (Berhubungan 
Intim) bagi Orang Yang Berpuasa tetapi Bukan Berhubungan 
Seks (Kelamin). Ini Menunjukkan bahwasanya Satu Nama 
Terkadang Dapat Digunakan untuk Dua Perbuatan, Yang 
Pertama Dibolehkan Dan Yang Lainnya Dilarang. Hal Tersebut 
disebabkan Karena Kata Mubaasyarah Yang Telah Dikemukakan 
' Allah SWT dalam Al Our'an Itu Diartikan sebagai Melakukan 
“Hubungan Seks sedangkan Al Our'an Menyatakan bahwa 
Hubungan Seks Di Siang Hari Pada Bulan Ramadhan Itu 
Dilarang. Rasulullah SAW Telah Bersabda, “Sesungguhnya 
Hubungan Seks Itu Membatalkan Puasa”. Sementara Rasulullah 
SAW Telah Menyatakan dengan Perbuatannya Bahwa 
Mubaasyarah Saat Berpuasa Yang Bukan Hubungan Seks 
Itu Tidak Dilarang 


سر 4D. | AD‏ 30 مه 


aa مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الأغلى الصنْعاني»‎ SIS NAMA 
Cak قال:‎ on عن‎ CB POP ابن‎ Was Jadah ابن‎ 
قال:‎ ME GAN ge GLS م الْمُؤْمنِينَ‎ S3 al 
فقاٌئ: تا هي؟ سلا عا يالك‎ an حَاحَة»‎ JES قلت: جنا‎ 
4; Me قد كان‎ KG صّائم؟‎ gag aG BD کان‎ Mi قَالَ:‎ 
ERTES Ku 
If لا حيط بعلم حَميعهًا‎ di Gis الات‎ a A واه بلعة‎ 


550 || ShahihIbnu Khuzaimah 


r - - - 2 4 . r 
وَعَلَى أشياء‎ ea Seru AG غير ني‎ 
3302 o 7 


PA وقد‎ a وقذ يُسَمّى الشيء الْوَاحدُ‎ o A 
امم اواحد عَلَى‎ Sg E الْمَرْحُورٍ‎ ARKA 
یځ الشيء‎ RE Wis, a Se, géi على‎ Waah gak) 
اسم الواحد‎ FE rana Lali الْمَرْحُورَ عل وَوَقَعَ امم الواحد‎ 
مَحْظُونُ وَسْمْهَا‎ NG أَحَدهُمَا ماح‎ galah A فا على‎ 


JENG وَحَمَلَ الْمَعْنَى في‎ gali هَذا مَنْ سّفة لسن‎ a BI 
La 2 á esf, $ اف الخ‎ 
talah مُسَمّى‎ Jah أبيح‎ SL واحدء بوهم أن الأَمْرَيْن مُتضَامٌان‎ sig 


يحل له تَعَاطي الفقه NAN NG‏ وَوَحَب SSS j salad) Ale‏ أن 
DIN‏ من العم ما LA‏ مَعَهُ Se NAN‏ وَمَنْ Gd‏ هذه الصناعة 
mal Lol ae‏ عير ما Up a‏ كان IN‏ الواحد قد يع عَلَى CI‏ 
Je,‏ الْمَحْظُورِ جَميمٌاء فمن هَذَا ad‏ الذي a‏ أن الله عر Ja‏ 
دل في کتابه أن مُبَاسَرَةَ FE PAN GS PAD‏ جَائر كقوله BE‏ 


Lace‏ ر 4 رم و و L r‏ 2 5 سه وو م هسو 
وتعالى: Yud‏ باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا & 
SI ba‏ الْحَبْط الأبيض من الْحَيْط الأسْوّد من الجر ثم Ngah‏ الصيام 


إلى الل قأباح اله JENG E AG Jag E‏ والشرب jele‏ ثم 
Da 7‏ الصيّام Jal A‏ عَلَى أن agi‏ الْمبَاحَة Jali‏ ال 
إلى A JSI‏ الْمُمَطَرُ a‏ وَأَبَاحَ الله Jea Se‏ 
Jai‏ 2 الت akta)‏ في الْمْبَاضرَةَ التي هي دُون الجمّاع في الصا“ إِذ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 551 


3 رورم - 


کان اشر وهو صائم والمباشرة 5 GS‏ الله في کتابه Aa‏ فط 
Éa‏ هي غير ر Ka‏ 7 کان A‏ ف ú Wa‏ في uko‏ 
sahi IAF‏ وَاحدٌ sala PS‏ : إِحَدَاهُمَا: اا في هار "pal‏ 
YAA SN,‏ في تهھار الصوم» ha‏ للصائم ومن هَذا | لجنس 
1 

قَوْلَهُ عر ld Ja‏ الْذِينَ منوا إذا ودي للصّلاة من يوم a‏ 
فانرا s a‏ الله 13539 HI‏ فاص Je‏ عا اي al‏ 
الْجُمُعَة» A‏ الْمُصْطَْفى ف قال: !5 ذا م الصّلاة فلا Sae‏ 
lag) Oya‏ تَمْشُون وَعَلِيْكُمُ en)‏ قاسم “Upi‏ & على Ara‏ 
233 ت Pa a‏ لك Pe‏ فلي الذي مه الله به أن يسعى 
LAN 4 a f KS al‏ الذي 5 OI C2 3 GI Ks‏ 
الصّلاة هُوَ ai PM A darah‏ دي وَاقعٌ عَلى فغلين: : أَحَدُهُمًا 
r ab‏ مهي sat a‏ إن شَاء الله تَعَالَى Ula ٧۷‏ في 
ÉS‏ معاني ori‏ إن EY‏ الله GN‏ 

1998. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Basyar bin Al Mufadhal 
menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aun menceritakan kepada kami,dari 
Ibrahim, dari Aswad yang telah berkata, ‘Suatu ketika, aku dan 
Masruq pergi menemui Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah, untuk 
bertanya tentang hal mubaasyarah. Akan tetapi kami merasa malu 
untuk menanyakannya. Akhirnya kami pergi untuk bertanya 


kepadanya tentang sesuatu. Tetapi kami tetap merasa malu untuk 
mengutarakannya. 


‘Ada apa?’ tanya Sayyidah Aisyah. ‘Utarakanlah apa yang akan 
kalian tanyakan kepadaku!” 


552 | Shahih Ibnu Khuzaimah 


Lalu kami pun bertanya kepadanya, “Wahai Ummul Mukminin, 
apakah Rasulullah sering melakukan mubaasyarah ketika beliau 
sedang berpuasa?” 

Sayyidah Aisyah pun menjawab, “Ya. Dahulu Rasulullah sering 
melakukannya. Akan tetapi, beliau adalah orang yang paling sanggup 
menahan nafsu birahinya daripada kalian'." 


Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya Allah SWT telah menyapa 
Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dengan menggunakan 
bahasa Arab, bahasa yang paling luas perbendaharaan katanya di 
dunia dan bahasa yang tidak seorang pun dapat menguasainya dengan 
baik kecuali Nabi Muhammad SAW. Selain itu, bangsa Arab 
terkadang menggunakan satu kata untuk dua arti dan juga untuk 
beberapa arti. Terkadang ada suatu benda yang dinamakan dengan 
beberapa nama. Terkadang Allah SWT melarang sesuatu, tetapi di lain 
kesempatan Allah SWT pun membolehkan yang lain. Bahkan ada 
suatu kata yang digunakan untuk dua hal sekaligus: dibolehkan dan 
dilarang. Begitu pula halnya terkadang Allah SWT pun membolehkan 
sesuatu yang dilarang, hingga satu kata digunakan untuk dua hal 
sekaligus. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa satu kata 
digunakan untuk dua hal yang berbeda, yang satu dibolehkan dan 
yang lainnya dilarang. 


Tentunya orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan 
baik pasti tidak akan dapat memahaminya, hingga ia hanya 
menyatakan suatu kata untuk satu arti saja. Kemudian ia pun akan 
mengutarakan bahwasanya dua hal itu saling bertentangan satu dengan 
yang lainnya: yang satu dibolehkan dan yang lainnya dilarang dengan 
menggunakan kata yang sama. 


Barangsiapa wawasan keilmuannya hanya sebatas ini, maka 
sebenarnya tidak diperkenankan baginya untuk mengajarkan ilmu 
agama atau pun berfatwa. Akan tetapi, wajib baginya untuk 
memperdalam ilmu agamanya atau diam, hingga ia memahami ilmu 
tersebut dan dapat mengajarkannya kepada yang lain. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 553 


“Sementara orang yang telah memahami ilmu ini pasti akan 
mengetahui bahwa apa yang dibolehkan itu bukan sesuatu yang 
dilarang. Apabila satu kata dapat digunakan untuk sesuatu yang 
dibolehkan atau pun sesuatu yang dilarang sekaligus, maka jenis ini 
adalah apa yang telah kami utarakan bahwasanya Allah SWT telah 
menyatakan dalam Al Our'an bahwasanya mencampuri istri di siang 
hari pada bulan Ramadhan itu tidak dibolehkan. Allah SWT telah 
berfirman dalam Al Qur'an: “Maka sekarang campurilah mereka dan 
carilah apa yang telah ditetapkan Allah SWT untuk kalian. Makan 
dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu hingga 
datang malam.” (Al Baqarah (2): 187) 


Allah SWT telah memperkenankan kaum muslimin untuk 
mencampuri istri, makan, dan minum di malam bulan Ramadhan. 
Kemudian Allah SWT memerintahkan kita, kaum muslimin, untuk 
menyempurnakan puasa hingga malam hari dan selanjutnya 
menerangkan bahwa mubaasyarah yang dibolehkan di malam hari itu 
adalah sama hukumnya dengan makan dan minum di malam hari. 


Dengan demikian Allah SWT membolehkan Nabi Muhammad 
melakukan mubaasyarah yang bukan jima pada siang hari di bulan 
Ramadhan, karena beliau melakukan mubaasyarah saat beliau 
berpuasa. Sementara mubaasyarah yang disebutkan Allah SWT dalam 
Al Qur'an bukanlah mubaasyarah yang Rasulullah lakukan pada saat 
beliau berpuasa. 


Mubaasyarah adalah satu kata yang digunakan untuk dua 
perbuatan, satunya dibolehkan pada siang hari di bulan Ramadhan dan 
yang lainnya dilarang karena dapat membatalkan puasa. 

Yang termasuk dalam jenis kata ini adalah firman Allah SWT 
dalam Al Qur'an yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, 
apabila diserukan untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka 
bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” 
(Al Jumu'ah (62): 9). Di sini terlihat bahwasanya Allah SWT telah 


554 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


memerintahkan kita, kaum muslimin. untuk bersegera melaksanakan 
shalat Jum'at. Namun demikian, Rasulullah SAW juga telah bersabda, 
“Apabila kalian hendak melaksanakan shalat, maka janganlah 
berangkat ke tempat shalat dengan tergesa-gesa. Tetapi, datangilah 
tempat shalat tersebut dengan berjalan kaki. Tetaplah kalian menjaga 
ketenangan (ketika berangkat ke tempat shalat). ” Di sini kita melihat 
bahwasanya kata As-sa'yu itu bisa berarti tergesa-gesa dan bersegera 
ke suatu tempat. Sementara As-sa'yu yang diperintahkan Allah SWT 
dalam shalat Jum'at adalah bersegera menuju tempat shalat, 
sedangkan As-sa'yu yang dilarang Rasulullah SAW adalah 
mendatangi tempat shalat dengan tergesa-gesa dan berjalan dengan 
cepat. Dengan demikian kata as-sa'yu dapat digunakan dua 
pekerjaan, salah satunya diperintahkan dan yang lainnya dilarang. 
Insya Allah akan kami terangkan jenis kata-kata seperti ini dalam 
kitab Ma'ani Al Qur'an.” 


82. Bab: Tentang Rasulullah SAW Yang Mengumpamakan 
Ciuman Orang Yang Berpuasa seperti Berkumur-Kumur 
Dengan Air 


کين 


HA e باصن و‎ ٣ الربيع بن ان‎ Was -١68 


ا در 
ري او رغه غ عد بن ات if‏ قال Cata‏ 
وما فقبلت ch‏ صائم 233 رول لله g‏ فقت pi un‏ 
aé‏ قبل 6 ران صائم فقال 0 الله P‏ رات لو تَمَضْمّضت بالماء 


es ع‎ 


راع ضاف تان فلت ار sulis‏ كال وول الله وك قال الربيع abi‏ 


327 Sanadnya shahih, Abu Daud 2382 dari jalur Ibrahim, menurutku: Al Bukhari dan 
Muslim dan lainnya, dikeluarkan dalam Al Irwaa (934) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


قل فَْمَ حَدَننا مُحَمِّدُ بنُ يَحْبَى قَالَ han‏ أبا di AI‏ هلال 
الرازي IG‏ عَنْ هذا الحديث قال أبو بكر عبد الملك ji‏ سَعيْد Ji A‏ 
سويد 

1999. Rabi bin Sulaiman telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Syu'aib bin Laits menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, 
dari Abdul Malik bin Said Al Anshari, dari Jabir bin Abdullah, dari 
Umar bin Khathab yang telah berkata, “Pada suatu hari hatiku terasa 
sangat gembira. Kemudian aku mencium istriku saat aku sedang 
berpuasa. Lalu aku datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 


“Wahai Rasulullah, hari ini aku telah melakukan suatu dosa besar. 
Aku telah mencium istriku saat aku sedang berpuasa.” 


Mendengar pengakuanku itu Rasulullah SAW pun balik 
bertanya, “Bagaimanakah menurut pendapatmu hai Umar jika kamu 
berkumur-kumur dengan air saat kamu sedang berpuasa?” 


Maka aku pun menjawab, “Tentu saja hal itu tidak apa-apa.” 
Akhirnya Rasulullah SAW —menurut pendapat Rabi— berkata, 
“Lalu apa bedanya kedua perbuatan tersebut?” 


Kami mendengar hadits tersebut dari Muhammad bin Yahya. 
Kemudian Muhammad bin Yahya berkata, “Aku pernah mendengar 
Abu Walid berkata, “Hilal Ar-Razi pernah mendatangiku dan 
menanyakan hadits ini kepadaku'." 


Abu Bakar berkata, “Abdul Malik bin Said adalah Ibnu 
Suwaid.””28 


*** Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 2385 dari jalur Al-Laits, dan dalam Abu 
Daud, famuhu, sebagai ganti dari fafiima 


556 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


83. Bab: Keringanan dalam Mencium 


z‏ کم 


ده ه د —Y‏ - حدنا عبد الجبّار بن اللا Da‏ سان قال: : ملت 


عَبْدَ gag‏ بْنَ القاسم: da ca‏ عن عَائْشَة أن رَسُول الله 
123- 


ia‏ صانم َسَكَتَ عي سا عَم ته قال: تع قال کو 
1 ر: حرجت هَذَا الاب مامه في KAS‏ 


2000. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, lalu berkata, 
“Aku pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Oasim, pernahkah 
kamu mendengar bapakmu, Oasim, menceritakan sebuah hadits dari 
Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencium 
Aisyah pada saat beliau sedang berpuasa. Abdurrahman terdiam sesaat 
dan setelah itu ia menjawab, “Ya.” 


Abu Bakar berkata, “Aku telah mentakhrij hadits ini secara 
lengkap dalam kitab Al Kabiir.”%? 


84. Bab: Keringanan untuk Mencium Kepala Dan Wajah Istri 
berbeda Dengan Pendapat Yang Memakruhkannya 


Pt r 20 r 010 r 


Na‏ - حَدَننَا الْحَسَنُ بْنْ مُحَمَّد مُحَمّد الرعفراني» حون غد سدقا 
o 1 PAN NI,‏ 273 
مطرف رح وحدنا يوسف بن موسى» era‏ جَرير» عن مطرف» 
5 ا علي بن ملس Gan Si‏ ٿا Ijah‏ عن اص عَنْ 
GEN ta BB, a‏ 


33 Sanadnya shahih, lihat Al Fathur Rabbani 10: 57, Ath-Thahawi 2: 91 dari jalur 
Sufyan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 557 


قل من وَحْهِي حى يُفطر وقال يُوسُفْ: فقيل ما شَاء من وهي وقال 
لرَعْفرَاني: فقبّل أي مَكَان شاء من SE‏ 


2001. Hasan bin Muhammad Az-Za'farani telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Ubaidah menceritakan kepada kami, 
Mutharrif menceritakan kepada kami, Ha, Yusuf bin Musa 
menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari 
Mutharrif, Ali bin Munzir menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail 
menceritakan kepada kami, Mutharrif menceritakan kepada kami, dari 
Amir, dari Masruq, dari Sayyidah Aisyah yang telah berkata, 

“Rasulullah SAW tetap berpuasa hingga saatnya berbuka puasa, 
meskipun beliau telah mencium wajahku.” 


Yusuf berkata, “Meskipun beliau mencium wajahku sesuka 
hatinya.” 

Az-Za'farani berkata, “Rasulullah mencium wajahku yang mana 
saja beliau inginkan.” 


ا وقال KA‏ ف حبر عَبْد الله gi‏ شيو عن ابن عباس 
قال كان اللي صلى الله A‏ ل ب من الرس AG‏ صائم 


2002. Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Abdullah bin Syagig 
disebutkan, “Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia telah berkata, 
“Rasulullah SAW mencium semua kepala, sedangkan beliau sedang 


berpuasa'. "531 


5° Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 10: 56 dari jalur Mutharrif 
51 Sanadnya shahih, Imam Ahmad memperlihatkannya dalam Al Musnad, lihat 
Al Fathur Rabbani 1 : 58, Ath-Thahawi 2: 90 dari jalur Ayyub dari Abdullah bin 


Syagig 


558 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


85. Bab: Keringanan Bagi Orang Yang Berpuasa untuk 
Menghisap Lidah Istri berbeda Dengan Pendapat Yang 
Memakruhkan Ciuman Bibir bagi Orang Yang Berpuasa, jika 
Dibolehkan untuk Berdalih dengan Hadits Mishda? Abu Yahya, 
karena Kami Tidak Mengetahui apakah Ia Adil 
atau Banyak Celanya 


30ọ 30 ia‏ ور رون ۶ $92 د و 


-Y.Y‏ 2 يدن إن معاد العقدي» حدثنا محمد بن ديد 


po Az 
أن‎ 


الطاحي» حدننا T 8 GA‏ عن د بي یحی عن atse‏ 
رَسُول الله ويك كان WA‏ يقبلها وهو صَائم ویمص لسائها 


اک 


2003. Bisyr bin Mu'adz Al Agadi telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Muhammad bin Dinar Ath-Thahi menceritakan 
kepada kami, Sa'ad bin Aus menceritakan kepada kami, dari Mishda' 
Abu Yahya, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW selalu 
menciumnya ketika beliau sedang berpuasa sambil menghisap 
lidahnya.” 


86. Bab: Keringanan bagi Orang Yang Berpuasa untuk Mencium 
Istri Yang Sedang Berpuasa 


pt r ° se. 200 - 


۰٤‏ - حدننا بشي بن kn‏ حدنا 7 عن سعد بن 


o Pt r 


ED a‏ بن ن حکیم» Cg Ai Wa‏ عن شعبّة 
عن سعد بن ih " AA‏ بن عبد الله عن Fa‏ قالت: WAN‏ 


532 Sanadnya dha'if, Al Hafidz berkata dalam At-Tagrib, Mashda' diterima, dia tidak 
ada celanya, menurut Ath-Thahawi ia jujur tapi lemah hafalannya, hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud 2386 dari jalur Muhammad bin Dinar, A! Fathur 
Rabbani 10: 56 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 559 


Agt r 7 > 


A‏ سول الله A ii, li B‏ صائمة قَال: وَأنا صَائم هبني قال 


بشر بن معاذ: عَنْ طَلْحَةَ رَخُلِ من قوْمه 

2004. Bisyr bin Mu'adz telah. menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin 
Ibrahim, Ha, Yahya bin Hakim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Addi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sa'ad bin 
Ibrahim, dari Thalhah bin Abdullah, dari Sayyidah Aisyah yang telah 
berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah SAW ingin sekali menciumku. 
Lalu aku pun mengatakan kepadanya, “Hai Rasulullah, aku sedang 
berpuasa.” Kemudian beliau pun menjawab, “Aku pun sedang 
berpuasa.” Akhirnya beliau pun menciumku.” 

Basyar bin Mu'adz berkata, “Dari Thalhah, pemimpin 
kaumnya.”??? 


87. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Ciuman Orang 
Yang Berpuasa Dibolehkan Bagi Semua Orang Yang Berpuasa 
dan Bukan Hanya Khusus Ragi Rasulullah SAW 


Abu Bakar berkata, “Hadits Jabir dari Umar pada bab ini.” 


AG =N ٥‏ محمد بن َ# عَبْد AKE) EN‏ وبشر بن معاذء 
ci NG‏ ا 0 سمعت Gah i‏ ك A‏ نې SA‏ 
0 
pa‏ 


5? Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 10 : 55 yang sama, Ath-Thahawi 2 : 92 dari 
jalur Syu'bah dan lainnya 


560 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2005. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani dan Basyar bin ` 
Mu'adz telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, lalu keduanya 
berkata, Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, lalu berkata, “Aku 
mendengar Humaid menceritakan sebuah hadits, dari Abu Mutawakkil 
An-Naji, dari Abu Said Al Khudri bahwasanya Rasulullah SAW 
memberikan keringanan bagi orang yang berpuasa untuk mencium.” 


88. Bab: Keringanan Bagi Orang Yang Berpuasa 
untuk Bersiwak 


b$ ےم‎ z á °۹ 6 2657 ول‎ g Pak: o,, aa 

gl لؤلا أن اش على‎ BS قال أبو بكر: أَخَبَارُ‎ ٠٩ 
دوز ° ,و - - رر و‎ KL 7 y 3 m -y 1 عر‎ 
دلالة‎ GI صائم‎ Op عند كل صلاة ولم بسن مُفطرًا‎ WÉI AN 
2:22 


على أن DIA‏ للصّائم عند كل صلا alias‏ كهو للْمُقطر 


2006. Abu Bakar berkata, “Hadits Rasulullah SAW yang 
berbunyi, “Jika tidak aku mempersulit umatku, niscaya telah aku 
perintahkan umatku untuk bersiwak setiap ingin shalat'." 

Rasulullah SAW tidak mengecualikan orang yang tidak berpuasa 
dengan orang yang berpuasa. Hadits ini menunjukkan bahwasanya 
bersiwak itu juga memiliki keutamaan bagi orang yang berpuasa 
sebagaimana halnya ia memiliki keutamaan bagi orang yang tidak 
berpuasa.” 


٠٩‏ قال ابو بكر: قد رَوَى عَاصم بن عَبْد الله عَنْ عبد الله بن 
عَامر بن A‏ أبيه» قال: رايت ال هخ ما لا أخصي يساك وهو 


07A . PA ld 


ad 4‏ و - > Ag AG‏ غه هو س ورو ده س 


۶24 Lihat hadits 1967, 1968 
535 Lihat hadits 139, 0 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


و ریو 


الله 4 T)‏ و محمد ن بار وو Was NG gaya‏ يخ قال 


د ر: قال: ا ان e‏ وال أو مُوسى: a‏ (ح) نتا او 


Ga رواو م مع‎ PANA 


مُوسّی» Gis‏ عبد KIWA a an‏ (ح) ik Ci)‏ بن مُحَمَّد 
C a bi‏ ٿا وَكيعٌ) عَنْ سفيان» عَنْ عَاصم بن عَبَيْد الله غَيْرَ أن آبا 


Pd 


مُوسَى» قال: في حَديث CA‏ وقال جَعْفرُ بْنُ مُحَمَّد في حَديئه : ما لا 
أخصيء Í‏ تا لا أده قال بو کر: Up‏ ريه مِنْ palé KUE‏ ممعت 
USA‏ بن حى يقول: عَاصِمٌ بن عد الله Ga‏ عليه قياس Chang‏ 
مُسْلمَ Gi‏ ححا يقول: سَألنا خی بْنَ معينء Ma‏ عَبْدُ الله بنْ مُحَمّد 
ay A‏ الله؟ قالً: رد GAN‏ 
Bana ROA ee‏ 


5 ثم م نَظرات» aia óp‏ رالثؤري 3 رَوَيَا PI ag‏ بن سعيد) 
ALI 2‏ بْنْ مهدي وَهُمًا Jaf CL)‏ رمَانهمًا قد رَوَيَا عَنِ النْري 
عن ih‏ وزی که الت را ر A‏ 


2007. Abu Bakar telah berkata, “Ashim bin Abdullah telah 
menceritakan sebuah hadits yang diterimanya dari Abdullah bin Amir 
bin Rubai’ah, dari bapaknya yang telah berkata, “Aku pernah berkali- 
kali melihat Rasulullah SAW bersiwak saat beliau berpuasa'."”8 

Abu Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin 
Ubaidillah, Ha, Muhammad bin Basyar dan Abu Musa menceritakan 
kepada kami, lalu keduanya berkata, Yahya menceritakan kepada 
kami, Bundar berkata, “Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Musa 


536 Dalam teks aslinya, yastaak wahuwa gaaim, yang benar seperti yang tertulis 
diatas 


562 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


berkata, 'aku menerima hadits ini dari Sufyan, Ha, Abu Musa 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Ha, Ja'far bin Muhammad Ats- 
Tsa'labi menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada 
kami, dari Sufyan dari Ashim bin Ubaidillah. Hanya saja Abu Musa 
berkata dalam hadits Yahya. Kemudian Ja'far bin Muhammad berkata 
dalam haditsnya, “Aku tidak dapat menghitungnya.” 


Abu Bakar berkata, “Aku berlepas diri dari tanggung jawab 
Ashim.” Aku pernah mendengar Muhammad bin Yahya berkata, 
“Tidak ada istilah qiyas bagi Ashim bin Ubaidillah.” 


Aku pernah mendengar Muslim bin Hajjaj berkata, “Kami 
pernah bertanya kepada Yahya bin Mu'in, “Siapakah yang lebih anda 
sukai, Abdullah bin Muhammad bin Agil atau Ashim bin Ubaidillah?” 
Lalu Yahya bin Mw'in menjawab, “Aku tidak menyukai salah seorang 


١‏ و 


pun dari mereka berdua'. 


Abu Bakar berkata, “Aku tidak pernah mentakhrij hadits Ashim 
bin Ubaidillah dalam kitab ini. Kemudian aku lihat dan ternyata di 
sana ada Syu'bah dan Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadits ini dari 
Ashim bin Ubaidillah. Selanjutnya ada Yahya bin Said dan 
Abdurrahman bin Mahdi, dua orang imam pada masanya yang juga 
telah meriwayatkan hadits dari Ats-Tsauri. Bahkan Imam Malik juga 
pernah meriwayatkan hadits darinya dalam kitab karangannya selain 
kitab Al Muwaththa.”*” 


537 Sanadnya dha'if Ashim bin Abdullah menurut Al Bukhari (Tahdzib 5: 48) hadits 
munkar, At-Tirmidzi 3: 104 dari jalur Sufyan, Abu Daud, perkataan 2364 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


89. Bab: Keringanan Bagi Orang Yang Berpuasa untuk Mencelak 
Mata jika Haditsnya Shahih dan Jika Hadits Ini Tidak Shahih 
namun nyatanya Al Qur'an Membolehkannya Berlandaskan d 


Firman Allah SWT, 445,46 036 


“Maka Sekarang Campurilah Mereka (Al Baqarah (21: 187)” 
Yang Menunjukkan Dibolehkannya Bercelak bagi Orang 
Yang Berpuasa 


r, 
سر اوس‎ 


BA NGGEN‏ علي بن ana BA aa‏ بْنْ مُحَمّد بن عبيد الله 
E o £ 7 MU £ ۰‏ وره y‏ ه £ “yee ng NA se‏ 
بن أبي رافع» حدثني أبي؛ عن أبيه عبيد الله» عن أبي رافع» قال: dp‏ 
رو # ا g‏ هرر رر و ررقم y 2 Z‏ 
رسول الله cana IP, 3 Bs‏ فدعاني بکځل chil‏ فاکتحَل في 
Kd “ 2 ra P E 2.‏ ت 705 ت < 71 o Lo 2 2 2 é‏ وې 2 
رَمَصَانَ وَهُوَ صَائمُ Di‏ غير مُمَسّك قال أبو بکر: آنا TT‏ من 3043 هَذا 
الإستاد gana)‏ 


d‏ م 


2008. Ali bin Ma'bad telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Muammar bin Muhammad bin Ubaidilah bin Abu Rafi 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari 
bapaknya, Ubaidillah, dari Abu Rafi’ yang telah berkata, “Suatu 
ketika Rasulullah SAW singgah di Khaibar. Lalu aku pun mengikuti 
beliau singgah bersamanya, kemudian beliau mencelak matanya 
dengan antimonium saat beliau sedang berpuasa di bulan Ramadhan.” 


Abu Bakar berkata, “Aku berlepas diri dari tanggung jawab 
sanad ini dari Muammar.” 


*** Hadits ini munkar, Mu'ammar bin Muhammad bin Ubaidillah haditsnya munkar, 
lihat tagribut Tahdzib, Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam 
Al Kabir dari jalur Hibban bin Ali bin Muhammad bin Ubaidillah, lihat Majmauz 
Zawaaid3 : 167 


564 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


90. Bab: Dibolehkan Bagi Orang Yang Junub untuk Menunda 
Mandi Hadats Besar hingga Terbit Fajar 


4 رو‎ PA r 


a فان‎ tara D بن‎ pa حلننًا عبد‎ - ۹ 


و # 2-2 موو ə‏ 9 

سمي 6 a‏ سمي» سَمعَهُ من يت أذ وه Sa‏ 
gar) a a‏ بْنَ الْحَارث» قال أَبُو بَكُر: SARI AN‏ 
عائشة» تقول: ERRA Di‏ لصبح BAG‏ فَيَصُومُ 


2009: Abdul Jabbar bin Al ‘Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Sumayya 
menceritakan kepadaku, aku mendengarnya darinya, Summi 
mendengar hadits tersebut dari Abu Bakar bahwasanya suatu hari 
Mu’awiyah pernah mengutus Abdurrahman bin Harits untuk menemui 
Aisyah. Abu Bakar berkata, “Kemudian aku pergi bersama bapakku. 
Lalu aku mendengar Aisyah berkata, “Rasulullah SAW pernah masuk 
waktu Shubuh dalam keadaan junub. Kemudian beliau tetap 


b erpuasa'. n539 


r‏ وس 


-Ys jo‏ و Ska Gas‏ ردنا 


r‏ هم 


یحیی بن ي حلا فيان a‏ با بكر ُن عَبْد 
ر Ai‏ مد تقول: کان FES re‏ 
بمثله قال ابو عَمّار في PS‏ 


ې هس 


2010. Abu Ammar telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Summi, Ha, Yahya bin 
Hakim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
Summi menceritakan kepada kami, Summi mendengar Abu Bakar bin 


539 Puasa 25 dari jalur Sumayya dan lainnya, sanad Al Humaidi yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 565 


Abdurrahman Al Makhzumi menerima hadits tersebut langsung dari 
Aisyah yang telah berkata, “Rasulullah SAW bersabda seperti hadits 
di atas.” 


Abu Ammar berkata dalam keseluruhannya, “Dari.” 


91. Bab: Hadits Tentang Dilarangnya Berpuasa 
bagi Orang Junub Yang Mendapatkan Waktu Shubuh dan Belum 
Mandi Hadats Besar 


r 
3 4 مه‎ PANA رم‎ 30 3G. 3 Ab 


Wus Úi حدننا عبد‎ É حدنا محمد بن‎ --١٠٢٢ 
تع كلب على بكر وت من قال: إني‎ 
عن رَسول‎ ga ng ut ofi Olga بلغ‎ ea الثاس بهذا‎ SN 
عَبْدُ الْمَلك‎ ga Kepi نتان‎ Un d 


Pd 


233 


MU mael يقول: مَنْ‎ GA بيه آله سَمِعَ‎ L rE 
عَلَى م‎ anang Ki a يَصُومْ قال: فائطلق ابو بک‎ 
ثم‎ a يصبح‎ g کان رسول الله‎ el Lan) سَلمة) َعَائِشَقِ‎ 
aje فقال:‎ Wa حى أتيّا مَرْوَانَ‎ = sa يَصُوم فالطلق آبو بكر‎ 
GS WG ah فَقَالَ:‎ GE SA gi إلى‎ uibs uj usi 
esah غلم نما اتانيه‎ LA نَعُمْ قالَ:‎ NG 

2011. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Ayyub 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Khalid, dari Abu Bakar 


bin Abdurrahman yang telah berkata, “Sesungguhnya aku adalah 
orang yang paling tahu tentang hadits ini. Suatu ketika, Marwan 


540 Lihat hadits 2009 


566 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mendengar bahwasanya Abu Hurairah menceritakan sebuah hadits 
yang diterimanya langsung dari Rasulullah. Bundar menceritakan 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, 
Abdul Malik bin Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari bapaknya, 
bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Barangsiapa dalam 
keadaan junub di pagi hari, maka tidak boleh berpuasa.” 


Kemudian Abu Bakar dan bapaknya, Abdul Rahman, pergi 
menemui Ummu Salama dan Sayyidah Aisyah. Selanjutnya kedua 
istri Rasulullah itu berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW sering 
dalam keadaan junub di pagi hari dan beliau tetap berpuasa.” 


Selanjutnya Abu Bakar dan Abdurrahman pergi menemui 
Marwan. Setibanya di rumah Marwan, keduanya mulai menceritakan 
apa yang telah didengarnya tadi. Lalu Marwan berkata; “Sebenarnya 
aku berharap kalian berdua pergi menemui Abu Hurairah dan 
menceritakan apa yang kalian dengar tadi. Akan tetapi, benarkah 
Sayyidah Aisyah dan Ummu Salama telah mengatakan seperti itu 
kepada kalian berdua?” 


Abu Bakar dan Abdurrahman menjawab, “Benar hai sahabatku!” 


Marwan berkata, “Keduanya tentu lebih mengetahui hal itu 
(daripada Abu Hurairah). Hanya saja :Fadhl bin Abbas pernah 
menceritakan hadits tersebut kepadaku.” 


Abu Bakar berkata, “Abu Hurairah telah berkata,suatu khabar 
menjadi mustahil ada dalam diri seseorang yang jujur kecuali khabar 
itu mansukh bukan karena khabar itu salah, karena Allah SWT pada 
awal mewajibkan puasa atas umat Muhammad SAW juga melarang 
makan dan minum pada malam hari setelah bangun dari tidur, sama 
halnya dengan khabar Fadhl bin Abbas,barang siapa yang bangun 
tidur dalam keadaan junub maka berarti ia tidak puasa, kemudian 
Allah membolehkan jima' sampai terbitnya matahari,dan jika Allah 
telah membolehkannya maka seseorang yang bangun tidur dalam 
keadaan junub maka ia tidak boleh untuk puasa,karena Allah ketika 
membolehkan jima' sampai terbit matahari termasuk bahwa seseorang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 567 


yang berjima' tersebut sebelum terbit matahari mengikuti apa yang 
dibolehkan Allah dalam Al Qur'an, sehingga tidak ada jalan lain 
kecuali dibolehkan mandi setelah terbitnya matahari,seandainya ia 
memasuki shubuh sebelum mandi karena sempitnya waktu, maka 
jima' sebelum masuk waktu shubuh adalah tidak boleh. Allah 
membolehkan jima' pada malam hari sebelum waktu shubuh jelas 
karena junub akibat berjima' tadi sampai setelah waktu shubuh tidak 
merusak puasanya. 

“Maka khabar Aisyah dan Ummu Salamah RA tentang 
berpuasanya Rasulullah SAW yang junub setelah masuk waktu 
shubuh menaskh khabar Al Fadhl bin Abbas, Karena perbuatan yang 
dilakukan Nabi SAW ini seolah-olah turun setelah dibolehkannya 
berjima' sampai terbit matahari. 


A N الوليد»‎ D بن‎ d EA -5 
سلا‎ -3. 7, 


ملم قال سمغت بن وان gi ga E AG‏ ثابت ji‏ ٿوبان عَنْ ايه 
عَنْ Jaa‏ عن قَْصَة إن ذب اه اير يد بْنَ نابت عَنْ قول gf‏ 
adhah a‏ عليه mil‏ في شَهْر a‏ تسل 
a ding Jl‏ ابت إِنْ الله GE LE‏ الام كما 
کب ON ih Dan e‏ رَحْلاً ah‏ عليه IE AS‏ كان يرك 
الصّلاة قال قلت JUAN Cg Ban byas AE)‏ رند pa Asi‏ 


2012. Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, lalu 
berkata, “Aku pernah mendengar Ibnu Tsauban, yaitu Abdul Rahman 
bin Tsabit bin Tsauban, menceritakan sebuah hadits yang didengar 


“1 Muslim, puasa 75 dari jalur Ibnu Juraij yang sama, puasa 22 dari jalur Abu Bakar 
bin Abdurrahman yang sama 


568 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari bapaknya, dari Makhul, dari Qubaishah bin Dzu'aib bahwasanya 
Zaid bin Tsabit pernah menceritakan tentang pendapat Abu Hurairah 
yang menyatakan bahwa barangsiapa yang berada dalam keadaan 
junub ketika fajar telah terbit, pada bulan Ramadhan, sedangkan ia 
belum mandi, maka batalah puasanya dan ia harus mengqadha 
puasanya. 

Zaid bin Tsabit berkata, “Sesungguhnya Allah SWT telah 
mewajibkan kita untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas kita 
untuk melaksanakan shalat. Apakah orang yang masih tertidur, ketika 
matahari telah terbit, juga boleh meninggalkan shalat?” 


Qubaidhah bin Dzu'aib menjawab, “Maka ia harus tetap 
berpuasa pada hari itu dan berpuasa lagi di hari yang lain.” 


Zaid bin Tsabit bertanya lagi, “Apakah ia harus berpuasa dua 
hari untuk mengganti satu hari?” 


92. Bab: Keterangan Bahwasanya Rasulullah SAW Junub 
(Berhadats Besar) lalu Menunda Mandi hingga Terbitnya Fajar 
dan setelah Itu Berpuasa adalah Lantaran Berjima’ dan Bukan 

Lantaran Bermimpi 


P ب و ا‎ a - ۰ NY 
عَنْ عَبّد الْمَلك : بن ابي ټک عَنْ‎ NU عرّاك : ِن‎ Sa سعيد‎ 
کان رَسُول الله 8ه بم‎ aE أيه عن أ أم سم راج اي‎ 


RINI‏ حلم تم يل صائمًا 


2013. Yusuf bin Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Said 


542 Sanadnya hasan jika Makhul mendengar dari Qubaishah yang dia itu mudallas 
-Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 569 


Al Anshari, dari Irak bin Malik, dari Abdul Malik bin Abu Bakar, dari 
bapaknya, dari ibunya Ummu Salamah istri Rasulullah SAW, yang 
telah berkata, “ Saat fajar terbit, Rasulullah SAW sering berada dalam 
keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, dan bukan karena 
bermimpi. Setelah itu, beliau tetap berpuasa.” 


93. Bab: Dalil Dibolehkannya Berpuasa bagi Seseorang Yang 
Masuk Waktu Shubuh dalam Keadaan Junub dan Mandi setelah 
Terbit Fajar, dan Larangan untuk Mengatakan, “Kondisi Ini 
adalah Khusus untuk Nabi Muhammad SAW” dengan Alasan 
bahwa Semua Perbuatan Yang Dilakukan Beliau Itu bukan 
Hanya Khusus Untuknya. Oleh Karena Itu, Semua Umat Islam 
Harus Mencontoh dan Mengikutinya 


un - 4‏ حجر المسّعغدي» حَدُ P is ea É a‏ 
ڪن عند الل يني ان عبد الحْمنٍ بن مر أبي CEEI‏ 
مول عائشة ة Cet‏ عن of aisé‏ رجلا NG‏ إلى 2 ah R3‏ 
وهي Kabah‏ من وَرَاء لباب فقال: یا رَسُول الله KE‏ الصّلاة : 
وو 2-٤ p‏ و 27 2 0 جح 
جنب أَفْأُصومُ؟ فقال S3 Tp an Pa‏ الصّلاة جنب 
A £7‏ ا zar z‏ همه 0 95 ا م 
ak‏ أن ما شو لك أ ا قل بن ب 
A r 6‏ 
ANN EREE Be‏ ن اخشاكم لله Salat,‏ 
An‏ 
Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan sebuah hadits‏ .2014 
kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari‏ 


Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Abu Thawwalah bahwasanya 
Abu Yunus, budak Aisyah, menceritakan sebuah hadits kepadanya 


343 Sanadnya shahih Ibnu Abu Syaibah dalam karangannya 3 : 80 dari jalur Yahya 


570 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


yang didengarnya dari Aisyah bahwa suatu hari ada seorang laki-laki 
datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta fatwa. Sementara 
itu Sayyidah Aisyah mendengarkan percakapan tersebut dari balik 
pintu. “Hai Rasulullah," tanya laki-laki itu, “Ketika adzan shalat 
Shubuh tengah dikumandangkan, aku sedang dalam keadaan junub. 
Apakah aku harus melanjutkan puasa?” 


Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW pun berkata, 
“Hai sahabatku, aku pun sering mengalami ketika adzan shalat 
Shubuh tengah dikumandangkan, aku masih dalam keadaan junub 
dan tetap melanjutkan puasa.” 


Akan tetapi, laki-laki itu malah menyangkal, “Tetapi, Anda tidak 
seperti kami hai Rasulullah. Bukankah Allah SWT telah mengampuni 
dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang?” ' 


Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Demi Allah, 
sesungguhnya aku pun berharap agar aku menjadi orang yang paling 
takut dan bertakwa kepada Allah SWT daripada kalian.” 


Abu Bakar berkata, “Harapan ini merupakan salah satu jenis 
kalimat yang aku katakan, sebenarnya sah-sah saja seseorang yang 
tidak diragukan kredibilitasnya berkata, “Aku berharap semoga begini 
dan begitu', karena tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad 
SAW itu adalah orang yang sangat yakin dan bukan orang yang ragu." 


Ini juga merupakan bagian dari jenis kalimat yang diriwayatkan 
dari Alqamah bin Qais bahwasanya ia pernah ditanya, “Apakah kamu 
orang yang beriman?” Lalu Alqamah bin Qais pun menjawab, “Aku 
berharap termasuk orang-orang yang beriman di mana hukum-hukum 
Islam dari hukum pernikahan, jual beli, dan syariat Islam lainnya 
diberlakukan atas diriku.” 


Sesungguhnya permasalahan ini telah dibahas dalam kitab 
Al Iman. Coba simaklah baik-baik alasan yang nyata di bawah ini 
bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, “Aku bersumpah atas 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 571 


nama Allah SWT akan menjadi hamba Allah yang paling 
bertakwa.” 


A - 4 or ل ف‎ 03 Pe ‫َ 


jo‏ - حدنا بندار» CA‏ عَبْدُ an‏ حدنا og‏ عن 
A‏ عر ا بي الضُحَی عن Boy‏ عن Ka‏ قالت: رخص 
ْول ال ا في AN ya‏ فرغب عَنْهُ رحال» JE MA‏ رجال 


al saa بالله‎ a ۶ W AP عون‎ AN آمرهم‎ 
2015. Bundar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Dhuha, dari Masrug, dari 
Aisyah yang pernah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah 
memberikan beberapa keringanan kepada kaum muslimin. Akan 
tetapi, ada beberapa orang yang tidak suka dengan keringanan 
tersebut. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW akhirnya berkata, 
“Mengapa masih ada orang-orang yang ketika aku perintahkan 
melakukan suatu hal, tetapi mereka malah tidak suka melakukannya. 
Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu 
tentang hukum Allah dan paling takut terhadap Allah.” 


“ Muslim puasa 79 dari jalur Ali bin Hujr 
34 Muslim, keutamaan-keutamaan 128 dari jalur Al A'masy 


572 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Pd °‏ و 
ج واب الصو اسر dag,‏ ورمضارعندالمسافر 
KUMPULAN BEBERAPA BAB DIBOLEHKAN BAGI‏ 


SEORANG MUSAFIR UNTUK BERBUKA PUASA DI 
BULAN RAMADHAN PADA SAAT BEPERGIAN 


94. Bab: Hadits Yang Diriwayatkan Dari Nabi Muhammad SAW 
tentang Berpuasa Dalam Perjalanan dan Bahwasanya Para 
Musafir Yang Berbuasa Di Bulan Ramadhan harus Mengqadha 
Puasanya Diluar Bulan Ramadhan. 


م کے 


01 حا Ab pa‏ العَطارٌء OT‏ قَالَ: 
A Ji KE‏ (ح) ri ١ Wing‏ بن Jama‏ 
MAS‏ وَسَعيدٌ ل WAH NG TA x ip‏ سفيّان» $ ري 


رکم Do‏ وده 


dn GAN عن‎ aa 
عَاصم الأشعري»‎ yi AP A 45 Oke بْنِ عبد الله بن‎ 
سو د دون‎ A MA قال:‎ FEE 


7... 


کا WI, Ji Ap‏ الأشعري حرجت هذه اللفظة في AS‏ 
الكبير 


م 


2016. Abdul Jabbar bin Al “Ala Al Aththaar telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, lalu 
berkata, “Aku mendengar Az-Zuhri berkata, Shafwan menceritakan 
kepada kami,Ha, Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dan Said bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami,keduanya berkata, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Ha, Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 573 


dari Az-Zuhri, dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan, dari Ummu 
Darda, dari Ka'ab bin Ashim Al Asy'ari yang pernah mendengar 
bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Bukanlah termasuk 
dalam kebaikan untuk berpuasa dalam perjalanan.” 


Hasan tidak menyebutkan Ka'ab dalam hadits ini. Sementara itu, 
Al Makhzumi tidak mengatakan “Al Asy'ari.” Kami telah 
meriwayatkan kalimat ini dalam kitab Al Kabiir.”” 


: a . 95. Bab: Tentang sebab Rasulullah SAW Berkata, 
في السفر‎ AKA TJ من‎ Le “Bukanlah Termasuk Kebaikan Berpuasa 
dalam Perjalanan” 

AN ا بن جَعْفض اا‎ A aé KA و‎ Was AH, NY 

۰ CECE سو‎ s 7 Zera o o 3 -0 å 07 o 8-3 0. 

” 8 2 , 07 . z o £ o r 0 م2‎ or 
st, عْمَرَ بن الحسن بن علي بن ابي طالب» عَنْ حابر بن عبد الله قال:‎ 
- واو مر رر‎ r - A A 5 0 م ا‎ 5 
فقالوا: هَذا‎ cela رَسُول لله 3 رحلا قد. احتَمَع الاس عليه وقد ظلل‎ 
أن تصُومُوا في السّفر قال أبو‎ SI ليس‎ BB رحل صَائمٌ فقال رَسُول الله‎ 
0 AAN هځ نو شع بو سه‎ NN رس یره‎ 
قال هذه المُقالة إذ الصائم‎ Lil © دال على أن التي‎ Ng بكر:‎ 
. . وَاحْتيج إلى أن يُظل‎ cêgah قابل يُسْرَ الله حَتَّى اشد به‎ Ea 

. 2017. Abu Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin 


Sa'ad bin Zurarah Al Anshari, dari Muhammad bin Umar bin Hasan 
bin Ali bin Abu Thalib, dari Jabir bin Abdullah yang telah berkata, 


“46 Sanadnya shahih, sanad Al Humaidi 864 yang sama, menurutku, dan An-Nasa'i, 
Ibnu Maajah dan Ahmad dan lainnya, dikeluarkan dalam A/ Irwaa (925) -Nashir) 


574 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


“Pada suatu ketika, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang 
tengah dikerumuni oleh orang banyak sambil dinaungi. Kemudian 
orang-orang itu berseru, “Laki-laki ini sedang berpuasa.” Mengetahui 
hal itu, maka Rasulullah SAW. pun bersabda, “Bukanlah termasuk 


suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan'. 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwasanya 
Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini karena orang yang 
berpuasa dalam perjalanan itu tidak menerima kemudahan dari Allah, 
hingga puasanya itu menyiksanya dan ia pun terpaksa harus 
dinaungi.”” 


- ودد na‏ يقني عليه تخت 
mati‏ الما أي: de‏ قال تي ل Wi‏ قال ئښ لبر Kya)‏ في 
ji)‏ أي: ليس الب al‏ في السقر SAS‏ الصّائمء وَيُحْتَاجُ 
إلى أن يطلل ونح adi‏ إذ الله عر وَل رص AA‏ في gih‏ 
وسل ان eh A‏ في مُحْكُم تنزيله َه اراد بهم 
غين مد نا هر همر 2ه کر 
ja MEI a Sist‏ عَلَيِكَ من ابر وَقَدْ يَجُوڙ أن کون في هَذَا 
AA‏ أن تَصُومُوا في السمَرء أي: KERANA‏ 
لبر Cail‏ أن yaya‏ في الس و رُحْصَّة الله والإفطار في pa‏ 
asi Its‏ إن شَاء الله عَرٌ وجل على uo‏ هَذَا He oa‏ يبر 


303 5- 


a. ٤ kd r mg هوم‎ > PANA 2 2 -0 a r 0 r 
حماد بن مسعده» عن ابن أبي دنب‎ Wu قال:‎ Say سعيد بن يسار‎ 
Pi r ت‎ z r s r r 


%7 Al Bukhari, puasa 36 dari jalur Syu'bah yang serupa, menurutku, begitu juga 
dengan Muslim dan ia diriwayatkan pada kitab 4/ Irwaa (925) -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 575 


2018. Dalam hadits Said bin Yasar yang diterimanya dari Jabir 
disebutkan, “Laki-laki tersebut akhirnya pingsan hingga dipercikkan 
air ke wajahnya.” 

Maksud dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, “Bukanlah 
termasuk suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan” adalah 
berpuasa dalam perjalanan itu bukan suatu kebaikan hingga akhirnya 
laki-laki itu jatuh pingsan dan terpaksa air dipercikkan ke wajahnya. 
Sementara itu, Allah SWT sendiri telah memberikan keringanan bagi 
orang yang bepergian jauh untuk berbuka puasa dan dapat 
menggantinya pada hari yang lain. Dan ketahuilah bahwasanya Allah 
SWT menginginkan kemudahan bagi umat-Nya dan bukan kesusahan. 


Oleh karena itu, dapat dikatakan kepada laki-laki tersebut, 
“Kamu tidak dianjurkan untuk mencari kesusahan dalam beribadah, 
hingga kesusahan tersebut membebanimu untuk berbuat kebajikan.” 
Atau mungkin saja dikatakan dalam hadits ini, “Kebajikan itu 
bukanlah kamu berpuasa dalam perjalanan. Karena kebajikan juga 
adalah manakala kamu menerima kemudahan dan kemurahan dari 
Allah SWT agar kamu berbuka puasa dalam perjalanan.” 


Insya Allah nanti akan kami tunjukkan kebenaran takwil ini. 


Said bin Yasar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami. 
Bundar berkata, “Kami menerima hadits tersebut dari Hamad bin 
Mas'adah.” Lalu Hamad bin Mas'adah menerima hadits tersebut dari 
Ibnu Abu Dzi”b. 


“8 Sanadnya shahih, lihat Ath-Thahawi 2: 62, di dalamnya yurasysyu 'alaihil maa'a 


576 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


96. Bab: Tentang Sebuah Hadits Yang Diriwayatkan Dari Nabi 
Muhammad SAW bahwasanya Beliau Pernah Menyebut Orang 
Yang Berpuasa dalam Perjalanan sebagai Orang-Orang Yang 
Berbuat Maksiat tanpa Menyebut Alasannya 


he PA و .835035 ے‎ PANG 


WA —Y NA‏ محمد Saba‏ بْنْ شار JA‏ حَدَننَا عَبْدُ AI‏ بن عبد 


سا 


A A حابي‎ pal D h i i bi Co اْمَحِيد‎ 


را : تک Ha‏ بلغ ES‏ المي > وَصَام Sa‏ 
دعا بقح من ماب GG‏ قر AN‏ ثم kija‏ فقيل له بعد 
ذلك: Pe‏ قَالَ: Ga D‏ کک et AA‏ 


محمد بهذا SEN‏ 


2019. Muhammad bin Basyar Bundar telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari 
bapaknya, Muhammad, dari Jabir bahwasanya pada saat tahun 
Kemenangan (“Aam Al Fath) Rasulullah SAW pergi ke kota Makkah. 
Kemudian beliau dan kaum muslimin lainnya melaksanakan ibadah 
puasa hingga ke Kura’ Al Ghamim. Setelah itu, beliau minta 
dibawakan sebuah gelas yang berisi air. Lalu beliau angkat gelas 
berisi air tersebut ke mulutnya dan langsung meminumnya. Kaum 
muslimin hanya melihat saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tak 
lama kemudian seseorang berkata bahwa sebagian kaum muslimin 
masih berpuasa. Mendengar informasi itu, Rasulullah pun berkata, 
“Mereka adalah orang-orang yang telah berbuat maksiat. Mereka 
adalah orang-orang yang telah berbuat maksiat.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


Husain bin Isa Al Busthami menceritakan hadits tersebut kepada 
kami, Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin 
Muhammad dengan sanad ini.” 


97. Bab: Dalil Bahwasanya Nabi Muhammad SAW Menyebut 

Mereka sebagai Orang-Orang Yang Berbuat Maksiat karena 

Ketika Diperintahkan untuk Berbuka Puasa ternyata Mereka 
Malah Berpuasa 


ta - SNG‏ أَحْمَدُ بِنْ ستان الْواسطي» In GS‏ هَارُون» 
Ea‏ حَمَّاك عَنْ ابي الي عَنْ حاب أن ابي ل سَافْرَ في Okan‏ 
SN‏ الصّوْمُ عَلَى رَخُلِ من اأطحَابه ai Si‏ به تحت 
La ata‏ ل كم کو قاب فوص 
على ton‏ نم هرب َ ولتاس daa‏ 


2020. Ahmad bin Sinan Al Wasithi telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Hammad menceritakan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir 
bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pernah 
bepergian pada bulan Ramadhan. Tak lama kemudian, salah seorang 
sahabat merasa lemas karena berpuasa. Lalu hewan tunggangannya 
membawa orang tersebut ke bawah pohon. Setelah itu, Rasulullah 
SAW diberitahukan tentang kondisi sahabat yang sakit itu. Lalu 
Rasulullah menemuinya dan menyuruhnya untuk berbuka puasa. 
Kemudian beliau meminta dibawakan 'bejana berisi air dan 
meletakkannya pada tangan sahabat tersebut. Setelah itu, sahabat 


“9 Muslim, puasa 90 dari jalur Abdul Wahhab 


578 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


tersebut langsung meminum air yang disaksikan oleh para sahabat 
lainnya.” 


PAN A os A 47 03 وين‎ o 


BI —Y YA‏ بنداره G‏ عبد AI‏ حدننا ان عن 

A‏ عَنْ ابي PAN‏ عَنْ Baja‏ عَنْ KB ansi‏ رخص 

Lan Jun Já Jt é فرغب عله‎ A رَسُول الله :88 في بَعْضِ‎ 
A حشية‎ a) aaay Ah HAN A والله‎ ag يَرغَيُون‎ Au آمرهم‎ 


2021. Bundar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Dhuha, dari Masruq, dari 
Aisyah yang telah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
memberikan keringanan kepada kaum muslimin dalam beberapa hal. 
Akan tetapi, para sahabat malah tidak suka kepada keringanan 
tersebut. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada mereka, “Sebenarnya 
ada apa dengan para sahabat ini? Aku telah perintahkan kepada 
mereka tentang suatu hal, tetapi mereka malah tidak suka kepadanya. 
Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu 
tentang (hukum-hukum) Allah dan paling takut kepada Allah SWT 
daripada mereka' "51 | 


-٢‏ قال A‏ بکر: وقي حبر ابي سعيد: أن A 8 a‏ على 
هر من مَاءِ السَّمَا من هَذا الجنس Lal‏ قال في ei d di‏ 
a‏ راكب Ed Ka A dd‏ دل عَلَى ol‏ 
Sanadnya shahih seandainya Abu Zubair mendengarnya dari Jabir, maka‏ 550 


sesungguhya ia mudallas -Nashir) diriwayatkan oleh Abu Ya'la, lihat Majmauz 


Zawaaid 3: 160-161 
581 Muslim, keutamaan-keutamaan 127 dari jalur Al A'masy, dan ini telah berlalu, 
lihat hadits no 2015 


Shahih bum Khuzaimah || 579 


لبي WB‏ صام وَأَمَرَهُمْ بالفطر في SAI‏ إذ کان الصّوْمٌ لا شق cai‏ 
إِذ کان bi US,‏ لا د LA, ya a‏ بالفطر» إذ کانُوا 
A‏ يشند H3‏ الصومُ a) a‏ فَسَمَاهُمْ K‏ عصاة إذ امتتعوا 2 
الفطر بَعْدَ اَم ابي 2 إِيّاهُمْ بَعْدَ علمه أن شيد (ala Aya)‏ | لا 
aa) “ab‏ وهم اجون إلى Pa‏ 

2022. Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Abu Said disebutkan 
bahwasanya Rasulullah SAW pernah turun ke sebuah sungai yang 
airnya berasal dari air hujan. Sebenarnya ungkapan kalimat hadits ini 
juga termasuk dalam jenis hadits di atas. Dalam hadits itu disebutkan 
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kondisiku 
sekarang tidak sama dengan kondisi kalian. Aku mengendarai unta 


sedangkan kalian berjalan kaki. Sebenarnya aku hanya ingin memberi 
kemudahan untuk kalian.” 


Hadits ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW. sejak 
awal telah memerintahkan para sahabat untuk berbuka puasa, karena 
mereka berjalan kaki yang membutuhkan banyak tenaga dan 
kekuatan. Sedangkan beliau sendiri mengendarai unta. Seperti 
diketahui bahwa bagi orang yang berkendaraan, berpuasa itu tidak 
menyusahkan ataupun menyengsarakan dirinya. 

Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjuluki mereka sebagai 
orang yang berbuat maksiat karena enggan berbuka puasa setelah 


Rasulullah sendiri memerintahkannya. Mereka tidak mempunyai 
kekuatan, sementara mereka hanya berjalan kaki.” 


52 Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al Fathur Rabbani10:115-116, menurutku, 
sanadnya shahih dengan kesaksian dari Muslim dan dinyatakan shahih menurut Ibnu 
Hibban (909) -Nashir) 


580 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


98. Bab: Dalil Bahwasanya Rasulullah SAW Memerintahkan 
Para Sahabat untuk Berbuka Puasa Pada Hari Pembebasan Kota 
Makkah agar Mereka Lebih Kuat dalam Berperang dan Bukan 
karena Berpuasa dalam Perjalanan Tidak Dibolehkan 


PAN . 30 P PAN‏ 07 4 20 هو 


۳ دو و aa‏ وټ 
عن a A‏ ر عن EAE Ee A‏ قال: : ui ki‏ سعيد) 
ُو 55 i Sa Kli cai‏ لا اسائ عا يمنألل 
BNI SL Da ja gelap ba am‏ 
إلى aa‏ وَتَحْنْ صيَام» UP‏ مَثرلاء JB‏ رَسول الله SA‏ دلوم 
من AG RO SAN OS‏ رخص َا من ta‏ من 
Ng dy 5 jas‏ فقال: j‏ كُمْ GETE a‏ وَالْفطرٌ si‏ 


z EA Aap NS ah =‏ قال: lab‏ را tya‏ مَمَ 


2023. Abdullah bin Hasyim telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
dari Mu'awiyah, dari Rabi'ah, dari Yazid, Quza'ah menceritakan 
kepada kami lalu berkata, “Suatu hari aku datang berkunjung ke 
rumah Abu Said, seorang sahabat yang baik hati dan dermawan, untuk 
menanyakan sesuatu. Ketika orang-orang mulai beranjak pergi 
darinya, aku pun segera menemuinya dan berkata, “Hai Abu Said, aku 
akan bertanya kepadamu bukan seperti yang ditanyakan orang-orang 
tadi. Aku akan bertanya kepadamu tentang hal puasa saat bepergian.” 


Mendengar pertanyaanku itu, Abu Said pun segera menjawab, 
“Baiklah. Pada suatu hari kami bersama Rasulullah SAW bepergian ke 
kota Makkah saat kami sedang berpuasa. Tak lama kemudian kami 
singgah di sebuah tempat. Lalu Rasulullah SAW berseru, “Ketahuilah, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


kita telah dekat dengan musuh kita dan berbuka puasa itu pasti akan 
dapat menguatkan kalian." Tentunya ini merupakan suatu keringanan 
dari Rasulullah. Akhirnya, sebagian kami ada yang tetap berpuasa dan 
sebagian lainnya ada yang telah berbuka puasa. 


Setelah itu kami singgah lagi di suatu tempat. Lalu Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya kalian akan menghadapi musuh- 
musuh kalian dan berbuka puasa pasti akan menambah kekuatan dan 
tenaga kalian. Oleh karena itu, berbuka puasalah kalian” Ini 
merupakan sebuah kebulatan tekad. Akhirnya kami pun berbuka 
puasa. Setelah itu engkau melihat bahwasanya kami pernah berpuasa 
bersama Rasulullah dalam perjalanan.” 


“Abu Bakar berkata, “Hadits ini jelas bahwasanya Rasulullah 
SAW menamakan mereka sebagai orang-orang yang berbuat maksiat, 
karena beliau menginginkan mereka untuk berbuka puasa agar mereka 
lebih kuat dalam menghadapi musuh mereka yang jaraknya sudah 
semakin dekat. Kemudian mereka pasti akan menyerang musuh 
mereka tersebut dan mereka tidak membantah perintah Nabi mereka. 


Sementara itu, hadits Jabir juga berbicara tentang keadaan saat 
hari Pembebasan Kota Makkah dalam perjalanan itu juga. Ketika 
Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk berbuka puasa, 
agar tubuh mereka lebih kuat dari sebelumnya, akan tetapi mereka 
tetap berpuasa hingga sebagian dari mereka ada yang jatuh pingsan, 
harus dinaungi, dan dipercikkan air ke wajah mereka. Setelah itu 
mereka menjadi lemah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. 
Oleh karena itu, mereka layak disebut sebagai orang-orang yang 
berbuat dosa karena membangkang perintah Rasulullah untuk 
menyiapkan kekuatan dengan berbuka puasa.” 


553 Muslim,puasa 102 dari jalur Abdurrahman yang sama, Abu Daud, perkataan 
2046 


٠ 52 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


99. Bab: Ancaman Orang Yang Meninggalkan Sunnah Nabi 
karena Rasa Tidak Suka Kepadanya, Orang Yang Meninggalkan 
Sunnah Nabi boleh juga Disebut sebagai Orang Yang Berbuat 
Maksiat jika Ia Meninggalkannya lantaran Tidak 
Menyukainya.”* Karena Meninggalkan Sunnah Nabi Bukan 
Suatu Kemaksiatan sedangkan Melaksanakannya 
Adalah Keutamaan 


ده 3 362 هاو 


٤‏ - حدنا محمد بن AS‏ خا محمد Ap‏ پر 


BD شعبة» عَنْ حصين» عن مُجاهدء عن عبد الله بن عُمَرَ عن‎ 
8o C GA TA 
قال: من رغب عن سنتي فليس مني‎ 
2024. Muhammad bin Walid telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Mujahid, dari 
Abdullah bin Umar yang mendengar langsung Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka 
berarti ia bukan termasuk "یور‎ 


100. Bab: Gugurnya Kewajiban Berpuasa bagi Orang Yang 

Bepergian Jauh karena Dibolehkan Baginya untuk Berbuka 

Puasa dengan Syarat ia Harus Berpuasa Di Lain Waktu saat 
Tidak Sedang Bepergian 


Allah SWT telah berfirman, 


foe 7 Te‏ 4ع 


(BEI‏ من ايامراخر 


“73 


ə?‏ 2 و P‏ کے ره 
فمن ات مدكم Wa‏ او A‏ 


554 Dalam teks aslinya, Jaa an yatrukahaa, yang benar adalah seperti yang kami tulis 
555 Sanadnya shahih 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 583 


“Barangsiapa di antara kalian sedang sakit atau dalam perjalanan, 
maka ia harus menggantinya pada hari yang lain.” ' (Al Baqarah [2]; | 
184) 


éz‏ وراو روو 


-٥‏ - قال بو يككر: ع اس بن مالك Ng‏ بعد في 
Sy‏ الفطر في رَمَضَانَ للحامل BAG‏ 


2025. Abu Bakar bakas “Telah kami riwayatkan hadits Anas 
bin Malik Al Qusyairi tentang dibolehkannya berbuka puasa di bulan 
Ramadhan bagi orang hamil dan menyusui.”””” 


101. Bab: Penjelasan Bahwasanya Berbuka Puasa Saat Bepergian 
Jauh merupakan Suatu Keringanan dan Bukar Sesuatu وه‎ 
Mutlak Dilaksanakan. . 


ari وس بن عبد الأعْلَىء‎ GAS Ly ya 


SIA أَعْبرٌني‎ GAGA Ah GA of ~ 
ماو عَنْ حَعْزَة بن‎ BI بن‎ ag عن‎ Spa بي‎ 
لميا في‎ kk cai E قال:‎ a wah s$ 


لر هَل عل اح؟ NG‏ رَسُول الل 4: هي Ka’‏ من الله» فَمَنْ 
di‏ بها jasa‏ وم اح أن يَصُومَ قلا جُنَاحٌ le‏ قال: وفي خبر 
محمد ِن عبد GAS‏ وان عن gr‏ قال: Sa wi‏ 


PRETE a aa 


536 Lihat hadits 2042, 2043“ 


|| shahih Ibriu Khuzaimah 


2026. Yunus bin Abdul Ala telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Abdul 
Hakam menceritakan kepada ku (210-B), bahwasanya Ibnu Wahab 
memberitakan kepada mereka, Ibnu Harits memberitakan kepadaku, 
dari Abu Aswad, dari Urwah bin Zubair, dari Abu Murawih, dari 
Hamzah bin Amr Al Aslami bahwasanya ia pernah bertanya, “wahai 
Rasulullah, apakah dibolehkan jika saya kuat untuk tetap berpuasa 
dalam suatu perjalanan?” Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW 
langsung menjawab, “Sesungguhnya berbuka puasa dalam perjalanan 
itu merupakan sebuah keringanan dari Allah SWT. Barangsiapa ingin 
menikmati keringanan tersebut, maka itu merupakan suatu kebajikan. 
Dan barangsiapa ingin berpuasa, maka'ia pun tidak berdosa.” 


Abu Bakar berkata: Dalam hadits Muhammad bin Abdurrahman 
bin Tsauban yang menerima hadits dari Jabir bahwasanya ia pernah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Sebaiknya kalian 
menerima keringanan dari Allah SWT yang telah dianugerahkan 
kepada kalian' "351 


102. Bab: Anjuran untuk Berbuka Puasa dalam Perjalanan di 
Bulan Ramadhan sebagai Ungkapan Penerimaan Keringanan 
Yang Telah Dianugerahkan kepada Orang-Orang Yang Beriman 


r o 30 3 4 Pt r‏ ل 


KA jai AN ٧ 


۰ 2 
errer ا - و‎ r 


E ; حدنا‎ 


اة ئه رشي عن ٿافي عن ائ ُتَر عن سول اله ههل قال. إن الله 


يحب Was) IPO‏ كما حب أن رك مَخْضكة 


557 Muslim, puasa 107 dari jalur Ibnu Wahhab 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


2027. Said bin Abdullah bin Abdul Hakam telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami,bapakku menceritakan kepada kami, Bakar 
bin Mudhar menceritakan kepada kami, dari Imarah bin Gaziyah, dari 
Harb bin Qais, tetapi Imarah menduga itu adalah Ridha, dari Nafi' dari 
Ibnu Umar yang mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah SWT senang apabila segala keringanan-Nya itu 
dilaksanakan sebagaimana Dia juga senang apabila kemaksiatan itu 
ditinggalkan.” 


103. Bab: Tentang Perintah Kepada Orang Yang Bepergian 
untuk Memilih Antara Berpuasa Dan Berbuka Puasa karena 
Berbuka Puasa Merupakan Suatu Keringanan dan Berpuasa 
adalah Dibolehkan dengan Dalil Sabda Nabi SAW, “Bukanlah 

Kebajikan” dan Bukanlah Suatu Kebajikan untuk Berpuasa dalam 
Perjalanan,” Menurut Pendapat Kami, Karena Berpuasa dalam 
Perjalanan Bukanlah Merupakan Suatu Kebajikan maka Hal Itu 
Merupakan Suatu Kemaksiatan. Apabila Berpuasa dalam 
Perjalanan Merupakan Suatu Kemaksiatan niscaya Orang Yang 
Bepergian Jauh tidak Diperintahkan untuk Memilih Antara Taat 
atau Berbuat Maksiat, sedangkan Nabi Muhammad hanya 

Memerintahkannya antara Berpuasa atau Berbuka Puasa. 


PAN رواو‎ 


GA - YA‏ عَبْدُ Ed‏ بْنْ Was EI‏ سيان عَنْ هشام بن 


رو و So‏ 3 م PANA‏ 
غْروَة ikan AS‏ نْ محمد Ga‏ وكيع» اس د و 
م ae‏ ... 3 رو سه a‏ 


a RE‏ ترا دو 
عن هشام بن BIP‏ ق عر أبيه» عن عائشّة ig Tak of‏ عَمْرو الأسلمي 


588 Sanadnya hasan demikian juga menurut Al Haitsami 3: 162, Ahmad 
meriwayatkan yang serupa, Al Bazzar dan Ath-Thabraani juga demikian dalam 
Al Awsath, Ahmad 2 : 108 dari jalur Imarah 


586 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


IE الصو‎ PL ابي 8# عَن الصّوم في الس وكان رحلا‎ dl 
شعت فأفطر‎ ON) النبي فتك: أنْت بالخيّار إن شئت فصم»‎ 


2028. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hisyam 
bin Urwah, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam, Ha, Muhammad bin Hasan 
bin Tasnim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar 
memberitakan kepada kami, Syu'bah memberitakan kepada kami,dari 
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, Urwah, dari Aisyah yang telah 
berkata bahwasanya Hamzah bin Amr Al Aslami, seorang sahabat 
yang senang berpuasa, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang berpuasa dalam perjalanan. Mendengar pertanyaan tersebut, 
Rasulullah SAW langsung menjawab, “Sebenarnya kamu mempunyai 
dua pilihan: apabila kamu mau, maka berpuasalah dan jika kamu 
mau, maka berbukalah.”” 


sil Ela -۹٩‏ عار الْحُسَيْنُ بن Dn SH‏ بره 
ل عي اس y 2 A E‏ هد" ره همتا ره 2 
مَعَاويَة الفزاري» حدقا عاصم JS‏ عَنْ ابي نصره) عن بي مه 
الخذري» وَجَابر بن a‏ مَعَ التي يت وكان يَصُوم 
الصائم kata) a‏ فلا يعيب Sa‏ ولا الصّائمُ عَلَى 
jaka)‏ قال ابو بکر: هَڌا i Jago DA‏ في کتاب الكبير 
Abu Ammar Husein bin Huraits telah menceritakan‏ .2029 
sebuah hadits kepada kami, Marwan bin Mu’awiyah Al Fazari‏ 
menceritakan kepada kami, Ashim Al Ahwal menceritakan kepada‏ 
kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Said Al Khudri dan Jabir bin‏ 
Abdullah yang pernah bepergian jauh bersama Rasulullah SAW. Di‏ 


55 Al Bukhari, puasa 33 dari jalur Hisyam yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 587 


antara mereka ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. 
Dalam perjalanan tersebut diterangkan bahwa yang tidak berpuasa 
tidak mencela yang berpuasa. Dan sebaliknya, yang berpuasa tidak 
mencela yang tidak berpuasa. 


Abu Bakar berkata, “Ini merupakan bab panjang yang telah kami 
مدر‎ dalam kitab Al Kabiir. 3® 


104. Bab: Anjuran Untuk Berpuasa dalam Perjalanan bagi Yang 
Sanggup Melakukannya dan Berbuka Puasa bagi 
Yang Merasa Lemah | 


30r b2 A م‎ 


٠۰‏ عا بخان Ci‏ عبد AJ‏ يني الثقفي 


(D) CA Wa مل بن وح قالا:‎ Was Kas) YA La tanpa (D) 


mi م‎ 


g سَعيدٌ‎ CS هاشم ياد بن £ يوب بن اِسْمَاعيل‎ gil King 
— CALL ري سرو و سرو قال:‎ f SIA 
Jaa فلم عب‎ i kadah É و‎ Éa ÉS رَسُول الله 8 في رَمَضَانَء‎ 
ya وا‎ Nan A الْمُفطر‎ de Ha YG على الصٌائم»‎ 
سر وروک ووسرو و‎ 
رمعا ولم تقل سام ن وج‎ paja عل أله لم‎ KA هَذَا حَديث‎ 
رَسُول الله‎ HP كنا‎ Pa وقال: ون وهي‎ a 
رَمَضَان.‎ Ah و‎ 


2030. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 


| 560 Muslim, puasa 97 dari jalur Al Husain bin Harits yang serupa 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ha, Bundar menceritakan kepada kami, Sullam bin Nuh menceritakan 
kepada kami,lalu keduanya berkata, “Al Jariri menceritakan kepada 
kami, Ha, Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub bin Ismail menceritakan 
kepada kami, Said Al Jariri menceritakan kepada kami, dari Abu 
Nadhrah, dari Abu Said Al Khudri yang telah berkata, “Pada bulan 
Ramadhan, kami pernah bepergian jauh bersama Rasulullah SAW. 
Di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. 
Namun demikian, yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. 
Sebaliknya, yang berpuasa juga tidak mencela yang tidak berpuasa. 
Mereka semua berpendapat bahwa siapa yang kuat untuk berpuasa, 
maka berpuasalah dan itu merupakan suatu perbuatan yang baik. Dan 
yang tidak kuat, maka berbuka puasalah dan itu pun suatu tindakan 
yang baik pula.” 

Ini adalah hadits Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, hanya saja ia tidak 
mengatakan, “Pada bulan Ramadhan.” 

Salim bin Nuh tidak mengatakan, “Perbuatan yang baik” dan 
hanya mengatakan, “Mereka semua berpendapat.” 

Dalam hadits Ibnu Ulyah disebutkan, “Kami pernah bepergian 


bersama Rasulullah SAW”, tetapi tidak mengatakan “Pada bulan 
Ramadhan' 7 


105. Bab: Anjuran untuk Berbuka Puasa dalam Perjalanan 
apabila Tidak Mampu Melayani Diri Sendiri jika Puasa. 


- 
کے‎ r 


و ۰ M e‏ لو اس ° 7 2.1 2 
YA‏ - حدنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن حلف الحَدَّادي» 


م کے 


قالا: BIS‏ أو 395 الحفري» حَدَنَنَا سيان عن Ai LAI‏ 


دو 
۱ 


. 
r 


b z 3-2 o z f 9‏ لمهي JB KB u‏ > 7 
بن ابي كثيرء عَنْ أبي Sa‏ قال: كنا مَعَ رَسُول الله B‏ 


361 Muslim, puasa 96 dari jalur Al Jaririy yang sama 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 589 


مر co la‏ تي a Ja celaka‏ ټک و عُمَرَ: انوا فكلاء ú NG‏ 
صَائمَان فقال: اعْمَلُوا GE Kata‏ لصاحبیکې SI‏ فكلا Je‏ 
Pan sab Da‏ ساد بن سعيد GP‏ قال Ika SK‏ 
د a Ge Cl‏ لصو 
Tah‏ بَعْضٍ الها إذ ال قد أَمَرَهُمَا JEN‏ بَمْدَ مَا kaf il‏ 
ممع 1 


2031. Abadah bin Abdullah dan Muhammad bin Khalaf 
Al Haddadi'? telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, lalu 
keduanya berkata, Abu Daud Al Hufari menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang telah berkata, 
“Pada suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW berada di suatu 
tempat yang bernama Marr Az-Zahran. Tak lama kemudian, kami 
dibawakan makanan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu 
Bakar dan Umar, “Dekatilah dan makanlah makanan ini!” 


Tetapi Abu Bakar dan Umar menjawab, “Kami sedang berpuasa 
wahai Rasulullah.” 


Kemudian Rasulullah berkata lagi, “Berbuatlah sesuatu untuk 
kedua sahabat kalian ini! Dekatilah dan makanlah makanan itu hai 
Abu Bakar dan Umar! 


Muhammad bin Khalaf berkata, “Sufyan bin Said Ats-Tsauri 
telah meriwayatkan hadits ini kepadaku.” 


Abu Bakar telah berkata, “Hadits ini juga merupakan jenis hadits 
yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa orang yang berpuasa 
dalam perjalanan itu boleh berbuka puasa setelah sebagian siang 
berlalu. Hal itu nampak ketika Nabi Muhammad telah memerintahkan 


“2 Dalam teks aslinya: Muhammad bin Khallaf Al Hadaa dan revisi ini berasal dari 
At-Tahdzib 


590 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar dan Umar untuk makan setelah keduanya mengatakan 
sedang berpuasa.” 63 


106. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Berbuka Puasa 
sambil Membantu dalam Perjalanan adalah Lebih Utama 
daripada Berpuasa tetapi Dilayani ketika Dalam Perjalanan 


PAN‏ و رت« هو و 


Ta d‏ اما Ka‏ بن a‏ عَنْ حَفْص ji‏ غيّاث» 

177 عن اس بن مالك قال: کان رَسُول‎ A 

الس فصا بَعْض» وأفطرَ بَعْض تحر م المُفطرون C7 Pang‏ 
س َنْ بض الْحَمَلِ فقال في ذَلكَ: ذَهَبَ jaka‏ اليَوْمَ بالأخر 


2032. Muhammad bin Al ‘Ala bin Kuraib telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Ashim, dari 
Muwarriq, dari Anas bin Malik yang telah berkata, “Suatu ketika, 
Rasulullah SAW dan beberapa sahabat mengadakan perjalanan yang 
jauh. Sebagian sahabat ada yang berpuasa dan sebagian lagi tidak 
berpuasa. Para sahabat yang tidak berpuasa bekerja dengan penuh 
kesigapan, sementara para sahabat yang berpuasa tidak mampu 
melaksanakan beberapa tugas dengan baik. Lalu Rasulullah SAW 
bersabda, “Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini membawa 


ganjaran pahala'. 9 


Pt 2 


mol E Aya 31 a ساد‎ ip 17 حدنا‎ - ۳ 


سه ور لا 


عَنْ lp‏ عَنْ أتس» قال: & مع الي في في Ég a ÉS jin‏ 


563 Sanadnya shahih Al Fathur Rabbani 10: 164 dari jalur Abu Daud Al Hafriy 
Al Mustadrak 1: 423 dari jalur Abu Daud Al Hafri 
564 Muslim, puasa 101 dari jalurs 'Ashim yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 591 


KAA A من‎ IA شديد الس‎ pa في يوم‎ yj Wa NAYA | 
5 T G a 5 2 PE ١ o 1 SAR r 
بها الصائمُون» وَقَامَ‎ JEEG الكسّاء‎ Ceto بيده وأكثرئا ظلا‎ 
LAS :8 فقال رَسُول الله‎ AS وسقوا‎ ANN فضربوا‎ Wo jai 
المُفطرون اليَوْمَ بالأخر‎ 

2033. Sullam bin Junadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ashim 
menceritakan kepada kami dari Muwarig, dari Anas yang telah 
berkata, “Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW. Di antara 
kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Kemudian 
kami berada di suatu tempat pada hari yang panas sekali. Lalu di 
antara kami ada yang menghalangi panas sinar matahari dengan 
tangannya dan sebagian lagi membuat naungan dengan selendang di 
mana orang-orang yang berpuasa berteduh. Kemudian para sahabat 
yang tidak berpuasa mendirikan tenda dan memberi minum beberapa 
hewan tunggangan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang 


yang tidak berpuasa hari ini akan membawa pulang 0101 ۹5 


107. Bab: Keringanan Berpuasa Setengah Hari dalam Bulan 
Ramadhan dan Berbuka Puasa Setengah Hari Lainnya 
dalam Perjalanan 


KEB رَسُوْل‎ Ao SN قال ابو بکر:‎ ٤ 
الكديد نم أفطرَ‎ di في رَمَضَانَ حى‎ gi) 


2034. Abu Bakar berkata, “Hadits Ibnu Abbas, “Rasulullah SAW 
berpuasa pada hari Pembebasan Kota Makkah pada bulan Ramadhan, 


565 Muslim, puasa 100 dari jalur Abu Mu'awiyah 


592 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


hingga sampai di suatu tempat yang bernama Kadid, beliau pun 
berbuka puasa'."566 


108. Bab: Dugaan Sebagian Ulama tentang Terhapusnya Sebuah 
Hadits Yang Menjelaskan bahwa Berbuka Puasa dalam 
Perjalanan Dibolehkan oleh Hadits Yang Membolehkan 

Berpuasa Dalam Perjalanan 


PA 7 2 28 AN Pi 9 ت‎ e 07 مځ‎ 


r, 
روند‎ 


0 8 شه‎ 7 ols مس هو‎ 2o- 302 - - 0 o 2 
يق عن الڙهري» عَنْ‎ NG (ح) وَحَدَنْنَا علي بْنْ حشرم‎ SAH 
gih رَسُول الله يك عَام‎ fUo JG عَبَيّد الله بن عبد الله عن ابن عبّاسء‎ 
بالآخر قالآحر مر قول رَسُول الله‎ SEP وَإِنّمَا‎ Gadi حى إذا بلغ الكديد‎ 
Ji قال سفيان: لا أذْري هَذَا مر‎ 353 Odi هذا حَديث عبد‎ 8 
08 ها ده ده‎ o- oc“ . bs ° 
ابن عباس» اؤ من قول عبد الله أوْ من قول الرّهْرِيَ؟‎ 
2035. Abdul Jabbar bin Al ‘Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, Ha, Ali . bin Khasyram menceritakan 
kepada kami, Ibnu Uyainah memberitakan kepada kami, dari 
Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas yang 
berkata, “Rasulullah SAW berpuasa pada tahun pembebasan Kota 
Makkah hingga sampai di Kadid dan setelah itu ia berbuka puasa. 
Dengan demikian, ucapan yang terakhirlah yang diambil, yaitu sabda 
Rasulullah SAW.” 
Ini adalah hadits Abdul Jabbar. Kemudian ia menambahkan, 


Sufyan berkata, “Aku tidak tahu, apakah yang terakhir ini pendapat 
Ibnu Abbas ataukah pendapat Ubaidillah atau pendapat ۴وش عھ‎ 


566 Lihat Muslim, puasa 88 
567 Muslim, puasa 88 dari jalur Sufyan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 593 


109. Bab: Penjelasan bahwasanya Kalimat “Ucapan Yang 
Terakhir Inilah Yang Diambil bukanlah Perkataan Ibnu Abbas 


ui naa Gas Ka بن محمد بن‎ ASI حلا‎ -۱٩ 

da‏ بک دو اسا ES‏ جَرِيرٌ عَنْ 
a‏ مُعاهد» 1 ارس عَن ابن عا I‏ َرَج رَسُول الله 
8ه من Kej i‏ فصا CO a A‏ اا فو هة 


على يده» 5 $ a)‏ الا نم kal‏ وکان ابن عباس Ok‏ اء 
صَام ومن “kasi AK‏ هذا حَديث الْحَسَنِ yi‏ مُحَمّد وقال AE‏ : سَافرَ 
Ja‏ له 6 فيا Dt‏ شه کش رخ غه Laju sUh‏ 
هارا I‏ لاس م أفطَرَ ّى ps‏ مَكَة قال: کان ار 2 ول 
Ge‏ رَسُول الله هت في الس Jai,‏ وَمَنْ شاء io‏ رَمَنْ han‏ 


2036. Hasan bin Muhammad bin Shabah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Ubaidah bin Hamid menceritakan kepada kami, 
Manshur menceritakan kepada kami, Ha, Yusuf bin Musa 
menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari 
Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas yang berkata, 
“Suatu ketika, Rasulullah SAW pergi berangkat dari kota Madinah 
menuju kota Makkah. Kemudian beliau berpuasa. Saat tiba di 
kampung Asfan, beliau minta dibawakan bejana yang berisikan air. 
Kemudian beliau celupkan tangannya ke dalam bejana —sementara 
para sahabat lainnya melihat beliau— dan berbuka puasa. Selanjutnya 
Ibnu Abbas berkata, “Barangsiapa ingin berpuasa, berpuasalah. 
Barangsiapa ingin berbuka puasa, berbukalah!’” 


Ini adalah hadits Hasan bin Muhammad. 


594 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Yusuf berkata, “Rasulullah SAW bepergian pada bulan 
Ramadhan. Beliau tetap berpuasa hingga tiba di kampung Asfan. 
Kemudian beliau minta dibawakan bejana air untuk diminumnya di 
siang agar para sahabat mengetahuinya bahwasanya beliau telah 
berbuka puasa. Akhirnya beliau tiba di kota Makkah.” 


Yusuf berkata, “Ibnu Abbas berkata, “Pada awalnya Rasulullah 
berpuasa dalam perjalanan. Setelah itu, beliau pun berbuka puasa. 
Barangsiapa ingin berpuasa, maka berpuasalah. Dan barangsiapa ingin 
berbuka puasa, maka berbuka puasalah!”” 


` Abu Bakar berkata, “Hadits ini menjelaskan bahwasanya Ibnu 
Abbas melihat Rasulullah SAW pada awalnya berpuasa. Sedangkan 
berbuka puasanya setelah itu adalah menunjukkan bahwasanya dua 
hal itu merupakan sesuatu yang dibolehkan dan bukan berbuka 
puasanya setelah tiba di Asfan menjadi penghapus puasa 
sebelumnya.” | 


110. Bab: Tentang Dalil Kedua Yang Menunjukkan Bahwa 
Perintah Nabi SAW untuk Berbuka Puasa saat Pembebasan Kota 
Makkah bukan Sebagai Penghapus Dibolehkannya Berpuasa 
Dalam Perjalanan 


Aos م‎ of oir un’ 0 سرو دورس وور م - 0 م‎ 
ayas Sh حبر قرّعة بن يَحْبَى عن أبي سعيد قال ولقد‎ - ۷ 
TT KIAN ő مو‎ > ۳ 22 5 PE رهم‎ 
الله صلى الله عليه وَسَلم أمليتة قبل‎ Ipa) A بعد ذلك في‎ 
2037. Hadits Quza'ah bin Yahya dari Abu Said yang telah 
berkata, “Kamu telah melihat kami berpuasa setelah itu dalam 
perjalanan bersama Rasulullah SAW.” Sebelumnya hadits ini telah 


kami diktekan.?? 


568 Muslim, puasa 88 dari jalur Jarir 
369 Lihat hadits no 2033 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 595 


111. Bab: Keringanan untuk Berbuka Puasa dalam Perjalanan 
Di Bulan Ramadhan bagi Orang Yang Berpuasa Setengah Hari 
Di Rumah berbeda Dengan Pendapat Yang Mewajibkan Puasa 
dalam Perjalanan apabila Telah Berpuasa Setengah 
| Hari Di Rumah 


a D P ۸ 

عاص عَنْ سعيد بن عبد pj‏ لوي حل 
EP‏ عَنْ أبي ga JG Sa‏ 
al‏ حلا من رَمَضَانَ فرحنا صُوَامه حى بنا الكديت gA‏ 
SS‏ کی إل بلقا مر 


r e 4 
. 


Gi Oa |‏ بلقاء SAN‏ مرکا بالفطرء chb‏ قال بو بكر: حبر ابن 


A A 


SI h وأبي نَضْرَقَ عَنْ أبي سَعيد من‎ rẹ 
2038. Muhammad bin Ma'mar bin Rib'i Al Qisi telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abu Ashim menceritakan 
kepada kami, dari Said bin Abdul Aziz At-Tanukhi, Athiyah bin Qais 
menceritakan kepada kami, Ouza'ah bin Yahya menceritakan kepada 
kami dari Abu Said Al Khudri yang telah berkata, “Kami pernah 
bepergian bersama Rasulullah pada malam kedua bulan Ramadhan, 
Kala itu kami tetap melaksanakan ibadah puasa hingga kami sampai di 
kampung Kadid. Kemudian Rasulullah memerintahkan kami untuk 
berbuka puasa. Maka kami merasa gembira. Lalu sebagian kami ada 
yang tetap berpuasa dan ada pula yang berbuka puasa. Ketika kami 
tiba di Marr Az-Zahran, Rasulullah menginformasikan bahwa kami 
akan bertemu dengan musuh. Akhirnya kami diperintahkan untuk 
berbuka puasa.” 


596 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Abu Bakar berkata, “Hadits Ibnu Abbas dan Abu Nadhrah dari 
Abu Said Al Khudri dari bab ini.”””? 


112. Bab: Tentang Dibolehkannya Berbuka Puasa Dalam 
Perjalanan Pada Bulan Ramadhan 


Abu Bakar berkata, “Hadits Abu Said Al Khudri ini telah kami 
diktekan sebelumnya.” 


Kara —Y.YA‏ تادا ور درو تا 
ابن أبي NA‏ حي حت أن بَكْرَ بْنَ عَبْد الله 


رر asa w‏ ماع کے 2- 


8 حدله» قال: سمعت أئس بن مالك ېرل إن رول الله‎ SA 
الله هه‎ o Ni اموي‎ pal ab dan nh jin کان في‎ 
dh يرون‎ LAN NGENGENGI 


- سم‎ g rr 


2039. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Rahim Al Barqi telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, dari Ibnu Abu Maryam, dari 
Yahya bin Ayub, dari Hamid, dari Bakar bin Abdullah Al Mazni. 
Selanjutnya Bakar bin Abdullah Al Mazni berkata, “Aku pernah 
mendengar Anas bin Malik berkata, ‘Suatu ketika Rasulullah SAW 
tengah mengadakan perjalanan bersama para sahabat. Di tengah 
perjalanan, mereka merasa lemah karena sedang menjalankan ibadah 
puasa. Kemudian Rasulullah —yang saat itu berada di atas untanya— 
minta dibawakan bejana berisi air dan langsung meminumnya yang 
juga disaksikan oleh para sahabat lainnya. 


570 Sanadnya terpercaya, jika At-Tanukhi berbaur pada akhir usianya akan tetapi ia 
telah diikuti sebelumnya yaitu no (2023) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


113. Bab: Tentang Dibolehkannya Berbuka Puasa pada Hari 
Seseorang Keluar dari Kampung Halamannya untuk Bepergian 
jika hadits Ini Benar, berbeda Dengan Pendapat Yang 
Menyatakan bahwa Apabila Seseorang Telah Berpuasa saat 
Masih Berada Di kampung Halamannya lalu Ia Akan Bepergian 
maka Tidak Dibolehkan Baginya untuk Berbuka Puasa. Dan 
Dibolehkan Pula Berbuka Puasa apabila Seseorang Telah 
Melewati Beberapa Rumah dari Tempat Ia Berangkat meskipun 
Jarak Rumah Tersebut Dekat 


o aoi a de الإمَامُ و‎ PA una - ٠ 
KA محمّد بن اٍِسُحَاق بن‎ 5 Jai ji طاهر عمد‎ Tusi abal 
م #03 3 .315 وهو‎ heat 


Ki Aoa‏ عمد بن إسْحاق بن En ka‏ مُوسی محمد إن 
اف ag ja Ka da‏ هه د ۽ ايوب حي 
Jab Gi TT‏ الْحَضْرَمِي حَدَئهُ عَنْ عبد بن حير 

ال ركنت مم أن Sa‏ زرل الله 8 في DEE‏ 
الفمنطاط في شَهْر btn‏ دقع ثم قرب kate‏ فقال BL‏ لسن 
ری ad‏ فقال بو UEA ar‏ عَنْ سنه رَسول الله فك قال أبو بكر 
i DH old‏ كَليْبَ 3 ذهل ولا ae‏ حير ولا أل po‏ من GAY‏ 


بعدالة 

2040. Al Ustad Imam Abu Utsman bin Abdurrahman 
Ash-Shabuni telah membacakan sebuah hadits kepada kami, Abu 
Thahir Muhammad bin Fadhl bin Muhammad bin Ishak bin 
Khuzaimah memberitakan kepada kami, Abu Bakar Ishak bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abu Musa Muhammad bin 
Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid 
Al Muqri menceritakan kepada kami, Said bin Abu Ayyub 


598 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan 
kepadaku, bahwasanya Kulaib bin Zihl Al Hadrami menceritakan 
kepadanya, dari Ubaid bin Jubair yang telah berkata, “Aku pernah 
naik perahu dari kota Fusthat (Kairo lama) bersama Abu Bashrah 
Al Ghifari, seorang sahabat Rasulullah SAW, pada bulan Ramadhan. 
Kemudian sahabat Rasulullah tersebut, Abu Bashrah Al Ghifari, 
segera mendorong perahunya dan setelah itu mulai mendekati 
makanannya seraya berkata kepadaku, “Hai saudaraku, mendekatlah 
kemari! 


Aku pun bertanya kepadanya, “hai Abu Bashrah, bukankah Anda 
masih melihat rumah (di tempat kita berangkat)? 


Lalu Abu Bashrah menjawab, “Apakah kamu tidak suka kepada 
sunnah Rasulullah SAW hai saudaraku?” 


Abu Bakar berkata, “Sungguh aku tidak mengenal Kulaib bin 
Zihl dan Ubaid bin Jubair. Selain itu, aku juga tidak dapat menerima 
pengetahuan agama orang yang tidak aku ketahui keadilannya.””7! 


114. Bab: Tentang Keringanan dalam Berbuka Puasa di Bulan 
Ramadhan pada Jarak Kurang dari Satu Hari Satu Malam 
apabila Haditsnya Shahih. Akan Tetapi aku Tidak Mengenal 
Manshur Bin Zaid Al Kalbi, apakah Ia “Adil ataukah Tercela. 


PANG‏ م 32 30o‏ له 


gi KA SI محمد بن عبد الله بن عبد‎ WA -0١ 


وشعيّب عيب Was De bangga al YG‏ نا محمد بن 


571 Sanadnya dha'if, Abu Daud, perkataan 2412 dari jalur Abdullah bin Yazid 
Ad-Daarimi 2: 10 dari jalur Abdullah bin Yazid, menurutku haditsnya shahih, hadits 
ini kuat dengan hadits Dahyah setelahnya, dan memiliki kesaksian lain dari hadits 
Anas bin Malik, dan telah aku takhrij seluruhnya dan aku pastikan kebenaran hadits 
ini dalam karyaku yang berjudul, Tashiihu haditsi iftharish shaa'im qabla safarihi 
ba'dal fajri, sekaligus sebagai bantahan bagi siapa yang menganggapnya dha'if dan 
harus melihat kembali -Nashir) 


Shahih Fbnu Khuzaimah || 599 


سه 0 03 017 Uh‏ ےم مام | 7 
di‏ عَنْ منصور DA‏ أن دَخَْة U ip‏ حرج من قريته يته الى قرية عقبة 


oat مَعَه الاش رف‎ in ن‎ Dan من اطاط في‎ AE Gi 
SS UNA pad وال له رات‎ IG a رَجَعَ الى‎ kah nhk ol 
في ذلك‎ Ji أا إن نم رَعْبُوا عن هذي رَسُوْل الله ويك وأَصْحَابه‎ 


Gi‏ صَامُوا قال عند ذلك me)‏ اقبضني a J8, aw‏ لت 
TK s 7‏ 


حرج من ره بدمطق للزة إل of Kie E ji‏ حامر َم أل أفطر 
دځ ھ Jo‏ م واس ره روو 


ala لهي قول في هذا‎ AS JG وَاحدَا‎ É رألبَاقي‎ 
بن ريد الکلي‎ 
2041. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abu Syu'aib menceritakan 
kepada kami, lalu keduanya berkata, “Al-Laits memberitakan kepada 
kami, dari Yazid bin Abu Habib, Ha, Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Maryam memberitakan kepada 
kami, Al-Laits memberitakan kepada kami, Zayid bin Abu Habib 
menceritakan kepada ku, dari Abu Khair, dari Manshur Al Kalbi 
bahwasanya suatu ketika Dahiyah bin Khalifah berangkat dari 
kampungnya ke kampung Uqbah bin Amir yang berada di Fusthah 
(Kairo lama) pada bulan Ramadhan. Dalam perjalanan itu ia dan 
beberapa orang bersamanya berbuka puasa, sementara beberapa orang 
lainnya enggan untuk berbuka puasa. Ketika kembali ke kampungnya, 
ia berkata, “ Demi Allah, hari ini aku telah melihat suatu masalah 
yang tidak aku duga sebelumnya. Ada sebagian orang yang tidak suka 
mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya.” Dahiyah 
bin Amir mengatakan hal tersebut kepada orang-orang yang tetap 
berpuasa. Pada saat itu, Dahiyah pun berdoa, “Ya Allah ya Tuhanku, 
ambillah nyawaku kepada-Mu!” 


600 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ibnu Abdul Hakam berkata, “Dahiyah bin Amir berangkat dari 
kampung halamannya di kota Damaskus menuju kampung halaman 
Ugbah bin Amir. Kemudian Dahiyah bin Amir berbuka puasa. 2 


Muhammad bin Yahya berkata, “Ibnu Luhai'ah berkomentar 
tentang hadits ini, “Manshur bin Zaid Al Kalbi'. 2 


115. Bab: Tentang Keringanan bagi Wanita Yang Hamil Dan 
Menyusui untuk Berbuka Puasa Di Bulan Ramadhan dan 
Penjelasan Bahwasanya Kewajiban Puasa Gugur bagi Keduanya 
Di Bulan Ramadhan dengan Disertai Keharusan Mengqadhanya 
di Hari Yang Lain 


ar Pt r 


T Was - ۲٠‏ ن إبراهيم الدورقي؛ بو هَاشم زیا 


na يوب قَال:‎ Eta adi ابن‎ Ag اِسْمَاعيل‎ BIS قالا:‎ gl 
Kad i َل لَك في الذي‎ ng هَذَا الحَديث» نَم قال‎ a قلابة‎ 
LA فلق قال: حَدَنِي قريب لي يقال ا لهُ: أن بْنْ مالك قَال:‎ ai 
Jaa وا وخ ال‎ el SN رَسُول الله هذ‎ 
إن‎ - a Td Ji fe فقَالَ: ادن‎ a A dii walih 


la? Tadi 5 2 


كان بعد ذلك Saha‏ أل ألم درل اھ جو على ل 


2042. Ya’kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi dan Abu Hasyim Ziyad 
bin Ayyub telah menceritakan sebuah. hadits kepada kami,lalu 
keduanya berkata, “Ismail bin Ulyah telah menceritakan hadits ini 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, lalu berkata, “Abu 
“Qulabah menceritakan hadits ini kepada kami, Kemudian Ayyub 


572 Sanadnya dha'if, Manshur Al Kalbi terhalang, Abu Daud 2413 dari jalur Al-Laits 
, lihat catatan hadits yang di atas -Nashir) | 


bertanya kepadaku, “Hai Abu Qulabah, apa kamu mengenal orang 
yang meriwayatkan hadits ini kepadaku? Tunjukkanlah ja kepadaku!” 


Lalu aku menemuinya. Abu Qulabah berkata, “Seorang 
familiku yang bernama Anas bin Malik telah menceritakan hadits ini 
kepadaku. Ia pernah berkata, “Aku pernah menemui Rasulullah SAW 
yang tengah berada di atas unta yang dikendarainya. Saat aku temui, 
ternyata beliau sedang makan. Kemudian beliau mengajakku untuk 
makan bersamanya. Lalu aku menjawab, “Saya sedang berpuasa hai 
Rasulullah.” Akhirnya beliau berseru kepadaku, *Kemarilah mendekat 
kepadaku, niscaya akan aku beritahukan kepadamu tentang suatu hal! 
Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT telah menggugurkan kewajiban 
berpuasa dan (hanya mewajibkan) setengah shalat bagi orang yang 
bepergian, wanita hamil, dan wanita yang menyusui'." 


Kemudian Anas bin Malik berkata, “Sebenarnya aka tidak 
berkeinginan untuk mencicipi makanan Rasulullah SAW, saat beliau 
memanggilku tadi.” 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini termasuk dalam jenis hadits yang 
telah aku terangkan dalam kitab Al Iman bahwa kata setengah (nis/) 
terkadang digunakan untuk bagian dari sesuatu, meskipun bukan 
setengah dari kesempurnaan. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah 
SAW telah mewajibkan syathr shalat. Yang dimaksud dengan syathr 
di sini adalah setengah dan bukan arah atau tujuan, sebagaimana 
disebutkan dalam firman Allah SWT: “Maka palingkanlah wajahmu 
ke arah Masjid Haram’ (Al Baqarah [2]: 144). Selain itu, Allah SWT 
juga tidak menggugurkan setengah kewajiban shalat, karena Allah 
SWT tidak mengurangi sedikitpun bilangan rakaat dari shalat Shubuh 
dan shalat Maghrib bagi orang “yang bepergian atau dalam 
perjalanan.” 


یم 


5 Sanadnya dha'if karena kegamangan perawi antara Abu Qalabah dan Anas bin 
Malik dan ia bukanlah seorang anshar seperti yang akan diterangkan penulis 
-Nashir) 


602 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


20 r 


a Cia بن عُثْمَانَ العخلي»‎ Kasan Gi -٠١ 41 


Yan f a A عن رب عن بي قلابٌق عن ع قال:‎ D 


ya JP OL ajal صائم فقال:‎ al فقال: ادئة قال:‎ SS وهو‎ 
3 A FI الصّلاة»‎ any Zai pa وضع عن‎ si الله‎ 3 
۰ ve. عَو‎ A , ده‎ 1 

المرضع قال أبو بكر: NA PH,‏ من ټي عبد الله بن 
مالك 

2043. Muhammad bin Utsman Al Ajali telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Ubaidillah menceritakan kepada kami, 
dari Sufyan, dari Ayyub, dari Abu Qulabah, dari Anas yang telah 
berkata, “Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang makan, 


datang seorang laki-laki menemui beliau. Kemudian Rasulullah 
berseru kepada laki-laki itu, “Kemari mendekatlah hai saudaraku!” 


Tetapi laki-laki itu malah berkata, “Saya sedang berpuasa hai 
Rasulullah.” 


Namun Rasulullah SAW kembali berkata kepadanya, “Kemari 
mendekatlah, akan aku jelaskan kepadamu tentang puasa! 
Sesungguhnya Allah SWT telah menggugurkan kewajiban berpuasa 
dan (hanya mewajibkan) setengah shalat bagi orang yang dalam 


sin” 


perjalanan, wanita hamil, dan wanita menyusui'. 


Abu Bakar berkata, “Anas bin Malik Al Anshari adalah salah 
seorang dari bani Abdullah bin Malik. ود‎ 


574 Sanadnya dha'if karana meriwayatkan dari Abu Oalabah dan dia adalah termasuk 
fadlis, dan riwayat yang lalu telah menerangkannya, bahwa diantara keduanya ada 
kerabat Anas bin Malik, akan tetapi hadits ini kuat dengan hadits selanjutnya - 


Nashir) As-Sunan Al Kubra' karangan Al Baihaqi 4: 231 dari jalur — Ats-Tsauri 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 603 


9 - 
کول مهام وو دو رن 


-٢.٤‏ حدنا جعفر بن محمد Wa‏ وکيځ عن ابي هلال» عَنْ 


2 ey, عاض م ع ه كم ۰ 2 شاع هوم سه‎ ey o- 
عبد الله بن سوادة» عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن مَالك‎ 
0 T 1 P ag ره‎ a 20111111111 د‎ 
Was; (D) هلال‎ Fa Was عفان»‎ Ere الحسن بن محمد»‎ Pa 
الحدیت‎ Sis عاصم بن علي» شا ار هلال»‎ Ce Aa gan الح‎ 
عفان‎ JG) فقال عفان في حديثه عَنْ أُنٌس بن مالك وَلَيْسَّ بالأنصّاري»‎ 

ea 

2044. Ja'far bin Muhammad telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari Abu Hilal, dari 
Abdullah bin Sawadah, dari Anas bin Malik, seorang tokoh dari bani 
Abdullah bin Malik, Hasan bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Affan menceritakan kepada kami, Abu Hilal menceritakan 
kepada kami, Ha, Al Hasan menceritakan kepada kami, Ashim bin Ali 


menceritakan kepada kami, Abu Hilal menceritakan kepada kami, 
Selanjutnya Abu Hilal menyebutkan hadits tersebut. 


Kemudian Affan berkata dalam haditsnya, “Dari Anas bin 
Malik, tetapi bukan dari bani Anshar.” Affan berkata dalam haditsnya, 
“(Yaitu) wanita yang menyusui ae 


116. Bab: Tentang Gugurnya Kewajiban Berpuasa bagi Wanita 
saat Mengalami Menstruasi 


NG أَبَانَء‎ oi بْنُ يَحْبَى‎ ES gra ir حَدَننَا مُحَمَّدُ‎ -٠١ to 
Io, رور‎ Aoz KAN و هوم وام سي «# مضعم مم روت‎ 
زيد وهو ابن‎ JP حَعْف‎ ji Sama PADAN DA Gas 


r 


575 Sanadnya hasan, Abu Hilal Ar-Rasibi jujur, dia lemah namun telah dicantumkan, 
Abu Daud, perkataan 2408 dari jalur Abu hilal, At-Tirmidzi 3:93, An-Nasa'i 4 : 160 
dari jalur Ibnu Sawadah 


604 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


5 إلى‎ of MA عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد‎ el 
E 5 1 و‎ ۹ 1 7 3 E 7 r Z 
للب الرّحُل الْحَازم مر“‎ Cadi عقل ودينء‎ adi قال: ما رایت من‎ 


و r‏ 
رورو - 


و ا 7 و 2 4 P 5 PER 5 Rs‏ 5 
إحدَاكن, يا مَعْشَرَ النَسَاءِ فقلنَ لَهُ: ما تُقصان دينتا وَعَقْلنَا يا رَسُولً edi‏ 


و 


r خرس سو بي د نې رر 7 وو - سے ت‎ 4 a 
قُلْنَ: بى قَالَ: ذلك‎ D قال: الس شَهَادَة المرأة مثل‎ 
0٢ ا ې‎ ٩ در 2م و‎ 0 a 2 $ PAS هرز‎ 
لنقصان عَقَلهَا اليس إذا حاضت المرأة لم صل ولم تصُ؟ قال: فذلك‎ 

| rl بن‎ ema دينها هذا‎ OLAH من‎ ' 
2045. Muhammad bin Yahya dan Zakaria bin Yahya bin Aban ® 
telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, keduanya berkata, 
“Ibnu Abu Maryam telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far memberitakan kepada kami, Zaid bin Aslam 
memberitakan kepada ku, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Said Al 
Khudri. bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Wahai kaum 
wanita ketahuilah, aku tidak menemukan kaum yang kurang akal dan 
agamanya yang dapat menghilangkan akal pikiran laki-laki yang 
bijaksana daripada kalian.” | | 
-> Para wanita, kaum muslimat, itu menjawab, “wahai Rasulullah, 
sebenarnya apa kekurangan agama dan akal kami?” 


Rasulullah SAW menjawab, “Bukankah kesaksian seorang 
wanita itu sama seperti kesaksian setengah laki-laki?” j 


Para wanita itu pun menjawab, “Benar wahai Rasulullah.” 


576 Menurutku, Zakaria bin Abban adalah syaikhnya penulis yang tidak aku temukan 
biografinya dalam referensi yang ada di tanganku, kelihatannya ia termasuk seorang 
yang cukup terkenal baginya, ia telah meriwayatkan hadits lain darinya, lihat 
misalnya di no (2052,2063, 2065)oleh karena itu tidak mungkin ia adalah Zakaria 
bin Yahya bin Iyas seperti yang dikatakannya, dan yang sesuai dengan letak- 
letaknya bahwasanya ia adalah Ibnu Hibban, dan karena Al Hakim meriwayatkan 
salah satunya dari jalur penulis lalu mengatakannya (Ibnu Abban) yaitu hadits no 
(2063) Ath-Thabrani juga meriwayatkan dalam hadits no (2065) dari jalur Ibnu 
Abban juga seperti yang akan aku jelaskan. 00 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


Lalu Rasulullah pun berkata, “Itulah bukti kurangnya akal 
seorang wanita. Bukankah seorang wanita tidak wajib shalat dan 
berpuasa manakala mengalami menstruasi? Itulah. bukti dari 
kurangnya agama wanita.” 


Ini adalah hadits Muhammad bin Yahya.” 


117. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Wanita Yang . 
Mengalami Menstruasi harus Menggadha Puasanya pada Saat Ia 
Suci. Keringanan Bagi Wanita untuk Menunda 0301138 28 

hingga Bulan Sya'ban 


4 07 0 


SENI‏ حذنا عبد Pa)‏ بن OKA WAH ik‏ عن يَحَبَى) 
قال: PENA‏ آنا لیت Sa J‏ عائشة تقول: کان Í oS‏ 


© رم r‏ سي 


A‏ ا نا انمت کې لي شان 


2046. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yahya 
yang telah berkata: Aku pernah mendengar Abu Salamah berkatafaku 
pernah mendengar Aisyah berkata, “Dulu aku pernah punya kewajiban 
untuk menggadha puasa di bulan Ramadhan. Lalu aku tidak sempat 
menggadhanya hingga datang bulan Sya'ban'."378 


- 20 3G. 3 PAN 


Wd -Y. fy‏ محمد بن iji gi SS JÉ‏ سَعيد عَنْ 


شو a‏ وو 


ساس صم 


577 Al Bukhari puasa 41 secara ringkas dari jalur Ibnu Abu Maryam 
578 Al Bukhari,puasa 40 dari jalur Yahya, demikian juga dengan Muslim dan lainnya 
yang dikeluarkan dalam Al Irwaa' (944) -Nashir) 


606 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2047. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dari yahya, 
dari Abu Salamah, dari Aisyah sama dengan redaksi hadits di atas.” 


7 7 
و غور و P NG‏ 07 4 هو و 


LA‏ - حدنا محمد بن رافع» Gi‏ عبد pi MA‏ ابن 


r 
or A 


Lc. 5 وس 20 رو‎ faso - gi aa ” هم ھ‎ - ERS 
CAP حدني يحبى بن سعيدء قال: سمعت أبا سلمّة بن عبد‎ BP 

Pori Ge P o 4 a ba o r 22‏ ۰ اى s2 7 P.‏ 
قال: iile GEE‏ تقول: قد کان علي شي ء من رمضان» ثم لا 
f‏ هر دو "٤‏ ء و 1 ٢ - br‏ رهس 7 سه k MBAH‏ رم د ځا ال 2 
استطيع | اصومه حتى يجيء شعبان Da‏ لمكانها من الي 

0 3 7 Pa 1 ° - pa z عو و‎ 7 


5 


2048. Muhammad bin Rafi” telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan sebuah 
hadits kepadaku, lalu berkata: Aku pernah mendengar Abu Salamah 
bin Abdurrahman berkata, aku pernah mendengar Aisyah berkata, 
“dulu aku pernah mempunyai kewajiban menggadha puasa bulan 
Ramadhan. Tetapi aku tidak dapat melaksanakan puasa gadha tersebut 
hingga datang bulan Sya'ban. Aku menduga hal itu dilakukan karena 
bulan Sya'ban mempunyai arti tersendiri bagi Rasulullah SAW'." 


Yahya berkata, “Rasulullah SAW senantiasa menanti datangnya 


bulan Sya'ban sebelum datang bulan Ramadhan selanjutnya.” 


PANA‏ 2,2 10 وره ريد و 2 ,ه 
—Y- 44‏ حدنا علي بن شعيب) حدنا ابو النضرء 
ASI‏ حم عن عفان عن MAA)‏ عن WA,‏ عن aes‏ قالت: ما 


کت A‏ رَمَضَان 5 LI‏ إلا في شمان 


579 Lihat hadits 6 
580 Muslim, puasa 151 dari jalur Muhammad bin Rafi' 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


`. 2049. Ali bin Syu'aib telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Nadhar menceritakan kepada kami, Al Asyja'i 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan dari As-Sudiyyi dari Al Bahi, 
dari Aisyah yang telah berkata, “Pada masa Nabi Muhammad, aku 
tidak pernah mengqadha sisa kewajiban puasa bulan Ramadhan 
kecuali pada bulan Sya'ban.”*! 


dpan مځ‎ 8 202? 30 - 30 3 -0 PAN 
KAM ai الهمداني» حدننا‎ pan حدنا إبراهيم بن‎ - ٠۰ 
ع" إسماعيل السَّدّي» عَنْ عبد الله البهى» عَنْ عائشة بمثله‎ SAN WAS 
E کا الله المي ن‎ ENG as وزو‎ 
Gis رَسُول الله ف‎ i كالَ:‎ 


2050. Ibrahim bin Mas'ud Al Hamdani telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
Zaidah menceritakan kepada kami, dari Ismail As-Sudiyy, dari 
Abdullah Al Bahi, dari Aisyah sama dengan bunyi hadits di atas." 


Al Bahi pun berkata, “Di semua kehidupan Rasulullah SAW.” 


co... 


0 PAN 


an KN‏ محمد بن da‏ العجلي 


4 03 


o z M PAN 
عبيد الله» عن.‎ WAS e 
r 0 Že e 4 o م‎ Ta z AN M o 0 7 222 r 2 r, 
شيبّان» عن السدي» عن عبد الله البهي» قال: سٌمعت عائشة» تقول: ما‎ 
A Az BA a 5 2 3 < رم 2 7 1 ا‎ á 3 A ,مه‎ 3 
or همو«‎ o ه ره و لس ل هود‎ y ره‎ 30o مال سیه بير رت مر‎ > 
يحبى بن عبد‎ A الحكوء‎ a بْنْ‎ kawan Ga الله وه‎ 
# 0. 2A o2 Pi E [WA لو و كوم‎ 2 aah oa o X 
بكيّر» قال: سّمعت الليث بن سعدء يقول: سمعت يزيد بن أبي‎ op الله‎ 
e رو رت رورم 2 و 8 2 م‎ É 20 0 رورو م‎ - 
بن ابي وو وهما جوهرنا البلادء يقولان: فحت‎ A چ وعبيد‎ 
s و"‎ 20 
مصر صلحا‎ 


**! Sanadnya hasan, At-Tirmidzi, puasa 66 (2:152) dari jalur Isma'il As-Sadiyyi 
582 Lihat hadits 2049 17 | | 


608 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2051. Muhammad bin Utsman Al “Ajili telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Ubaidillah menceritakan kepada kami, 
dari Syaiban, dari As-Sadiy, Abdullah Al Bahi, dari Aisyah berkata, 
"aku tidak pernah mengqadha kewajiban puasa bulan Ramadhan 
kecuali pada bulan Sya'ban sampai Rasulullah SAW meninggal 
dunia." 


Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Bukair 
menceritakan kepada kami,lalu berkata: Aku pernah mendengar Laits 
bin Sa'ad berkata, "Aku pernah mendengar Yazid bin Abu Habib dan 
Ubaidillah bin Abu Ja'far, keduanya adalah permata negeri, berkata, 


“negeri Mesir telah dibebaskan secara زړوورډل‎ 3 


118. Bab: Tentang Kesanggupan Ahli Waris Mayit Yang 
Menggadha Puasa Ramadhannya Mayit tetapi 
la Lalai Saat Mengqadhanya 


مر نند £ هور . سا 9 9 PAN or‏ ت 

۲ - حخدننا أَحْمَدُ بن عَبْد الرَحْمَن بن Ag‏ حدننا Wr‏ 
07 3037 وو GJ‏ 5 سه os‏ د ه £ Lo.‏ - 38 
و رار د ند 20 0 Z 2 9 LG‏ رهد س f‏ مسب سر هس is- 4 Hao‏ 

بن يحيى» حداننا ابن ابي مريم» اخبرنا يحيى بن أيوب» Pa‏ 
موو £ La.‏ ر يه رس 6 .د هل ۰ 00 هود ره .۶1۰ sake‏ 
ابن أبي جعفرء وحدثنا زکريا بن يخيی بن أبان» BAD‏ عَمْرُو بن ظافرء 
kus P‏ - سه 0-3 0 La f‏ سه A‏ رت Lo o‏ 
حا یھی ن ابوت کن عيية له بن ابي جعفره عن محمد بن عبر 
برس KANG o lo 0 7 o4 o‏ وا M 5 s-‏ ت- < 5 م هاس . 
وَهُوَ ابن الزبير عن عروة» عن عائشة» أن رَسُول الله قي قال: من مات 

ab. 30 م‎ 


عليه صيَامُ صَامَ عنْهُ وليه 


z 


38 Al Hafidz menunjukan dalam Al Fath 4: 191 kepada riwayat ini dari Ibnu 
Khuzaimah : 5 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 609 


. 2052. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, pamanku menceritakan kepada kami, Amr 
bin Harits menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, 
Ha, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Maryam menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub memberitakan 
kepada kami, Ibnu Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Zakaria bin 
Yahya bin Aban menceritakan kepada kami, Amr bin Zhafir 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin Ja'far bin 
Zubair, dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Barangsiapa yang meninggal dunia dan mempunyai 
kewajiban puasa, maka ahli warisnyalah yang harus mengqadha 


puasanya.” 


119. Bab: Tentang Harus Dilaksanakannya Qadha Puasa Seorang 
Perempuan Yang Meninggal Dunia ini Merupakan Suatu Bukti 
apabila Orang Yang Hidup Telah Menggadha Puasa Mayit maka 
Gugurlah Kewajiban Qadha Si Mayit sebagaimana Halnya 
Hutang Yang Harus Dilunasi oleh Keluarga Mayat 


CARA D latah Je ae بن‎ SA GIS -۳٣ 
wb HA ميسرة ) > عَنْ ابي حريز في‎ : kai قال: قرات على‎ 


11 


Atau A aa SI صو قال:‎ Gile) 


sor رو د در مم‎ So 


Ssi‏ فقالت: ا رول الل إن أمّي NGGE AL‏ وم an‏ عر يوم 


Lor ° af 0‏ ره قو دې یی 
ل: رایت لو أن أمك cúú‏ وعليها دين» اكت IG kana‏ نعم» 
رور لا e 2 NA‏ - 


قال: اقضي ذَيْنَ AG IN‏ من ثم 


*M Al Bukhari, puasa 42 dari jalur Ubaidillah bin Abu Ja'far 


610 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2053. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan 
kepada kami, lalu berkata, aku telah membaca hadits ini dari Fudhail 
bin Maisarah, dari Abu Huraiz tentang seorang perempuan yang 
meninggal dunia dan masih mempunyai hutang puasa. Abu Huraiz 
berkata: Ikrimah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas yang 
telah berkata, 'Pada suatu hari, ada seorang perempuan yang datang 
menemui Rasulullah SAW dan berkata, “wahai Rasulullah, ibuku 
telah meninggal dunia dan ia mempunyai hutang puasa lima belas 
hari. (Apakah kami harus menggadhanya).? 

Lalu Rasulullah SAW berkata, "Bagaimana menurutmu, jika 
ibumu meninggal dunia sedangkan ia masih mempunyai hutang, 
apakah kamu akan melunasinya? | 


Dengan penuh semangat ia menjawab, 'ya.' 


Lalu Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu, lunasilah hutang 
ibumu.” 


Wanita yang disebut dan diceritakan di atas adalah berasal dari 
Khats' "ووه‎ 


120. Bab: Perintah Untuk Menggadha Puasa Nazar dari Seorang 
Wanita Yang Bernazar apabila Ia Meninggal Dunia dan Belum 
Memenuhi Nazarnya 


2 
10 بر ساس ب م بي BG‏ را ا 


Api عن‎ Su A محمد‎ GA 5ه.”-‎ 


عَن OGE‏ عن مُسْلم akadi‏ عن سعيد بْنِ خش عن ابن عباس أن 


585 Dalam sanadnya terdapat kelemahan, Abu Hariz nama aslinya Abdullah bin 
Al Husain Al Azdiy dia adalah jujur tapi keliru -Nashir) lihat Al Bukhari,puasa 42, 


Al Hafidz dalam Al Fath 4: 194 menunjukan kepada riwayat Ibnu Khuzaimah, 
Al Baihagi 4: 256 dari jalur Muhammad bin Abdul A'la 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Ti 8‏ ت 


ôl yal‏ رکبت ل AA‏ أن JC; AG lea "ai‏ أَحُوم تی 
فق فَأمَرَهُ اللي لَك أن يَصُومَ عَنْهَا 


2054. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Abu Addi menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, dari Sulaiman, dari Muslim Al Biththin, dari Said bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang wanita yang sedang berlayar 
di lautan dan bernazar untuk berpuasa selama satu bulan penuh. Akan 
tetapi, malangnya, wanita tersebut meninggal dunia (sebelum 
menunaikan nazarnya itu). Kemudian saudara laki-lakinya bertanya 
kepada Rasulullah SAW tentang puasa nazarnya tersebut. Lalu 
Rasulullah pun memerintahkan saudara laki-lakinya itu untuk 
berpuasa menggantikannya.” | 


121. Bab: Penjelasan Bahwa Wali, Famili, Sejawat, Laki-Laki ٩ 
Perempuan, Orang Merdeka atau Budak Yang Menggadha 
Puasanya Orang Laki-Laki atau Wanita Yang Bernazar, maka 
Qadhanya Itu Sah. Hal Itu Disebabkan karena Rasulullah SAW 
Menyamakan Qadha Puasa Nazar dengan Qadha Hutang 


r, 
سر کے م کو‎ 


cJ حدننا ابو‎ BI حدنا عبد الله بن سعيد‎ ۱۲ ٥ 
° 32 ه‎ A ° 3. 0 MEDAN ص‎ - 3 co 
وسلمة بن كهيل» ومسلم البطين» عن سعيد بن‎ SI عن‎ PAI 
Aa P3 قال: جاءت امرأة الخ‎ rés وَمُجَاهدء عن ابن‎ cht, جحبیر»‎ 
5 of f ki 2 o seba Ore. 4 - سم‎ ore E رو‎ PE 
إن‎ cab مانت وعليها صيام شهرين متتابعين) قال:‎ g فقالت: إن‎ 
13 ` a.” a لە 8ه و هخ ني‎ o o £ ga NE 
قال‎ gf قالّت: َعَم قَالَ: فح الله‎ tetas A كان على أختك دين؛‎ 
-A جو وو‎ Tan Pi 4 نر #2 دري‎ wa 4 
وسلمة بن كهيل إلا هو‎ SA عن‎ ai لم يقل‎ SA 


sa Sanadnya shahih 


612 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2055. Abdullah bin Said Al Asyaj telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, Al 
A'masy. menceritakan kepada kami, dari . Hakam, dan Salama bin 
Kuhail, serta Muslim Al Biththin, dari Said bin Jubair, Atha, dan 
Mujahid dari Ibnu Abbas yang telah berkata, “Suatu ketika, ada 
seorang wanita yang datang menemui Rasulullah SAW seraya 
berkata, “wahai Rasulullah, saudara perempuanku meninggal dunia 
dan ia masih mempunyai tanggungan puasa dua bulan berturut-turut. 
(Apakah aku harus melunasinya)?” 


Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah pun langsung menjawab, 
“bagaimanakah menurut pendapatmu jika saudara perempuanmu itu 
. mempunyai tanggungan hutang, apakah kamu harus melunasinya? 


Wanita itu menjawab, “Tentu saja aku harus melunasinya 
Rasulullah.” 


Lalu Rasulullah pun berkata kepadanya, “Begitu pula halnya hak 
Allah SWT yang lebih layak dilunasi'." 


. Abu Bakar berkata, “Tidak ada seorang pun yang mengatakan, 
“Dari Hakam dan Salamah bin Kuhail kecuali وزل‎ "57 


122. Bab:Tentang Memberikan Makan Satu Orang Miskin setiap 
Hari bagi Seseorang Yang Meninggal Dunia sedangkan Ia 
Mempunyai Tanggungan Puasa jika Hadits Ini Benar. Karena Di 
Dalamnya Ada Asyats Bin Siwar Yang Buruk Hapalannya 


0 
[d 


س هه در يه روس PAN‏ سم ۶۸ ه ۶1 o‏ شک لاه . كه 
—Y 01‏ حَدَننَا علي بن معبد» Wa‏ صالح بن عبد الله الترمذي» 
r 5 - s 2‏ 
ل هود Wo‏ ويس رور ومو 


r 70 7 Tor £ o S: 20, £ ” 5‏ . 
Vido‏ ع > عن اشعث» عن محمد وهو ابن أبي ليلى» عن ثافع» عن ابن 


38? Menurutku sanadnya shahih dengan kesaksian dari Muslim, telah ia riwayatkan 
dalam shahihnya (4?154) dengan sanad ini, tetapi ia tidak menunjukan lafadznya 


-Nashir) Al Hafidz dalam 4 Fath 4: 195 menunjukan kepada riwayat ini dari Ibnu 
Khuzaimah, At-Tirmidzi, puasa 22 (2: 95) dari jalur Abdullah bin Sa'id Al Asyaj 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 613 


a e Ba قال: فال ول‎ as 
PEN هَذا عدي مُحَمَّدُ بن عبد‎ Kan 


do‏ 3 قاضي الكوفة 
Ali bin Ma'bad telah menceritakan sebuah hadits kepada‏ .2056 
kami, Shalih bin Abdullah At-Tirmidzi menceritakan kepada kami,‏ 
Abtsyar menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Muhammad bin‏ 
Abu Laili (213-A), dari Nafi’, dari Ibnu Umar yang telah berkata,‏ 
“Rasulullah SAW telah bersabda. “Barangsiapa meninggal dunia,‏ 
sedangkan ia mempunyai hutang puasa sebulan, maka ia harus‏ 
memberi makan satu orang miskin setiap hari sebagai ganti hutang‏ 
puasa tersebut'." |‏ 


Abu Bakar berkata, “menurut pendapatku Muhammad bin 
Abdurrahman bin Abu Laili adalah seorang hakim kota موم‎ ۹ 


123. Bab: Tentang Kadar Timbangan Makanan Yang Akan 
Diberikan kepada Satu Orang Miskin sebagai Kafarat Puasa jika 
Hadits Tersebut Shahih 


a بش زياد الضبي الواسطي‎ 335 HAK حا‎ -yov 
عَبْد الله» عن ابن أبي ليلى» عَنْ‎ SI Was 
قال: مر مات وَعَلَيْ رمان له‎ 8 NE at بن‎ J gt 
ا ب‎ iapa K iS a 
2057. Ahmad bin Daud bin Ziyad Adh-Dhabbi Al Wasithi telah 


menceritakan sebuah hadits kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah menceritakan kepada 


588 Sanadnya dha'if, At-Tirmidzi, puasa 23 dari jalur 'Absyar, At-Tirmidzi berkata 
'yang benar adalah dari Abnu Umar yang perkataanya itu mauquf 


614 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kami, dari Ibnu Abu Laili, dari Nafi”, dari Ibnu Umar dari Nabi 
Muhammad SAW yang telah bersabda, “Barangsiapa meninggal 
dunia, sedangkan ia masih mempunyai tanggungan puasa bulan 
Ramadhan yang belum difunaikan, maka ia harus memberikan makan 
setiap hari setengah sha" gandum. 37309, 


589 Sanadnya shahih, As-Sunan Al Kubra` karangan Al Baihaqi 4: 254 dari jalur 
Yazid bin Harun | 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


و .8 


pa Ka SN جاع اباب وت‎ 


KUMPULAN BEBERAPA BAB WAKTU BERBUKA 
PUASA DAN ANJURAN UNTUK MENYEGERAKAN 
BERBUKA PUASA 


124. Bab: Tentang Hadits Yang Diriwayatkan dari Nabi 
Muhammad SAW mengenai Waktu Berbuka Puasa 


کے ومع ه 1 o‏ 


KH A‏ عَبْدَة Gi‏ سفيان (ح) Cg‏ الْحَسَنُ 

a‏ الماح لغ اي Cia‏ آبو مُعَاوِيَة» Gis NG‏ هشَامٌ بُ 
GA sa Ca DE‏ حا عبد عَنْ هضَام؛ عن ایب 
عن عاص إن AAN gi jah‏ رَضِي الله عله I‏ قال لي J‏ 
: ا قل MB PN ji‏ وَغْرَبَتِ a 7 AAN‏ 
هَارُونْ بن BEN‏ أطت وال خت إن عب : إذا أقبل فل الل هم 
هَاهُنَا ada‏ يقل أَحْمَدُ ولا هارون: لي قال ابو بكر : هَذه akad)‏ مه 
“basi‏ الصائم» ba‏ حبر ومعتاه AN aa‏ أي: saih‏ الصائم؛ 3 قد 
حل لکت A an‏ 
pa‏ ا JGN‏ رر 
P PA WEG‏ تارك وتا TT‏ 
مَعْنّى لَوْ كان اليل إذا اَل EL SGB h‏ الشَّمْسُ كان NYAN‏ 
خی am in aa‏ وف واجد لا ja BA‏ 


ل الله 
قال 


616 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


أحَدهم US ah‏ كان لقوله 8: مَنْ وَجَدَ ad‏ فليفطر adi‏ وَمَنْ لَمْ 
يجن فليفط” على a AW‏ ولك مع قوله: chl IYA‏ أي: فد 
77 کو إن A r yo‏ 2 1 3 2 

حل له kai‏ والله أعلم 

2058. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ha, Hasan bin 
Muhammad bin Shabah Az-Za'farani menceritakan kepada kami, Abu 
Mu'awiyah menceritakan kepada kami,lalu keduanya berkata, 
“Hisyam bin Urwah telah menceritakan hadits tersebut kepada kami,” 
Ha, Harun bin Ishak menceritakan kepada kami, Abadah 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Ashim 
bin Umar bin Khathab RA yang telah berkata, “Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “Apabila malam telah tiba, siang telah berlalu, dan 
matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa dapat berbuka 


puasa'. 
Harun bin Ishak berkata, “Aku telah berbuka puasa.” 


Lalu Ahmad bin Abadah berkata, “Apabila malam telah tiba dari 
sini.” Sementara Ahmad dan Harun tidak berkata, “Milikku.” 


Abu Bakar telah berkata, “Kalimat “Maka orang yang berpuasa 
dapat berbuka puasa' adalah kalimat berita yang maksudnya adalah 
kalimat perintah, yang berarti “Maka orang yang berpuasa dapat 
berbuka puasa manakala telah tiba waktu berbuka'. Jika arti kalimat 
ini sama dengan arti kalimatnya, maka waktu berbuka puasa semua 
orang yang berpuasa itu adalah sama. Dengan demikian, sabda Nabi 
yang berbunyi, “Kaum muslimin masih berada dalam kebaikan, 
manakala mereka bersegera untuk berbuka puasa’ dan sabdanya, 
*Agama Islam masih akan tetap nampak, manakala kaum muslimin 
menyegerakan diri untuk berbuka puasa' tidak mempunyai arti yang 
khusus. 


Begitu pula sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, “Allah SWT 
telah berfirman, 'Hamba yang paling Aku cintai adalah orang yang 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 617 


paling menyegerakan berbuka puasa.” Sedangkan maksud dari ucapan 
Nabi yang berbunyi, “Apabila malam telah tiba, siang hari telah 
berlalu, dan matahari telah tenggelam, maka semua orang yang 
berpuasa boleh berbuka puasa' bahwa waktu berbuka puasa orang 
muslim adalah sama. 


Jika waktu berbuka puasa kaum muslimin itu sama dan 
berbarengan, tidak ada yang mendahului satu sama lainnya, maka 
sabda Nabi yang berbunyi, “Barangsiapa mendapatkan sebutir kurma, 
maka ia dapat berbuka dengannya. Dan barangsiapa yang tidak 
mendapatkannya, maka ia dapat berbuka dengan air' tidak akan 
mempunyai maksud dan arti. Sedangkan maksud sabda beliau yang 
berbunyi, “Fagad afthara’ adalah apabila telah datang waktu berbuka 
puasa. Wallahu a'lam.” 


125. Bab: Tentang Langgengnya Kaum Muslimin dalam 
Kebaikan tatkala Mereka Senantiasa Menyegerakan untuk 
Berbuka Puasa. Hadits Ini Juga Menunjukkan bahwasanya 

Kaum Muslimin akan Berada dalam Keburukan karena Mereka 
Menunda untuk Berbuka Puasa 


Gey aA‏ و بن AA‏ الدورقي» حَدَنَنَا ابن ابي 


aa Ay (ح)‎ ak اين‎ Pep عن ايه‎ gi 


Ab o alos KA kara 


عَبْدُ gal‏ حا فيان (ح) Gn‏ جعفر بن مُحَمّد حدثنا 


ài‏ : : لا يرال الاس Ia‏ ما عجلوا الفطر 


57 Sanadnya shahih dalam Ash-Shahihaini kalimat tersebut disebutkan tanpa lii dan 
ditakhrijkan juga dalam Al Irwaa` (916) -Nashir)Al Bukhari,puasa dari jalur Sufyan 


yang serupa, Al Hafidz dalam A! Fath 4: 196 menunjukan kepada riwayat ini dari 
Ibnu Majah 


618 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2059. Ya'kub bin Ibrahim Ad Dauragi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Ibnu Abu Hazim menceritakan kepada 
kami, dari bapaknya, dari Sahal bin Sa'ad, Ha, Muhammad bin Basyar 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Ha, Ja'far bin Muhammad 
menceritakan kepada kami; Waki” menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Umat Islam akan tetap berada 


dalam kebaikan tatkala mereka bersegera untuk berbuka puasa'. wasi 


126. Bab: Keterangan bahwa Ajaran Islam Akan Tetap Bertahan 
selama Kaum Muslimin Segera Berbuka Puasa. Dalil Bahwa 
Nama Agama Digunakan untuk Beberapa Cabang Ajaran Islam 


ASN a شه‎ KANE مُحَمّدُ بن بسار‎ is SY. 
و رن‎ no 2 WAS 8 2 4z ه‎ Jo 
i Si إن رو ونا على‎ 
الا حَدَنَنَا لمُحَاري عَنْ مُحّمّد بن‎ JA ن‎ iis Wang 
IG : الله‎ Ih قال: قال‎ GP وَعَنْ أبي س ة» عن عَنْ ابي‎ ga 
DA إن الَهُوتَ وَالَنَصَارَى‎ hii? AN ab gadi 


2060. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Amr menceritakan kepada kami, Ha, Ali bin Khasyram menceritakan 
kepada kami, Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ha, 
Muhammad bin Ismail Al Ahmas menceritakan kepada kami, 
Al Muharibi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, 
dari Abu Salama, dari Abu Hurairah yang telah berkata, “Rasulullah 
SAW pernah bersabda, “Ajaran Islam akan tetap nampak, manakala 


591 Al Bukhari, puasa 45 dari jalur Abu Hazim 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 619 


kaum muslimin menyegerakan diri untuk berbuka puasa. Ketahuilah, 
sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani selalu menunda berbuka 


puasa”? 


127. Bab: Tentang Membenarkan Sunnah Nabi Muhammad 
SAW dengan Tidak Menunda Berbuka Puasa sebelum 
Munculnya Bintang 


Sena مُحَمَّدُ بن ابي صَفْوَانَ ¿ الثقفي» حَدَ لن َنَا‎ a =N 


e- و‎ 


Jó قال:‎ aa op Ja سقيان» عَنْ ابي حازم عَنْ‎ Gas na 
يفطرها شحوم فال‎ AE ل مزال أي على سئي ما َم‎ a 
قال:‎ Bp ci رحلا فأؤْفى عَلى‎ al إذا کان صائمًا‎ MENU 
اي صَفوَان»‎ Ng A بکر:‎ A قال‎ si ٢ - 0 
من كلام‎ É gn ان کون کلم لأس ن عبر‎ 

7 أو من قول أبي حَازم؛ MN Pb‏ 


2061. Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Abu Hazim (213-B), dari Sahal bin Sa'ad yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW pernah bersabda, “Umatku akan tetap berada dalam 
Jalur sunnahku, selama mereka tidak menunggu munculnya bintang 
untuk berbuka puasa'." 


Sahal bin Sa'ad berkata, “Apabila Rasulullah SAW sedang 
melaksanakan ibadah puasa, maka beliau akan memerintahkan 
seorang sahabat untuk mengawasi sesuatu. Jika sahabat tersebut 


52 Sanadnya hasan -Nashir) Abu Daud 2352 dari jalur Muhammad bin Amr, 
Al Mustadrak 1: 421 dari jalur Muhammad bin 'Amr. 


620 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


berseru, “Matahari telah tenggelam hai Rasulullah’, maka Nabi pun 
akan segera berbuka puasa.” 


Abu Bakar berkata, “Beginilah Ibnu Abu Shafwan menceritakan 
hadits tersebut kepada kami. Tetapi aku khawatir jika perkataan yang 
terakhir itu bukan dari Sahal bin Sa'ad. Boleh jadi itu adalah ucapan 
Tsauri atau ucapan Abu Hazim, lalu disisipkan ke dalam hadits.” 


128. Bab: Tentang Cintanya Allah SWT kepada Orang-Orang 
Yang Bersegera dalam Berbuka Puasa. Ini Menerangkan Tentang 
Adanya Perbedaan Pendapat dari Sebagian Masyarakat Kita 
Yang Menduga bahwa Tidak Boleh Dikatakan "Hamba Yang 
Paling Dicintai Allah SWT adalah Orang Yang Paling Bersegera 
dalam Berbuka Puasa" 


ده حذنا اعلا ن سل ار سل adi‏ خرن 
وم 2 KG‏ وه مو ره a o We‏ $ # دم س á oŻ‏ 
الأوزاعي» حدلني قرة بن عبد الرّحْمَنِ بن حيوئيل؛ ائه سَمع SAB‏ 


r,‏ و 
م o- Ao MS. i‏ 


Perda Pi 
رَسُول الله هل قَالً: قال الله‎ SIA عد الرَحْمَنِء عن ابي‎ yi سَلْمَة‎ 
فطرًا‎ eat تارك وتعالَى: أَحَبُ عبّادي‎ 

2062. Ali bin Sahal Ar-Ramli telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Walid menceritakan kepada .kami, Al Auza'i 


menceritakan kepada kami, @urrah bin Abdurrahman bin Haiywail 
menceritakan kepada kami, bahwasanya ia mendengar hadits itu dari 


598 Menurutku sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (891) dari jalur 
penulis tanpa tambahan yang disisipkan -Nashir) Al Hafidz mengatakan dalam 
Al Fath 4:199,Ibnu Hibban dan Al Hakim telah meriwayatkan dari hadits Sahal juga 
dengan lafadz Laa tazaalu ummati 'alaa sunnatii maa lam tantadzir bifithriha 
An-Nujum. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Az-Zuhri, Ha, Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, 
Qurrah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab 
Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang telah 
bersabda, “Allah SWT telah berfirman, 'Hamba yang paling Aku 


cintai adalah orang yang paling bersegera untuk berbuka puasa'."” 94 


129. Bab: Anjuran untuk Berbuka Puasa sebelum 
Shalat Maghrib 


JAN عمد بن عَبْد‎ Cas بن بان‎ ASI Cb - ۳ 
©) بن أبي وه‎ ae Wa Blah بن‎ a Ga Jaa) 


رر هه د هور 3o‏ ره ده سه صم وم ره T PAN e-‏ 5 
os # ? 7‏ ره o‏ # لع مي Ban lelos‏ ° 2 أن 3 
بن غصن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك ن النبي 
r r - 8 < P 2 KA r 077 3 r‏ کب a É 8 5 ca‏ 1 
صلى الله a‏ کان لا یصلي المغرب a‏ يَفَطرَ ولو كان شربة من 
œ Tn 2‏ 30⁄2 ره E‏ 3% ره ره ah‏ 3 و 22 ډوو 
مَاء قال akeh Jaa Gi Gana‏ كوف يعي القاسم بن غصن رَوَى عنه 

Kdi Gn‏ بن يان 

2063. Zakaria bin Yahya bin Aban telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Muhammad bin Abdul Aziz Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Syua'ib bin Ishak menceritakan kepada 
kami, Said bin Abu Urubah menceritakan kepada kami, Ha, Musa bin 
Sahal Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul 
Aziz menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Gushn menceritakan 


*M Sanadnya dha'if, Qurrah bin Abdurrahman lemah hafalannya seperti yang aku 
terangkan dalam hadits pada A/ /rwaa' -Nashir), At-Tirmidzi, puasa 12 (2:82) dari 
jalur Al Walid. 


622 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kepada kami, dari Said bin Abu Urubah, dari Oatadah, dari Anas bin 
Malik bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah shalat maghrib 
hingga beliau berbuka puasa terlebih dahulu walaupun dengan seteguk 
air. 

Musa bin sahal berkata. “Waki? dan Sulaiman bin Hayyan 
meriwayatkan hadits itu dari Al Qasim bin Gushn.”?”? 


130. Bab: Tentang Orang Yang Memberi Makanan Berbuka 
Puasa bagi Orang Yang Berpuasa pahalanya Sama dengan Orang 
Yang Berpuasa tanpa Ada Sedikit Pun Pahala Orang Yang 
Berpuasa Itu Dikurangi 


E ٤۶‏ علي بن المئذرء SAS‏ ابن فضيل» Was‏ عبد 


Pi‏ کے o É o 30 397 A‏ َو 8 اس م و 
الملك (ح) وحدننا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» حدثنا يزيد يعني 


orcs 6‏ 218 ومر ”10 - PAN‏ و 32303572 D -0.9 o‏ 
ابن زریع» حدنا سفيان بن سعيد» KERANI Wd‏ 
s 7‏ ت 


ت 


u 2 م‎ 7 - D o 9 ce 4 D ري اځ‎ - Tor 
عن عَطاء بن ابي رَبَاح عن زَيْد بن خالد الجهني» قال:‎ GANS ليلى‎ 


a رن‎ o s l 262 سو‎ 72 Y 4 PA 
أو َلَفَهُ في هله أو‎ e Gas الله 8: مَنْ جَهّرَ غازيّاء أو‎ gang قال‎ 
kan NG ٢٢ Pa 707 * 7 مو - ل‎ Se 7 ۶ 4 a 
ارو کي‎ ag CSS را‎ 

هذا حَديث الصنعاني ولم يقل علي: أو K‏ حَاجًا 

2064. ‘Ali bin Munzir telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, Ha, Muhammad bin Abdul ه٥‎ 


Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai’ 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Said menceritakan kepada 


593 Menurutku hadits shahih, sanadnya dha'if Al Qasim bin Ghusn dinyatakan dha'if 
oleh jumhur ulama, tetapi Ibnu Hibban meriwayatkannya 890 -Nashir) dari jalur lain 


dari Anas, sanadnya shahih -Nashir) Al Mustadtark 1: 432 dari jalur Zakaria. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laili menceritakan 
kepada kami, Kedua orang itu menerima hadits tersebut dari Atha bin 
Abu Rabah, dari Zaid bin Khalid Al Juhani yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang menyiapkan 
orang yang berperang, atau membekali orang yang pergi haji, atau 
menggantikan dalam keluarganya, atau memberi makan kepada 
orang yang berpuasa, maka ia akan mendapat ganjaran pahala sama 
seperti pahala mereka tanpa ada sedikit pahala yang dikurangi'." 


Ini adalah hadits. Ash-Shan'ani. Sedangkan Ali tidak 
mengatakan, “Atau memberi bekal kepada orang yang pergi haji.” 


131. Bab: Anjuran untuk Berbuka Puasa dengan Kurma Matang 
jika Ada, atau Dengan Kurma Mentah jika Tidak Ada 
Kurma Matang 


Ai BESI ES -٥‏ بن ia Cia Ol‏ بُنْ عَبْد 
9 


gk. PP, 5‏ و و ۱ 53 اس 4 س 1 PA 9. TN‏ 3 
بن مالك قَالَ: کان رَسُول الله 8 ذا کان صائمًا لَمْ صل حى ايه 
77 و وار RN‏ و NET e‏ 
بطب وما IT‏ وَيَشْربْ» إِذَا کان Éh SEN‏ الشنّاء لم يُصّل حتّى 


رھ ره له م اصع وم ۸ هو .3.9 مه 


a . - PWA Z 22‏ سر Y‏ عه 8 ره 
AU‏ بتر وَمَاء kasa DA‏ بن مخرز» عن حسين بن علي الجعفي» عن 
GG‏ عَنْ حُمَيْد الطويل بهذا | 
Zakariya bin Yahya bin Aban telah menceritakan sebuah‏ .2065 
hadits kepada kami, Miskin bin Abdurrahman At-Tamimi‏ 


menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepadasku, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik yang 


*** Sanadnya shahihi, An-Nasa'i, jihad 44 secara ringkas, Al Mundziri berkata: 
diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan An-Nasaa'i dengan lafadznya, lihat 
Al Fathur Rabbani 10: 10 Ahmad 4: 114 -115 dari jalur Atha 


624 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


pernah berkata, “Apabila Rasulullah SAW berpuasa, maka beliau 
tidak akan shalat Maghrib terlebih dahulu hingga kami membawakan 
untuknya kurma matang dan air. Lau beliau makan kurma tersebut dan 
meminum airnya. Sedangkan pada musim dingin, beliau tidak akan 
shalat maghrib terlebih dahulu hingga. kami membawakan kurma 
muda dan air untuknya.” | 


Muhammad bin Mahraz telah menceritakan hadits ini kep 
kami melalui hadits yang didengarnya dari Husain bin Ali Al Ju'fi, 
dari Zaidah dan dari Humaid Ath-Thawil dengan sanad ini.” 


132. Bab: Anjuran Untuk Berbuka Puasa dengan Air apabila 
Tidak Mempunyai Kurma Basah dan Kurma Kering 


کر 3 397 وي 223 o‏ سم 2 e‏ وت كو رس" وو 
1 اننا محمد بن عمر بن علي بن مقدم» وأبو بكر بن 
NG Gb‏ ا نانك بن عامر» عن شح عن عبد العزيز بن 
4 سه Da a ng : ` 2 - Par. 500 À 4 ° á‏ 
حبيب» عن انس بن مالك» قال: dian JG‏ الله ا : من وجد تمرا 
s 7 r - , 02‏ 7 َ‫ 


© - 


| 


57 Sanadnya dha'if, menurut Al Haitsami 3: 155-156, "diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani dalam Al Awsath didalamnya ada yang tidak ku kenal, menurutku, 
sepertinya ia menunjukan kepada Miskin bin Abdurrahman At-Tamimi dan aku 
belum menemukan catatan biografinya. Ibnu Hiban melihat kembali catatannya atas 
hadits 2046, dan sepertinya haditsnya shahih, hadits ini diriwayatkan dari jalur 
berikut ini dengan perawi yang terpercaya, para perawi Al Bukhari dan Muslim 
selain Muhammad bin Mahraz, ialah At-Tamimi tetangga Imam Ahmad bin Hanbal, 
Ad-Daraguthni berkata,," Isa bin Yazid bin Da'b mendengar darinya, dan darinya 
. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mendengar, seperti dalam Taarikhu Baghdad 
(2/287) dan tidak disebut Jarh wa Ta'dil (penilaian cacat dan adil seorang 
perawi),dan aku lihat bahwa Ath-Thabrani meriwayatkan juga dari jalur Ibnu 
Abban, dan diriwayatkan dalam A/ Irwaa' (922) -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


2066. Muhammad bin Umar bin Ali bin Migdam dan Abu Bakar 
bin Ishak telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, lalu 
keduanya berkata, “Said bin Amir menceritakan kepada kami, dari 
Syu'bah, dari Abdul Aziz bin Habib, dari Anas bin Malik yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa mempunyai 
kurma mentah, maka berbuka puasalah dengannya: Dan barangsiapa 
tidak mempunyainya, maka berbuka puasalah dengan air. Karena air 


itu suci'. ; | ; ٠ | 
Abu Bakar berkata, “Said bin Amir dari Syu'bah tidak 
meriwayatkan kecuali hadits ini.” | 


133. Bab: Tentang Dalil Yang Memerintahkan untuk Berbuka 
Puasa dengan Kurma jika Ada adalah Sebuah Perintah Yang 
Bersifat Fakultatif dan Bukan Perintah Wajib karena Kurma 
adalah Suatu Keberkahan. Lalu Anjuran Berbuka Puasa dengan 
Air Pun Merupakan Anjuran Yang Bersifat Fakultatif dan 
Bukan Perintah Wajib karena Air adalah Suatu Zat Yang Suci 


کے 


AS Gis -۷‏ الْحَبّار بْنْ العلا حَدَنْنَا سفيان (ح) Was‏ 


r, 2‏ 
É‏ ور ۸ ه٥ o‏ سس عو ماه ور o-‏ مر ص لا 


احمد بن عا ا اد يعني ابن زيد BIS‏ عن ole‏ وحدنا 


Lo. 08‏ ی ه 2 سه د هيوم 2 a a o‏ ۰ - 
علي بن المئذرء SAS‏ ابن Was Jawab‏ عاصم» عن حفصة بنت سيرين» 


2 ې سا 


عن الاب عن OGL GAE‏ بن عامر AA‏ قال: سمغت الي Kb‏ 


** Sanadnya shahih, dan ada yang menyatakannya ada celanya namun tidak 
melemahkannya, Al Hakim dan Adz-Dzahabi menganggapnya shahih, dikuatkan 
oleh haditsnya Salman bin Amir berikut ini, dan keduanya diriwayatkan dalam 
Al Irwaa' (922) dengan ada celanya yang oleh jumhur ulama dinyatakan shahih 
-Nashir) di keluarkan oleh Abu Daud 2355 dari hadits Salman dan Al Bana dalam 
Al Fathur Rabbani 10: 8 menunjukan kepada riwayat ini dari Anas dan tidak 
menyebutkan takhrijnya. | 


626 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


قول WAN‏ قة على المممكين مدق وهي على Gap HA‏ ا 
وصلة 


- © م 


وقال 8 ٍذا أفطر aii e‏ عَلَى تش Sp ag‏ 


Tn sih 3 وَأُمطُوا‎ ٤ iis Da اذْبَحُوا عَنِ‎ a Jó, 


So fe 


عنه د دما Ti‏ حَدِيث عَبْد jdi‏ 


X -‏ - - 2 ا و Z‏ 1%- روه .0 R‏ 
وقال AA‏ ال ول الله : إذا أفطرَ kadah asii‏ على 
ئش pii ani SOP‏ على ماب و Goa?‏ و بذكا dala Las‏ 
ولا Kg ia‏ ! 


2067. Abdul Jabbar bin Al 'Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ha, Ahmad 
bin Abadah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan 
kepada kami, keduanya menerima hadits itu dari Ashim, dan Ali bin 
Munzir menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada 
kami, Ashim menceritakan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, dari 
Rubab, dari pamannya, Sulaiman bin Amir Adh-Dhabbi yang telah 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Bersedekah kepada orang miskin itu mempunyai satu pahala 
sedekah. Sedangkan bersedekah kepada sanak famili itu mempunyai 


dua pahala sedekah: sedekah dan menghubungkan tali silaturahim. 


Kemudian Rasulullah juga bersabda, “Apabila salah seorang di 
antara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. 
Karena kurma itu adalah keberkahan. Dan apabila tidak ada kurma, 
maka berbukalah dengan air. Karena air itu adalah sesuatu yang 
suci.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 627 


Rasulullah pun bersabda, “Sembelihlah agigah untuk anak yang 
baru lahir, singkirkanlah kotoran dari kepalanya, dan tumpahkanlah 
darah untuknya.” 


Ini adalah hadits Abdul Jabbar. 


Dua orang lain berkata, “Rasulullah SAW “bersabda, “Apabila 
salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka berbukalah 
dengan kurma. Apabila ia tidak mempunyai kurma, maka berbukalah 
dengan iar, karena air itu adalah suci'." 


< Kedua orang tersebut tidak Menyehatkan tentang sedekah 
ataupun agigah.?”” 


134. Bab: Larangan Berpuasa Wishal (Menyambung Puasa 
Sampai Malam) kecuali Bagi Nabi Muhammad SAW Yang. 
Dibolehkan untuk Berpuasa Wishal 


Pt 4 


Gi —Y MA‏ عبد Ka‏ بن لای Was‏ ن عن أبي 

aa a 

SÚ : قال: قال ر سول الله‎ IA ع عَنْ أبي‎ AN, PI 
كأحَدكم‎ EL A واصل؟ قال:‎ HÍ ا رَسُولَ الله‎ TE َالْوصَالَ‎ 


Po 9 5 Hala أبيت‎ A 

2068. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan sebuah 

hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu 

Zinad, dari. Al “Araj, dari Abu Hurairah yang telah berkata, 

“Rasulullah SAW telah bersabda, “Janganlah kalian melakukan puasa 
wishal!? 


سا 


59 Sanadnya dha'if karena Ar-Rabab tidak dikenal, tetapi diketahui pada hadits 
sebelumnya, dan kalimat pertama dan terakhir juga ada penguatnya -Nashir) Abu 


Daud, perkataan 2355 dari jalur Hammad, Ibnu Majah, puasa 25 dari jalur Ibnu 
Fudhail dalam bagian khusus tentang puasa 


628 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Lalu para sahabat bertanya, 'wahai Rasulullah, bukankah Anda 
juga sering melakukan puasa wishal?' 
Kemudian Rasulullah menjawab, 'Aku tidak seperti kalian. 


Sesungguhnya Tuhanku memberi makan dan minum kepadaku di 
malam hari." 


A أبو سعيد‎ Gia GAN مُحَمّد‎ Jadma عَبْدُ الله بن‎ Gis -Y.14 
De : 2 . Te - 
لله‎ Ji عَنْ ألسء قال: قال رسو‎ BE شق‎ ip موی يني خاش‎ 
2223 98 ena aa وى ره را ماده‎ 
2 tah A تواصل قال:‎ BL إياكم وَالوصال قالوا: يا رَسُول الله‎ 


f‏ مر JAG‏ ا 

Ah gabi 

2069. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri telah menceritakan 

sebuah hadits kepada kami, Abu Said seorang budak bani Hasyim 

menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas 

yang telah berkata, “Rasululah SAW bersabda, ‘Janganlah kalian 
melakukan puasa wishal?” 


Kemudian para sahabat berkata, ‘wahai Rasulullah, bukankah 
Anda juga sering melakukan puasa wishal?” 


Lalu Rasulullah SAW menjawab, ‘Sesungguhnya aku diberikan 
makan dan minum di malam hari." 


135. Bab: Tentang Dihubungkannya Puasa Wishal kepada Orang- 
Orang Yang Mendalami Agama 


Gaib -‏ عَمْرُو بن على SIS‏ حَالدُ بْنْ الحارث» CAS‏ 


6 Muslim, puasa 58 dari jalur Abu Ziyad 
S1 Al Bukhari, puasa 48 dari jalur Syu'bah yang serupa, dalam Al Fath, Al Hafidz 
menjukkan kepada riwayat Ibnu Khuzaimah. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 629 


o ji مُحَمدُ‎ BAN مه فى‎ 35 


پور دې مُحَمَدُ بن بار gin‏ ابن ابي عَدِي عن خُمَيّْد عن 
ثابت, عَنْ أَنْسِ J6‏ ور JAN AA‏ نان مِنَ 
الْمُسْلِمِنَ ai‏ ذلك S‏ م3 TA Aga‏ وضالاء PN‏ 


ANAA‏ کو د کت ري 
Amr. bin Ali telah menceritakan sebuah hadits. kepada‏ .2070 
kami, Khalid bin Harits menceritakan , kepada kami, Humaid‏ 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar “menceritakan‏ 
kepada kami, Ibnu Abu Addi menceritakan kepada kami, dari‏ 
Humaid, dari Tsabit, dari Anas yang telah berkata, “Pada suatu ketika,‏ 
Rasulullah SAW melakukan puasa wishal di bulan Ramadhan.‏ 
Kemudian kaum muslimin lainnya pun mengikuti beliau “untuk‏ 
berpuasa wishal. Lalu Rasulullah mengetahui hal itu. Selanjutnya‏ 
beliau pun bersabda, *Apabila bulan puasa berlanjut, maka aku akan‏ 
berpuasa wishal. Orang-orang yang mendalami agama akan‏ 
membiarkan. Aku tidak sama seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi‏ 


makan dan minum oleh Tuhanku' "2 


136. Bab: Dalil Bahwa Puasa Wishal Dilarang karena Hal Itu 
akan Membebani Seseorang. Berbeda Dengan Pendapat Sebagian 
Ahli Sufi Yang Hanya Berbuka Puasa dengan Sesendok Makan 
atau Seteguk Air 


Pe حَدَنا عيبن اندر لگا ابن مل‎ - -Y+ V) 
زک قال: قال‎ Ba ut عن ابن ١ي نعي قال: معت‎ Ata 
Js ُوَاصل يا‎ Ab قالوا:‎ Ái Gs و الله 43 إا اک وَلْوصَال‎ 


602 Muslim, puasa 60 dari jalur Khalid yang sama 


630 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


م ومو 


الله؟ قال: SN‏ في ذلك مثلي» A‏ ويسقيني» ASG‏ من 
العمز نما ارون 

2071. Ali bin Munzir telah menceritakan sebuah hadits kepada 
'kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Umarah bin Oa'gaa” 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Nuaim yang telah berkata: 
aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW telah 


bersabda, “Janganlah kalian melakukan puasa wishal’ (Beliau 
mengulangnya sebanyak tiga kali). 


Lalu para sahabat bertanya, enka anda hai Rasulullah j juga | 


sering melakukan puasa wishal? 


Rasulullah SAW menjawab, “kalian tidak sama denganku. 
Sesungguhnya Allah SWT memberiku makan dan minum di malam 


hari. Maka kerjakanlah amal perbuatan semampu kalian' cat 


137. Bab: Larangan untuk Berwishal Dari Waktu Sahur ke 
Waktu Sahur Selanjutnya karena Menyegerakan Buka Puasa 
lebih Utama daripada Menundanya meskipun Berwishal dari 

Sahur ke Sahur Dibolehkan bagi Nabi Muhammad SAW 


z 
سم ورو م‎ A0 ومع‎ È Ab را‎ 


A en VY 


AN‏ عن أبن gi‏ عن أبي Gpp‏ قال: کان tag‏ الله که 

ON) cai فا فقال: اول‎ A Lah Ja o السَّحَرء‎ a Ja 
عند ري يُطْعمُني ويسقيني‎ Ie ذلك قَالَ: لشم مثلي»‎ Ja 

2072. Ahmad bin Mani” telah menceritakan sebuah hadits 


kepada kami, Ubaidah bin Ahmad menceritakan kepada kami, dari 
Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang telah berkata: 


603 Lihat Al Bukhari puasa 49 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 631 


dahulu Rasulullah SAW sering melaksanakan puasa. wishal. 
Kemudian ada sebagian sahabat yang melakukan puasa tersebut. 
Akan tetapi Rasulullah melarangnya. Lalu sahabat itu berkata, “hai 
Rasulullah, bukankah Anda juga melakukannya?” 


Kemudian Rasulullah pun menjawab, “Hai sahabatku sekalian, 
aku ini tidak seperti kalian. Sesungguhnya Tuhanku senantiasa 
memberikan makan dan minum kepadaku'."'“ 


138. Bab: Dibolehkannya Puasa Wishal Sampai Waktu Sahur 
meskipun Menyegerakan Berbuka Puasa itu Lebih Utama 


A الله ن عبد الْحَکې أن ان‎ ae BALA A -yavr 
ابن الْهّادء عَنْ عَبْد الله‎ SAN بل مالك‎ Pa SA [Ayah] 
5 .. 5 سل‎ y و ره سم‎ Tan bo ۰ 
مثل‎ ia عَنْ رول الله هه مثلة‎ GAN ن باب عن ابي سعيد‎ 

2 Mi و و ور‎ AA و وړ اغ ص‎ EE ° - 
2073. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
memberitakan sebuah hadits kepadaku, Ibnu Wahab memberitakan 
kepada mereka, Amr bin Malik Asy-Syar'ibi memberitakan kepadaku, 
dari Ibnu Hadi, dari Abdullah bin Khabab, dari Abu Said Al Khudri 
yang mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW sama seperti 
bunyi hadits di atas, yaitu seperti bunyi hadits Ibnu Umar tentang 
puasa wishal. 


Abu Said Al Khudri berkata, “Siapakah di antara kalian yang 


sanggup melakukan puasa wishal dari satu sahur ke sahur yang 
lain?”05 


Sanadnya shahih dengan kesaksian dari Al Bukhari -Nashir), Al Hafidz dalam‏ د 


Al Fath 4: 207 menunjukan kepada riwayat Ibnu Khuzaimah dan dia sendirian yang 
meriwayatkan dengan riwayat ini, lihat Al Fathur Rabbani 10: 86 
“5 Al Bukhari, puasa 48 dari jalur Ibnul Hadi 


632 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


9- 


139. Bab: Tentang Tidak Adanya Kewajiban Puasa bagi Kaum 
Muslimin kecuali Puasa Di Bulan Ramadhan 


jas WG Fo م‎ P سي وم راع 4 وزی‎ 4 
حبر طلحّة بْنْ عُبَيْد الله في مسنالة الي هف‎ : SA قال‎ -٤ 
O. ME da mna en ng 0 
قال لا إلا أن تطوع‎ op علي‎ Ja عن الإسلام قال وصيام رمضان قال‎ 
2074. Abu Bakar berkata, “Hadits Thalhah bin Ubaidillah yang 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ajaran Islam, lalu beliau 
bersabda, “Dan puasa di bulan Ramadhan." 
Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, “Apakah masih ada 
puasa yang wajib bagi saya hai Rasulullah?” 
Lalu Rasulullah menjawab, “Tidak ada, kecuali puasa sunnah 


saja' n606 


140. Bab: Tentang Larangan kepada Seseorang untuk 
Mengatakan, “Aku Telah Berpuasa Ramadhan Sebulan Penuh” 


سن کا مس ښْ JÉ‏ ا یحی يعني ابن سعيد» 
APA Es‏ حَبيبّة عَنِ الْحَسَّنِه عن ابي بره عن ال لد 
r‏ ر 7 هق EN‏ و م1 A ae‏ 
قال: لا يقولن SIA‏ صمت رمضان که او قت رَمَضَانَ کله الله 
To‏ ككس - ويي RAE ai lo‏ وت Pa 0 £ P‏ 
is‏ أكرة التركية على أمته؟ أو قال: لا بد من رَقَدَةء أو من فة 
Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits‏ 2075 
kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, Mulhab bin‏ 
Abu Habibah menceritakan kepada kami, dari Hasan, dari Abu Bakrah‏ 


yang mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, “Janganlah ada 
seseorang di antara kalian berkata, ‘Aku telah berpuasa Ramadhan 


606 Lihat hadits 6 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


sebulan penuh atau aku telah melaksanakan giyamul lail di bulan 
Ramadhan sebulan penuh. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tahu dan 


aku tidak suka pensucian atas umatnya' 


Atau ia berkata, “Pasti ada saat tidur ataupun saat lalai.” 


507 Sanadnya hasan jika saja tidak meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri karena dia 
adalah mudallas -Nashir)Abu Daud, perkataan 2415 dari jalur Yahya. 


634 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


KOMPILASI BEBERAPA BAB TENTANG 
© PUASA SUNNAH . 


141. Bab: Keutamaan Aan Di Bulan Muharram karena 
Puasa Di Bulan Muharram adalah Sebaik-baiknya Puasa setelah 
Puasa Di Bulan Ramadhan 


A Ci -۷‏ 
Sapa‏ عن عبد المَلك وهو jab AN‏ عَنْ LELANG AA‏ ا 
بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ أبي A‏ يَرْفعُهُ قال Dea‏ 
ف قال: سل أي الصّلاة أفضل بَعْدَ tu Ka)‏ واي الصيام Jual‏ بَعْدَ 
شَّهُر رَمَضَان؟ فقال: “Kai‏ الصّلاة بَعْدَ akal ag‏ الصّلاة في جَوْف 1 

paN jah,‏ بد رََضَانَ a‏ الله لمح 


2076. Yusuf bin Musa dan Muhammad bin Isa telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami,lalu keduanya berkata, “Jarir 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari 
Muhammad bin Muntasyir, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu 
Hurairah yang memarfu' kannya —sebagaimana dikatakan oleh 
Muhammad bin Isa— kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah SAW pernah ditanya, “wahai 
Rasulullah, shalat apakah yang lebih utama setelah shalat wajib? dan 
puasa apakah yang lebih utama setelah puasa bulan Ramadhan?” 


Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah pun bersabda, “shalat 
yang lebih utama setelah shalat wajib adalah shalat di tengah malam 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 635 


dan puasa yang lebih utama setelah puasa di bulan Ramadhan adalah 


puasa di bulan Muharram' "8 


142. Bab: Anjuran Berpuasa Di Bulan Sya'ban dan 
Menyambungnya dengan Bulan Ramadhan karena Keduanya 
adalah Bulan Yang Paling Disukai Rasulullah untuk Berpuasa 


èe z ۰ > 4 PAN |‏ 7 - له ل موس ه 55 
BA - ۷‏ ن as‏ بن Gl‏ الخولاني» حدنا ابن وهب» 


i-‏ رن ر ارو a - sa‏ روه الا هر oz f‏ نمكم 3G‏ 2 سم 
حدنے معاوية ابن صالح» أن عبد الله al Gg‏ قيس حدنه أنه 
لي معاوبه وخر ار با ۾ بن أبي قيس 0 
SA NE‏ د PEP Mez‏ ره کر o PAN sia‏ % 20 ه 
عائشة» تقول: كان a‏ عبد الله بن هاشې Cl‏ عبد الرّحمن» عن 
AJ Z- 0‏ سا ka a E : s Da 1 4 ٨‏ كات ا ال 
ويه: من ع الله ابن بي ین ats E‏ تقول: ن أحب الشهور 
E MEN N EAE Ti,‏ 
إلى رسول Ba‏ أن يصومه COLA‏ لم يصله “Dhan‏ 


2077. Bahr bin Nashr bin Sabig Al Khaulani telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, 
Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah 
bin Qais menceritakan kepadanya, bahwasanya ia pernah mendengar 
Aisyah berkata, adalah Abdullah bin Hasyim menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari 
Mu'awiyah, dari Abdullah bin Abu Qais yang telah mendengar 
Aisyah berkata, “Sesungguhnya bulan yang paling dicintai Rasulullah 
SAW untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban yang kemudian 
disambung dengan bulan Ramadhan.” 


- 


“* Muslim, puasa 202 dari jalur Jarir 
° Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 2431 dari jalur Mu'awiyah yang serupa, 
An-Nasaa'i 4: 169 dari jalur Ibnu Wahhab 


636 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


143. Bab: Tentang Dibolehkannya Menyambung Puasa Bulan 
Sya'ban dengan Bulan Ramadhan. Dalilnya adalah Makna Hadits 
Abu Hurairah yang Diterimanya Dari Rasulullah SAW yang 
Berbunyi “Apabila Bulan Sya'ban Telah Berada Dipertengahan 
maka Janganlah Kalian Berpuasa hingga Bulan Ramadhan', 
maksudnya Janganlah Kalian Menyambung Puasa Bulan Sya'ban 
dengan Puasa Bulan Ramadhan hingga Ia Berpuasa Bulan 
Sya'ban Sepenuhnya 


o o osis سل‎ - ah 8 oÉ - اس ماه‎ zrak 

Jas محمد بن عزيز الأيلي» أن سلامة حدنهم عن‎ Up -Y VA 

018 - و‎ 3 o- so کو‎ pu Ba f 3 د همر‎ 2 aa 
2 9 ده‎ o Deng ga NG KA Gan ar TS ا‎ 

عائشة» قالت: ما كان رَسول الله 6# يصُوم من أشهر السنة GEN‏ من صيامه 


se e 


E E |‏ عه ركو وو و 
من شعبان» كان يصومه كله 


2078. Muhammad bin Aziz Al Aili telah memberitakan sebuah 
hadits kepada kami,bahwasannya Salama memberitakan kepada 
mereka, dari Ugail yang telah berkata, “Yahya bin Abu Katsir 
menceritakan kepadaku, Abu Salama bin Abdurrahman menceritakan 
kepadaku," Aisyah menceritakan kepadaku kemudian berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa selama satu 
bulan penuh dalam satu tahun itu lebih sering daripada di bulan 


A 


nr, 208 Te É o 1 ميس َو 2 2 رت ۸ ه‎ 

۹- حدثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى» حَدَنْنَا WG‏ 
kan‏ هشام ip‏ وذکر أبَا سلمة أن عائشة A‏ وخا کر 
م سه ام 2{ 2 رر E l‏ دس 2 í‏ و صن وخ r‏ 
سلمة» عن عائشة بمثله وَزَادَ قال: وكان يقول: حذوا من العمل ما 


3 
4 eese 


510 Al Bukhari, puasa 52 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 637 


2 2 OE RES 2 P3 8. 8 Bean sana 
اللة لا يَمَل حى ثَمَلواء وكان أحب الصلاة إليه ما داوم‎ op تُطيقون»‎ 
CERERA bg yaa ya 


2079. Ash-Shan'ani Muhammad bin Abdullah Al A'la telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Khalid menceritakan kepada 
kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Yahya, lalu ia 
menerangkan bahwa Aisyah menceritakan kepada Abu Salamah, Abu 
Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abu Amir 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sinbir menceritakan kepada 
kami, dari Abu Salama, dari Aisyah sama seperti hadits sebelumnya. 

Ash-Shan'ani menambahkan, “Rasulullah pernah bersabda, 
*Lakukanlah amal perbuatan semampumu. Sesungguhnya Allah tidak 
akan pernah jemu hingga kalian merasa jemu. Ketahuilah, shalat 
yang paling disukai Allah SWT adalah yang berkelanjutan meskipun 
sedikit. Dan apabila shalat, maka ia akan memantapkannya.”®" 


144. Bab: Awal Mula Nabi Muhammad SAW Berpuasa Asyura 


0 
PAN 30 345. B AD م‎ 


۰ - حدنا محمد بن بَشارِ حدننا MEN‏ عن هشام» عن 


(3 


cah‏ عر gi da‏ قَالَتْ: كان يوم عَاشُورَاء Up‏ تصومة قريش في 
calak)‏ وان Ji‏ الله يه Aa ya)‏ - يعني الْمَدِيئَة ko‏ 


ar pe 


وأمر ا فلما و رما فکان ان هو as jäl‏ ,35 
عاشُوراۍ فکان USA‏ شاء لم Kana‏ 


2080. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya menceritakan kepadaku, dari Hisyam, dari 
bapaknya, dari Aisyah yang telah berkata, “Konon hari Asyura adalah 


“IT Al Bukhari, puasa 52 dari jalur Hisyam 


638 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


hari di mana kaum Quraisy berpuasa pada zaman jahiliyah dan Nabi 
SAW pun dahulu juga sering berpuasa. Ketika datang ke kota 
Madinah, Rasulullah pun tetap berpuasa dan memerintahkan kaum 
muslimin untuk berpuasa. Namun ketika turun perintah puasa bulan 
Ramadhan, di mana puasa Ramadhan adalah puasa wajib, maka beliau 
meninggalkan puasa Asyura. Maka barangsiapa ingin berpuasa, 
dipersilahkan, dan yang ingin berbuka puasa, juga dipersilahkan. و‎ 


145. Bab: Dalil Tentang Awal Mula Puasa Asyura Yang 
Dikerjakan sebelum Datang Perintah Puasa Ramadhan 


WA ل‎ Aja واو‎ ap 
فيس عَلَى عبد لله يوم م عَاشُورَاء وهر‎ SA قال: دحل‎ dp بن‎ 


هلا رو و مدت 


SA‏ وقال j‏ له عبد لله: 53 یا ui‏ محمد < wak‏ قال: io A‏ قال 
عبد الله: هَل تَذرُونَ ما کان عَاشُورَاء؟ Jó‏ وما كان؟ قال: کان a yai‏ 
1 الله مه قبل أن RE JŠ‏ تَركَهُ Jó,‏ علي بن | حشر 
Ula: saba‏ رفغان رکه قال يُوسُف: عن عُمَارَةَ بن عير 

2081. Ali bin Khasyram telah menceritakan sebuah hadits 

kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ha, Sullam 
bin Junadah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada 
kami, Jarir dan Abu Musa menceritakan kepada kami dari Al A'masy, 
dari Imarah, dari Abdurrahman bin Yazid yang berkata, “Pada hari 


612 Al Bukhari, puasa 69 dari jalur Hisyam 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 639 


Asyura, Asy'ats bin Qais datang berkunjung kepada Abdullah yang 
sedang makan siang. Kemudian Abdullah berkata kepadanya, “Hai 
Abu Muhammad sahabatku, kemarilah mendekat dan makanlah 
bersamaku! 


“ Asy'ats bin Qais menjawab, “Aku sedang berpuasa.” 


. Lalu Abdullah berkata, “Apakah Anda tahu tentang puasa 
Asyura?” 


Asy'ats bin Qais menjawab, “Sebenarnya apa itu dan bagaimana 
puasa Asyura?” 


Abdullah menjawab, 'Dulu Rasulullah sering melaksanakan 
puasa Asyura sebelum turunnya puasa Ramadhan. Setelah turun 
kewajiban ` melaksanakan puasa Ramadhan, maka beliaupun 
meninggalkan puasa Asyura'." 


Ali bin Khasyram dan Yusuf berkata, “Ketika turun perintah 
puasa di bulan Ramadhan, maka beliau meninggalkannya.” 


Yusuf berkata, “Dari Imarah bin Umair.” 


146. Bab: Penjelasan Tentang Rasulullah SAW Yang 
Meninggalkan Puasa Asyura setelah Turun Perintah Puasa Bulan 
Ramadhan, jika Mau maka Beliau Meninggalkannya, dan Jika 
Mau maka Beliaupun Akan Berpuasa 


-YAY‏ حا مل بن É‏ حدنا يَحَيَى» حدنا عبيد الله 
É‏ .. الى o‏ ررم Si‏ سار و 22 NY 33 A 2 s0.‏ 
اخبرني نافع عن ابن عمر» قال: کان عاشوراء يوما da gas‏ اهل 


e رگ اد ی ی روو لو ېرل‎ Bb ap سوت ضر‎ AA 
الله هه عَنه» فقال: يوم من يام‎ yan فلا رل رَمضان سل‎ adab) 


o 


الله فَمَنْ Ao sG‏ وم شاء ت رکه 


613 Muslim, puasa 122 dari jalur Ibnu Muawiyah 


640 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2082. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Ubaidillah 
menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu 
Umar yang telah berkata, “Hari Asyura adalah hari di mana kaum 
Quraisy senantiasa berpuasa pada zaman jahiliah, ketika turun 
perintah puasa bulan Ramadhan, maka Rasulullah pun ditanya tentang 
hal itu. Lalu beliau menjawab, 'hari Asyura adalah salah satu hari 
dari hari-hari Allah. Barangsiapa ingin berpuasa, maka berpuasalah. 
Dan barangsiapa ingin berbuka, maka berbukalah! ۹ 


147. Bab: Tentang Khabar Yang Salah hasil Pemahaman Mereka 
Yang Tidak Paham Arti Khabar Tersebut, Mereka Mengira 
bahwa Puasa 'Asyura Terhapus dengan Diwajibkannya 

Puasa Ramadhan. ' 


Abu Bakar berkata, 'khabar Ammar bin Yasir memerintahkan 
kita puasa Asyura sebelum diperintahkan puasa ramadhan, setelah 
turunnya perintah puasa Ramadhan kita tidak diperintah lagi puasa 
Asyura, telah aku riwayatkan dalam Kitabuz-Zakaah. 


e > روس‎ 24 r 32 r کو‎ PAN ماه‎ ° 0 PAN 
حدنا ابو 3913( سنا شیبان بن‎ S محمد بن‎ DIS ۳٣ 

o £ o or سه‎ KEA £ هورم َه‎ fo. 3 ده‎ <0 ó LA 
P بن أبي‎ A عبد الرحمن النحوي» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن‎ 
و‎ Na ات ا‎ MAN KA الى‎ A 2 وره‎ ° r 08 
قال: كنا نَصُومُ عاشوراء قبل أن يُفرَض رَمَضَان‎ tiram عن حابر بن‎ 


م 


ا 2 ` ستل - 2 e er r : San or- AD oore or.‏ ودي 
وكان رَسُول الله RP‏ يحثنا عَليْه وَيتَعَهَدْنًا Ula cela‏ افترض رَمَضَانِ لم 
z‏ )2 راو 2 TA‏ سو رر p‏ سک سو رو 

يحثنا رسول الله BP‏ ولم يتعهدنا a‏ وکنا تفعله . 


2083. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abu 
Daud menceritakan kepada kami, Syaiban bin Abdurrahman 


614 Muslim, puasa 125 dari jalur Syaiban yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 641 


An-Nahwi menceritakan kepada kami. dari Al Asy'ats bin Abu 
Asy'ats, dari Ja'far bin Abu Tsaur, dari Jabir bin Samrah, ia berkata, 
'kami berpuasa sebelum diwajibkannya puasa ramadhan, sebagaimana 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW, lalu ketika diwajibkannya puasa 
ramadhan Rasulullah SAW tidak lagi memerintahkan kami berpuasa 
namun kami tetap melaksanakannya. 


Abu Bakar berkata, 'Khabar Jabir bin Samrah 'dan khabar' 
Ammar bin Yasir menjelaskan bahwasanya mereka berpuasa Asyura 
setelah diwajibkannya puasa ramadhan sebagaimana khabar Ibnu 
Umar dan Aisyah RA, Barangsiapa ingin berpuasa, maka berpuasalah. 
Dan barangsiapa ingin berbuka, maka berbukalah. |, 


Abu Bakar berkata, Musaddad -—salah seorang sahabat kami— 
bertanya kepadaku tentang arti khabar Ammar bin Yasir, lalu aku 
jawab, 'bahwa Nabi SAW jika memerintahkan umatnya sekali, tidak 
berarti harus pada tahun itu. Akan tetapi kadang-kadang boleh 
dilakukan kapan saja, dan umatnya melaksanakan perintah tersebut 
jika perintah itu adalah suatu kewajiban (fardhu), dan sesuatu yang 
fardhu itu wajib dilaksanakan sampai ada dalil yang 
menggugurkannya, namun jika perintah itu hanya anjuran saja, maka 
kewajiban itu hanya bentuk keutamaan saja sampai bentuk keutamaan 
tersebut berubah bagi mereka, dan diamnya Nabi SAW di saat kedua 
menggugurkan kewajiban jika perintah pertamanya adalah perintah 
wajib (fardhu) dan perintah anjuran, karena beliau jika memerintahkan 
sesuatu, perintah itu akan berkepanjangan (kontinuitas) sampai adanya 
dalil yang menggugurkannya dan diamnya beliau tidak menggugurkan 
perintahnya. Inilah jawabanku atas pertanyaannya. 


١١" Muslim, puasa 125 dari jalur Syaiban yang serupa 


642 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


148. Bab: Alasan Perintah Nabi SAW untuk Berpuasa Asyura 
setelah Tiba Di Madinah, Dalil Yang Kami Pakai adalah Arti 
Awla Berbeda Dengan Pendapat Orang-Orang Yang Tidak 
Berilmu, bahwasannya Tidak Dibenarkan Mengatakan, 
'Seseorang Lebih Utama dari Orang Lain kecuali Orang Lain 
Tersebut Memiliki Sifat Kepemimpinan', jika Benar Pendapat 
Mereka, maka Orang-Orang Yahudi Pemimpin Nabi Musa AS 
dan Kaum Muslim lebih Utama dari Mereka 


3 غو o 3 - HK e 37 Be‏ ھر سے 
٤‏ - خدنا ابو هاشم زياد بن أيوب» حدنا pen‏ ا او 


بش عَنْ سعيد بن جُبَيْر عن ابْن عَبّاس» لَمّا قدمَ النبِيّ 6 الْمَدينَة 
a 1‏ ۹۴ و AF‏ 7 9 . 7 1" ا 7 Ca 0 2 Toy r‏ 
وَحَدَ اليهود يَصُومُون عَاشُوراءء فسكلوا عَنْ ذلك فقالوا: هَذا الوم الذي 
og AN ۶1 ر12٢‎ olo, NA ° 5-8 - 3 / PPA |‏ ۶ )۸ 
so, Ja > 0 2 NOS‏ ۴ 3 رم seb o bo‏ - 200 0 
فقال رسول الله 58: تحن أولى بموسى منكم lg‏ بصيامه Was‏ بشر 
بن WA SKA‏ هشيم بن بش عن أبي بشر بهذا نَحْوَهُ قال: lah‏ 
مکار PA e‏ رص w 7 o A Ka‏ و ا 

ayan Gah)‏ قال لَنا أبُو كر: kna‏ بُنْ الْحَحَاجٍ كان ساني عَنْ هَذَا 
Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub menceritakan kepada kami,‏ .2048 
Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Basyar menceritakan‏ 
kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ' ketika‏ 
Rasulullah SAW tiba di Madinah ia mendapati orang-orang Yahudi‏ 
sedang melaksanakan puasa asyura, lalu mereka menanyakan tentang‏ 
hal tersebut, mereka berkata, hari ini adalah hari dimana Allah‏ 
memenangkan Musa AS dan bani Isra'il terhadap fir'aun, dan kami‏ 
berpuasa di hari itu untuk memperingatinya, lalu Nabi SAW bersabda,‏ 


'bahkan aku lebih berhak untuk diperingati daripada Musa AS', lalu 
memerintahkannya untuk berpuasa. 


Basyar bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Husyaim bin 
Basyir menceritakan kepada kami, dari Abu Basyar yang serupa, lalu 
ia berkata, 'lalu ia berpuasa, dan memerintahkannya untuk berpuasa'. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 643 


Abu Bakar berkata kepada kami, 'Muslim bin Al Hajjaj bertanya 
kepadaku tentang hal ini." | 


x 149. Bab: Tentang Perintah Rasulullah SAW Untuk 
Melaksanakan Puasa Asyura Bukanlah Perintah Wajib, Tetapi 
Hanya Sekedar Keutamaan Dan Anjuran Belaka 


AN رر‎ 2 2 2. PANA 2 ° هم‎ z وک‎ 

Gi PA عثمّان بن‎ Was حدنا يحيى بن حّکیم»‎ ٥ 

ور ع 30- - ده 2 o‏ 7 ۰ و | gka‏ سه 23 Zo‏ 
يوئس بن يزيد» عن الزهري» عن حميد بن عبد لرحمن عن معاوية» 
دن قي دی ور A‏ لزا ون" وا ا ah‏ ا د ل رل وه و 
خطب بالمدينة في قدمة قدمها يوم عَاشُورای فقال: اين gig AY‏ 


or Pena 7 Bp ا‎ A AG 90 a 0 - o م‎ E An S 
عَاشُوراءء ولم‎ py یقول: هذا‎ KP A 


a‏ صَائم فمن La‏ أن يَصُومَ add‏ قال ابو 
o‏ و وم 1 1 
بکر: لا کون لم إلا مَاضيًا 
Yahya bin Hakim telah menceritakan sebuah hadits‏ .2085 
kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus‏ 
bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin‏ 
Abdurrahman, dari Mu'awiyah yang berkhutbah di masjid Nabawi di‏ 
Madinah saat ia datang pada hari Asyura. Setelah itu, Mu'awiyah pun‏ 
berseru, “Wahai penduduk kota Madinah, dimanakah ulama kalian?‏ 
Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Ini adalah hari Asyura‏ 
dan puasanya tidak diwajibkan kepadamu, sedangkan aku berpuasa.‏ 
Barangsiapa ingin berpuasa, maka berpuasalah!”‏ 


Abu Bakar berkata, “Tidak ada kata lam” (tidak) kecuali untuk 
masa lampau.” 


616 Muslim, puasa 127 dari jalur Husyaim, Al Bukhari, puasa 69 dari jalur Ibnu 
Juraij 
617 Muslim, puasa 126 dari jalur Az-Zuhri, Al Bukhari, puasa 69 dari jalur Az-Zuhri 


644 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


150. Bab: Keutamaan Puasa Asyura dan Penantian Rasulullah 
SAW untuk Melaksanakannya karena Keutamaannya Dari Hari- 
Hari Lain kecuali Puasa Ramadhan 


- 
راديد o7‏ و و 


wé KA tan حدناعېد الجبّار بن العلا‎ - AT 


3 0-3 


.. r e br 3. tu. و هوو وه‎ Pa P Jo رو سم‎ ` 
اله وهو ابن أبي يزيد وأنقثّة من سل ابن عباس عَنْ صيام يوم‎ 
إلا‎ akas SAE UN عاشوراء فقال: ما عَلمْتْ رَسُول الله هه صام‎ 
| ر‎ AK AG 
2086. Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abu 
Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abbas ditanya tentang puasa 
Asyura, maka ia pun menjawab, “Aku tidak mengetahui Rasulullah 
berpuasa satu hari untuk mengharapkan keutamannya kecuali hari Asyura 
dan sekarang kita berada di bulan Ramadhan.” 


151. Bab: Tentang Dihapuskannya Segala Dosa dengan Puasa 
Bulan Asyura dan Penjelasan Bahwa Amal Shaleh Mendahului 
Perbuatan Yang Ada Setelahnya sehingga Ia dapat 
Menghapuskan Segala Dosa Yang Ada setelah Amal Shaleh 


7 DA 007 o Je Gg. ge 2 ره مه‎ ° Lot هوم‎ 
غيلان‎ Ga بن زید»‎ sés gen LSE ن‎ Nai Was "۷ 
# 
Jo y, رور ره م‎ 


وهو ابن حَریر» Ga‏ عبد الله ِن مَعْبَد هو AEN‏ عَنْ ابي 66 قال: قال 
Ja‏ الله #: صِيَّامٌ يوم عاشوراء SI A‏ على الله أن A‏ 
KN um BA‏ يُكَْرَ E‏ التي 5 
والتي بَعْدَهُ قال أبو بككر: BB op‏ صيام يوم a‏ اله 


618 Muslim, puasa 131 dari jalur Ibnu Uyainah yang serupa, Al Bukhari, puasa 9 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 645 


jah dki ad daa ويي بغت قل أن‎ BA 


2087. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Zaid menerima hadits itu dari Ghilan bin Jarir, Abdullah bin 
Ma'bad Az-Zamani menceritakan kepada kami, dari Abu Qatadah 
yang berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, 'puasa Asyura, 
sungguh aku benar-benar menduga bahwasanya Allah SWT akan 
menghapuskan dosa pada tahun yang lalu.. Sedangkan puasa hari 
Arafah, sungguh. aku benar-benar menduga bahwasanya Allah SWT 
akan menghapuskan dosa pada.tahun yang lalu dan dosa yang akan 
datang.” 


١ Abu Bakar berkata, “Rasulullah SAW telah menerangkan bahwa 
puasa hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa 
tahun yang akan datang. Ini menunjukkan bahwasanya amal shaleh itu 
dapat mendahului suatu perbuatan, hingga amal shaleh yang akan 
datang dapat menghapuskan dosa tahun berikutnya. 2013 


152. Bab: Anjuran Bagi Kaum Ibu untuk Tidak Menyusui 
Bayinya pada Hari Asyura sebagai Penghormatan atas 
Kedatangan Hari Asyura jika Hadits Tersebut Shahih, karena 
Dalam Sanadnya terdapat Khalid Bin Zakwan 


A - AA‏ عفرا قالت: | رسزل له 
GIE‏ الأنصّار agii Je e‏ مَنْ کان a‏ صائماء فليتم 


61 Muslim, puasa 196 dari jalur Hammad, At-Tirmidzi, puasa 4 dari jalur Ahmad 
bin'Abadah. 


646 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2r 3-0. 


صومه» وَمَنْ کان A‏ مفطراء فليتم ai;‏ مه كنا بعد صو e‏ 
HAN Be‏ لع بهم إلى JS cam‏ لَهُمْ اللحبة jadi iya‏ 
Hp‏ العف eat‏ ناه يه حى يَكُونَ عند Éy‏ 


2088. Dari Rabi’ binti Mu'awwidz bin Afra’ bahwasanya ia 
telah berkata, “Suatu hari, Rasulullah SAW pernah mengutus 
seseorang untuk mengumumkan ke beberapa kampung pemukiman 
kaum Anshar yang berada di sekitar kota Madinah bahwa barangsiapa 
berpuasa, maka ia dapat menyempurnakan puasanya. Dan barangsiapa 
tidak berpuasa, maka ia dapat menyempurnakan sisa harinya. 
Sementara itu, kami pun tetap berpuasa. Anak-anak kami yang kecil 
pun turut berpuasa. Selanjutnya kami membawa mereka ke masjid dan 
kami buatkan mainan dari bulu yang diberi warna untuk mereka. 
Apabila salah seorang di antara mereka menangis, maka kami pun 
akan memberinya mainan tersebut hingga sampai waktu berbuka 
puasa”? 


8- قال أبو بكر: رَوَاهُ A‏ بو Sa a cg SA‏ تا غليلة 
ا E‏ اله وهي نت a‏ ا ا رول الله 


. 


فا في a Kobe‏ كان jani‏ ويدعر برضعًائه At‏ و 
في Jal IN HAN ea‏ 


2089. Abu Bakar berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Mutharrif bin Abu Wazir, Ghalilah binti Umainah Amatullah binti 
Razinah yang telah berkata, “Aku pernah bertanya kepada ibuku, “Hai 
ibu, apakah ibu pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW 
berpuasa di bulan Asyura?” 


820 Muslim, puasa 127 dari jalur Khalid bin Dzakwan, dan Ibnu Khuzaimah 
menyebutkan sanad ini secara lengkap atau ada tulisan yang hilang. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 647 


. Ibunya menjawab, “Sebenarnya, Rasulullah SAW sangat 
memuliakan Asyura. Lalu beliau mengundang saudara-saudara 
sesusuannya yang paling kuat dan memerintahkan ibu-ibu mereka 
jangan menyusui sampai malam'. ngai 


-٠ ۹۹۰‏ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ KERA É‏ الوزير 


Pai محمد نن يَحتىء‎ ig وڌا من ثقات أهل الحديث,‎ 
din BEA سمغت‎ E Kn Pai Eta يراه‎ 
نَهَا:‎ JG 8 CESE Ui uns, وَقال:‎ HA الله‎ 3:31, 
8 a23 
رزينة‎ 


2090. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abu Mutharrif bin Abu Wazir menceritakan kepada 
kami, dan ia adalah salah seorang yang sangat dipercaya dalam hadits, 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Maslamah Ibnu 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Alilah binti Kumait Al Atakiyyah 
menceritakan kepada kami kemudian ia berkata, “Aku pernah 
mendengar ibuku berkata seperti hadits di atas.” 


Muhammad bin Basyar berkata, “Ibu Ghalilah, Aminah, adalah 
pembantu perempuan Rasulullah yang dikenal dengan sebutan 
Razinah.” 2 


621 Sanadnya dha'if -Nashir) Al Haitsami berkata dalam Majamauz-Zawaaid 3:186 
'diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan Al Awsath, 
Alilah dan diatasnya tidak aku temukan catatan biografinya. 

62 Lihat Majmauz-Zawaaid 3 : 186. 


648 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


153. Bab: Tentang Perintah Berpuasa di Hari Asyura. Bahwa 

Maksud Hadits Nabi Yang Berbunyi, “Tidak Ada Pahala Puasa 

bagi Orang Yang Tidak Berniat Puasa Di Malam Hari', Adalah 
Puasa Wajib dan Bukan Puasa Sunnah 


AE -0١‏ هاشم زياد بن يوب حَدَنَنَا ea‏ ابر 
D Ae 3‏ . درم Ta‏ 
حصین» عن الشعبي» عَنْ مُحَمَّد بن صيفي | UAN‏ قال: حرج علينا 


رم وير 0 s0.‏ 


رسول لله 5 في يوم عَاشُورای فقال: SA pin‏ هَذا؟ فقال ; 


.. لل" 


مب هام o‏ 4 ° 


pa‏ ول Hi‏ لا قال: Lal‏ ية Say‏ هنا َأَمَرَهُمْ أن لوا أل 
pya‏ أن Li A yan‏ يمهم ذلك 


2091. Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Husyaim bin Hushain menceritakan kepada kami, 
dari Asy-Sya'bi, dari Muhammad bin Shaifi Al Anshari yang telah 
berkata, “Suatu ketika, Rasulullah SAW pergi menemui kami pada 
hari Asyura seraya bertanya, “Apakah kalian sedang berpuasa pada 
hari ini?” 

Sebagian orang di antara kami menjawab, “Ya', sedangkan 
sebagian lainnya menjawab, “Tidak.” 

Akhirnya beliaupun bersabda, “Sekarang sempurnakanlah sisa 


hari kalian ini untuk berpuasa.” 


. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk 
memberitahukan kepada penduduk kampung Arudh untuk 


menyempurnakan sisa hari mereka itu.” “2 


623 Sanadnya shahih, Imam Ahmad dalam Al Musnad dari jalur Jarir, Al Fathur 
Rabbani 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 649 


154. Bab: Perintah Melaksanakan Ibadah Puasa pada 
Sebagian Hari Asyura. l 


r 5 r 
وس ر هس و‎ Bo 1 ےیور ار رت ۸1 ه‎ 


Was يَحَبَى)‎ WAS محمد بن بشارء‎ Hi -٢ 

e‏ سن و AA‏ | اچ که 8 saen ah‏ پس 

ميد Ba‏ سلمة وهو ابن eY‏ أن.رسول لله ف قا 
e Maa -<o‏ ع E ES 0 of‏ ر s‏ - هس 

aka‏ أذن في قومك أو في A‏ عَاشوراء أن مَنْ أكل فليصم بقيّة 


aayi‏ وَمَنْ لم يكن أكل فليصم 

2092. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada ku, Yazid bin Abu Ubaid 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Al Akwa' menceritakan 
kepada kami, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada 
seorang laki-laki yang baru masuk Islam, “Umumkan kepada 
masyarakatmu atau orang-orang mengenai. hari Asyura bahwa 
barang siapa yang telah makan, maka sebaiknya ia menyempurnakan 


sisa harinya itu untuk berpuasa. Sedangkan bagi yang belum makan, 


maka sebaiknya ia berpuasa.” “ 


0 or r # o 9 bz r z إن‎ 2 r £ or 
ومحمد بن صيفي» وعبد الله بن‎ Sa حبر أبي سعيد‎ -۳ 


2 
سرهو سر 


المنهال DA‏ عن عَمه» وَأَسْمَاءِ بن حارتق وَبَعْجَة بْن عبد الله 
BAN sg at E‏ ر e È> NG sena‏ 
ES‏ عن ال ##ك بهذا al‏ وقد حَرَّحتهُ في 
كتّاب الكبير | 


2093. Hadits Abu Said Al Khudri, Muhammad bin Shaifi, dan 
Abdullah bin Minhal Al Khuza'i yang menerima sebuah hadits dari 
pamannya, Ba'jah bin Abdullah Al Juhaniy dari bapaknya, 


524 Ahmad, puasa 69 dari jalur yazid dan lainnya, Al Fathur Rabbani 10:180. 


650 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kesemuanya itu dari Rasulullah SAW dengan makna yang sama. 
Kemudian kami pun telah meriwayatkan dalam kitab Al Kabiir.? 


155. Bab: Tentang Diberikannya Kebebasan Memilih untuk 
Berpuasa Asyura atau Tidak Berpuasa. Ini Menunjukkan 
Bahwasanya Perintah Puasa Hari Asyura adalah Anjuran dan 

" Keutamaan Saja 


z 
کے‎ 


É 2‏ ده ر To - D 53 PAN‏ 
CAS -6٤‏ أبو مُوسى» BEAN Was‏ بْنُ ملد ابو عاصې 
ماي 3-3 وه و رن هوم apr‏ اهم : ورز MK‏ د وا ږو : 
خبرنا عمر بن محمدء il KH‏ رَسُول الله يق 
قال: e‏ عاشوراء» فمن شاء فليصمه ومر شاء فليفطر حبر عائشة 
Halang‏ من هَذَا AH‏ 


2094. Abu Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Dhahhak bin Mukhallad Abu Ashim menceritakan kepada kami, 
Umar bin Muhammad memberitakan kepada kami, Salim 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “Hari ini adalah hari Asyura. Barangsiapa ingin 
berpuasa, maka berpuasalah. Dan barangsiapa ingin berbuka 
puasa,maka berbuka puasalah.” 


Hadits Asiyah dan Mu'awiyah dari bab ".نوز‎ 


625 Lihat hadits sebelumnya. 
626 Al Bukhari, puasa 69 dari jalur Ibnu Ashim yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 651 


156. Bab: Perintah untuk Berpuasa Satu Hari sebelum Hari 
Asyura atau Setelahnya untuk Membedakan dengan Puasa 
Asyuranya Kaum Yahudi 


: r, 
ےم‎ 39.32 3 pi 


MPA e | 0‏ د فقو ل سن د aos‏ 
wa> -Y A0‏ محمد بن يحيى» حدنا مسدد» نا هشيم» 


فص ممع Tor‏ سه سور o‏ ل # fos‏ سه YY.‏ اه 3 
ol ui‏ أبي Ud‏ عَنْ داو بن عَلي» عن أبيه» عَنْ حَڏه ابن tki‏ 
Na‏ يی اود اه MAA 2 IMA‏ 

قال: قال رَسُول الله ##: صوموا يَوْمَ عَاشُورَاءء وَخَالفُوا اليَهُوتَ صُومُوا 
قبل يَوْمَاء أو بَعْدَهُ Up‏ 


2095. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Musaddad menceritakan kepada . kami,Husyaim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila menceritakan kepada 
kami, dari Daud bin Ali, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, kakeknya, 
yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berpuasalah 
di hari Asyura, tetapi berbeda dengan puasa kaum Yahudi. 


Berpuasalah satu hari sebelum atau setelah hari Asyura'" ٧۱ 


157. Bab: Anjuran Berpuasa pada Tanggal Sembilan Muharram 
untuk Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW 


r r, 
As b 2 Ao ع هد ور لشم‎ 


a حدنا محمد بن بشار» حَدَننَا يَحبَى بن سعید»‎ - AT 
سا‎ 20 


و ده ره .راق اځ اع سا زک اق 
معاوية بن عمرو» Was‏ الحكم بْنْ TEN‏ قال: سألت ابن عباس وهو 
في المسجد الحرام PY‏ متو بك ats cal)‏ عن صيّام عَاشُورَاء فقال: 


%7 Sanadnya dha'if, karena Ibnu Abu Laila jelek hapalannya, Atha dan lainnya tidak 
setuju dengan pendapat ini, riwayatnya dari Ibnu Abbas adalah mauguf dan 
sanadnya shahih menurut Ath-Thahawi dan Al Baihaqi -Nashir) Al Fathur Rabbani 
1: 189 dari jalur Husyaim As-Sunan Al Kubra karangan Al Baihaqi 4: 287 dari jalur 
Musaddad 


652 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


r‏ یې هس 


اعُد فإذا ام يوم pa‏ من Yan‏ م فأصبح صائما قال: فل 
KAEN‏ َصُء؟ قَالً: كَذَاكَ کان ya‏ 


2096. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, Mu'awiyah 
bin Amr menceritakan kepada kami, Hakam bin Al A'raj 
menceritakan kepada kami dan berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Ibnu Abbas —yang kebetulan saat itu sedang tidur-tiduran di masjid 
Haram dengan beralaskan sorbannya— tentag puasa hari Asyura. 
Lalu Ibnu Abbas menjawab, “Persiapkanlah! Apabila kamu berada di 
tanggal sembilan Muharram, maka berpuasalah!' 


Lalu aku bertanya lagi kepadanya, “Apakah Nabi Muhannad 
melakukan puasa seperti itu hai Ibnu Abbas?’ 


Ibnu Abbas menjawab, “Ya. Rasulullah pun puasa seperti 
saat 1628 
itu'. 


, 


Pa 7 se روځ ره‎ 


DA -Y say‏ جغفر بن CAS daa‏ وَكيعٌ عَنْ حاحب بن 

عم SA ga‏ ن LE Ag in AN‏ را في رمرم 

2097. Ja'far bin Muhammad telah menceritakan sebuah hadits 

kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari Hajib bin Umar 

bin Hakam bin Al “Araj sama seperti hadits di atas, yaitu sedangkan ia 
(Ibnu Abbas) beralaskan sorbannya di dekat sumur zam-zam. ERA 


628 Muslim, puasa 132 dari jalur Yahya bin Sa'id dan lainnya, Abu Daud, perkataan 
2446 
629 Muslim, puasa 122 dari jalur Waki', At-Tirmidzi, puasa 90 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


Per 


Ela —Y ۰ ۹۸‏ عَبْدَةَ عبد الله Get‏ يزيد ين هَارُون» PAS‏ 


A‏ عَنْ حاحب بن Gat‏ عَنِ الحَكم إن الأغرَجء f‏ عن ابن عباس في 
يوْمٍ عَاشُورَاء» قال: ُو َم لاع eg Das saé PNG E‏ 


| 2098. Abdah bin Abdullah telah: mericeritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yazid bin Harun memberitakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Hajib bin Umar, dari Hakam bin Al 
A'raj, dari Ibnu. Abbas tentang puasa hari Asyura. Lalu Ibnu Abbas 
berkata, “Itulah hari kesembilan dari bulan Muharram.” Aku bertanya 
lagi, “Begitulah Rasulullah SAW berpuasa. 2630 


158. Bab: Tentang Keutamaan Puasa Hari Arafah dan 
Diampuninya Segala Dosa 


A Jó =y. 44‏ بكر: حبر أبي قاد عن التي صلی الله عليه 
Ang‏ صم يم PK EA‏ الئل الاضيّة KA Aa ar‏ في اب 


-02 


re‏ عَاشُوْرَاء 


2099. Abu Bakar berkata, “Hadits Abu Oatadah dari Nabi 
Muhammad SAW tentang puasa hari Arafah yang dapat 
menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang telah 
kami diktekan pada bab Puasa Asyura.”! 


6 Sanadnya shahih, Ath-Thahawi 2: 75 dari jalur Ruh dari Hajib yang serupa 
631 Lihat Hadits 2088 


654 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


159. Bab: Hadits Yang Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW 
tentang Larangan Berpuasa Hari Arafah 


Hi “۰‏ به kan Ag E‏ بي SY‏ عن مُوسی 

00 قال رَسُول الله : يوم 
EA‏ ويوم م ال ,21 RP‏ عا ja‏ الإسلام» وهي ) يام A‏ 
لي > عن موسى بن علي 


2100. Ja'far bin Muhammad Ats-Tsa'labi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari 
Musa bin Ali, dari bapaknya, yaitu Ali, dari Uqbah bin Amir yang 
telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “Hari Arafah, hari 
Raya Qurban, dan hari Tasyriq adalah hari raya kaum muslimin. 
Itulah hari-hari untuk makan dan minum'." 


Abu Ammar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Said bin Salim menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ali Al- 
Lakhmi, sama dengan bunyi hadits Waki’. 


632 Sanadnya shahih, Al Mustadrak 1: 434 dari jalur Musa, At-Tirmidzi, puasa 59, 
Abu Daud, perkataan 2419 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


160. Bab: Tentang Hadits Yang Menafsirkan Dua Ungkapan Global 
Yang Telah Kami Sebutkan. Ini Merupakan Suatu Dalil bahwasanya 
Rasulullah SAW Memakruhkan Puasa Hari Arafah bagi Orang 
Yang Sedang Berada Di Padang Arafah dan Bahwasannya Puasa 
Arafah Menghapuskan Kesalahan Yang Lalu Dan Yang Akan 
Datang bagi Orang Yang Tidak Sedang Berada Di Padang Arafah 


OH PI ES -0١‏ حَدَنْنَا أبو اود du‏ دحية 

ەر 203 619 تنا ولو مت 

حَوْسَبْ بن عقيل الْحَرْمِي» a‏ ته و وور د 
قال: تھی رَسُول الله يي عَنْ pye‏ يوم عَرَقَة a‏ 


2101. Yahya bin Hakim telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Abu Dihyah Hausyab bin 
Ugail Al Jarami menceritakan kepada kami, Al Abdi menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW melarang ibadah puasa hari Arafah- di padang 
Arafah.” 


161. Bab: Anjuran Berbuka Puasa Di Hari Arafah bagi Yang Sedang 
Berada Di Padang Arafah mengikuti Sunnah Rasulullah SAW agar 
Kuat dalam Berdoa karena Sedang Tidak Berpuasa untuk 
Berdoa Pada Hari Arafah 


PAN -3 Bo Jo PANA 


Y‏ - حَدَننَا بر بن مُعَاذ العقدي» SAS d‏ يني ابن ريد 
wi sfo, A‏ 
Ci‏ أيُوبء عَنْ عكرمَة عن ان اس عن ئه ام ajah‏ ال 


63 Sanadnya dha'if karena tidak dikenalnya Al 'Abdi dan namanya adalah Mahdi bin 
Harb, Ibnu Mu'in dan Abu Hatim berkata," saya tidak mengenalnya' -Nashir) Abu 
Daud, perkataan 2439 dari jalur husyaib, Al Fathur Rabbani 10: 235 


656 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2102. Bisyr bin Mu'adz Al Aqadi telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, 
Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
dari Ummu Al Fadhl, ibunya, bahwasanya Rasulullah SAW telah 
berbuka puasa di Arafah. Beliau dibawakan segelas susu dan beliau 
langsung meminumnya.“ 


162. Bab: Tentang Berbuka Puasanya Rasulullah SAW pada 
Tanggal Sepuluh Dzul Hijjah 


-٣٢ .٣‏ حا محَمِل ' 2 بن a‏ بن A‏ خا ٨‏ خالد» عن 


240 . څیه روو‎ z 


KI‏ (ح) a,‏ بُنْدَانٌ حَنْتَنَا عبد Ë Wis ya)‏ عن 
1 » عن إِبْرَاهِيم ANGE‏ عَنْ عَائشَة أن رَسُولَ ] الله ف نيعم 
حشر وقال ak kak‏ قالت: ما رايت رَسُول الله يا صَائمًا في 

La 


2103. Muhammad bin Al “Ala bin Kuraib telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, 
dari Al “Amasy, Ha, Bundar menceritakan. kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Al “Amasy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 
Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak E pada? hari 
kesepuluh bulan Dzul Hijjah. 


Abu Bakar berkata dalam perkataannya, “Aisyah berkata, “Aku 
tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada hari kesepuluh 
dari bulan Dzul Hijjah'." 


684 Sanadnya shahih -Nashir) lihat Al Bukhari, puasa 65, Muslim, puasa 110, 
Al Hafidz berkata dalam Al Fath, 4: 237 dan Ahmad serta An-Nasa'i dari jalur 
Abdullah bin Abbas dari ibunya Al Fadl, bahwa Rasulullah SAW berbuka di arafah 
65 Muslim, Ttikaf 9 dari jalur Abdurrahman, At-Tirmidzi, puasa 51, Abu Daud, 
perkataan 2439 dari jalur Al A'masy 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 657 


163. Bab: Sebab Rasulullah SAW Meninggalkan Sebagian 
Amalan Sunnah meskipun Beliau Sangat Menganjurkannya 
karena Takut Menjadi Suatu Kewajiban bagi Kaum Muslimin 


75 مو ور رم PANG‏ 


محمد بس دنا فغان إن Pe‏ 


ci -Yj ٤‏ 3 392 وبر ے هوم م کت 

g z A 2 ۰ ra La r 9 -- 0 o z o $ r 7‏ ` دب Y‏ 
ونس عن الزهري» عن عرو عن عائشة» قالت: کان رول الله ع 
07 و a ° £ 2 ‫َّ r‏ سم °g‏ نمه 2 7 و o of- r‏ 
يرك العمل وهو يحب أن alaa;‏ خسشيهة أن A‏ فيفرَض عليهم 


وَكَانَ a‏ حف عَلَى AI‏ من JANGAN‏ 


2104: Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari. Urwah, dari Aisyah 
yang telah berkata, “Rasulullah SAW sering meninggalkan amal 
perbuatan dan beliau melakukannya adalah karena takut kalau-kalau 
perbuatan tersebut menjadi sunnah dan. akhirnya diwajibkan bagi 
mereka. Rasulullah adalah orang yang suka jika kaum muslimin itu 
diringankan dari kewajiban.” 


164. Bab : Anjuran untuk Berpuasa Sehari dan Berbuka Puasa 
Sehari serta Pemberitahuan bahwasanya Itu adalah 
Puasanya Nabi Daud AS 


o دن مه‎ e 7 . PAN 7 # e 5. PEN 
حصين» عن‎ Was "Jasad ابن‎ Ka بنْ آبان‎ Nana G -٨١٢ ٥ 
s 


ص E E‏ و د س درو هه ó <6 o‏ 2 ; 
زَارَني» فقال للمرأة: كيف تحدين بَعْلك؟ فقالت: نعم الرّحْل من رَجُل لا 
نا ولا aki‏ قَالَ: فَوَقَمَ بي ابي تم IG‏ روك SPAN‏ من الْمُسْلمِينَ 


7 ره an 2 2 aa . 8 e‏ م 2 4 
مُحَاهد عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو قال: كنت رَحُلا مُجْتَهِدَاء ragi‏ ا > م 


ا 
MN‏ 


636 Muslim, para musafir 77 


658 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ke‏ ل ad‏ ما قال 5 مما ari‏ من SA‏ والاجتهادء إلى أن Ah‏ ذلك 
tata aj tuh AS Ud DAS‏ اط وص sah‏ 


terba فقلت: يا رَسُولَ الله‎ a P 
کل شه قلت: يا‎ a : Up it, Da فَصُمْ صو‎ 
Me jas قر في‎ JG رل الله ا قوی من ذلك‎ 
ال اکا ری من ذلك‎ 
J6 Gi G GÉ T aa فذكر لي منْصُونٌ عن‎ Gea ل‎ JG 
شر فر فَمَنْ كانت فر‎ JEN إن لكل عَمَلِ شر‎ : Tang 


JG la اهتدى» وَمَنْ كانت فته إلى عبر ذلك فَقَّذ‎ a سي‎ f 


4 


Kik و‎ ab li DD oN الله:‎ Ki 
که ن ارك‎ OE Od 
| ما مني به رَسُول الله ي.‎ 


1105. Muhammad bin Aban telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Hushain 
menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr yang 
telah berkata, “Aku adalah seorang laki-laki yang wajib beribadah. 
Lalu ayah menikahkanku dengan seorang muslimah. Suatu hari, 
ayahku mengunjungi rumahku. Sesampainya di rumah, ia betanya 
kepada istriku, “Wahai anakku, bagaimanakah menurutmu tentang 
suamimu itu?” 

Isteriku menjawab, “Ia adalah seorang laki-laki yang baik. Ia 
tidak pernah tidur dan selalu berpuasa.” 


Kemudian ayahku menemuiku dan berkata, “Hai Abdullah, aku 
telah menikahkanmu dengan seorang muslimah yang taat, tetapi 
kamu malah menyia-nyiakannya.” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 659 


Akan tetapi, aku tidak memperdulikan apa yang dikatakan 
ayahku dan aku tetap beribadah dengan rajin dan semangat. Hingga 
pada suatu ketika, "Rasulullah SAW mengetahuinya dan beliau pun 
berkata, “Bukankah aku juga tidur dan juga shalat. Aku berpuasa dan 
berbuka puasa. Oleh karena itu, tidur, shalat, dan berbuka puasalah 
kamu hai Abdullah! Kalau tidak, berpuasalah figa hari pada setiap 
bulan.” 


Aku berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, aku masih 
lebih kuat untuk melakukan hal itu.” 


Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Kalau begitu, berpuasalah 
seperti puasanya Nabi Daud. Kamu berpuasa satu hari dan berbuka 
puasa satu hari serta khatamkanlah Al Qur'an setiap bulan! 


Aku tetap berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, aku masih 
lebih kuat untuk melakukan semua itu.” 


Rasulullah SAW pun bersabda, “Khatamkanlah Al Our'an dalam 
jangka waktu lima belas hari!” 


Kemudian aku berseru lagi kepada Rasulullah, “Wahai 
Rasulullah, aku masih lebih kuat untuk melakukan hal itu'." 


Hushain berkata, “Manshur telah menerangkan sebuah hadits 
kepadaku dari Mujahid bahwasanya Abdullah bin Amr mampu 
mengkhatamkan Al Our'an dalam jangka waktu tujuh hari.” 


Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Sesungguhnya segala 
amal perbuatan itu ada masa semangatnya dan setiap masa 
semangat pasti ada masa kendurnya. Barangsiapa masa kendurnya 
itu menuju kepada sunnahku, maka berarti ia telah mendapat 
petunjuk. Sebaliknya, barangsiapa masa kendurnya selain kepada 
sunnahku, maka ia pasti akan binasa.” 


Selanjutnya Abdullah bin Amr berkata, “Sesungguhnya 
menerima keringanan dari Rasulullah SAW lebih aku sukai daripada 
aku menuruti keinginan keluarga dan hartaku. Sekarang aku telah tua, 


Shahih Ibnu Khuzaimah 


660 | 


berusia lanjut, dan tidak bertenaga. Oleh karena itu, aku enggan untuk 
meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW.” 


165. Bab: Tentang pemberitahuan bahwasanya puasa sehari dan 
berbuka puasa sehari merupakan puasa yang paling utama dan 
paling disukai oleh Rasulullah SAW 


LIP A Hu SY‏ بن عبد AAN‏ أملى من أصله 

اله gi‏ روء SARA IS‏ عن IE yah‏ مش 
وما من كل شه us,‏ ما بقي قلت: ai A‏ من ذَلِكَ 
فقال: صُمْ ومين من كل شه Adu‏ ما بقي A D‏ أطي AN‏ 


4r 


من ذلك قال: pane‏ ام ولك اجر ما بقي فلت: إئي أطيق أکتر منْ 
ذلك قال: صم أربعة يام us,‏ مَا بقي GN A JG‏ كر مر“ 
tA D‏ ا A 1 5 8 2 ` 4 g‏ 5 سم . 
ذلك فقال رَسُول الله 8: إن 3S a CN‏ كان يَصُوم 
s0.‏ رو ° A‏ مدوم 

يوماء ويفطر يوما 

2106. Abdul Warits bin Abdush-Shamad telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami dengan mendiktekannya, bapakku 
menceritakan kepada ku, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Ziyad bin Al Fayyadh, dari Abu Iyadh, dari Abdullah bin Amr yang 
telah berkata, “Aku pernah menemui Rasulullah SAW untuk 
menanyakan tentang puasa. Kemudian Rasulullah menjawab, 


67 Sanadnya shahih dengan kesaksian dari Al Bukhari -Nashir) Al Hafidz dalam 
Al Fath 4: 218 menunjukan kepada riwayat Ibnu Khuzaimah, Al Bukhari, 
keutamaan Al Qur'an 34, An-Nasaa'i 4: 179-180 dari jalur Hushain secara ringkas 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 661 


“Berpuasalah satu hari setiap bulan, maka kamu akan mendapatkan 
pahala dari sisa hari yang lain.” j 

Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, .ا‎ sungguh aku masih lebih kuat 
dari puasa satu hari itu.” 

Lalu Rasulullah pun bersabda, 'Berpuasalah dua hari setiap 
bulan, maka kamu akan mendapatkan pahala dari sisa hari yang 
lain. 

Kemudian aku pun berkata lagi, “Wahai Rasulullah,:. sungguh 
aku masih lebih kuat dari puasa dua hari itu.” 

Lalu Rasulullah pun bersabda, Berpuasalah tiga hari, maka 
kamu akan mendapatkan pahala dari sisa hari yang lain. 

Sekali lagi aku berseru, “Wahai Rasulullah, sungguh aku masih 
lebih kuat “untuk berpuasa tiga hari.’ 

Selanjutnya Rasulullah pun berkata, “Berpuasalah empat hari, 
maka kamu akan mendapatkan pahala dari sisa hari yang lain: 

(Lalu Abdullah bin Amr pun menjawab, “Sesungguh aku masih 
kuat untuk melakukan lebih dari sekedar itu. 9 

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya puasa 


yang paling disenangi Allah SWT adalah puasanya Nabi Daud. 0 
berpuasa sehari dan berbuka puasa di hari yang 'ررزي[‎ "8 


0 ° با‎ os 0. II ٤ 2 j ره رس‎ ٠ 
pe بکر: في حبر أبي سلمة عن عبد الله‎ Jb -٢ ٧۷٧ 
عند الله‎ Zah JA صيَامَ داو د‎ mp 
2107. Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Abu Salamah dari 
Abdullah bin Amr, “Berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. 
Sesungguhnya puasa tersebut adalah puasa yang paling moderat di sisi 
Allah'." 


439 Muslim, puasa 192 dari jalur Ziyad bin Fayyadh 


662 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Sedangkan dalam hadits Habib bin Abu Tsabit, dari Abu 
Al Abbas, dari Abdullah bin Amr. 


6. © > 


٨۸‏ ويي خر خيب بن أبي ثابت عن أبي اعباس عن عبد اله 


بن عَمْرِو pa Jai‏ صِيَامُ 395 حرجت طرق هذه GÑ‏ في كتّاب 
الكبير 


2108. Sesungguhnya puasa yang paling utama adalah puasanya 
Nabi Daud. Kami telah mentakhrij sanad hadits dalam kitab 
Al Kabiir. 


166. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW 
Telah Memberitahukan bahwa Puasanya Nabi Daud adalah 
Puasa Yang Paling Moderat dan Utama. 


aa Ci - YNA‏ بن CP i‏ مُحَمّدٌ بي 


te وس‎ 


Gis Pa Ban Ki‏ عَبْدُ SGP‏ قالا: CA‏ ابْنُ 
5 قال: an‏ عَطَاء َعم AA) Wa‏ الشّاعرٌ GA‏ د 
عبد الله EU‏ ُن WI‏ رل بلغ الي 35 8 Set Si‏ 
Jah‏ َال وم أَرْسّل cah‏ وإ id‏ فقال: ألم I EA‏ تَصُرمُ NG‏ 
نعل Ji‏ ملا ل de Sa bg‏ وليل 
a abs‏ وأفطر وَصَلَ وې وَصُمْ ۾ کل عَشَرَة Ah‏ يَوْمَاء a,‏ 
hs‏ قال: اي MIA CU A‏ قال: Ao ma‏ 5516 


639 Muslim, puasa 181 
560 Ditakhrij oleh At-Tirmidzi, lihat Fathul Baari 1 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 663 


KA ا كاد‎ GR JG A 
ٳذا لاقى قال: مَنْ لي بهّذه يا تبي الله؟ قال عَطَاء:‎ NG Up pa 
AA lan مَنْ‎ plo الي 8#: لا‎ GH فلا أذري كيف‎ 
Sijah قال: اي أَصُومُ‎ BI البرساني رفي حَديث عَبْد‎ ore هدذ‎ 

وقال: Gp‏ أَرْسّل إِلَيَّ وقال: إِنّي أحدني Oa WA‏ 


2109. Muhammad bin Hasan bin Tasnim telah menceritakan 
sébuah hadits kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Rafi’ menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzak menceritakan kepada kami, lalu keduanya berkata: Ibnu 
Juraij telah memberitakan hadits itu kepada kami, kemudian berkata: 
Aku pernah mendengar 'Atha mengira bahwasanya Abu Al Abbas si 
penyair telah memberitakan hadits tersebut kepadanya bahwa ia 
pernah mendengar Abdullah bin Amr Al Ash berkata, "Rasulullah 
SAW telah mengetahui bahwasanya aku selalu berpuasa berturut-turut 
dan juga sering melaksanakan shalat malam. Akhirnya aku 
memutuskan untuk datang dan menemui beliau. Ketika aku bertemu 
Rasulullah, maka beliau berkata, 'aku telah diberitahu bahwasanya 
kamu, Abdullah, selalu berpuasa dan tidak pernah berbuka puasa 
serta sering melaksanakan shalat malam? Janganlah kamu 
melakukan hal seperti itu, wahai Abdullah. Ketahuilah, sesungguhnya 
kedua matamu itu mempunyai hak, dirimu juga mempunyai hak, dan 
bahkan keluargamu pun mempunyai hak. Oleh karena itu, berpuasa 
sehari dan berbukalah sehari! Kerjakanlah shalat malam dan juga 
tidurlah! Berpuasalah satu kali dalam setiap sepuluh hari, maka 
kamu akan mendapat pahala sembilan hari lainnya. 


Lalu Abdullah bin Amr berkata, wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku masih mampu untuk melakukan puasa lebih dari 
itu. 


664 || Shahih Tbau Khuzaimah 


Kemudian Rasulullah pun menjawab, jika kamu masih mampu 
untuk melakukan lebih dari itu, maka berpuasalah seperti puasanya 
Nabi Daud. | 


Selanjutnya Abdullah bin Amr bertanya, wahai Rasulullah, 
sebenarnya bagaimanakah Nabi Daud itu berpuasa? 


Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, cara Nabi Daud berpuasa 
adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ia tidak akan 
menghindar apabila mendapatkan (makanan dari orang lain). 


Kemudian Abdullah bin Amr bertanya, “Di manakah posisiku 
(jika aku berpuasa selama-lamanya) hai Rasulullah? 


Atha berkata, Aku tidak tahu bagaimana Rasulullah 
menyebutkan tentang puasa selama-lamanya. 


Lalu Rasulullah pun bersabda, “Tidak dianggap berpuasa orang 
yang berpuasa selama-lamanya. 

Ini adalah hadits Al Barsani. 

Kemudian dalam hadits Abdurrazzak disebutkan, “Abdullah bin 
Amr berkata, “Aku sering melaksanakan puasa berturut-turut'." 

Abdullah bin Amr juga berkata, “Mungkin Rasulullah akan 


datang menemuiku.” 


Abdullah bin Amr berkata, “Wahai Rasulullah, aku sanggup 


untuk melakukan puasa lebih dari itu'."** 


641 AJ Bukhari, puasa 57 dari jalur Ibnu Juraij yang serupa, Muslim, puasa 186 dari 
jalur Muhammad bin Rafi' yang serupa. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || ٤5 


167. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Nabi 
Daud AS adalah Orang Yang Paling Banyak Ibadahnya apabila 
Ibadah Puasanya Seperti Itu 


اك حدما الو Sa‏ أبو ana ASI‏ عكرمة بر 
توعان بخ ER‏ ين اه 
Gia‏ عبد له Pa‏ بن الْعَاصِء قال: Inn 8 desi‏ الله 
َقَالَ: ألم أ حر لك كفو A‏ الحديث ca slay‏ 
وقال: B3 Jú‏ صم صّومَ دَاوْدَ 5 كان أَعَْدَ A‏ كان agal‏ 
lg Jai AY‏ 5 قال: a SAY DI‏ أن يطول بك الْعُمرُ 
au Ka‏ رَسُولَ الله Ga iE B‏ 


و موسی» Nan‏ بو الوليد حَدَ 535 ا عَكْرِمَ قال: Sa‏ عَبْدَ الله بْنَ 
عَمْرِو بن الْعَاصِء عن BD‏ 


2110. Abu Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Walid menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan 
kepada kami, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Amr bin Al “Ash menceritakan kepada kami lalu 
berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah SAW pernah menemuiku seraya 
berkata, “Aku diberitahu bahwasanya kamu sering melakukan shalat 
malam dan berpuasa di siang hari!” Lalu Abdullah bin Amr bin 
Al Ash menyebutkan haditsnya secara panjang lebar. 


Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Hai Abdullah, 
berpuasalah kamu seperti puasanya Nabi Daud! Ketahuilah, 
sesungguhnya Nabi Daud itu adalah orang yang paling banyak 
ibadahnya. Ia berpuasa sehari dan berbuka di hari yang lain.” 
Selanjutnya Rasulullah berkata kepadanya, “Hai Abdullah, ketahuilah 


666 || Shahih nu Khuzaimah 


sesungguhnya kamu tidak mengetahui sampai kapankah usiamu itu 
berakhir?” 

Lalu Abdullah pun berkata, “Sebenarnya aku sangat berharap 
jika aku menerima keringanan yang diperintahkan Rasulullah 
kepadaku.” 

Abu Musa telah menceritakan hadits ini kepada kami, Abu 
Al Walid menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada 
kami, Kemudian Ikrimah berkata, “Aku pernah mendengar Abdullah 
bin Amr bin Al Ash menerima penjelasan dari Rasulullah SAW. aii 


168. Bab: Tentang Harapan Rasulullah SAW agar Mampu 
Melaksanakan Ibadah Puasa Sehari dan Berbuka Puasa Dua Hari 


r, اغيم‎ 
PATA مه‎ 29 cor 1 هر ۸ ه‎ PAN 


NAN‏ - - حا خمد ب dala‏ ارا AS‏ يني ابن زيْده حه حدننا 


r مهم‎ 30 y Sor 


ONE‏ بن جرير» Gas‏ عبد الله بن معبد PÉD‏ عَنْ أبي 63315 قال: 
Jp) jab‏ الله ya Ca‏ 0 يَوْميْنِء ويفطر يَوْمَا؟ قال: 

ira AG D‏ يَصُومُ RS JM WE‏ قالَ: ذال 

Ss یومین؟ قال: وَدذت‎ ji AY tra o~ Sa دَاودَ قال:‎ Tan 

طرق ذلك 

2111. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 

kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ghilan bin 


Jarir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ma'bad Az-Zamani 


menceritakan kepada kami, dari Abu Qatadah yang telah berkata, 
“Umar bin Khathab pernah bertanya kepada Rasulullah. “Wahai 


Rasulullah, “seru Umar, “bagaimanakah hukumnya orang yang 
berpuasa dua hari dan berbuka puasa sehari?” 


“2 Muslim puasa 182 dari jalur Ikrimah dengan panjang lebar. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 667 


Rasulullah menjawab, ‘hai Umar apakah ada orang yang 
mampu melakukan hal itu?” 

Kemudian Umar bin Khathab bertanya lagi, “bagaimanakah 
halnya dengan orang yang berpuasa satu hari dan berbuka puasa satu 
hari lainnya?” 

Rasulullah menjawab, “itulah puasanya Nabi Daud.” 

Selanjutnya Umar bin Khathab bertanya sekali lagi, “lalu 
bagaimanakah halnya dengan orang yang berpuasa satu hari dan 
berbuka puasa dua hari lainnya?” 


Maka Rasulullah pun menjawab, “sebenarnya aku berharap 


mampu melakukan hal itu' "®® 


169. Bab: Tentang Keutamaan Berpuasa Di Jalan Allah dan 
Orang Yang Melaksanakannya akan Dijauhi Dari Api Neraka 
selama Tujuh Puluh Tahun 


Was -yyy‏ بو بشثر الواسطي» JG 6 Bas a‏ يَعْني ابْنَ عَبْد الله 
عن Jawa‏ وهو ابن أبي = » عن OGI‏ بن ابي AE‏ الأَنْصّارِي» عَنْ 


8 or sor و‎ 


آي سيد Lp‏ قال كال سول a‏ لا يصو Sad‏ 


م هس 


سَبيل الله إلا بَاعَدَ الله بلك الْيَوْمٍ وَحْهَهُ Ó é‏ سَبْعنَ حريفا 

2112. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari 
Suhail bin Abu Shalih, dari Nü’ man bin Abu Ayyasy Al Anshari, dari 


Abu Said Al Khudri yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah 
bersabda, ‘Seorang hamba tidak menjalankan ibadah puasa selama 


“3 Sanadnya shahih, Abu Daud 2425 dari jalur Hammad dengan panjang lebar, 
menurutku Muslim (167/3 -Nashir) juga demikian 


668 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya 
dari api neraka selama tujuh puluh tahun: "4 


170. Bab: Tentang Hadits Yang Menerangkan Lafadz Umum 
yang Telah Kami Sebutkan Sebelumnya. Ini Merupakan Sebuah 
Dalil bahwasanya Allah SWT Akan Menjauhkan Seseorang yang 

Berpuasa Satu Hari Di Jalan Allah Dari Api Neraka, dan Ia : 

Benar-Benar Melakukannya hanya Untuk Mengharap Ridha 

Allah SWT Semata. g 


Ka 30 3 ó م‎ A0 ر‎ 3 PAN 


G -۳‏ محمد بن KPI‏ عا حجاج بن منهال» حد 
Set‏ عن Jan‏ بن أبي صالب بر ل اه 
ea‏ أن ابي فك JG‏ ما من عبد يَصُوم CI‏ في سبل الله ARI‏ وه 
الله إلا يَاعَدَ AN‏ وَحْهه وبين EN‏ سَبْعِينَ WA‏ 


2113. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hamad 
menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Nu'man 
bin Abu Ayyasy, dari Abu Said Al Khudri bahwasanya Rasulullah 
SAW telah bersabda, “Tidaklah seorang hamba berpuasa selama satu 
hari di jalan Allah karena mengharap keridhaan dari-Nya, melainkan 
Allah SWT akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama tujuh 
puluh tahun.” 


é Muslim, puasa 167 dari jalur Suhail yang serupa 

545 Sanadnya shahih, perawinya shahih -Nashir) lihat hadits no: 2113 dan aku belum 
menemukan tambahan 'dengan mengharap ridha Allah' dalam riwayat Suhail, Ibnu 
Majah, puasa 33 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 669 


171. Bab: Keutamaan Menyertakan Puasa Ramadhan dengan 
Puasa Enam Hari Pada Bulan Syawwal sehingga Puasanya seperti 
Puasa Setahun Penuh 


2 z 
7 2 رواو ل‎ i r . مید $ .عار‎ 


Dadi Was -YNNE‏ بن Ga‏ .عا غك الط يكن ار اكد 


HAZIEN)‏ عَنْ صَفُوَانَ بْن Aa lak‏ بن سّعيد» GP EP‏ ثابت» عن 


2 aea 


+ مص ام 


E BA J5 JG بي أيوب الألصَارِي قَالَ:‎ f 
الدّهْرَ‎ ebo WAS IG َم من‎ 


2114. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi 
menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Sulaiman dan Sa'ad bin 
Said, dari Umar bin Tsabit, dari Abu Ayyub Al Anshari yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barangsiapa berpuasa 
di bulan Ramadhan dan menyertakan puasa enam hari di bulan 
Syawwal, maka ia seperti berpuasa setahun ا ما21‎ ۹ 


172. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwa Berpuasa 
Bulan Ramadhan dan Enam Hari Di Bulan Syawwal sama Seperti 
Berpuasa Setahun Penuh, karena Allah SWT Telah Menetapkan 
Kebajikan Sepuluh Kali Lipat atau Lebih 


Ki - -Y\\o‏ سَعيدُ بن aE‏ الله بْنِ عَبّد | P‏ والحسين بن 


jai‏ بن الْمُعَارِك DG Jas‏ قالا: GAS‏ ټی بن حَسَانء Wa‏ خی 


بْنُ حَمْرَة عَنْ يَحْبَى SR‏ الدَمَارِي» عَنْ ابي اسا PA‏ 


6% Muslim, puasa 204 dari jalur Sa'ad, Abu Daud, perkataan 2433 


670 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


E وصيام‎ SAN رفاك بعشرة‎ the : JW 26 رسول الله‎ oi OG y 
san p DA لس يي‎ fiee فذلك‎ AN 

2115. Said bin Abdullah bin Abdul Hakam Al Misr dan Husein 
bin Nasr bin Mubarak Al :Misr telah: menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, keduanya lalu berkata; “Yahya bin Hassan menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Hamzah menceritakan kepada kami, dari 
Yahya bin Harits Adz-Dzimari, dari Abu Asma Ar-Rahibi, dari 
Tsauban bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Puasa bulan 
Ramadhan itu pahalanya sama dengan berpuasa sepuluh bulan dan 
puasa enam hari di bulan Syawwal itu pahalanya sama dengan puasa 
dua bulan. Itulah puasa selama satu tahun, yaitu puasa Ramadhan 


dan puasa enam hari bulan Syawwal. Gw 


. 173. Bab: Anjuran Puasa Hari Senin dan Kamis serta 
Memelihara Kedua Puasa Tersebut untuk Mengikuti Jejak Nabi 
Muhammad SAW 


PAN 10 Bu? 9 


—YA11‏ ا إسحاق a‏ بن حَبیب بن الشهيد» حدننا 
خا دو وص وسو وس Mar‏ 
CA‏ عن عائشة» قالت: كان Aa‏ كي يصوم يوم SAN‏ وَالْحَمِيسِ 


2116. Ishak bin Ibrahim bin Habib bin Syahid telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Yahya bin Yaman 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim, dari 
Al Musayyab bin Rafi”, dari Sawaa Al Khuza'i, dari Aisyah yang 


647 Sanadnya shahih, Ibnu Majah, puasa 33 dari jalur Yahya secara singkat, Ahmad 
5: 280 dari jalur Yahya 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


telah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu mengerjakan 
puasa Senin dan Kamis.” 


174. Bab: Tentang Anjuran Berpuasa Di Hari Senin karena 
Rasulullah SAW Lahir pada Hari Senin, Wahyu Pertama Turun 
pada Hari Senin, dan Rasulullah SAW Meninggal Dunia juga 
Pada Hari Senin 


36. | و و . کن‎ 315. 3 PANA 


—YYNV‏ حدنا محمد Te‏ زا موسی» NG‏ حخدنا محمد 


مھ PA Te‏ صن - هوم دهور د که Tor 3035. 3 Kós s,‏ 
بن + > حدثنا شعبة (ح) وحدنا بندار أيضاء حدنا محمد بن جعفر» 
, 


d 


Jor : PENA 


Wa‏ عبد tra JANI‏ سَعيدٌ» عن 3315 )0( gé an‏ بن 
a - PA br |‏ روا رو 2 „o‏ ووه هئم 0 - 
محمد حَدَننًا وکيع» عن مهدي بن ميمون» كلهم عن ONE‏ بن جرير» 
ره رو y‏ ه روم te e KAMLA‏ م 5 د مه P.‏ 
GÉ an‏ يني عَنْ أبي GAN PAK‏ قال: Gas‏ 
تح علد رَسُول الله فل اقل عليه عم فقال: يا تبي الله صَومُ يوم 
ه A‏ 1 وڅ ° : 27 0 و 7 aa‏ 
الاثنين؟ قال: يوم SN‏ فيه) ويوم ya‏ فيه هذا حدیث 2313 وفي 
7 1 7 یلت ؤو روه > مل و ضر هن و فراع NSP‏ 
AoA‏ 2 2 يم 
وُلدْست» وفيه أوحي إلى 
Muhammad bin Basyar dan Abu Musa telah menceritakan‏ .2117 
sebuah hadits kepada kami, lalu keduanya berkata , “Muhammad bin‏ 
Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami,‏ 
Ha, Bundar juga menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far‏ 
menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami,‏ 
Said menceritakan kepada kami, dari Qatadah, Ha, Ja'far bin‏ 


48 Hadits shahih lighairihi, diriwayatkan dalam Al Misykaat (2055) dan 
Al Irwaa (931) -Nashir) lihat, At-Tirmidzi, puasa 44 (3:121) dari Rabi'ah Al Jarsyi 
dari Aisyah, At-Tirmidzi berkata, "Hadits Aisyah adalah hadits Hasan gharib dari 
segi ini' 


672 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Muhammad menceritakan kepada kami, Waki” menceritakan kepada 
kami, dari Mahdi bin Maimun, kesemuanya itu menerima hadits itu 
dari Ghailan bin Jarir, dari Abdullah bin Ma'bad Az-Zamani, dari Abu 
Qatadah Al Anshari yang telah berkata, “Ketika kami sedang duduk- 
duduk di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba Umar bin Khathab 
datang menemui beliau seraya . berkata, “Wahai Rasulullah, 
bagaimanakah kedudukan puasa di hari Senin?” 


Rasulullah SAW pun menjawab, “Pada hari itu, aku dilahirkan 
dan aku diwafatkan'." Ini adalah hadits Qatadah: 

Dalam hadits Waki’ disebutkan, “Suatu ketika, seorang laki-laki 
bertanya kepada Rasulullah SAW." Jadi tidak disebutkan nama Umar 
dalam hadits tersebut. 

Dalam hadits Waki’ juga disebutkan bahwasanya Rasulullah 
berkata, “Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu 
turun kepadaku.” 


-Y\\A‏ وحدیث a‏ أن سول لله 3 سكل عن صُومه» 
JE a‏ عن صَوْم Sy‏ ين IG ma‏ ذاكَ يوم يَْنِي EN‏ 
NK‏ رن Re an I‏ 


2118. Dalam hadits Syu'bah juga disebutkan bahwasanya 
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasanya, tetapi beliau malah 
marah. Lalu ketika ditanya tentang puasa Senin-Kamis, maka 
Rasulullah pun menjawab, “Hari Senin adalah hari di mana aku 
dilahirkan dan hari di mana aku diutus atau diturunkannya wahyu 
kepadaku.” 


649 Ini bagian dari hadits besar, lihat Muslim, puasa 196 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 673 


Dalam hadits Syu'bah disebutkan, “Abdullah bin Ma'bad 
Az-Zamani telah mendengar.” 


175. Bab: Tentang Anjuran Berpuasa di Hari Senin Dan Kamis, 
karena Pada Dua Hari Tersebut Semua Amal Perbuatan 
Diperlihatkan Kepada Allah SWT 


2 


Í 3e 3‏ لد مث ر رنه .3 


a الفريابي» حَدََنَا‎ G سعيد بن ابي يزيد‎ D -8 
s. د‎ e-s í- 1 ٢١ الو وق ده اسوه‎ s- مو د رر‎ 
بن محمد حدئني شرحبيل بن‎ PS يو سف » حَذئني ابو بكر بن عياش» عن‎ 
. s ن راو د‎ an اي ا کل‎ ۳٧ و‎ 
يَصُومٌ يوم الاين والځمیس؛‎ Bb قال: کان رَسول الله‎ au سعد عن‎ 
الأَعْمَال‎ Laga AA yi da) ويقول:‎ 
2119. Said bin Abu Yazid Warraq Al Furyabi telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Muhammad bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan 
kepada kami, dari Umar bin Muhammad, Syarahbil bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, dari Usamah yang telah berkata, 
“Rasulullah SAW selalu melaksanakan puasa Senin-Kamis. 
Kemudian beliau juga berkata, “Sesungguhnya pada dua hari ini, 

semua amal perbuatan umat manusia diperlihatkan'."**! 


ip Na وَهْبء أن‎ AAN يولس بن عَبْد الأغلى»‎ Wi - 
Z20273 f 


بي هریره» 


کے $ مار . ° o 5 PEY z o‏ 
أنس da‏ مُسْلم بن ابي aga‏ عَنْ أبي صالح Ol‏ 
Sa X ain‏ 8 و همه :1 1 ag‏ م نا Jo‏ 
عن رَسُول الله H‏ قال: Jusi Goa‏ النّاس في كل جمعة مركين: يوم 


MALA 


4 Ao. A or ° مو‎ 2 A ei 
وبَيْنَ أحيه شحتاء‎ KAN) D وَيَوْمٌ الْحَميس»‎ AVI 


“0 Muslim, puasa 197 diriwayatkannya dengan panjang lebar. 
%1 Sanadnya dha'if, tetapi dikuatkan oleh hadits setelahnya -Nashir) Al Fathur 
Rabbani 10: 227, Thabagaat Ibnu Sa'ad 4/1 : 50 


674 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


فیقول: = gih ea‏ نی بفیتا قال Ki A‏ : هذا حبر في Dy‏ 
مالك EIE ATIT‏ وُو في CA‏ ابن وهب na‏ 


2120. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, bahwasanya 
Malik bin Anas memberitakan kepadanya dari Muslim bin Abu 
Maryam, dari Abu Shalih As-Saman, dari Abu Hurairah yang 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Semua amal perbuatan umat 
manusia akan diperlihatkan pada setiap hari Jum'at dua kali, hari 
Senin dan hari Kamis. Kemudian Allah SWT akan mengampuni setiap 
orang mukmin kecuali seorang hamba yang antara dirinya dan 
saudaranya ada permusuhan. Lalu Allah SWT akan berseru, 'Tinggal 


r 


dan tundalah dua orang ini hingga keduanya berbaikan'. 


Abu Bakar telah berkata, “Hadits ini dalam kitab Muwatha 
Imam Malik mauguf dan tidak marfu. Sedangkan dalam Muwatha 
Ibnu Wahab marfu' shahih. 2 - 


652 Musnad Al Humaidi 975, Muslim, perbuatan baik 36, lihat perinciannya dalam 
dirasat fil Haditsin Nabawi hal. 92-93 ( dalam bahasa arab) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 675 


176. Bab: Keutamaan Berpuasa Satu Hari pada Setiap Bulan dan 
Allah SWT Akan Memberikan Ganjaran Pahala Sebulan bagi 
Orang Yang Berpuasa Satu Hari dengan Disertai Dalil bahwa 
Allah SWT Tidak Memaksudkan Firman-Nya Yang Berbunyi 


WES AAL من‎ 


“Barangsiapa Melakukan Satu Kebajikan, maka Ia Akan 
Mendapatkan Pahala Sepuluh Kali Lipa? (Al An'am (6): 160), 
yaitu Allah SWT Tidak Akan Memberikan Pahala Satu 
Kebajikan dengan Lebih dari Sepuluh Kali Lipat. Karena 
Rasulullah SAW telah Menerangkan Bahwa Allah SWT akan 
Memberikan Pahala Sebulan Penuh bagi Orang Yang Berpuasa 
Sunnah Satu Hari 


OA Sa‏ عَبْد as kasah‏ حَدَنِي أبي» 

Us‏ شخب عن زياد بن اض عَنْ أبي عياض عن د الله ِن عرو قال: 

= رَسُولَ الله ف Bls‏ عن الصو JGS‏ صُمْ Wi‏ مِنَ NG AB‏ 
KI‏ 


2121. Abdul Warits bin Abdush-Shamad Al Anbari telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, bapakku menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin 
Fayyadh, dari Abu Iyadh, dari Abdullah bin Amr yang telah berkata, 
“Aku pernah menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang 
puasa. Lalu Rasulullah menjawab, “Berpuasalah satu hari dari setiap 
bulan, maka kamu akan mendapatkan ganjaran pahala sisa hari 


lainnya! 3 


653 Lihat hadits 1221 


676 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


177. Bab: Tentang Anjuran untuk Berpuasa Tiga Hari 
dari Setiap Bulan 


Can حَدً‎ cat A Gis AS علي بن‎ SA - TANAH 


ja و‎ 


Ka‏ وهو ابن أبي i‏ عن عطاءِ ن يسا عن ابي د قال: 
أوْصاني خليلي بثلات ri N‏ إن شَاءِ e da HU‏ بصلاة 
“et en - 2,‏ ° 
cah‏ وبالوئر قبل الو وَبصَوْم لائة يام من كل شَهْرٍ 


.2122. Ali bin Hujr telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abu Harmalah menceritakan kepada kami, dari Atha bin Yasar, dari 
Abu Dzar yang telah berkata, “Aku pernah diberi wasiat oleh 
kekasihku (maksudnya Nabi SAW) tiga hal yang Insya Allah tidak 
pernah aku tinggalkan selama-lamanya. Aku diberi wasiat untuk 
senantiasa melaksanakan shalat Dhuha, shalat witir, dan berpuasa tiga 
hari pada setiap روا‎ ”ć5* 


روند Jo‏ ه و PANA‏ رواو 


I -YYY‏ بشر بن هلال الصواف» Was‏ عبد LP‏ يعني ابن 
سعيد العنبري» ۴ عَنْ ابي Ta‏ عن ان الٿهدي» S‏ عن أبي SP‏ قال: 
253 خَليلي بو القاسم Bb‏ بثلاث: صَرْم لان 1 من کل شه اودر 
5 قبل الث م PA) AS‏ 
Basyar bin Hilal Ash-Shawwaf telah menceritakan spid‏ .2123 
hadits kepada kami, Abdul Warits bin Said Al Anbari menceritakan‏ 


kepada kami, dari Abu At-Tayyah, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari 
Abu Hurairah yang telah berkata, “Abu Qasim, Rasulullah SAW, 


$4 Muslim, puasa 192 dari jalur Syu'bah yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 677 


pernah mewasiatkan kepadaku tiga hal: Berpuasa tiga hari pada setiap 
bulan, shalat witir sebelum tidur, dan shalat Dhuha dua مولۍ‎ 


178. Bab: Dalil Tentang Perintah Berpuasa Tiga Hari Pada Setiap 
'Bulan adalah Anjuran Semata dan Bukan Perintah Wajib 


-١٢٤‏ قال أَبْو بكر: في حبر طَلْحَة بن عُبَيْد الله في مسألة 
TS AI‏ صَلىّ الله MY Du‏ قال فيه الي صَلى الله 
عليه وَسَلمّ وَصَوْمُ رَمَضَان قال هَل عَلي غيْره قال GA KIRI‏ 
Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Thalhah bin Ubaidillah‏ .2124 
tentang seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW‏ 


tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut, 
“Puasa Ramadhan. 


Lalu orang Arab tersebut bertanya lagi, “Apakah masih ada 
puasa wajib selain itu? 


Rasulullah pun menjawab, “Tidak ada. Kecuali puasa 
sunnah.” 


EL -٠٥‏ مُحَمَّدُ بن عبد الله بن عَبْد الحكم Weh‏ أبي» 
> زرو g 1 í 1 : 2 ۴ 4 A‏ 1 
وَشُعَيْبُْ» قالا: حبرا PN‏ يزيد بن ابي حَبيب» عَنْ سعيد بن ابي 
ha | 7.‏ و2 | تا َ‫ . ډه i. Zor‏ © ركام PE‏ 
هند أن Bas‏ من بني عامر بن صعصمه A‏ أن عثمان بن ابي العاص 


لقف دعا له ih‏ يملقيه» A Ian YG‏ ستاب قال تمض اي 
P ‫َِّ Ed s e ۳ P‏ سو 


. 


635 Lihat hadits 1222 dengan sanad yang berbeda 
6 Lihat hadits 6 


678 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


anaing JE ua ف‎ 
ip اة ام‎ ee ngaen a رول الله يك يقول:‎ 


2125. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, bapakku dan Syu'aib 
menceritakan kepada kami, lalu keduanya berkata, و‎ 
menceritakan kepada kami," dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu 
Hindun, bahwa Mutharrif, salah seorang dari Bani Amir bin 
Sha'sha'ah memberitakan kepadanya, bahwasanya Utsman bin Abu 
Al ‘Ash Ats-Tsagafi pernah memberikan segelas susu : 'kepadanya. 
Tetapi Muththarrif berkata, “Aku sedang berpuasa.” 

“Lalu Mutharif berkata pula, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Puasa itu adalah perisai dari api neraka, seperti 
perisai yang “dimiliki salah seorang dari kalian saat berperang.’ 
Selanjutnya aku juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Puasa 
yang baik adalah puasa tiga'hari perap bulan. 9 


179. Bab: Allah SWT akan Berkenan Memberikan Pahala Puasa 
Setahun bagi Orang Yang Melaksanakan Puasa 
Tiga Hari pada Setiap Bulan 


z 
o 4-0 $ PAN 


YAYA‏ حدثنًا أَحْمَدُ is AG ESA Gas‏ غَيْلان 


Jo Y‏ رپر 2 وراو 


جریر» تا عبد 3 . بن معبل ÉN‏ عن أبي د (ح) Wae‏ داف 


O‏ ورا مهم a - A0‏ هس 


حدنا محمد agi a‏ عَن OAG‏ بن جريرء سم عبد الله بن 
بر وو 


عبد الزماني» عن ابي 535 ة sa‏ أن تل الله شم قال: صوم DX‏ 
ام ِن كل هر صو pia‏ ڌا اَن حَددث تة رفي pa‏ 


657 Isnadnya shahih, Al Fathur Rabbani 10: 210 secara ringkas, An-Nasaa'i 4: 8 
dari jalur Al-Laits secara ringkas 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 679 


2 2e 


N o رَمَضَانَ فَهَذَا‎ ag من كل شه‎ AT صَوْمٌ‎ sa 
Pa وعد الله بب عَمْرو في‎ GTA أبي‎ pan KAG 
وقي حبر أبي سَلمّة» عَنْ عبد الله بن عَمْرو:‎ IS خڅ في‎ apa 
aa م الدّهر کله وَكَذَاكَ في‎ Ae ذَاكَ‎ up KI Oh 
وتصديق ذلك في کتاب الله: مَنْ جَاء بالْحَسنَةِ قله‎ MARA : عَنْ‎ ML 


2126. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ghailan bin 
Jarir menceritakan kepada kami, Abdullah منص‎ Ma'bad Az-Zamani 
menceritakan kepada kami, dari Abu Qatadah, Ha, Bundar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ghailan bin 
Jarir, Abdullah bin Ma'bad Az-Zamani pernah mendengar dari Abu 
Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Puasa tiga 
hari pada setiap bulan itu pahalanya sama dengan puasa setahun.” 


Ini adalah lafadz hadits Syu'bah. 


Dalam hadits Hammad bin Zaid disebutkan, “Puasa tiga hari 
pada setiap bulan dan puasa setiap bulan Ramadhan adalah sama 
dengan puasa setahun.” 


Abu Bakar berkata, “Beberapa hadits Abu Hurairah dan 
Abdullah bin Amr yang mempunyai arti sama telah kami riwayatkan 
dalam kitab Al Kabiir.” 

Abu Bakar berkata pula, “Dalam hadits Abu Salamah dari 
Abdullah bin Amr disebutkan, “bahwa setiap satu kebajikan akan 
dibalas dengan sepuluh kali lipat. Itu semua sama dengan puasa 
selama setahun penuh.” 

Begitu pula disebutkan dalam hadits Abu Utsman dari Abu Dzar 
yang pernah berkata, “Pembenaran dari pendapat itu adalah 


680 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


sebagaimana tertera dalam Al Qur'an, “Barangsiapa melakukan satu 
kebajikan, maka ia akan mendapatkan sepuluh kali lipat kebajikan. 
(Al An'am [6]: 160) ۹٩ 


180. Bab: Anjuran Berpuasa Tiga Hari dari Setiap Bulan 


Up San دتا‎ JEN عد الكار بن عبد‎ WAS ۷ 
Pera aaa 
Wi 55 يوم القاحة؟ قال ابو‎ b مَنْ‎ TA JG قَالَ:‎ SS 
بأرتب» فقال الذي‎ LA جَاء‎ raga وقال‎ Th 7 BA شهذت‎ 
PR گڏمى»‎ GE رها‎ A جَاء بها:‎ 
أنت‎ te geh صَوْمُكَ؟‎ Gg إِنّي صَائمٌ قَالَ:‎ dn فَقَالً‎ US 
من کل شَهر تلات‎ TA Aan قال:‎ SEA قال: وَمَا‎ TAN عن البیض‎ 
Du ME عَبْدُ‎ Gang عَشْرَةَ‎ a Ga 
عن اب‎ dal حي ڪر ٿن ڪنان إن وقي عن ُوسى بن‎ 
بِتَمّامه‎ AB بکُر: قڏ حَرّحْت هذا‎ JA بمثله‎ A AKA 
مع من أبي در قم‎ El في كاب الي يتنا أن مُوسى إن‎ 
2127. Abdul Jabbar bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
dari Muhammad bin Abdurrahman, hamba sahaya keluarga Thalhah, 
dari Musa bin Thalhah, dari Ibnu Hautakiyah yang telah berkata, 
“Umar bin Khathab pernah bertanya, “Siapakah di antara kita yang 


658 Muslim, puasa 196 dari jalur Hammad dengan panjang lebar 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 681 


hadir pada hari A! Qaha?’lalu Abu Dzar menjawab, “Akulah yang 
hadir dan pernah melihat Rasulullah SAW membawa seekor kelinci'. 
Murrah berkata, “Seorang Arab Badui datang dengan membawa 
seekor kelinci.” 


Kemudian orang yang membawa kelinci tersebut berkata, 
“Sepertinya aku melihat kelinci tersebut berdarah. Sementara 
Rasulullah SAW berkata kepada mereka, “Makanlah! 


Tetapi seorang laki-laki menjawab, “Aku sedang berpuasa.” 


Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Kamu sedang 
berpuasa apa?” 

Akhirnya laki-laki badui itu memberitahukan Rasulullah perihal 
puasanya. 

Selanjutnya Rasulullah bertanya, “Puasa Ayyaam Bidhmu 
bagaimana?” 

Orang Arab badui itu balik bertanya, “Apa itu puasa Ayyaam 
Bidh hai Rasulullah?” 

Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Yaitu puasa tiga hari dari 
tanggal 13, 14, dan 15.” 

Abdul Jabbar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Umar bin Utsman bin Mauhib 
menceritakan kepada ku, dari Musa bin Thalhah, dari Ibnu 
Hautakiyah, dari Abu Dzar sama seperti bunyi hadits di atas. 

Abu bakar pernah berkata, “Aku telah meriwayatkan bab ini 
secara lengkap dalam kitab Al Kabiir. Aku juga menerangkan 
bahwasanya Musa bin Thalhah telah mendengar kisah puasa tanpa 
adanya kisah kelinci dari Abu Dzar. Kemudian Abu Bakar 
meriwayatkan dua kisah sekaligus dari Ibnu Hautakiyah.””? 


6° Sanadnya dha'if , Ibnu Hautakiyah —nama aslinya adalah Yazid— tidak dikenal 
seperti yang dikatakan Adz-Dzahabi, tetapi kalimat terakhirnya dalam puasa tiga 
hari shahih sebagaimana dikuatkan hadits setelahnya -Nashir) An-Nasaa'i 4: 192, 
193 Al Fathur Rabbani 10: 214 


682 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ر رېد or‏ و 


Ret WAS —YNYA‏ رح Bab‏ عبد yai‏ شا نةا 2 ليان 


هام هم رم Asa‏ 


الأَعْمَشء عَنْ يَحْبَى بن ساب عَنْ مُوسَى بن inib‏ قال: سمغت ابا 55 
بالربذة قال: ال لي رَسُول لله : إذا Hala‏ من A‏ فَصُمْ ثلاث 


- zah 


Sa rang Sae Hg عشرة‎ 


2128. Bundar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, 'Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Sulaiman Al A'masy, dari Yahya bin Sam, dari 
Musa bin Thalhah yang telah berkata, “Aku pernah mendengar Abu 
Dzar berkata di Zabadah, “Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Hai 
Abu Dzar, apabila kamu berpuasa setiap bulan, maka berpuasalah 
pada Sena tanggal 13, 14, dan 15 dari setiap bulan'. 60 


181. Bab: Tentang Dibolehkannya Berpuasa Tiga Hari di Awal 
Bulan karena Khawatir Tidak Menjumpai Ayyaam Al Bidh 


د هوك م ár sosh‏ رود 46 o‏ 


Untan - ١٩٩۹‏ محمد بن بشان SN i‏ سا شن بن عبد 
SPI PA‏ 0 ن عاصم» عَنْ زر عن عبد الله عن TB‏ کان 


ga e e 
ui وص بذلك‎ DA S5 اة ام م‎ (re بثلاث:‎ pa 
مَعَ صَوْم لام‎ je لالة آامٍ من‎ 11 padas البيض»‎ Ta | Uni وَبصَرْمٍ‎ 
من صم الثلاثة‎ SAA مَْنَى فغله وََا ا‎ OS أن‎ Ja البيض»‎ 


ام ول الشهر مُبَادَرَة بهذا (re Jas Jaa‏ 2 ام لیض Ul‏ لعلة 


560 Sanadnya hasan, An-Nasaa'i 4: 192 dari jalur Abdurrahman 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 35 


Tah سَفرَق أ وف رول‎ A 

2129. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 

kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Syaiban bin 

Abdurrahman An-Nahwi menceritakan kepada kami, dari Ashim,dari 

Zirr, dari Abdullah, dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau 

selalu berpuasa selama tiga hari pada awal bulan. Sedangkan di antara 
puasanya itu dilakukan pada hari Jum'at. 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini mempunyai kemungkinan sama 
seperti hadits Abu Utsman dari Abu Hurairah yang berbunyi, 
“Berpuasa tiga hari di awal bulan.” Kemudian Rasulullah memberi 
wasiat puasa tiga hari di awal bulan kepada Abu Hurairah. Lalu 
dianjurkan pula untuk berpuasa pada ayyaam al bidh. Selanjutnya ia 
pun menggabungkan puasa tiga hari dari setiap bulan dengan puasa 
ayyaam al bidh. 


Boleh jadi maksud dari tindakannya dan apa yang telah 
diwasiatkan kepada Abu Hurairah untuk berpuasa selama tiga hari 
dari awal bulan adalah sebagai pengganti puasa ayyaam al bidh, 
dengan alasan karena adanya penyakit, bepergian, atau khawatir 


datangnya ajal.”””' 


182. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Puasa 
Tiga Hari pada Setiap Bulan sama Dengan Puasa Selama Satu 
Tahun. Puasa Tiga Hari Bisa Dimulai dari Awal Bulan, 
Pertengahannya, ataupun di Akhirnya 


Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Abu Salamah dari Abdulah 
bin Amr disebutkan, “Setiap satu kebajikan itu akan diganjar sama 
dengan sepuluh kali lipat'." 


A Sanadnya hasan untuk pertentangan yang telihat jalah pada Ashim atau Ibnu 
.Bahdzalah -Nashir) Abu Daud, perkataan 2450, Al Fathur Rabbani 10: 219 dari 
jalur Syaiban 


684 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


02 
کو‎ r 


- فَحَدَتَنَا مُحَمّدُ JANI Ip‏ الصَنْعَاني حَدَتَنَا حالد يعني ابْنّ 


e rr ee 5 - °‏ 
الحارث» Ah gi‏ عن يزيد ROWA PY‏ عن KAWA‏ قالت: GG‏ 
عا كان بي 1 Bb‏ بصوم e 4 an 5 sa Tin e A | 05 Pa‏ 
aaa‏ ن رسول الله يصوم من الشهرء و من كل شهر ثلانة آيام! 

... م er‏ - و 
قالت: َعَم قالت: من أيْه؟ قالت: dipa MK)‏ صا 


2130. Muhammad bin Al A'la Ash-Shan'ani telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Khalid bin Harits telah menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yazid yaitu 
Ar-Risyk, dari Mu'adzah yang telah berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Sayyidah Aisyah tentang bagaimana cara Rasulullah SAW 
berpuasa pada setiap bulan, atau apakah beliau berpuasa selama tiga 
hari pada setiap bulan? 


Sayyidah Aisyah menjawab, “Ya.” 
Aku bertanya lagi, “Dari hari apa biasanya beliau memulai? 


Sayyidah Aisyah menjawab, “Beliau tidak pernah menghiraukan 


hari apa. Yang penting beliau berpuasa'."62 


183. Bab: Bahwasanya Allah SWT Pasti akan Memasukkan 
Orang Yang Berpuasa selama Satu Hari ke Dalam Surga, tatkala 
Orang Tersebut Menyertakan Puasanya dengan Bersedekah, 
Mengantar Jenazah Ke Kuburan, dan Menjenguk Orang Sakit 


سی 
وت ره س 


2 - روس سم‎ ED Lo. ےا و دور‎ PAN 
Daya Ga slaka Di pad العباس بن يزيد‎ SAS -١ 


Gea - Ab s A 43 0 


پر Au‏ حدنا ريد بُنْ NS‏ عن أبن حازم عَنْ ابي هریره» قال: 


r 


قال رَسُول الله ه: مَنْ اصح in‏ فَقَالَ ابو بکر: أناء 


62 Sanadnya shahih, At-Tirmidzi 54 dari jalur Syu'bah yang serupa, 4: 125,Abu 
Daud, perkataan 2453, menurutku: demikian juga Muslim ( 3/166) -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 685 


& قال أل بكر : ااا تقال م‎ sés 2 منکم ليَوْمَ‎ bl "da 
مَرِيضًا؟‎ i aka قال: : مَنْ عاد‎ ui : & فال کر‎ ya Ka 


Pd 
. 


قال أبو بكر: نا مال رول الله : e name‏ ري 
نه ده لك نان a Ld UN‏ الذي EF‏ يت في 
YI AS‏ فلو كان في قوله AB‏ 36: لا ah‏ إلا الله دحل a)‏ 
NG‏ عَلَى أن جَميعَ YI‏ قَوْلَ: لا إِلَهَ إلا الله لكان في ها AB‏ 
دة على of‏ حَميعَ py? day‏ يوم A‏ مسكين» وشهود جنارة 
WA 332‏ لکن هده Ja‏ لهذه N JI‏ - يدعي من y‏ 
بس يمهم العلم « ولا يحسنه 

2131. Abbas bin Yazid Al Bahrani telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami dengan cara mendiktekannya di kota Baghdad, 
Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Yazid bin Kisan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah yang 


telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “Siapakah di antara 
kalian yang pada hari ini berpuasa?” 


Abu Bakar RA menjawab, “Saya wahai Rasulullah.” 


Kemudian Rasulullah bertanya lagi, “Siapakah di antara kalian 
yang pada hari ini telah memberi makan kepada orang miskin?” 


Lalu Abu Bakar RA menjawab, “Saya wahai Rasulullah.” 


Selanjutnya Rasulullah SAW pun bertanya, Siapakah di antara 
kalian yang pada hari ini mengantar jenazah?" 


Abu Bakar menjawab RA, “Saya wahai Rasulullah.” 


Kemudian Rasulullah bertanya lagi, “Siapakah di antara kalian 
yang pada hari ini mengunjungi orang sakit? 


Abu Bakar RA menjawab, “Saya wahai Rasulullah.” 


686 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Mendengar jawaban itu, maka Rasulullah SAW pun bersabda, 
“Tidaklah semua tabiat baik itu terkumpul pada seseorang, melainkan 


un" 


ia akan masuk surga'. 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini termasuk bagian dari jenis yang 
telah kami terangkan dalam pembahasan tentang Iman. Dalam sabda 
Rasulullah SAW disebutkan, “Barangsiapa yang mengucapkan “Tiada 
Tuhan selain Allah akan masuk surga”, ini menunjukkan bahwa semua 
iman itu terhimpun dalam ucapan Laa ilaaha illallah. Dengan 
demikian, maka hadits ini menunjukkan bahwa semua iman itu adalah 
puasa sehari, memberi makan orang miskin, mengantar jenazah ke 
kuburan, dan menjenguk orang sakit.” 


184. Bab: Tentang Sifat Puasa Nabi Muhammad SAW selain 
Semua Yang Telah Kami Sebutkan 


PE 8-30 3623 هود‎ 


۲ - حدنا محمد بن au WAS H‏ بن وې حدنا 
روند دو سر IL‏ عائشة: : هل کان رَسُول 
لله وك Lai‏ الس ia‏ $ قالت: IN‏ حر د 


r‏ شه 


کان رَسُول الله BB‏ يَصُومٌ Cab‏ اما؟ KG‏ لا وال ما صَامَ GE A‏ 


b‏ رَمَضَانَ سی مَضَى لسبيله» وما مَضَى شَهْرٌ حنّی يُصيب من وم 


og‏ و 


أفطره & يصيب Ja APE ng cita‏ کان ل الله ka P‏ مع 
I z PAE -á‏ 2 7 4 
“JG ai‏ لاء ولا Gale‏ قال Ke P‏ ا يصلون بالليل 


6 م 


NI 


r 


2132. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Salim bin Nuh menceritakan kepada kami, Al Jariri 


563 Muslim, keutamaan shahabat RA 12 dari jalur Marwan yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 687 


menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syagig bahwasanya ia 
berkata, “Aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, “Wahai 
Ummul mukminin, apakah Rasulullah SAW selalu melaksanakan 
shalat Dhuha?” 

Sayyidah Aisyah menjawab, “Tidak. Melainkan jika beliau 
datang dari perjalanan yang amat jauh.” 

Lalu aku bertanya lagi, “Apakah Rasulullah SAW selalu 
berpuasa sebulan penuh?” 

Sayyidah Aisyah menjawab, “Tidak juga. Beliau tidak pernah 
berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan.” 

Selanjut aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah, “Apakah 
Rasulullah SAW selalu melaksanakan shalat bersamaan dengan waktu 
sahur?” | 

Sayyidah Aisyah menjawab,'Tidak. Begitu pula para sahabat 
yang rajin shalat malam.” 


Abu Bakar berkata, “Yaitu orang-orang yang selalu melakukan 
shalat di malam hari.” 


185. Bab: Hadits Yang Menjelaskan Lafadz Umum yang Telah 

Kami Sebutkan. Dalilnya adalah Sayyidah Aisyah Menyatakan 

Nabi Muhammad SAW Tidak Pernah Berpuasa Sebulan Penuh 
kecuali Puasa Bulan Ramadhan 


Abu Bakar berkata, “Aku telah mendiktekan hadits Abu 
Salamah dan Sayyidah Aisyah yang menerangkan bahwa Rasulullah 
SAW selalu menyambung puasa bulan Sya'ban dengan puasa 
Ramadhan.” 


““# Muslim, para musafir 123, Muslim, puasa 172 jid.5 tentang puasa 


688 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Gd -۳‏ الربيع بن سَليْمَانَ ip dera‏ كص NG‏ 
Su AEEA Aa KA‏ لي ot‏ مُحَمَّدَ بن AA‏ 
د عَنْ ابي TA‏ بن AS‏ الرّحْمِنء ah‏ سال aasi‏ عَنْ صِيَام رَسُول 
الله ګت فقالت: كان يَصُومُ حَتی تقول: En) RN‏ تقول: لا 
cêg‏ وکان يَصُومٌ S OGR‏ عَامُةَ شان 


2133. Rabi? bin Sulaiman Al Muradi dan Bahar bin Nasr telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, keduanya lalu berkata, 
“Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid Al-Laitsi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim menceritakan 
kepadanya, dari Salamah bin Abdurrahman yang pernah bertanya 
kepada Aisyah tentang puasa Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah 
Aisyah menjawab, “Rasulullah SAW itu selalu berpuasa hingga kalian 
menduga beliau tidak pernah berbuka puasa. Atau, beliau selalu 
berbuka puasa hingga kita menduga beliau tidak pernah berpuasa. 
Beliau sering melaksanakan puasa di bulan ۹وو و51‎ 


186. Bab: Tentang berpuasa satu bulan dan berbuka 
puasa satu bulan 


7 2 18 - . وو‎ z PAN 

-٤‏ حا علي بن ج A D‏ ابن حَغْفر 

PAN : A 1 2% 2090 27 EN Ka - 3 کو‎ 15 - 

(ح) وحدنا ابو موسی» DI‏ خالد يعني ابن الحارث» قالا: Was‏ 
من jd‏ حَتّى GG‏ لا بريد Gati‏ منْهُ aig ES‏ من JEN‏ 


Pp 3 r z 0 Al 4 سه‎ for ° - rz 
Wah JIN Gya لا تشاء أن راه‎ SS) i ری ائه لا يُرِيدُ يَصُومُ‎ 


565 Muslim, puasa 175-176 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 689 


AAA رو کت‎ Vi 
Cabai وَصَومه‎ MET PA حالد بن الْحَارث: سكل‎ 
2134. Ali bin Hujr telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ha, Abu Musa 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Harits menceritakan kepada 
kami, keduanya lalu berkata, “Humaid menceritakan kepada kami,” 
lalu ia berkata, “Anas bin Malik pernah ditanya tentang puasa Nabi 
Muhammad SAW. Lalu Anas bin Malik pun menjawab, “Rasulullah 
SAW selalu berpuasa dalam sebulan hingga kami menduga beliau 
tidak ingin berbuka dengan sesuatu. Kemudian beliau tidak berpuasa 
hingga kami menduga bahwasanya beliau tidak ingin berpuasa sedikit 
pun. Anda pasti akan mendapatkan beliau selalu shalat di malam hari 
dan Anda pun akan mendapatkan beliau selalu tidur di malam hari.” 


Ini adalah hadits Ismail bin Ja'far. 


Dalam hadits Khalid bin Harits disebutkan, “Anas pernah 
ditanya tentang shalat dan puasa sunnah Nabi Muhammad SAW.” 


IA gg -٠٥‏ عَبْد الْحَكَم أن ابْنَّ وَعْب ega‏ قال: 
A rad fso KANA‏ ° وور ره MENANG 0 ٤‏ کې ر Bi ka‏ 
واخبرني ابن أبي الزئاد, عن هشام بن عروه» عن ابیه» كن il a‏ قالت: 
كان رَسُول الله BB‏ يضوم حى أغرف عن ويفطرٌ حى أقول: ما هو Il‏ 
وکان S‏ صيّامه في OGA‏ 
Ibnu Abdul Hakam telah menceritakan sebuah hadits‏ .2135 
kepada kami, bahwa Ibnu Wahab telah menceritakan kepada mereka,‏ 
lalu Ibnu Wahab berkata, “Ibnu Abu Zinad menceritakan kepadaku,”‏ 


dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, Urwah, dari Aisyah yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW selalu berpuasa hingga aku mengetahui 


566 Lihat Al Bukhari, puasa 53 dari jalur Humaid yang serupa 


690 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


bahwa beliau sedang berpuasa. Beliau berbuka puasa hingga aku dapat 
mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Kebanyakan puasa 
Rasulullah SAW itu dilaksanakan pada bulan Sya”ban'."” 


187. Bab: Bahwasanya Allah SWT Menyiapkan Kamar-Kamar di 
Dalam Surga Bagi Orang Yang Senantiasa Melaksanakan Puasa 
Sunnah, jika Hadits Ini Benar, karena Dalam Sanadnya terdapat 
Abdurrahman bin Ishak Abu Syaibah Al Kufi dan Bukan 
Abdurrahman bin Ishak yang Mempunyai Julukan Ibad yang 
Meriwayatkan Hadits dari Said Al Maqburi dan Az-Zuhri 


dk 1‏ ا حبر عند AD‏ إن إسْحَاقَ آي Pa‏ 
بن AN‏ ا Na‏ شا Ka g SI‏ عبد r PPI‏ 
نتان أن تد عن علي ل لل ل صل الله عَلَيْه Ka‏ 


20b م‎ 


2 عرفا يُرَى Bab‏ من Gan Gk:‏ من | jő TRE Lae‏ 
رسول الله لمَنْ هي قال هي حَنْ قال SG‏ أَطْعَمَ Abas‏ َأَدَامَ الصَيَامَ 
قم à‏ بالل ولا نيم 

2136. Abu Bakar berkata, “Sedangkan hadits Abdurrahman bin 
Ishak Abu Syaibah, maka sesungguhnya Ibnu Munzir telah 
menceritakan kepada kami,lalu berkata “Ibnu Fudhail menceritakan 
kepada kami,” Abdurrahman bin Ishak menceritakan kepada kami, 
dari Nu'man bin Sa'ad, dari Ali yang telah berkata, “Rasulullah SAW 
telah bersabda, “Sesungguhnya di surga itu ada beberapa buah kamar 


yang luarnya dapat terlihat dari dalam, atau dalamnya dapat terlihat 
dari luar. 


Tiba-tiba seorang Arab badui berdiri seraya berkata, “Wahai 
Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar tersebut?” 


567 Sanadnya hasan lidzaatihi, shahih lighairihi -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 691 


Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Kamar-kamar tersebut 
diperuntukkan bagi orang yang mengucapkan perkataan yang baik, 
memberikan makan kepada orang miskin, selalu melaksanakan puasa, 
dan melaksanakan shalat malam karena Allah ketika manusia terlelap 


dalam ه1101‎ ۹ 


sx 


maa بن أبي كثير قال:‎ uh —YAYV 
Sor شا‎ 
PENA ui BI قال: نا عَبْدُ‎ 


fof 


A 8 قال: قال ول الله‎ (SAI أو أبي مالك‎ He 
ai الله لمَنَ‎ Gas من | ظاهرمَاء‎ ya من باطنهاء‎ Wah Gg 
نيام‎ LANG Jalu da الصَيَام‎ AL الْكَلامَ‎ oyf, KAR 


2137. Sedangkan hadits Yahya bin Abu Katsir menyebutkan 
bahwasanya Hasan bin Mahdi telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ibnu 
Mu'anig atau Abu Malik Al Asy'ari yang telah berkata, “Rasulullah 
SAW pernah bersabda, Sesungguhnya di dalam surga itu ada 
beberapa buah kamar, di mana terkadang luarnya itu dapat terlihat 
dari dalam dan dalamnya dapat terlihat dari luar. Allah SWT telah 
menyediakan kamar-kamar tersebut bagi orang yang memberikan 
makan, melembutkan ucapan, menyambung puasa, dan shalat di 
malam hari saat umat manusia tertidur lelap’ ® 


% Sanadnya dha'if, Abdurrahman bin Ishaq dha'if, Ahmad 1: 156 dari jalur Ibnu 

Fudhail, At-Tirmidzi 4: 673 dari jalur Abdurrahman 

8 Sanadnya hasan lighairihi -Nashir) Ahmad 5: 342 dari jalur Abdurrahman 
Ar-Razzag 


692 || Shabih Ibnu Khuzaimah 


188. Bab: Tentang Do'a Para Malaikat kepada Orang Yang 
Berpuasa ketika Orang-Orang Yang Tidak Berpuasa 
Makan di Dekatnya 


PANG - مو‎ AAK Pt 303215. م‎ Aá 


agh مُحَمَّدُ ن حَعْش حا‎ Was حدنا محمد مُحَمَدُ بن بِشا‎ -٢۸ 
نت كنب‎ EE م‎ ip عن مولا قال‎ A عن يس‎ 


يعني حَدّةَ حبيب بن رَد أن ui a ian‏ 
۸ 00101 052 ره ړو Ga ak‏ 

إليه طعَاماء فقال: JW‏ فکلي KA das‏ فقال AI‏ الصّائم 
إذا أكل عنْدَهُ eko‏ عَلَيْهِ الْمَلائْكَة 


2138. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib bin Zaid, dari seorang 
budak perempuan yang bernama Laila, dari Ummu Imarah binti 
Ka'ab, neneknya, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW datang 
berkunjung kepadanya. Kebetulan saat itu Ummu Imarah sedang 
berpuasa. Kemudian ia pun menghidangkan makanan kepada 
Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah malah memanggilnya seraya 
berkata, “Hai Ummu Imarah, kemarilah! Dan mari kita makan!” 


Akan tetapi Ummu Imarah menjawab, “Wahai Rasulullah, saya 
sedang berpuasa.” 


Lalu Rasulullah SAW berkata, “Apabila ada orang yang makan 
di dekat orang yang sedang berpuasa, maka para malaikat akan 
mendoakan baginya'."””? 


Pt 4‏ 2 .1 ه 


0 2 وم 
Wa -8‏ علي بن جرم اسا عیسی يعني ابن یوئس؛ عن 


6° Sanadnya dha'if, keterangannya terdapat dalam Adh-Dha'ifah (1332) -Nashir) 
Ibnu Majah, puasa 46 dari jalur Syu'bah, At-Tirmidzi, puasa 67 dari jalur Ja'far 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 693 


Dad Ta قال:‎ ga عَنْ حبيب» أو حيب الأنْصارِي» شك‎ Ab 
Sa a Se Ba ap مال نَهَا: لي‎ 


غو أو يقضوا اكل agh‏ شك قال عَلي: قال وَكيعٌ: حَبِيبٌ 


2139. Ali bin Khasyram telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, 
dari Habib atau Habib Al Anshari —Ali bin Khasyram ragu— yang 
telah berkata, “Budak perempuan kami yang bernama Laila pernah 
mendengar sebuah hadits dari Ummu Imarah binti Ka'ab, neneknya, 
yang sama redaksinya.” 


Kemudian Ali menambahkan, “Hingga mereka selesai makan 
atau menghabiskan makanannya.” 


Syu'bah merasa ragu. Lalu Ali bin Khasyram berkata, “Waki? 
telah berkata, “Habib.”””' 


PAA 4‏ په سب 


- حا علي خش قَالَ: Har‏ شريك» عن حبر ب إن 
زی عن عن م I‏ : الصّائم | إذا اکل sa‏ الْمَعَاطيرٌ 


2140. Ali bin Hujr telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami,lalu berkata, “Syarik menceritakan kepada kami, dari Habib bin 
Zaid, dari Laila, dari budak perempuannya, dari Rasulullah SAW yang 
telah bersabda, Apabila orang-orang yang tidak berpuasa makan di 
samping orang yang sedang berpuasa, maka para malaikat akan 
berdoa untuk orang tersebut sampai sore hari (waktu berbuka 
puasa)!” 


6" Sanadnya dha'if -Nashir) At-Tirmidzi, puasa 67 (3: 153-154) dari jalur Syu'bah 
yang serupa 
672 Lihat hadits no 2140, Ibnu Hibban 


694 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


189. Bab: Keringanan dalam Puasa Sunnah meskipun Seseorang 
Tidak Berniat Puasa sejak Malam Hari. Sedangkan Dalil Yang 
Menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW Pernah Bersabda, 

“Tidak Sah Puasanya Orang Yang Tidak Berniat Puasa Di Malam 
Hari’ Itu adalah Untuk Puasa Wajib dan Bukan Puasa Sunnah 


ْ SMAN الحَسَرُ بن محمد واو قلابهة عبد‎ Bisa YAA 
ci عن طَلْحَة بن يَحْيَى» عَنْ عَائشَة‎ ARE EA روح‎ A A 
Nae 3 رو با سل و‎ E ۶ رت نمس وو‎ - 0. 00 
قالّت: کان رَسُول الله هي يحب طَعَامَنَا‎ cina gali a) عر عائشة‎ cin 
فقال: هَل عندكم من ذلك الطعَام؟ فقلت: لا فقال: إِنّي‎ A فَجَّاء‎ 
صا‎ 
2141. Hasan bin Muhammad dan Hasan bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Ruh menceritakan kepada kami, Syu’ bah 
menceritakan kepada kami, Syu’ bah menceritakan kepada kami dari 
Thalhah bin Yahya, dari Aisyah binti Thalhah, dari Sayyidah Aisyah, 
Ummul Mukminin, yang telah berkata, “Rasulullah SAW adalah 
orang yang sangat menyukai makananku. Pada suatu hari, beliau 


datang ke rumahku dan bertanya, “Wahai Aisyah, apakah kamu punya 
makanan yang aku sukai itu?” 


Lalu aku pun menjawab, “Tidak wahai Rasulullah.” 


Kemudian beliau pun berkata, “Kalau begitu aku akan 
berpuasa.” 


673 Muslim, puasa 169, Abu Daud, perkataan 2455, An-Nasaa'1 4 : 164 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 695 


-٢‏ قال ابو usu:‏ الي B‏ في صيام 
of 5 Pg Ia TNI o obs l2 A‏ - مه 
عَاشُورَاء a‏ لم a ami‏ في آبواب صم 
عَاشُورَاء 
Abu Bakar berkata, “Sebetulnya kami telah menyebutkan‏ .2142 
beberapa hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa Asyura dan‏ 
anjuran beliau kepada kaum muslimin untuk melakukan puasa‏ 


tersebut meskipun mereka belum berniat sejak malam hari pada Bab 
Puasa Asyura. 


190. Bab: Tentang Dibolehkannya Berbuka Puasa pada Saat 
Menjalankan Puasa Sunnah, setelah Puasa Tersebut Berlangsung 
Setengah Hari 


-١١ 4‏ حَدَننَا يَحْيَى بَنْ حكيم» WA‏ محمد بن سعيده CI‏ 
PRN s r‏ 


وو و رر z‏ 


. - o A g, 5 r r z 
E شه للكت عن‎ KANG کال فل مي‎ HA 
o ag a 0 ؛‎ A وس سر‎ 77 séy ۰ رو کو‎ PAN £ 4ه‎ 
المؤمنين (ح) وحدنا جعفر بن محمد» حدنا وكيع» عن طلحة بن‎ 
ا‎ E دوم‎ wé”, 2 م‎ T o ls - b2 oaz 0 r 
طلحَة» عَنْ عائشة ام المؤمنين» قالت: دحل‎ ci عن عَمٌته عَائْشّة‎ e 
< 27 Ka 1 22 17 ا‎ Prg A a Tya d ست‎ 
النبي و ذات يوم» فقال: هل عند کم شيء؟ قلتا: لا قال: فإني إذا‎ 
ره‎ A” of ` 2 - - An 22 y رات روغ‎ s2 کاو‎ ‫َ 
الله هدي لتا حيس»‎ Spa) صائم قالت: ثم جاء يَوْمًا آحَ فقلتا: يا‎ 
a 


ل Na TONG EN ea 2 Ng‏ و 
تا لكَء فقال: أذنيه» فقد أَصبَحْت صائماء فأكل هذا حديث و كيع 


2143. Yahya bin Hakim telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Muhammad bin Said menceritakan kepada kami, 
Thalhah bin Yahya menceritakan kepada kami lalu berkata, “Aisyah 
binti Thalhah menceritakan kepadaku,” dari Sayyidah Aisyah, Ummul 


574 Lihat hadits no 2092-2093 


696 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Mukminin, Ha, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Waki’ menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami 
dari Thalhah bin Yahya, dari Aisyah binti Thalhah, bibinya, dari 
Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah yang telah berkata, “Pada suatu 
hari, Rasulullah SAW masuk ke rumahku seraya bertanya, “Wahai 
Aisyah, apakah ada makanan di rumahmu? 


Lalu aku menjawab, “Tidak ada makanan di rumahku wahai 
Rasulullah.” | 


Kemudian beliau pun berkata, “Kalau begitu aku akan 
berpuasa.” 


Selanjutnya di hari yang lain, Rasulullah datang ke rumahku dan 
aku pun berkata kepadanya, “Wahai Rasulullah, tadi Hais 
menghadiahkan makanan untuk kita dan aku pun menyimpannya 
untukmu.” 


“Lalu Rasulullah SAW berkata, “Bawalah kemari (makanan itu) 
hai Aisyah! Sebenarnya tadi pagi aku telah berniat puasa.” Kemudian 
beliau pun memakan makanan tersebut.” 


Ini adalah hadits Waki’. 


191. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya 
Berbuka Puasa Pada Puasa Sunnah setelah Melaksanakannya 
dimasukkan Ke Dalam Puasa Pada Hari Itu, berbeda Dengan 

Pendapat Yang Menyatakan bahwa Puasa 
Tersebut Harus Diulang 


09 z, 
نور‎ MR KR سر ديس م رځھ‎ 


4- حدننا محمد بن بشار» عن جعفر بن عون (ح) Way‏ 


۸ يراه 


- مون روو o‏ ... ور d‏ یر غو o7‏ ره 
يوسف بن موسىء WAS‏ جغفر بن عون العمَري» BAL‏ ابو عُمَيْسِ عر 


675 Sanadnya shahih, At-Tirmidzi, puasa 35 (3:111) dari jalur Waki' sampai kalimat 
Kalau begitu aku akan berpuasa An-Nasaa'i 4: 165 i 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 697 


Oh‏ بن ابي جُحَيْفَقَ عَنْ أبيه: أن رَسُول الله يك آحى بَيْنَ سَلْمَاذَء وَأبِي 
AA aa‏ و الدَرْدَاء فَوَحَدَ da sisa al‏ فال 

ما شأئك؟ JB‏ : إن wet‏ لَيْسَت لَه حَاجَة في GI‏ راد Lah‏ 
يَصُومُ ÉD YG Jal hyiiy JG‏ جَاء بو الدَرْدَاء ha LG‏ 


إل eh‏ فقال لَهُ: كل فقال: ولت NG if‏ ا باکل کی 


اكل ا خرن سر هزون 


BBS yah ذهب‎ Jali كان منْ آخر‎ ÉD a مَعَهُ وَبَاتَ‎ 
Pa Gu OYI قم‎ JÚ ا جل ف‎ bal أ‎ ik 
BLN, عَلَيِكَ حَقاء ولتفسك عَلَيِكَ حَقاء‎ Ur) إن‎ soda لَه‎ Jú 
ذلك‎ eii Lng as le Uta, 


O Pal A 


ca)‏ فقال: صدق Sl‏ الفارسي 


2144. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, dari Ja'far bin Aun, Ha, Yusuf bin Musa menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Aun Al Umari menceritakan kepada kami, 
Abu Umais menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, 
dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW telah mempersaudarakan 
antara Salman Al Farisi dengan Abu Darda. Pada suatu hari, Salman 
Al Farisi datang berkunjung ke rumah Abu Darda. Ternyata, di sana, 
ia menjumpai Ummu Darda, istri Abu Darda, sedang bermuram durja. 
Lalu Salman pun bertanya kepadanya, “Wahai Ummu Darda, ada apa 
dengan Anda?” 


Ummu Darda pun menjawab, 'Hai Salman, ketahuilah 
bahwasanya saudaramu itu, Abu Darda, sudah tidak memperdulikan 
kehidupan dunia” Yusuf menambahkan, “Abu Darda berpuasa di 
siang hari dan memperbanyak shalat sunnah di malam hari.” 


Akhirnya, ketika Abu Darda telah tiba di rumah, maka Salman 
Al Farisi pun menyambutnya dengan penuh kehangatan seraya 


698 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


menyodorkan makanan kepadanya dan berkata, “Hai saudaraku Abu 
Darda cicipilah makanan itu!” 


Tetapi Abu Darda malah balik bertanya, “Bukankah aku yang 
seharusnya mempersilahkan makan untukmu?” 


Lalu Salman Al Farisi berkata, “Hai Abu Darda, ketahuilah, aku 
tidak akan mau makan makanan ini hingga kamu mau makan 
'bersamaku.” Akhirnya Abu Darda pun mau makan bersama Salman 
Al Farisi. Selanjutnya Salman Al Farisi pun menginap di rumah Abu 
Darda. 


Ketika tengah malam tiba, Abu Darda mulai bangun dari 
tidurnya (untuk berwudhu). Tetapi, sepertinya, Salman Al Farisi 
malah mencegahnya. Dan ketika waktu Shubuh tiba, Salman Al Farisi 
berkata kepadanya, “Hai Abu Darda, bangunlah!” 


Lalu keduanya melaksanakan shalat Shubuh berjama'ah. Setelah 
itu, Salman Al Farisi pun berkata kepadanya, “Hai Abu Darda 
ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu mempunyai hak kepada 
dirimu. Namun demikian, dirimu pun mempunyai hak kepadamu. 
Keluarga dan tamumu pun mempunyai hak kepadamu. Oleh karena 
itu, berikanlah hak tersebut kepada pemiliknya.” 


Selanjutnya Abu Darda menceritakan semua kisah tersebut 
kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, “Benarlah apa 
yang telah dilakukan oleh Salman Al Farisi.” 6 


192. Bab: Tentang Rasulullah SAW Yang Memperumpamakan 
Puasa Di Musim Dingin seperti Harta Rampasan Perang Yang 
Dingin. Hal Ini Menunjukkan bahwasanya Sesuatu dapat 
Diperumpamakan dalam Beberapa Makna dan Bukan Semuanya 


AG. A PANA‏ ه هد ےر 


KONANG PT د‎ A AE á 
حدنا سفيان» عن ابي‎ Ku حدنا محمد بن بشار» حدنا‎ -٨٢٥٤ 


676 Al Bukhari, puasa 51 dari jalur Muhammad bin basyar 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 699 


إسحاق» عن a‏ بن عريب المیسی» عر مالك بن م ca pema‏ قال: 
EEE EET‏ ا د 
الله RP‏ العَنيمّة الْبَاردَة الصُوْمُ في sJ‏ 


2145. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishak, dari Numair bin Gharib Al Abasi, dari 
Malik bin Mas'ud yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah 
bersabda, *Harta rampasan perang yang dingin itu adalah ibadah 


puasa di musim dingin." 


67 Sanadnya dha'if, tidak diterima, Al Fathur Rabbani 9: 217 dari jalur Sufyan dari 
'Amir bin Mas'ud seperti dalam As-sunan Al Kubra karya Al Baihaqi 4: 296-297, 
Majmauz-Zawaa'id 2: 200 dari Anas 


700 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ma dp 


KUMPULAN BEBERAPA BAB TENTANG 
HARI-HARI. 


193. Bab: Dalil Ini Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW 
Terkadang Melarang Sesuatu dan Bersikap Diam Terhadap 
Yang Lain padahal Beliau Juga Melarang Sesuatu. Bahwasannya 
Rasulullah SAW Telah Melarang Puasa Hari Idul Fitri dan Idul 
Adha dalam Beberapa Khabar Yang Telah Lalu, dan Dalam 
Larangan Tersebut Beliau Tidak Menyebutkan Larangan Puasa 
Hari-Hari Tasyrig. 


Deo Sor PAN‏ مه 


a SP بن عبد الصّمّد بن عبد‎ wi عبد‎ Da -- ٤٣ 
Aga قال:‎ m اښ‎ A ada ا عَنْ ابي‎ Was 07 Dg 
A ان رَسُولَ الله‎ dab عندي رِجَال مَرْضيُونَ» فيهم عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عندي‎ 
لاة‎ ai يف لا الم حى تع الس ولا صلاة‎ De لا‎ a 
PE ويم‎ jah يم‎ AA وهی عَنْ صم‎ gni ja 


5 3 رواو 


حدنا عبد SI‏ ا ايء celah Was‏ عا قاد عن aduh gi‏ 
SENA‏ 


2146. Abdul Warits bin Abdul Shamad bin Abdul Warits telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami,bapakku menceritakan 
kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, Qatadah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas yang 
telah berkata, “Beberapa orang sahabat yang dapat dipercaya, di 
antaranya adalah Umar bin Khathab RA —dan menurutku dialah 
orang yang paling dapat dipercaya— telah bersaksi kepadaku 
bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Tidak ada shalat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 701 


setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan tidak ada shalat 
setelah shalat Ashar hingga matahari tenggelam.” Kemudian beliau 
juga melarang dua hari puasa: puasa hari raya Idul Fitri dan puasa hari 
raya Idul Adha.” <2 | كم‎ £ 7 


Abdul Warits telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
bapakku menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada 
kami, Oatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Aliyah, dari Ibnu 
Abbas, dari Umar, dari Rasulullah SAW dengan bunyi hadits yang 


sama.” 


194. Bab: Tentang Larangan Berpuasa di Hari Tasyriq 


t 3 PAN‏ ° رو 5 رم رل ت 

۷ - حدنا الفضل بن SAI gini‏ ومحّمد PN‏ 
á P 1 20007 A 7.‏ 
القطعي» قالا: Ga‏ عبد الأعلى» Wa‏ محمد بن إسحاق» عن حکم 
br ° o‏ 0 سه در دم ۰ رر سه مس 
KØ 6 Na 1050 7‏ وھ ate E O‏ 3 ` سل ېسه ,- 5 
aa‏ قالت: An‏ على بَغْلة رَسُول الله 6# eba‏ في 

A 


شفب KI‏ وَهُوَ يُقول: يما لس إن رَسُول الله CEE‏ 
pi an‏ صَوْم» JEN GÁ‏ وَشُرب . 

2147. Fadhl bin Ya'kub Al Jazari telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Muhammad bin Yahya Al Qath'i menceritakan 
kepada kami, lalu keduanya berkata, 'Abdul A'la menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishak menceritakan kepada kami, dari Hakam 
bin Hakim bin Ibad bin Hanif, dari Mas'ud bin Hakam, dari ibunya 
yang telah menceritakan kepadanya dan berkata, “Sepertinya aku 
pernah melihat Ali bin Abu Thalib sedang mengendarai keledai milik 
Rasulullah SAW seraya berkata, “Sesungguhnya hari-hari ini (hari 


675 Aslinya dalam Al Bukhari 4: 237-239 (jld. 5 bab puasa) 


702 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Tasyrig) bukanlah hari untuk berpuasa. Akan tetapi, hari ini adalah 


hari untuk makan dan minum' "8? 


195. Bab: Tentang Larangan Berpuasa di Hari Tasyriq dengan 
Larangan Yang Tegas 


t 0 
1 PAN . A0 3G. ع‎ PATA 


ana SIS SS عبد‎ Wa حَدَننَا مُحَمَدُ بِنْ راف‎ NN EA 

ر 5 aN‏ ا En A‏ حا اص Pan‏ 
عن عاصم بن سليْمَان» عن المُطلب» قال: دعا أعرَابيًا إلى طعامه» وذلك 
بَعْدَ يوم ال فقال الأعرابي: إِنّي صائم فقال: إِنّي سمغت عَبْدَ الله بْنَ 


A 


Gas‏ يقول: سمعْت رَسُول الله BB‏ يَعْني: يَنْهَى عَنْ صيام هذه الأيّام 
Muhammad bin Rafi? telah menceritakan sebuah hadits‏ .2148 
kepada kami, Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar‏ 
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Sulaiman, dari Muthalib‏ 
yang telah berkata, “Bahwasanya ia pernah mengundang seorang Arab‏ 
Badui untuk makan, yaitu setelah hari Raya Qurban. Tetapi Arab‏ 
badui ini malah berkata, “Aku sedang berpuasa'."‏ 


Kemudian Muthalib berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, “Aku telah mendengar 


Rasulullah SAW melarang berpuasa di hari ini (yaitu hari Tasyrig)'. 


NG all الْحَكم أن با وَشْعَيا‎ ea 

g b Te. Li foz mi Sa o- pet Una r e ھر ہے‎ ٤ 

أخبرنا الليث» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن أبي مرة مولى عقيلء أله 
lz‏ رس b A ora‏ 0 ه ۰ of ar íi Zz Wi‏ روم o zn‏ مه 

دحل هو وعبد الله على عمرو بن العَاص» وَذلك NA‏ القّد من يوم 
to.‏ 


الأ قوب له عدون JS Mb‏ غد لله: A‏ صائم فقال له عَمُرُو: 


6° Sanadnya hasan jika saja tidak meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, akan tetapi 
haditsnya shahih, dan bahwasannya terdapat jalur lain -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


o sab, . څ# لو‎ got 4 mA NE ie 4 
عَنْ صِيَامهَا‎ alih بفطرهاء‎ AU BI Ip هَّذه الأَيَامَ التي كان‎ o "asi 


Pa صاصم‎ ge 


~ 2149. Ibnu Abdul Hakam telah menceritakan sebuah hadits 
kepadaku bahwa bapaknya dan Syu'aib menceritakan kepadanya, 
keduanya lalu berkata, “Al-Laits menceritakan kepada kami, dari 
Yazid bin Abdullah bin Al Hadi, dari Abu Murrah, budak Aqil, yang 
menerangkan bahwasanya suatu hari ia dan Abdullah datang menemui 
Amr bin Al Ash, sehari atau dua hari setelah hari raya Idhul Adha. 
Kemudian Amr bin Al Ash menghidangkan makanan kepada 
keduanya. Tetapi Abdullah berkata, "Wahai Amr, aku sedang 
berpuasa'." 
Lalu Amr bin Al Ash pun menjawab, “Berbuka puasalah kamu 
sekarang! Karena pada hari ini Rasulullah SAW memerintahkan kaum 
muslimin untuk berbuka puasa dan melarang mereka untuk berpuasa.” 


Akhirnya Abdullah pun makan dan aku pun turut makan 
pula.”630 


196. Bab: Tentang Larangan Berpuasa Dahr (Selama Satu Tahun 
Penuh) tanpa Menyebutkan Alasannya 


z 
سم‎ 39 3G. و‎ pi r 


ه١5‏ حدنا محمد بن 


و 


a‏ حَدَننَا Ag‏ هارُون» واو 
5315 قالا: sag keren‏ عن 3315 عن kah‏ عن BK a of cal‏ 
قال: مَنْ صَامَ Ga‏ أو لا صَامَ Jai NG‏ 

2150. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 


kepada kami, Yazid bin Harun dan Abu Daud menceritakan kepada 
kami, keduanya lalu berkata, “Syu'bah menceritakan kepada kami, 


“0 Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 10: 144-145, Al Baihagi 4: 297 dari jalur 
Yazid 


704 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dari Qatadah, dari Mutharrif, dari bapaknya yang menyatakan 
bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "barangsiapa yang 
berpuasa Dahr (berpuasa selama satu tahun), maka berarti ia tidak 


berpuasa atau tidak berbuka puasa”?! 


gini BIS -١‏ بن إبراهيم الدورقي Ea‏ ابن adi‏ عبرا 
GEA‏ عَنْ ابي j‏ بن الشخير (ح) وحَدَنْنَا علي بن حجر P‏ 
نمض غ ea ip‏ اس GIA‏ عَنْ nj‏ عَبْد الله 
شم عَنْ مُطرّف» Pia‏ قيل لرَسُول الله E‏ إن 
فلانًا لا AAN JGS ai‏ قالً: لا صَام ولا KA BN‏ اهي عن 
الصٌلاق ا عن اي ahi‏ مَسْهُونٌ ر uh,‏ في الصؤم» KAWA‏ عن 8 Li‏ 
فهو Lah‏ 
Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah menceritakan‏ .2151 
sebuah hadits kepada kami, Ibnu Ulyah menceritakan kepada kami,‏ 
Al Jariri menceritakan kepada kami, dari Abu Al “Ala bin Syukhair,‏ 
Ha, Ali bin Hajar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami,‏ 
Ismail bin Ulyah menceritakan kepada kami, Said bin Ayyas Al Jariri,‏ 
dari Yazid bin Abdullah Asy-Syukhair, dari Mutharrif, dari Imran bin‏ 
Hushain yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah ditanya, “Wahai‏ 
Rasulullah, si fulan tidak pernah berbuka puasa sepanjang hari.” Lalu‏ 
Rasulullah berkata, “Sesungguhnya ia (tidak mendapat pahala)‏ 

berpuasa dan juga tidak (mendapat pahala) berbuka puasa.” 

Abu Bakar berkata, “Larangan shalat. Hadits Qatadah yang 
berasal dari Abu Aliyah itu adalah hadits masyhur sedangkan dalam 


larangan berpuasa, maka hadits Oatadah yang berasal dari Abu Aliyah 
itu gharib. »682 


651 Ganadnya shahih, Ibnu Majah, puasa 28 dari jalur Muhammad bin Basyar 
682 Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 10: 158 dari jalur Isma'il bin Aliyah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 705 


197. Bab: Tentang Alasan, mengapa Rasulullah SAW 
Melarang Puasa Dahr 


PE] -‏ رو I‏ هو ھ مه 


ya بن عَبّْد‎ dan ea £ ip AE عبد‎ SAS - ۲ 


PAN 


قالا: Wa‏ شا عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي kali‏ عن عد الله ثري Dad‏ 
قال: قال رَسُول الله 4: آل ار أئك JIN ii‏ وَصُوم ED AA‏ 

A‏ لأفعل قال: لا Nb JA‏ إذا فَعَلْتَ ذلك NO NONA‏ وتفهت 
نك O‏ لسك حَقاء Ai aos;‏ وَلَعينك Pi‏ رصم 
Fa Sils‏ وَاحدًا E‏ حّدیث s$‏ الجبّار alani Ji Ay‏ ولا 


2152. Abdul Jabbar bin Al “Ala dan Said bin Abdurrahman telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, keduanya kemudian 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Abu 
Abbas, dari Abdullah bin Amr yang telah berkata, “Rasulullah SAW 
pernah berkata, “Hai Abdullah, aku telah diberitahu bahwasanya 
kamu bangun di malam hari untuk shalat malam dan berpuasa di 
siang hari. Benarkah itu?” 


Aku pun menjawab, “Benar hai Rasulullah. Aku mengerjakan 
hal itu semua.” 


Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Hai Abdullah, 
Janganlah kamu lakukan hal itu lagi. Karena jika kamu tetap 
melakukannya, maka berarti kamu telah menawan matamu dan 
menyusahkan dirimu. Ketahuilah, sesungguhnya dirimu itu 
mempunyai hak, keluargamu juga mempunyai hak, dan matamu pun 
mempunyai hak. Oleh karena itu, tidurlah (terlebih dahulu) dan 

setelah itu bangunlah! Berpuasalah dan juga berbukalah!” 


706 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ini adalah hadits Abdul Jabbar. Sedangkan Al Makhzumi tidak 


mengatakan, “Janganlah kamu lakukan hal itu lagi!” 


198. Bab: Keringanan untuk Berpuasa Dahr apabila Seseorang 
Berbuka Puasa pada Hari-Hari Yang Dilarang untuk Berpuasa 


شود 3 .3036 


KA a ah a AS gi i حدنا محمد‎ -5١ 7ه‎ 
1171-7777 عن مُحَمّد بن إِسْحَاقَ» عن عمُران بن ابي‎ 
سول‎ Kap ا 3 الوم على‎ EA قال:‎ e 
AN الله ف فقلت فقلت: يَا رَسُول الله إِنّي أَصُومُ ولا أي ناوم في‎ 
قال ابو بَكُر: ات طرق هذا‎ ja شعت‎ - 5 a ال إن شعت‎ 
PA PA 
2153. Muhammad bin Al “Ala bin Kuraib Al Hamdani telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abadah menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishak, dari Imran bin Abu Anas, 
dari Sulaiman bin Yasar, dari Hamzah bin Amr Al Aslami yang telah 
berkata, “Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, aku sering 
berpuasa berturut-turut. Kemudian aku tanyakan hal ini kepada beliau, 


“Wahai Rasulullah, ‘tanyaku, “aku sering berpuasa dan tidak pernah 
berbuka puasa. Apakah aku juga boleh berpuasa dalam perjalanan? 


Rasulullah SAW menjawab, “Jika kamu ingin berpuasa, maka 
berpuasalah. Dan jika kamu ingin berbuka puasa, maka berbuka 
puasalah!” 


Abu Bakar berkata, “Aku telah meriwayatkan jalur hadits ini 
pada sanad hadits yang lain.”084 


653 Muslim, puasa 188 dari jalur Sufyan bin Uyainah yang serupa, lihat Al Bukhari, 
puasa 59 dari jalur Abu Al Abbas secara singkat 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 707 


199. Bab: Keutamaan Puasa Dahr apabila Seseorang Berbuka 
Puasa pada Hari-Hari Yang Dilarang untuk Berpuasa 


KA NG وآبو مُوسی»‎ GN ISI DAH -٤ 
يعني 5 مُوسی»‎ GAN تُميمة) » عن‎ ARG ER عَدي) عن سعيد»‎ 
وو‎ AN Tha TN A yg BY 

2154. Muhammad bin Basyar dan Abu Musa telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, lalu keduanya berkata, “Ibnu Abu Addi 
menceritakan kepada -kami, dari Said, dari Qatadah, dari Abu 
Tamimah, dari Abu Musa Al Asy'ari yang telah mendengar dari 
Rasulullah SAW yang bersabda, “Barangsiapa melaksanakan puasa 
Dahr, maka neraka Jahanam akan disempitkan baginya segini”, 
sambil beliau menetapkan sembilan puluh." 


Pt . 200 r 


٥٥‏ - حدنا bug (uga ya‏ عبد اله أن ريم NG‏ حدننا ابن 


بي عدي عن سي عن فاه عن ابي a‏ بي مُوسَى 
s aN‏ أن رَسُول الله د قَالَ: الذي بَصُومُ GEA A‏ عليه حَهِنُمْ Gal‏ 
هذه AS)‏ تسعين قال ابن بزيع في في الذي يصُوم م الد وَقال: وَعَقَدَ Gal‏ 


وو 3 30 


ja‏ و Na E‏ تميمّة طَرِيفُ ji‏ مُجَالدء سَمِعَهُ من مَسْلَمَة 


ب للت Laba an a% e‏ قال أبو بكر: م Il‏ هَذَا Pb‏ 


ERRES ان اعدف كن شه‎ Ng 


““ Sanadnya dha'if karena mengambil riwayat dari Ibnu Ishaq, akan tetapi menjadi 
kuat karena jalur lain dari Aisyah, Muslim, puasa 104 dari jalur Umul Mukminin 
Aisyah, Al Bukhari, puasa 33 

“8 Sanadnya shahih, Al Hafidz dalam Al Fath 4: 222 menunjukan kepada riwayat 


Ibnu Khuzaimah, dan Al Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam 


Al Kabir, lihat Majmauz-Zawaaid 3: 193 


708 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ri 
5 


lia‏ الحديث» فقال: ofaa:‏ کون aa ali‏ أي: ضْيّقَتْ عله حَهْنُمُ فلا 
ل 7 A‏ ولا ع أن کر ماه عبر هذا لان من اة لله عتا 
FAIA‏ )3855 عند الله uS adin Ha‏ وليه قربة هذا می جَوَاب SA‏ 


2155. Musa dan Muhammad bin Abdullah bin Buzai' telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami,lalu keduanya berkata, “Ibnu 
Abu Addi menceritakan kepada kami dari Said, dari Qatadah, dari 
Abu Abu Tamimah Al Hujaimi, dari Abu Musa Al Asy'ari 
bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang 
bepuasa Dahr, maka neraka jahanam akan menjadi sempit baginya 
seperti ini”, lalu beliau menetapkan sembilan puluh. 


Ibnu Buzai’ berkata, “Tentang orang yang berpuasa Dahr.” Lalu 
ia menetapkan sembilan puluh | 


Aku pernah mendengar Abu Musa Al Asy'ari berkata, "nama 
lain Abu Tamimah adalah Tharif bin Mujalid.” Ia mendengarnya dari 
Musallamah bin Shilt Asy-Syaibani dari Jahdham Al Hujaimi. 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini tidak dikaitkan kepada Qatadah 
kecuali Ibnu Abu Addi dari Said.” 


Abu Bakar berkata, “Aku pernah bertanya kepada Al Mazni 
tentang arti hadits ini." 


Kemudian Al Mazni menjawab, “Kemungkinan arti hadits yang 
berbunyi “Disempitkan neraka baginya” adalah bahwasanya ia tidak 
akan masuk neraka jahanam. Karena orang yang semakin bertambah 
amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah, maka akan semakin 
bertambah derajat, kemuliaan, dan kedekatannya kepada Allah SWT.” 
Itulah arti hadits tersebut menurut Al Mazni.*** 


886 Sanadnya shahih, Al Fathur Rabbani 10 : 158 dari jalur Qatadah yang serupa, As- 
Sunan Al Kubra 4 : 300 dari jalur Abu Tamimah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 9 


Ha ٩٢‏ مُحَمَّدُ بْنُ صر بن سَابق PA‏ عا وق 
J3‏ زوک د AP IP SA‏ و لدد 
pp FRES‏ عبد الله بن as‏ عَنْ صيَام JG AN‏ كنا 
uda‏ فا من RN‏ قال a‏ صيَام يَوْم فطر I‏ لَمْ يَدَعْ 
لك pea‏ ما وسا عن سيم َل p‏ من ل شر ال صا 
ذلك الذهر وأفطره | 


2156. Bahr bin Nasr bin Sabiq Al Khulani telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, 
kemudian Ibnu Wahab berkata, “Mu’awiyah bin Shalih menceritakan 
kepada ku, dari Amir bin Jusyaib, lalu Amir bin Jusyaib mendengar 
Zar'ah bin Tsaub berkata, 'aku pernah bertanya kepada Abdullah bin 
Umar tentang puasa Dahr'." 


Kemudian Abdullah bin Umar pun menjawab, “kami akan 
menganggap mereka sebagai orang-orang terdahulu dalam beriman di 
antara kami.” 


Selanjutnya aku bertanya lagi kepadanya tentang puasa sehari 
dan berbuka puasa di hari lain. Lalu Abdullah bin Umar pun 
menjawab, “sesungguhnya Allah SWT tidak akan membiarkan pahala 
puasa bagi orang yang melaksanakannya.” 


Akhirnya aku bertanya tentang puasa tiga hari pada setiap bulan. 
Maka Abdullah bin Umar menjawab, “orang itu sama seperti berpuasa 
selama setahun tetapi ia tetap berbuka puasa'."**” 


687 Sanadnya dha'if, Zarah bin Tsaub dicantumkan oleh Ibnu Abu Hatim (1/2/605) 
dengan tidak menyebutkan penilaian cacat atau penilaian adilnya seorang perawi 
-Nashir) As-Sunan Al Kubra karya Al Baihaqi 4: 301 dari jalur Bahr 


710 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


200. Bab: Hadits-Hadits Yang Diriwayatkan Secara Umum dari 
Nabi Muhammad SAW tentang Larangan Berpuasa 
` pada Hari Jum'at 


باه - ا عبد الجبار e‏ العَلاء» وسعيد بن عبد ama‏ 


)را دو 2 = 0 سي وگ د سه ره oaf 2 o`‏ سر هر موو 
المخزومي» قالا: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دینارء اخبرني يحيى بن 
Z207‏ 36 م 2 هور y,‏ ور ره Te‏ 7 صن 3 D‏ ني 
جعدة if‏ سمع عبد الله بن عمرو القارئ يقول: ٩‏ هريرة PY Jy‏ 
ر دو که م سر مر م کم orz‏ 3 سمه PE E 0 7 r‏ و 

JERA YE PAN‏ ورب الكعبّة مَا أنا نَهَيْتْ عَنْ صيام يوم KAM‏ محمد 
قلق ورب الكعبة نَهَى عَنْهَا قال سَعيدٌ: IP‏ حَعْدَةَ عر عند الله 
أن LA Lagi A3 IA Gb apa‏ 

2157. Abdul Jabbar bin Al “Ala dan Said bin Abdurrahman telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, lalu keduanya berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, Yahya bin 
Ja'dah menceritakan kepada kami yang telah mendengar Abdullah bin 
Amr Al Qari berkata, “Abu Hurairah yang sedang melaksanakan 
thawaf di Ka'bah berkata, “Demi Tuhan Pemilik Ka'bah, 
sesungguhnya aku tidak dilarang untuk berpuasa di hari Jum'at, 
sementara Muhammad SAW dilarang untuk berpuasa di hari Jum'at." 


Said berkata, “Dari Yahya bin Ja'dah, dari Abdullah bin Amr Al 
Qari.” Selanjutnya Said tidak berkata, “Ia sedang melaksanakan 
thawaf di Ka'bah.” 


588 Perawinya terpercaya selain Abdullah bin Amr Al Qari aku tidak menemukan 
seorang pun yang mempercayainya, menurut Al Hafidz magbul, yaitu pada saat 
tersambung, kemudian aku temukan dalam 4701 bahwa Ibu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsigaat dan Muslim pun mengeluarkannya, dan hadits 
ini diriwayatkan oleh Ahmad (348/2), Sufyan menceritakan kepada kami 
dengannya, dan sanadnya shahih lalu diikuti oleh Muhammad bin Ja'far Al 
Makhzumi dari Abu hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad (2292) -Nashir) dan lihat 
Fathul Baari 4 : 233 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 711 


201. Bab: Larangan Berpuasa pada Hari Jum'at dan Penjelasan 
bahwa Larangan Itu Diberlakukan ketika Puasa Tersebut 
Dilakukan hanya Pada Hari Jum'at tanpa Didahului Puasa 
Sebelum dan Sesudahnya 


- 0 
19 م‎ i r 


Pe Wus اد سعيد عبد الله بن سعید الاش‎ Was - ۵٨۸ 
عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي صالح» عن ابي هْرَيْرَة قال: قال رَسُول الله‎ ep 
يوم‎ sani إلا وقبله يوم أو‎ MSI لا تصُومُوا يوم‎ 8 
2158. Abu Said Abdullah bin Said Al Asyaj telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abu Numair menceritakan kepada kami, 
dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah yang telah 
berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, Janganlah kalian 
berpuasa pada hari Jum'at kecuali sebelumnya kalian telah berpuasa 

atau sesudahnya kalian akan berpuasa'." 


٤ 0 ت‎ 9 ke r © ت 3 7 0 دی‎ : 
بن حفص بن غيّاث» عن أبيه‎ TP عَنْ‎ SIN رَوَاهُ‎ OA 
2159. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin 
Hafsh bin Ghiyats dari bapaknya.“**? 


۰ - ومسلم» ága SK‏ عَنْ أبي Aya‏ عن 
MAN‏ 


r 


2160. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu 
Bakar bin Abu Syaibah dan Yahya dari Abu Mu'awiyah dari Al 
A'masy.??? 


689 Lihat hadits no 2160 
690 Al Bukhari, puasa 63 


712 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


202. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Hari 
Jum'at adalah Hari Raya. Oleh Karena Itu, Puasa Pada Hari 
Tersebut Dilarang karena Ia Adalah Hari Raya 


o Jor 20 P 4 or P3 r 


PA D عبد الله لله بن هاش قال:‎ Was NAN 
هريرة) ق قال:‎ AP RN بشي عن ڪام ن ُن‎ PRATE 
قلا تَحْعلُوا يوم‎ ee fi ن يوم اه‎ a رَسُول الله ال‎ CAA 


عيد كم يوم ا إلا أن ١‏ تَصُوُوا قله أو KA J tang‏ بو بشر Áa‏ 


عو لبن او عدون أ Soe‏ 


2161. Abdullah bin Hasyim telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdullah bin Hasyim berkata, “Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah, dari Abu Basyar, dari 
Amir bin Ladin Al Asy'ari, dari Abu Hurairah yang telah berkata, 
“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
hari Jum'at itu adalah hari raya. Oleh karena itu, janganlah kalian 
jadikan hari raya kalian sebagai hari untuk berpuasa kecuali kalian 


١ ۱ 


berpuasa sebelum atau setelah hari Jum at. 


Abu Bakar berkata, “Abu Basyar ini adalah orang Syam dan 
bukan Abu Basyar Ja'far bin Abu Wahsyiah, teman Syu'bah dan 


Husyaim.”! 


203. Bab: Perintah Kepada Orang Yang Berpuasa Di Hari Jum'at 
untuk Berbuka Puasa setelah Berlalu Setengah Hari 


bs مهم وب‎ A 


pat - ۲‏ محم بر پشانه AA ka‏ عَدي) وعبد 2 JANI‏ 


عَنْ A‏ (ح) Eie TARERE 7 Wang‏ حال يني ابن 


691 Lihat muslim, puasa 147 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


ال ana‏ (ح) Was,‏ هَارُون بن إسحاق» عا GAS‏ عن 
TE na‏ ا In‏ کسه aa‏ غو Ia‏ 
الله 8 دحل على حويرية بت الْحَارث وهي صَائمَة Ap‏ الْجْمُعَة فقال: 
أَصّمْت أَمْس؟ فَالَت: لا قال: فَتَصُومِينَ NE‏ قَالّت: لا قال: فأفطري وقال 
هَارُون: ME Fa Sau‏ | 

2164. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Abu Addi dan Abdul A'la menceritakan kepada 
kami, dari Said, Ha, Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Harits menceritakan kepada 
kami, Said menceritakan kepada kami, Ha, Harun bin Ishak 
menceritakan kepada kami, Abadah menceritakan kepada kami, dari 
Said, dari Qatadah, dari Said bin Al Musayyib, dari Abdullah bin Amr 
bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah menemui 
Juwairiyah binti Harits yang sedang berpuasa di hari Jum'at. Lalu 
Rasulullah bertanya kepadanya, “Hai Juwairiyah, apakah kemarin 
kamu berpuasa?” 

Juwairiyah menjawab, “Tidak wahai Rasulullah.” 

“Apakah kamu besok akan berpuasa juga?” tanya Rasulullah 
lagi. 

“Tidak,” jawab Juwairiyah. 

Lalu Rasulullah pun berkata kepadanya, “Kalau begitu, 
sekarang berbuka puasalah!” 


Harun berkata, “Apakah besok kamu akan berpuasa?”””” 


“2 Sanadnya dha'if, Abu Basyar tidak dikenal, Al Mustadrak 1: 437 dari jalur Ibnu 
Muhdi, dan Imam Ahmad dalam musnadnya lihat Al Fathur Rabbani 10: 148 


714 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


204. Bab: Larangan Berpuasa Sunnah pada Hari Sabtu. Kami 
Menduga Larangan Berpuasa pada Hari Itu karena Kaum 
Yahudi Memuliakan Hari Sabtu sebagai Ganti dari Hari Jum'at 


روند دوه رور ai‏ 2 ر غو - PAN‏ 

Kala ~1‏ محمد بن jana‏ القيسي» حدنا ابو عاصم» حدننا 

مع وور 2 ی“ ار" رهم u ٧ l‏ سه A‏ ه S‏ - - 

نور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بس عن اخته وهي 

: 02 مومه‎ z : ` 2 SAR سو‎ tss 

الصّماءء قالت: قال رَسُول الله 8: لا تَصُومُوا يَوْمَ LAS‏ إلا فيمًا 

a 6 33 نه ” وړو‎ Da P Ling و‎ r : 

PA‏ علیکې وإن لم يجد Sii‏ إلا غود cins‏ أو لحاء شجرة 
ا 94 
فليمضعها 


2163. Muhammad bin Ma’mar Al Qisi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, 
Tsaur bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Mi’dan, 
dari Abdullah bin Basar, dari Shamma, saudara perempuannya, yang 
telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Janganlah kalian 
berpuasa sunnah pada hari Sabtu kecuali puasa wajib. Apabila salah 
seorang di antara kalian, pada hari itu, tidak menemukan makanan 
kecuali batang anggur atau pelepah pohon, maka kunyahlah! Rai 


r - 
- هو و‎ y, Sor 13 1D r 


BAK -4‏ زكريًا بن خی بن آبان EA‏ عبد الله agi‏ صالح 
{a‏ لا مو r‏ 


وم 2 fo” 6 2 o ` o 07 r‏ 7 0 
حدنني معاوية وهو ابن صالح» عن عبد الله بن بس عن أبيه» عن عمته 
r 2 ‫َ r 2‏ دیا r s‏ 

o o- ja با‎ E 2z 2 0 Pw mi وه‎ o ت‎ 
انها كانت تقول: تھی رسول الله غه عن صيَام يوم‎ cyu الصماء اخت‎ 
یو‎ l مه سه‎ OR و ٤ه رر‎ oa- و هو‎ z ا‎ og 
السبت» ویقول: إن لم يجد احدكم إلا عودا احضر فليفطر عليه قال ابو‎ 
63 Sanadnya shahih, akan tetapi Al Hafidz menganggapnya keliru, ia mengatakan 
bahwa hadits ini dari musnadnya juwairiyah seperti yang diriwayatkan oleh 
Al Bukhari, namun ia menyebutkan juga kemungkinan jalur Ibnu Umar ini juga 


terjaga, Ibnu Hibban mengatakannya shahih (957) lihat Al fath (4/189-190) -Nashir) 
Al Fathur Rabbani 10: 150 dari jalur Sa'id dan diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 715 


بَكْر: a:‏ ُعَاوِيَة بْنُ صَالح ag‏ بن يزيد في هَذَا الإستادء فقال S5‏ 


áá LA 0 r کر‎ ag AS . اأ ه‎ 9 . ٥ sobo. 
بريد أت عَبْد الله رن را قال معاوية: عن عمته الصماء‎ add عن‎ 


r rr 


ا 
چت بشن بيه حم بن بپسر» 1 Sai‏ سپ بن بسر 
Zakaria bin Yahya bin Aban telah menceritakan sebuah‏ .2164 
hadits kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami,‏ 
Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada ku, dari Abdullah bin‏ 
Basar, dari bapaknya, dari Shamma, bibinya yang berkata,‏ 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang puasa di hari Sabtu.‏ 
Setelah itu, beliau pun bersabda, “Apabila salah seorang di antara‏ 
kalian tidak mendapatkan makanan kecuali batang pohon yang hijau,‏ 
maka berbuka puasalah dengannya'."‏ 


Abu Bakar telah berkata, “Mu'awiyah bin Shalih berbeda 
pendapat dengan Tsaur bin Yazid dalam sanad hadits ini. Tsaur 
berpendapat hadits itu berasal dari adik perempuan Abdullah bin 
Basar, sedangkan Mua'wiyah berpendapat bahwa hadits itu berasal 
dari Shamma, bibi Abdullah.” 


9 Sanadnya shahih, dan sedikit dianggap keliru namun tidak membahayakan, dan 
terdapat jalur lain yang jauh dari kekeliruan, dan alasan penulisan tidak diterima, 
dan aku telah mentahgig itu semuanya dalam Al Irwaa' (960) -Nashir) Abu Daud, 
perkataan 2421 dari jalur Nur, menurut Abu Daud, bahwasanya hadits itu terhapus. 


716 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


205. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwa Larangan Berpuasa 
Sunnah Di Hari Sabtu Itu Diberlakukan, jika Puasa Sunnahnya 
Itu hanya Dikerjakan Pada Hari Sabtu Saja 


wih قال و بک في أُخبار الي صلی الله عليه وشل‎ -٥ 


ag. 


عَنْ صَوْم يوم si‏ إلا أن يُصَام As: Wi sang A3‏ 
aye‏ يوم sam‏ اذا مه له sand‏ أو ده يما 


2165. Abu Bakar دا‎ “Dalam beberapa hadits Nabi SAW 
disebutkan tentang larangan berpuasa di hari Jum'at, kecuali satu hari 
sebelumnya berpuasa atau sehari setelahnya pun berpuasa. Ini 
menunjukkan bahwasanya Rasulullah membolehkan berpuasa pada 
hari Sabtu, jika hari Jum'atnya berpuasa atau satu hari setelahnya pun 
berpuasa.” 


0 احا ر يني‎ PA و 0 عبد لله‎ NG NA 
Haj عَنْ أبي بشر» عن عامر الأشعري وه ي ابن ند‎ AA الْحْبَاب شا‎ 


Sa 074 


سمع ui‏ هريره يقول: سمعت ل لله 08 یقول: الْحْمُعَةٍ A‏ فلا 
تَحْعَلُوا يو الْجُمُعَة صيَامًاء إلا كذ باه وش دل کر 
رول الله 8ه في صَْم يوم YA‏ صا pak‏ وم S aahhh‏ 


2166. Abadah bin Abdullah Al Khuza'i telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Zaid bin Hubab menceritakan kepada 
kami, Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Abu Basyar, dari 
Amir Al Asy'ari bin Laden, bahwasanya ia pernah mendengar Abu 
Hurairah berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Hari Jum'at adalah hari raya. Oleh karena itu, janganlah kalian 


695 Sunan Al Kubra karya Al Bihagi 4: 303 dari jalur Mu'awiyah bin Shalih 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


jadikan hari Jum'at sebagai hari untuk berpuasa, kecuali satu hari 
sebelum dan sesudahnya dikerjakan ibadah puasa'." 


Abu Bakar berkata, “Rasulullah SAW telah memberikan 
keringanan untuk berpuasa di hari Sabtu, jika orang yang berpuasa itu 
telah melaksanakan ibadah puasa pada hari Jum'at sebelumnya.”?$ 


206. Bab: Keringanan Berpuasa Di Hari Sabtu apabila Hari Ahad 
setelahnya Orang Tersebut akan Berpuasa 


ور اا 30 o‏ 


Nasi Was -‏ ن aral‏ الْمَرْوَزِي» سم د 


3. > Mor ee aa 


a‏ ورلا اسع در عناق إن عر عن 
بيه» أن ES‏ وی ابن عباس ابره ان ابن عبّاسِء CU)‏ من أَصْحَاب 
سول ال قه بكري إلى اه E ak‏ الم كا سول اله FA‏ 
GÍ‏ صيَامًا؟ قالت: يَوْمٌ ah gah Sa) TSN LAN‏ وَكَاَهُمْ 
لكر FO‏ اء e a‏ 
KE‏ لك las seb‏ ركذا فَقَالَت: Iko‏ إن Ja‏ الله في أكثر م 

tai‏ من ال NGATI‏ كان يَقُولَ: Cp AA‏ عيد للْمُش ركن 


ونا ار بدا أن anal‏ 

2167. Ahmad bin Manshur Al Marwazi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Salamah bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali menceritakan kepada 
kami, dari bapaknya, Muhammad bin Umar, bahwasanya Kuraib, 
budak Ibnu Abbas, menceritakan kepadanya bahwa Ibnu Abbas dan 
beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW telah mengutusku 


P4 
| 


595 Lihat hadits 2159, 2160 


718 || Shahih Ibnu Khuzaimah - 


untuk menemui Ummu Salamah dan bertanya kepadanya tentang hari- 
hari yang sering Rasulullah manfaatkan untuk berpuasa. Ummu 
Salamah menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah sering melaksanakan 
ibadah puasa pada hari Sabtu dan Ahad.” 


Lalu aku pulang untuk menemui Ibnu Abbas dan para sahabat 
lainnya dan menceritakan apa yang aku terima dari Ummu Salamah. 
Akan tetapi, ternyata, mereka tidak percaya dan menyangkal 
pernyataanku. Akhirnya mereka pergi bersama-sama ke rumah Ummu 
Salamah untuk menemui dan bertanya langsung kepadanya. 


“Wahai Ummu Salamah, “tanya mereka setibanya di sana, “tadi 
kami telah mengutus Kuraib untuk menanyakan kepada Anda tentang 
masalah ini dan itu. Selanjutnya Kuraib menceritakan bahwasanya 
Anda berkata begini dan begitu. Benarkan apa yang telah Kuraib 
utarakan kepada kami?” 


Lalu Ummu Salamah menjawab, “Benar apa yang telah 
diutarakan Kuraib kepada kalian. Sesungguhnya hari-hari yang sering 
Rasulullah SAW manfaatkan untuk berpuasa adalah hari Sabtu dan 
Ahad. Selain itu, beliau pun pernah berkata, “Hari Sabtu dan Ahad 
adalah dua hari raya orang-orang musyrik. Sedangkan aku sendiri 
suka untuk berbeda dengan mereka'."? 


207. Bab: Larangan Bagi Istri untuk Berpuasa Sunnah tanpa 
Seizin Suaminya, tatkala Suaminya sedang Berada Di Rumah 


0 390 A o- A PAN 


6- حدنا بو عَمَّارِ الْحْسَيْنْ بْنْ KANG Ba E‏ 
TA Aa‏ بل به لا babi‏ الأ ما من 
غير شَهْرٍ رَمَضَانَ G‏ شَاهدٌ إلا بإذنه قال بو بكر: که 4: من 


597 Sanadnya dha'if, Al Mustadrak 1: 437 dari jalur Mu'awiyah 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 719 


غير Ab‏ رَمَضَانَ iya‏ الجنس الذي تقول: إن الأ إذا كان a‏ 


AN a új قائ واي شه‎ PAS قائم‎ yr, sa كانت العلة‎ 


2. 


صم شهْرٍ رقضان s‏ أذن Ke 3 cý‏ رَمَضَانَ وَاحب GÍ‏ كان 
کل صَوْم صَوم زو ppa ya‏ ِعَير o3!‏ زَرُحهَا ر 


aa‏ کتاب ah Ih‏ بیئت PSA cala) sa Ni‏ الذي هو لعلة 

2168. Abu Ammar Husain bin Huraits telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 
Abu Zinad, dari Al “Araj, dari Abu Hurairah yang telah mendengar 
Rasulullah bersabda, “Janganlah seorang istri berpuasa sunnah selain 
di bulan Ramadhan, sementara Suaminya sedang berada di rumah, 
melainkan atas restu dan izin suaminya.” 


Abu Bakar berkata, “Sabda Nabi Muhammad SAW yang 
berbunyi, “...selain di bulan Ramadhan’, merupakan dari jenis 
ungkapan yang kami sebutkan sebagai “Apabila suatu perkara itu ada 
dalihnya, maka perkara itu akan menjadi wajib’. Ketika Rasulullah 
SAW membolehkan seorang istri untuk berpuasa di bulan Ramadhan 
tanpa meminta izin dari suaminya, karena puasa bulan Ramadhan itu 
merupakan puasa wajib, maka semua puasa wajib yang hukumnya 
sama seperti puasa Ramadhan itu dibolehkan baginya untuk 
dilaksanakan meski tanpa meminta izin dari suaminya. Mengenai 
masalah ini ada kitab khusus yang membahas masalah tersebut secara 


terperinci.” 98 


68 Sanadnya hasan, di anggap shahih oleh Ibnu hibban (61-62) dari jalur penulis, 
lihat juga buku karanganku Hijaabul Mar 'athil Muslimah (Hal. 61-62 ) -Nashir) As- 
Sunan Al Kubra' karya Al Baihagi 4 : 303 dari jalur Ibnul Mubarak 


720 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


208. Beberapa Bab dan Hadits yang Membahas tentang 
Lailatul Oadar dan Penggabungan antara Khabar-Khabar Nabi 
SAW Yang banyak Disalahartikan oleh Sebagian Orang bahwa 

Hadits-Hadits Tersebut Bertentangan, namun Menurut Kami 
Tidak Demikian, yaitu Hadits-Hadits tersebut Bertentangan 
Kalimatnya namun Artinya Sama. 


209. Bab: Tentang Kontinuitas Lailatul Oadar pada Setiap Bulan 
Ramadhan hingga Tibanya Hari Kiamat dan Penolakan atas 
Keterputusan Lailatul Oadar dengan Terputusnya Wahyu Allah 


kepada Para Nabi 
s KASI 5 تا 3 .35 .2 3 ۳ عا‎ 
عن وزاعي»‎ wi حل محم بن راو جح بو‎ = NANA 
TEY 4 


سه toe‏ ه £ - á 7, ro‏ - 2 3 روم 
عن ga‏ أو أبو a‏ عن أبیه» قال: لقا آبا ذر وهو 
عند الجَمرَة الوسطى» aj D‏ القذر فَقَالَ: ما کان JEL ad‏ 
z y - 7‏ 94 سو س 5 7 kan‏ الو e‏ ا 
لها رَسُول الله مي قلت: يا رَسُولَ الله ليله الْقَدرِ AN‏ عَلَى الأثبيَاء 


4 
oz 8, 


برخي لوم فيه ثم تزجع؟ فقال: بل هي إلى يم li aa‏ 
رَسُول KTA‏ هي؟ قال: لو Can a ost‏ وکن G gema‏ في 
agan)‏ ولا تساي بَعْدَهَا قال: JANG‏ رَسُول الله ه8 على الاس 
an an‏ فليا رسول الله في أي ja‏ هي؟ فعضب علي 
aaa‏ الوك أذ لی 
osl Ye‏ لي SI‏ عَنهاء KUN‏ بهَاء SG‏ اآمَنْ أن تَكُونَ في 


"ANI 2 | 
2169. Muhammad bin Rafi telah menceritakan sebuah hadits 


kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, 
dari Murtsad atau Abu Murtsad —sepertinya Abu Ashim merasa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 721 


dari bapaknya yang telah berkata, “Aku pernah bertemu‏ ”تيوق 
dengan Abu Dzar saat ia sedang melaksanakan Jumrah Al Wustha.‏ 
Kemudian aku bertanya kepadanya tentang Lailatul Qadar.‏ 
Mendengar pertanyaanku itu, Abu Dzar pun menjawab, “Wahai‏ 
saudaraku, ketahuilah tidak ada seorang pun yang sering ditanya‏ 
mengenai hal itu dariku selain Rasulullah SAW.”‏ 


Akhirnya aku menemui Rasulullah dan bertanya kepadanya 
tentang Lailatul Qadar. “Wahai Rasulullah', seruku, “apakah Lailatul 
Qadar itu hanya terjadi karena wahyu diturunkan kepada para Nabi 
saat itu? Apakah ia akan kembali terjadi lagi?” 


Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Hai sahabatku, 
ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu tetap akan turun bahkan hingga 
hari kiamat kelak. 


Selanjutnya aku bertanya lagi, “wahai Rasulullah, apa sajakah 
tanda-tanda Lailatul Oadar itu?” 


Rasulullah SAW menjawab, Vika Allah SWT mengizinkanku, 
maka aku pun pasti akan memberitahukannya kepadamu. Akan tetapi, 
carilah Lailatul Qadar itu pada tujuh puluh dan janganlah kamu 
bertanya lagi kepadaku setelahnya. 


Kemudian Rasulullah SAW menemui para sahabat dan aku lihat 
beliau sedang berbincang-bincang dengan mereka. Lalu aku pun 


°° Bahwa Abu Ashim yaitu Adh-Dhahak bin Mukhalad belum hafal perawinya dari 
bapaknya itu dikarenakan Al Auza'i belum memastikannya, dijelaskan dalam 
biografi Malik bin Martsad bin Abdullah Az-Zamani dalam At-Tahdzib Al Auza'i 
meriwayatkan dan berkata, sesekali dari Martsad bin Ibnu Abu Martsad dan 
terkadang dari Ibnu Martsad dan Abu Martsad, menurutku yang paling benar adalah 
perkataanya Ibnu Martsad, telah diriwayatkan oleh Al Walid Ibnu Muslim dari 
Al Auza'i ia berkata, Malik bin Martsad menceritakan kepadaku dari 
bapaknya...Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (926) yang diikuti oleh Abu Zamil 
Sammak Al Hanafi, Malik bin Martsad bin Abdullah Az-Zamani menceritakan 
kepadaku darinya, diriwayatkan oleh Ahmad (5171) dan Al Hakim serta Al Baihagi 
(4/307) dianggap shahih oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi atas kesaksian Muslim 
yang merupakan impian keduanya, bahwa Malik dan anaknya tidak diambil sebagai 
periwayatan oleh Muslim karena bapak yang tidak dikenal seperti di atas -Nashir) 


722 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


mengajukan pertanyaan lagi kepadanya, “Wahai Rasulullah, pada 
tujuh puluh apa Lailatul Oadar itu?” 

Mendengar pertanyaanku itu, maka Rasulullah SAW menjadi 
marah kepadaku. Selanjutnya beliau pun berseru, “Bukankah aku telah 
melarangmu untuk menanyakan hal itu kepadaku! Jika Allah SWT 
mengizinkanku, maka aku pasti akan memberitahukannya kepadamu. 
Akan tetapi, aku tidak menjamin Lailatul Qadar itu terjadi pada 


sepertujuh terakhir'. n709 


210. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwa Lailatul 
Qadar hanya Terjadi —tanpa Ada Keraguan dan Kebimbangan 
Sedikitpun— pada Bulan Ramadhan 


2007 4 3 32 هو 


SAI AS ساد‎ AN 33 Saga حا ابو‎ - 
Ne KAA سماك‎ a Was Sa ابن‎ 
سَأَلْتَ رَسُولَ الله 8 عَنْ‎ ii E Gp قال: سات‎ aah عن‎ aa 


aa قال: قَلْت:‎ We فقال: رحب پر‎ a 


da‏ الله کون GSI g‏ ما کتوه Gy‏ بض rony AA‏ م هي إلى 
MA eg‏ قال: لاء بل هي إِلَى يَوْم الْقيَامَّة قال: E tji‏ 
رَمَضَانَ هي؟ قال: Gyi‏ في AN, ap AAN‏ الأخير was GG‏ 

رَسُولُ الله د E‏ لب رتود لته a‏ 


ET o ! 2 4 مرم‎ É به هك هس‎ 
سد‎ a أو لما أخبرتني: في أي العشرينَ هي؟ قال: ف‎ A 
700 Sanadnya shahih, At-Tirmidzi, puasa 65 (3-151) dari jalur Sufyan, aslinya dalam 


shahihaini dari riwayat Hammam bin Munabbih, lihat Al Bukhari, puasa 84 dan 
Muslim, Zakat 147 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


7 م aa‏ 7 ټاو S‏ و 2 KO‏ ر o - 4 peda‏ 
علي مثله NG cak‏ بَعْدَهُ ثم قال: إن الله لو شاء أطلعكم G‏ التَمسُوهًَا في 


AI السبْع‎ 
2170. Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanni telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi 
menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada 
kami, dari Simak Al Hanafi, Malik bin Martsad, dari bapaknya, 
Martsad, yang telah berkata, “Aku pernah bertanya kepada Abu Dzar 
(tentang Lailatul Qadar). Kemudian ia pun berkata, “Sebenarnya aku 
pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Lailatul Oadar. 
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Aku adalah orang yang 
sering ditanya tentang masalah tersebut.” 


Abu Dzar berkata, “Aku pun bertanya, “Wahai Rasulullah, 
ceritakanlah kepadaku tentang Lailatul Qadar? Apakah Lailatul Qadar 
itu hanya ada pada bulan Ramadhan atau ia juga ada pada bulan yang 
lain?” 

Rasulullah SAW pun menjawab, “Lailatul Oadar itu hanya 
terjadi pada bulan Ramadhan.” 


Aku pun bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apakah Lailatul 
Qadar itu dahulu terjadi ketika para nabi masih hidup? Lalu ketika 
mereka wafat, maka malam Lailatul Qadar dihentikan? Ataukah 
Lailatul Qadar tetap akan terjadi hingga hari kiamat kelak?” 


Rasulullah SAW pun menjawab, “Tidak. Sesungguhya Lailatul 
Qadar itu akan tetap terjadi hingga hari kiamat kelak. 


Aku pun bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, pada tanggal berapa 
Ramadhankah Lailatul Qadar itu terjadi?” 


Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, “Tunggulah Lailatul 
Qadar itu pada sepuluh hari pertama dan sepuluh hari terakhir di 
bulan Ramadhan.' 


Selanjutnya Rasulullah SAW berbincang-bincang bersama para 
sahabat. Lalu aku pun mengajukan sebuah pertanyaan lagi kepada 


724 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


beliau. “Wahai Rasulullah, demi Allah sebenarnya pada tanggal dua 
puluh apakah Lailatul Oadar itu turun?” 


Betapa marahnya Rasulullah SAW mendengar pertanyaanku itu. 
Akhirnya beliau pun bersabda, “Sesungguhnya jika Allah SWT 
menghendaki, maka Dia pasti akan menampakkannya kepadamu. 
Akan tetapi, nantikanlah ia pada sepertujuh terakhir bulan 


Ramadhan’. "®" 


211. Bab: Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar 
Turun pada Sepuluh Terakhir di Bulan Ramadhan 


-١‏ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بن عَبْد الأغلى الصئعاني» Dalah Ga‏ بر 


م A o‏ 3 مس رم ور هورم 
5 
- 


9 Zz 85 NA ai aa Da سن‎ ARORA 
Du حدنني عَمَارَة 8 عزیه قال: سمعت محمد بن إبراهيم‎ (0 Laga 
ال‎ É أن رَسُولَ الله 9ك‎ dn عَنْ أبي سَلَمَة» عن ابي سعيد‎ 
wa. 5 ae a Kat ا‎ asa Pri 0 E هم‎ P3. S م‎ 242 | 5 
A قبة تُركيّة عَلَى‎ SI الأول مر يتقان نم اعتكف الْعَشْرٌ‎ 


4 و‎ EOS پر‎ 2 y” z 4 - 8 - Ld ٢ ag 8 a = Pa 
الحصير بيده فتحاها في ناحية القبة) لم أطلع رأسهة‎ dsb من حصيرء قال:‎ 
مم 7 م‎ r r sr r 
2 Or 2 


فكلم Nas CP‏ مه فقال: إِنّي اعتكفت الْعَشْرَ الأول adi‏ هذه اليلق 
s1‏ ور س“ ° 8۷٣٧ jan‏ < څک 8٨‏ 4 0.79 ا 8 -E‏ مه 
لم اعتكفت PN‏ الوسطء ثم E‏ فقيل لي: Gp)‏ في العشّر الأوّاخر» فمَنَ 
م o á‏ م تم © a-‏ رذ و ERA ST na Be‏ و £ i‏ 
SH‏ منكم أن da ri USE‏ قالً: وَإنّي pl‏ نه 


2. 
- 


٣ o م م‎ ° . -A را ده وو - من و د 7 22 و‎ e 
وتر» وإني أسجد صبيحتها في طين وماء» فاصبح في ليلة إحدى وعشرين»‎ 
ga. ره‎ of? PR ia 7 کر‎ of ٩ ر‎ 
فأبصرت الطين‎ daa فواكف‎ MAA وقد قام إلى الصبح»› فمطرت‎ 
e ل‎ TI 7 TES څه‎ TEY ا‎ 1 tta 

AN‏ فخرج حين فرغ من صلاة (gal‏ وجبهتة ag‏ في الماء والطين» 
Sanadnya dha'if karena Martsad yang tidak dikenal, keterangannya ada pada‏ 701 


hadits sebelumnya -Nashir) Al Mustadrak 1: 427 dari jalur Muhammad bin 
Al Mutsanna, Al Baihagi 4: 307 dari jalur Malik 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 725 


Oji aja حديث‎ A A وإذا هي ليله إخدَى وَعشْرِيَ في‎ 
2171. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan 
kepada kami, Ibnu Sulaiman menceritakan kepada kami, Imarah bin 
Ghaziah menceritakan kepada ku dan berkata, “Aku pernah 
mendengar Muhammad bin Ibrahim menceritakan sebuah hadits dari 
Abu Salamah,” dari Abu Said Al Khudri bahwasanya Rasulullah 
SAW melakukan i'tikaf pada hari sepuluh pertama dari bulan 
Ramadhan. Kemudian beliau juga melakukan i'tikaf pada sepuluh 
pertengahan dari bulan Ramadhan di kubah Turkiyah yang mana di 
ambang pintunya ada sehelai permadani. Lalu beliau mengambil 
permadani tersebut dengan tangannya dan meletakkannya pada sisi 
kubah. Setelah itu, beliau pun menampakkan kepalanya sambil 
berbincang-bincang dengan para sahabat. Lalu para sahabat pun 
mendekati beliau. 


Kemudian Rasulullah SAW berkata, “Sengaja aku melakukan 
i'tikaf pada malam sepuluh pertama dari bulan Ramadhan untuk 
menantikan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya aku pun akan 
melakukan i 'tikaf pada sepuluh pertengahan dari bulan Ramadhan. 
Lalu aku datang ke masjid. Tiba-tiba seseorang berkata kepadaku, 
‘Hai Muhammad, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 
sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Oleh karena itu, barangsiapa ingin 
beri 'tikaf, maka beri 'tikaflah (pada malam sepuluh terakhir di bulan 
Ramadhan). 


Akhirnya para sahabat ikut beri'tikaf bersama Rasulullah SAW. 


Kemudian Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya aku melihat 
Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ganjil. Aku pun 
melakukan sujud di tanah dan di air pada pagi harinya.” 


Ketika Rasulullah berada pada tanggal dua puluh satu Ramadhan 
—usai melaksanakan shalat Shubuh— ternyata hujan turun dengan 
derasnya. Kemudian air hujan mulai membasahi masjid, hingga tanah 


726 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


dan air hujan bercampur menjadi satu. Kemudian Rasulullah SAW 
keluar dari masjid usai melaksanakan shalat Shubuh sedangkan kening 
dan hidungnya ada bekas air dan lumpur. Itu (terjadi pada) malam dua 
puluh satu pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan.” 


Ini adalah sesuatu yang sangat mulia.” 


212. Bab: Perintah Menanti dan Mencari Malam Lailatul Qadar 
pada Malam Terakhir di Bulan Ramadhan 


رل 


iji حا عاصم‎ Ujian ابن‎ GAS علي بن الم‎ Uta - — YAVY 
مَمَ‎ JPN قال: كان عُمَرُ‎ AO é cal كيب الْحَرمي» عن‎ 
قَال: فَدَعَاهُمْ‎ aa KÊN تر يه‎ a ا‎ 
في‎ Or 8 قول رَسُول الله‎ NI الهم عن ليله امش‎ 
AH ليله‎ segan َرَوْئهًا؟ قال: فقال‎ a ORFAN A 
قال: فقال: ما‎ Es f, و‎ yani 253 J6 تعضو : ية ناث‎ 
د مد‎ dug إن‎ ti gu لا تكلم‎ 
قال: عَنْ ذَلِكَ‎ a ei ae إلا لي‎ ang uu 
درس ر ومن‎ In الله عر‎ ush ا‎ Jé mts 
قال: فقال:‎ ch سبع‎ AN Ong من ن سه‎ my Arap سبعاء'‎ AN 
PAR ما هُوَ قولك:‎ alel و اريت ما لا‎ 0 á 


oa 


GAL‏ قَالَ: Lia‏ : إن الله يقول: تُه Sei‏ شقا NG‏ إلى قؤله 


702 Muslim, puasa 215 dari jalur Muhammad bin Abdul A'la yang serupa, Al 
Bukhari, lailatul gadar 3 dari jalur Muhammad bin Ibrahim 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


وفاكهة وه AS‏ الأرض مما UNG ST‏ = 


و 


قال: فقال عُمَرُ: del‏ أن ووا نكما قال D Ika‏ الذي لَمْ تجتمع 
شون رأسه بَعْد؟ A‏ الله elu‏ ر إا فلت ول و 


مرك أن YAN Aa Nyali Sy‏ أن تكلم مَعَهُمْ 


2173. Ali bin Munzir telah menceritakan. sebuah hadits kepada 
kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Ashim bin Kulaib 
Al Jarami menceritakan kepada kami, dari bapaknya, Kulaib 
Al Jarami, dari Ibnu Abbas yang berkata, “Umar bin Khathab RA 
pernah mengundangku bersama para sahabat Nabi lainnya. Kemudian 
ia berkata, “Hai Ibnu Abbas, janganlah kamu berkomentar hingga para 
sahabat lain berkomentar!” 

Lalu Umar bin Khathab RA memanggil para sahabat dan 
bertanya kepada mereka tentang malam Lailatul Qadar. “Wahai para 
sahabat sekalian, “seru Umar, “bukankah kalian telah mendengar 
sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, “Nantikanlah malam 
Lailatul Qadar pada sepuluh (222/B) terakhir di bulan Ramadhan.' 
Sebenarnya, pada malam keberapakah Lailatul Qadar itu turun?” 


Lalu sebagian sahabat menjawab, “Itu terjadi pada malam 
kesatu dari sepuluh terakhir bulan Ramadhan.” 


Kemudian beberapa orang sahabat menjawab, “Itu adalah malam 
ketiga dari sepuluh terakhir bulan Ramadhan.” 


Selanjutnya beberapa orang sahabat lainnya menjawab, “Itu 
terjadi pada malam kelima dari sepuluh terakhir bulan Ramadhan.” 


Sementara aku sendiri tetap diam tidak memberi komentar. 
Tak lama kemudian Umar bin Khathab berkata, “Hai Ibnu 
Abbas, mengapa kamu tidak memberi komentar?” 


728 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Mendengar ucapan Umar bin Khaththtaab itu, aku pun berkata, 
“Wahai Amirul mukminin, jika Anda mengizinkanku, maka aku pun 
akan berbicara.” 

Lalu Umar bin Khathab berkata, “Hai Ibnu Abbas, ketahuilah 
aku datang menemuimu sengaja agar kamu berbicara dan memberi 
komentar.” 

Kemudian aku pun bertanya kepada Umar bin Khathab, “Hai 
Amirul mukminin, bolehkah aku mengutarakannya dengan 
menggunakan pendapatku sendiri?” 

Umar bin Khathab menjawab, “Dengan senang hati kami akan 
mendengarkannya.” 

Akhirnya aku pun berkata, “Malam Lailtul Qadar itu terjadi pada 
malam ketujuh sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Bukankah Allah 
SWT menyebutkan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi? Allah 
SWT juga menciptakan manusia selama tujuh masa. Kemudian Allah 
SWT menumbuhkan tujuh tanaman di bumi. 

Lalu Umar bin Khathab berkata, Hai Ibnu Abbas, sebenarnya 
kamu telah memberitahukan kepadaku apa yang aku ketahui. 
Dapatkah kamu jelaskan kepadaku apa yang dimaksudkan dengan 
menumbuhkan tujuh tanaman di muka bumi?” 

Mendengar pertanyaan Umar bin Khathab itu, aku pun 
menjawab, “Allah SWT telah berfirman dalam Al Our'an: “Kemudian 
Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, Kami 
tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, buah 
zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan pohon-pohon 
serta rumput-rumputan.” (Abasa: [80] 26-31) 

Al Abb (rumput-rumputan) adalah nama tumbuhan yang tidak 
dapat dimakan oleh hewan atau pun manusia.” 

Setelah mendengar penjelasanku itu Umar bin Khathab pun 
berkata, “Apakah kalian tidak mampu mengutarakan suatu dalih 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 729 


kepadaku sebagaimana yang diutarakan oleh anak kecil yang belum 
dewasa ini. Demi Allah, aku belum pernah mendengar pendapat 
seperti yang telah kamu kemukakan tadi hai Ibnu Abbas. Memang tadi 
sengaja aku memintamu untuk tidak memberikan komentar hingga 
para sahabat lain berkomentar. Dan sekarang saatnyalah aku 
memintamu untuk memberi komentar kepada mereka, para sahabat 


semua'."703 


213. Bab: Hadits Yang Dapat Ditakwilkan dengan Menggunakan 
Lafadz Umum sebagaimana Telah Kami Utarakan. Ini 
Merupakan Suatu Bukti bahwasanya Rasulullah SAW 

Memerintahkan Para Sahabat dan Kaum Muslimin Sekalian 
untuk Menanti Lailatul Gadar di Malam Sepuluh Terakhir Bulan 
Ramadhan, pada Malam Yang Ganjil 


GAS -۳٣‏ سَلمُ بْنُ حُتَادَة SAS‏ ابْنُ إذريس» عَنْ عَاصم بن 
ag‏ ه - ٩ 0» rr w PE A sana ۵۸ o‏ 
كليب» عن ا عن ابن عباس» قال: کان pa‏ يسألني مع AN‏ من 
TT PEI‏ و زو رو رر و os?‏ ره 
اصحاب رسو الله 3 و کان یقول: SAY‏ يَتَكَلمُوا فَسَأَلَهُمْ عَنْ 
Tn)‏ لقن فقال: قد sa‏ أن رول الله شه قال: اطلبوهًا في العشر 
APOY‏ وِثرَاء ثم ذ کر Las‏ ابن عباس مَعَ عَمَرَ 
Sullam bin Junadah telah menceritakan sebuah hadits‏ .2173 
kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dari Ashim bin‏ 
Kulaib, dari bapaknya, Kulaib, dari Ibnu Abbas yang telah berkata,‏ 
“Umar bin Khathab pernah bertanya kepadaku dan beberapa pemuka‏ 
sahabat Nabi SAW. Lalu beliau berkata kepadaku, ‘Hai Ibnu Abbas,‏ 
janganlah kamu berbicara hingga para sahabat lain berbicara.’‏ 
Kemudian beliau bertanya kepada para pemuka sahabat tersebut‏ 


73 Sanadnya shahih, Al Mustadrak 1: 437-438 dari jalur Ashim yang serupa, As- 
Sunan Al Kubra karangan Al Baihaqi 4: 212 dari jalur Ibnu Fudhail 


730 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


tentang malam Lailatul Oadar, “Hai para sahabat sekalian, kalian telah 
mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, 
“Nantikanlah malam Lailatul Qadar pada sepuluh terakhir di malam 
yang ganjil!” Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan kisah Ibnu Abbas 
bersama Umar bin Khathab RA.” 


GS -٤‏ سم لِْ Ci Ga‏ ابن Km‏ حا عَيْدُ 
Ar‏ سه سم 0 kerasa < A ° - or.‏ 0 2 
ALA‏ عن سيد بن ge‏ عَنِ EE gil‏ الأب: مما 
a a : >f a‏ وو z‏ 
SI‏ الأرض مما SUN‏ الاس A AE,‏ 


2174. Sullam bin Junadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas sama 
seperti bunyi hadits di atas, hanya saja ja berkata, “Al Abb adalah 
nama tanaman yang tumbuh di bumi, tidak dapat dimakan oleh 
manusia tetapi dapat dimakan oleh binatang ternak.” 


214. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwa Perintah Mencari 
Malam Lailatul Oadar di Malam Ganjil pada Sepuluh 
Terakhir Bulan Ramadhan 


- - - A 
سه ومر‎ KA so شود ورت وي‎ 


2 Jo 
إسماعيل ابن علية» عن عيينة‎ Wa بن هشام»‎ Pp Was -yiyo 
WL فَقَالَ:‎ EK عند أبي‎ aa بن عبد الرَحْمَنِء عَنْ أبيه» قال: دَكَرْتُ ليله‎ 


Ag من رول الل هلل‎ a حَديث‎ aaa 


704 Sanadnya shahih, lihat hadits no 2172, Al Hakim telah meriwayatkan dari jalur 
Ashim bin Kulaib 
75 Sanadnya shahih, dengan catatan Muslim bin Junadah menghafalnya, dan 
bahwasanya ia adalah terpercaya seperti yang dikatakan oleh Al Hafidz dan Abdul 
Malik dia adalah Ibnu Abu Sulaiman Al Arzami dan Ibnu Idris namanya adalah 
Abdullah -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Aas در‎ 


ak Nana AP hika‏ الأواحر» في تمي بَقين او في سيم بقن 
أ في حَمْس بقين» a S‏ يقين اؤ في آخر SANG ab‏ 
Gaal‏ إلا كصّلاته في سائر السنة فإذا pa cÉ;‏ اجتهد 


2175. Mu'ammil bin Hisyam telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ismail bin Ulyah menceritakan kepada kami, dari 
Uyainah bin Abdurrahman, dari bapaknya, Abdurrahman, yang telah 
berkata, “Suatu ketika kalimat Lailatul Oadar disebutkan kepada Abu 
Bakrah. Lalu Abu Bakrah pun berkata, “Sesungguhnya aku menanti 
kehadirannya pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan setelah aku 
mendengar sebuah hadits yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. 
Dalam hadits tersebut, Rasulullah bersabda, “Nantikanlah Lailatul 
Qadar itu pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan pada hari 
kesembilan, atau hari ketujuh, atau hari kelima, atau hari ketiga, 
ataupun di akhir malam bulan Ramadhan.” Sesungguhnya Rasulullah 
SAW tidak melaksanakan shalat pada malam kedua puluh melainkan 
seperti shalat pada seluruh tahun. Apabila telah masuk malam 
kesepuluh, maka beliau akan bersungguh-sungguh dalam 
beribadah.” 


215. Bab: Tentang Hadits Yang Membahas Upaya Penantian 
Malam Lailatul Qadar pada Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan 
حال‎ Cia nda pa a Gas -yiyi 
رَسُول لله‎ USE عَنْ 5 سعيد» قال:‎ ayan عَنْ أبي‎ s Sa عن‎ 
SEPT RERE 
به فأعيده‎ A N Ad لَه في‎ Ah ل كم مر بالبتاء» تقض‎ 


706 Sanadnya hasan, At-Tirmidzi, puasa 72 (3: 160-161) dari jalur 38 


732 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


NE‏ فقال: 4 a ai a wu‏ وني حرجت GEN‏ کي 
A%‏ رَحُلان Sei go‏ لتَّاسِعَةِ وَالسسّابعَة و a‏ قال: 
tkane VERO‏ نكم أغلم tata, bi si 2A É. sa‏ 
وَالْحَامستة؟ Fa A 98 JG‏ بذاك إذا كانت Eni‏ إِحْدَى a‏ 
A KA GE Ai Sapa an | ai A‏ 00 


sof 27 درو‎ 


Eg وَعشرين»‎ GO G E سعيد»‎ ui (Kal La S3 
وَشْرِينَ‎ yA وَعشْرِيَء‎ 


2176. Ishak bin Syahin Abu Basyar Al Wasithi telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Khalid menceritakan kepada 
kami, dari Al Jariri, dari Abu Nadhrah, lalu Abu Nadhrah menerima 
hadits itu dari Abu Said yang telah berkata, “Rasululah SAW telah 
melaksanakan i'tikaf pada sepuluh pertengahan dari bulan Ramadhan 
untuk menanti kedatangan malam Lailatul Qadar. Lalu beliau 
memerintahkan para sahabat untuk membangun bangunan, tetapi 
bangunan itu roboh. Akhirnya dapat diketahui bahwa Lailatul Qadar 
itu turun pada malam sepuluh terakhir dari Ramadhan. Kemudian 
beliau memerintahkan agar bangunan itu didirikan lagi. Setelah itu, 
beliau keluar menemui kami seraya berkata, “Malam Lailatul Qadar 
itu telah dapat diketahui. Sengaja aku keluar untuk menerangkannya 
kepada kalian. Akan tetapi, ada dua orang sahabat yang saling 
mencaci-maki, hingga aku lupa kepada Lailatul Qadar. Oleh karena 
itu, nantikanlah malam Lailatul Qadar pada malam kesembilan, 
ketujuh, atau kelima dari malam sepuluh terakhir'." 


Aku bertanya, “Hai Abu Said, Anda lebih tahu dari kami tentang 
bilangan. Sebenarnya, pada malam keberapakah itu? Kesembilan, 
ketujuh, atau kelima?” 


Abu Said menjawab, “Ya. Kami lebih berhak untuk hal itu. 
Apabila malam itu adalah malam dua puluh satu, maka .malam 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


selanjutnya adalah malam kesembilan. Lalu, biarkanlah satu malam, 
Kemudian malam selanjutnya adalah malam ketujuh. Lalu, biarkanlah 
satu malam. Kemudian malam selanjutnya adalah malam kelima.” 


“Hai Abu Said, kalau begitu malam yang Anda maksudkan 
adalah malam dua puluh empat, malam dua puluh enam, dan malam 
dua puluh dua dari bulan Ramadhan.” 


ez 67 2 r عو . 2 3 - 24 ر‎ PA 
SEA حال عن‎ A بشر الواسطي»‎ yi É -yyy 
7 a 2 ; Pan - 7 و‎ 2 i. 0 3 7 با‎ Wi 
بمثله»‎ KB يقول: قال رَسُول الله‎ GPR سمعَ‎ TIA اللا عَنْ‎ 
وراد الثالثة‎ 


2177. Abu Basyar Al Wasithi telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Al Jariri, dari 
Abu Al “Ala, dari Muthrrif yang telah mendengar Abu Hurairah 
berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda,(223/A) “Sama seperti 
hadits di atas dengan tambahan “malam ketiga”.”708 


216. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Shalat Witir 
Yang Tersisa dari Malam Sepuluh Terakhir Terkadang 
Merupakan Shalat Witir Yang Lalu. Sesungguhnya Bulan 
Ramadhan Itu Terkadang berjumlah Dua Puluh Sembilan Hari 


IS a - A330 عدم‎ Kós b2 وم‎ 25.3 ig. 

Was حدنا محمد بن بشار» حدنا عمر بن يولس»‎ -YAYA 
لله‎ 
3 


کر رو 4 .وه 


AA‏ روس .نه Pd‏ ور سا وش 

عکرمة وَهُوَ ان a OA‏ سمَاك أبو ad Jah‏ عبد ا بن 
Maa Di‏ دا ES RB‏ 
عباس حَدَنِي عم قال: لما JE‏ رَسُول الله أ نسّاءة» 5 Lb:‏ 


707 Muslim, puasa 217 dari jalur Sa'id Al Jaririy 
78 Sanadnya shahih dengan kesaksian dari Al Bukhari -Nashir) 


734 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


راو اا و او اد ته E‏ مخ s a E E‏ 
رسول الله كنت في غرفة تسعة وعشرين» فقال رَسول الله :ان الشهرَ 
Dg 1 A 3‏ 0 3 

ana 

2178. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Umar bin Yunus menceritakan kepada kami, Ikrimah 
bin Ammar menceritakan kepada kami, Simak bin Abu Jamil 
menceritakan kepada ku, Abdullah bin Abbas menceritakan kepada 
kami, Umar bin Khaththtaab yang telah berkata, “Ketika Rasulullah 
SAW mulai menjauhkan diri dari para istrinya, pada sepuluh terakhir 


bulan Ramadhan, aku berkata kepadanya, “Wahai Rasulullah, Anda 
telah berada di dalam kamar itu selama dua puluh sembilan hari.” 


Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Hai Umar ketahuilah 
sesungguhnya bulan Ramadhan itu terkadang berjumlah dua puluh 


sembilan اوو٣‎ 


217. Bab: Tentang Hadits Yang Telah Kami Sebutkan 
Sebelumnya karena Nabi Muhammad SAW telah 
Memerintahkan Kaum Muslimin untuk Menantinya pada 
Malam Kedua Puluh Tiga Ramadhan 


D —Y ANA‏ بن مُوسَّىء BA‏ جَرِيرٌ عن الأعْمش» عَنْ 
بي صالحء عن al‏ هرق قال: دک رما jah Tn)‏ عند Ja‏ لله Ia‏ 


709 Sanadnya sebagaimana kesaksian dari Muslim, dan ia telah meriwayatkannya 
(4/188-190 -Nashir) dalam hadits Nabi ketika menyendiri dari para istrinya yang 
panjang pembahasannya dari jalur lain yaitu dari Umar bin Yunus -Nashir) 


— Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


بقي سبع قالوا: لا db‏ بقي cola‏ قال: لا بل بقي سبع» الشهر 
وعشرون ثم قال IE Sa‏ تسعة وعشرين» ثم قال: التمسُوهَا الليلة 

2179. Yusuf bin Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu 
Shaleh, dari Abu Hurairah yang telah berkata, “Ketika kami sedang 
membicarakan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah SAW, maka 
beliau pun bertanya, “Sudah berapa harikah dari bulan Ramadhan?” 

Lalu kami menjawab, “Sekarang sudah dua puluh dua hari dari 
bulan Ramadhan. Dengan demikian, sisanya tinggal delapan hari lagi.” 

Tetapi Rasulullah SAW menyanggah seraya berkata, “Tidak. 
Sisanya bukan delapan hari, tetapi tinggal tujuh hari lagi.” 

Kemudian para sahabat berkata, ‘Tidak wahai Rasulullah. 
Sisanya bukan tujuh hari, tetapi delapan hari lagi.” 

Sekali lagi Rasulullah SAW menyangkal seraya berkata, “Tidak. 
Sisanya bukan delapan hari, tetapi tinggal tujuh hari lagi. 

Namun demikian. para sahabat tetap pada pendiriannya dan 
berseru, “Tidak wahai Rasulullah. Sisanya bukan tujuh hari, tetapi 
delapan hari lagi.” 

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak hai para 
sahabatku. Sisanya bukan delapan hari, tetapi tinggal tujuh hari lagi. 


Ketahuilah, sesungguhnya bulan Ramadhan itu (terkadang ada) dua 
puluh sembilan hari.” 


Kemudian beliau menyatakan dengan tangannya dan 
menghitungnya sampai dua puluh sembilan hari. Setelah itu, beliau 
pun bersabda, “Nantikanlah Lailatul Qadar pada malam kedua puluh 


sembilan dari bulan Ramadhan!” 


710 Sanadnya shahih dengan kesaksian dari Al Bukhari -Nashir) Al Fathur Rabbani 
10: 282-284 dari jalur Al A'masy, As-Sunan Al Kubra karangan Al Baihagi 4: 310 
dari jalur Al A'masy secara singkat 


736 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


KANG و ام ا لف أ‎ II or Ar 
ALU خبر عبد الله بن انیس من هذا الباب: التمسوها‎ -5 
aa jen ثلاث‎ al) Ni 


2180. Hadits Abdullah bin Unais pada bab ini menyatakan, 
“Nantikanlah Lailatul Oadar pada malam itu!” yaitu pada malam 
kedua puluh tiga." 


DN وعشرين‎ SAH حبر أبي سعيد: ريت اسي 8 صَبيحَة‎ -0١ 
f 6 7 1 ó 7 8 2 g "4 P ” 1 . ٢ 1 2 51 م و ور‎ r 
که وار تة أثفه لفي المّاء وَالطين من هذا الجئس لأن ال 88 قد كان‎ 


که داه NG fo IG‏ دده وو - z r 5 Sa Aa‏ مر و 
أعلمهم AN‏ رأى AI‏ يسنجد صَبيحَة WI)‏ القذر في Abg la‏ نت ليلة 
0- که 7 5 وم 2 BAE 0 x 9 ag.‏ 2 
إحدى وعشرين الور مما مَضّى من الشهرء فيشبة أن ټکون رَمَضَّانَ في تلك 
1 01 1 7 0 - ره 2 غړدش 32 z‏ 2 7 2 1 
السئة كان تسعا a‏ فكائت تلك الليلة التاسعة مما بقي من AEN‏ 
الحادية والعشرين مما مضى asa‏ 


2181. Dalam hadits Abu Said disebutkan, “Aku pernah melihat 
dahi dan ujung hidung Rasulullah SAW di pagi hari tanggal dua puluh 
satu Ramadhan berada di air dan tanah basah, karena Rasulullah SAW 
adalah orang yang paling tahu di antara mereka. Lalu Abu Hurairah 
melihat Rasulullah bersujud di atas air dan tanah basah di pagi hari 
malam Lailatul Qadar. Saat itu, malam Lailatul Qadar jatuh pada 
malam kedua puluh satu Ramadhan. Dengan demikian, jumlah hari 
bulan Ramadhan saat itu adalah dua puluh sembilan hari.” 


711 Lihat Muslim, puasa 218 dan penulis akan menyebutkan sanadnya (2186) 
712 Lihat Muslim, puasa 216 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


218. Bab: Hadits Yang Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW 
tentang Upaya Memburu Malam Lailatul Oadar pada Tujuh 
Terakhir tanpa Menyebutkan Dalihnya 


r Z r 
02 207 3043270 Eh 


ni عر‎ IT kp خمد بن‎ Ui - ٢ 

He Gak MN يرون‎ LAM كان‎ IG AA عن ابن‎ t عَنْ‎ 

رَسُول الله 8 فقال رَسُول لله S WAH.‏ قد توَاطأت على 

AI AI‏ فَمَنْ كان Ma WA‏ في AI‏ الأواحر قال ابو 
1 


A‏ هذا الح يحمل RA ep‏ في السّْع AI‏ فَمَنْ كان 

Ab في السسَبْع الأخير في‎ GI الصّحَابَة‎ Up توَاطُوَ‎ SBO 
of : الثاني‎ BAN AI ِتَحَريهًا في السَبْع‎ LA us SA San 
aa 5 AN A ag يتَحَريهًا‎ SA ui فك‎ AD Sus 
2182. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 


kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar yang telah berkata, “Pada suatu ketika, para 


أن 


sahabat bermimpi. Kemudian mereka menceritakan mimpi mereka itu 
kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, 
“Menurutku mimpi kalian itu berkaitan dengan tujuh terakhir bulan 
Ramadhan. Barangsiapa ingin menantinya, maka nantikanlah pada tujuh 
terakhir bulan Ramadhan'." 


Abu Bakar berkata, “Sepertinya hadits ini mempunyai dua makna. 
Makna pertama, tentang tujuh terakhir bulan Ramadhan. Boleh jadi 
Rasulullah SAW mengetahui bahwa mimpi para sahabat itu berkaitan 
dengan tujuh terakhir bulan Ramadhan tahun itu. Oleh karena itu, 
Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk menanti Lailatul Qadar 
pada tujuh malam terakhir bulan Ramadhan. Makna kedua, Rasulullah 


738 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


SAW menganjurkan para sahabat untuk menanti kehadiran malam 
Lailatul Qadar pada tujuh terakhir bulan Ramadhan, manakala mereka 
merasa lelah untuk menanti pada sepuluh terakhir secara keseluruhan. د‎ 


219. Bab: Hadits Yang Menunjukkan tentang Keshahihan Makna 
Kedua sebagaimana Telah Kami Sebutkan Di Atas, yaitu Bahwa 
Rasulullah SAW Menganjurkan Kaum Muslimin untuk Menanti 

Malam Lailatul Qadar pada Tujuh Terakhir Bulan Ramadhan 


PAN و 4362 ډوو ار سن وا د واو روه‎ PAN 


=NNAY‏ حدنا محمد محمد بن WA jin a Was GUN‏ شعبة 


o‏ وو 


عَنْ غقبّة بب حُرَيْتْ» قال: سمغت ابن gah‏ قال رَسُول الله 4: 
Gi‏ و في الْعَشْر الأواحر يعني aa a op AB‏ أو yan‏ 
فلا ۸٢ ‘iy‏ السبّع 3g‏ 

2183. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ugbah bin Huraits yang 
telah berkata, “Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Nantikanlah Lailatul Qadar itu 
pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, manakala salah seorang di 


antara kalian merasa lelah (untuk menanti sepuluh terakhir). Dan 
janganlah ada yang dikalahkan pada tujuh hari sisanya'. I 


713 Al Bukhari, keutamaan malam lailatul qadar 2 dari jalur Nafi', Muslim, puasa 5 
714 Muslim, puasa 209 dari jalur Muhammad bin Ja'far yang serupa. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 739 


NI‏ سر 


PAAT FA ا ال راک 33 إيلة القدر‎ Serta 


Jalak)‏ تقل والعشرا AN‏ ناف 


Ta 


SA Gde sala د‎ 

IERS Ar r 
KUMPULAN BEBERAPA BAB TENTANG MALAM- 

MALAM LAILATUL QADAR PADA MASA NABI 

MUHAMMAD SAW. INI MENUNJUKKAN 
BAHWASANYA LAILATUL QADAR SELALU 

BERPINDAH-PINDAH DI MALAM YANG GANJIL 
PADA SEPULUH TERAKHIR BULAN RAMADHAN 


220. Bab: Tentang Dalil Yang Menunjukkan bahwasanya Malam 
Lailatul Qadar pada Masa Rasulullah SAW Pernah Terjadi pada 
Malam Kedua Puluh Satu Ramadhan 


وو 7 soro E 0 0 z Boe‏ 3 7 2 
64- قال KYT‏ حبر أبي سعيّد الخذري أمليتة في غير هذا 


2184. Abu Bakar telah berkata, “Hadits Abu Said Al Khudri ini 
telah kami diktekan di tempat yang lain.” 


AN AI aa 
713 Lihat hadits 2172 


740 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


2 


221. Bab: Tentang Perintah untuk Mencari Lailatul Oadar pada 
Malam Kedua Puluh Tiga. Karena Disebutkan bahwasanya 
Lailatul Oadar pernah Terjadi Pada Malam Kedua Puluh Satu 
atau Malam Kedua Puluh Tiga Ramadhan 


7 ورن‎ PANG 


sade بن‎ den شا‎ qla ii PY ta —-YYAO 


Ge 3 سه‎ 


صا jab panai‏ رر 


بن عبد الله بن LS‏ قال: El‏ مَعّ عبد الله بْنِ أَنيْسِ في مجلس 


هينه في هَذَا AAN‏ فلا یا أبَا a‏ هَل سمعْت رَسُولَ الله 8# في 
هَذه ak)‏ المباركة؟ قال: َعَم (Sadar‏ رَسُول الله فتك في آخر هَدًا 
التو ja‏ له jen‏ می a‏ هذه الله المباركة؟ IG‏ الْتَمسُوهًا 
هذه cak‏ لاا وَعشْرِينَ Jro JG‏ من الْقَوْم: ai‏ إذا اول تمان قال 
KA‏ هَذَا الرّحُل ai‏ لَمْ يُسَمّه PARI‏ 


ره 
-حبيب 
Mu'ammal bin Hisyam telah menceritakan sebuah hadits‏ .2185 
kepada kami, Ismail bin Ulyah menceritakan kepada kami, dari‏ 
Muhammad bin Ishak, dari Mu'adz bin Abdullah bin Khabib, dari‏ 
adiknya, fulan bin Abdullah bin Khabib yang telah berkata, “Pada‏ 
suatu hari, aku sedang duduk-duduk bersama Abdullah bin Anis di‏ 
majlis Juhainah di bulan Ramadhan ini. Kemudian aku bertanya‏ 
kepada Abdullah bin Anis, “Hai Abu Yahya, apakah kamu pernah‏ 
mendengar Rasulullah SAW menerangkan malam yang penuh‏ 
keberkahan ini?”‏ 


Abdullah bin Anis menjawab, “Ya. Suatu ketika kami pernah 
berbincang-bincang dengan Rasulullah di akhir bulan Ramadhan. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


Kemudian seorang sahabat bertanya kepadanya, “Wahai Rasulullah, 
kapan kami menanti malam yang penuh keberkahan ini?? 


Lalu Rasulullah pun menjawab, “Nantikanlah malam tersebut 
pada malam kedua puluh tiga Ramadhan.” 


Seorang sahabat berkomentar, “Dengan demikian itu adalah 
delapan malam yang pertama.’” 


Abu Bakar berkata, “Lelaki yang tidak dikenal namanya oleh 
Ibnu Ulyah itu adalah Abdullah bin Abdullah bin Khabib.” 


KANG LA ad CE A NAN 
عن عَبْد الله بن ائيس‎ gi اله ٿن خیب عن عند الله ن عد الله‎ 
فقال: سمغت رَسُول الله‎ GA alah عن‎ Jaa TB صاحب رَسُول الله‎ 
4 “ r Rei ٩ wg b ° ٢ ورس‎ 3 0 A و‎ 5 
يا‎ Jag وعشرين» فقال‎ al) Uli, i یقول: الْتَمِسُوهًا‎ 8 

Bogo. Ta Ka a MA ar Bean ۷ د‎ - 

رسول الله هي اذا اولي Os‏ فقال: ل اواك سبع فإن الشهر لا يتم 

2186. Ibnu Abdul Hakam telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, bapakku dan Syu'aib menceritakan kepada kami, 
keduanya kemudian berkata, “Al-Laits menceritakan kepada kami,” 
dari Zaid bin Abu Khabib, dari Muhammad bin Ishak, dari Mu'adz 
bin Abdullah bin Khabib, dari Abdullah bin Abdullah bin Khabib, dari 
Abdullah bin Anis, seorang sahabat Rasulullah SAW, yang pernah 
ditanya tentang Lailatul Qadar. Kemudian Abdullah bin Anis 
menjawab, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Nantikanlah Lailatul Qadar itu malam ini!? yaitu pada malam kedua 
puluh tiga. 


Selanjutnya seorang laki-laki bertanya, “wahai Rasulullah, 
apakah itu adalah malam kedelapan pertama bulan Ramadhan?? 


742 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


ا س ا جي 


Ay ——— 
——— سپ‎ 


Rasulullah pun menjawab, “Bukan. Itu adalah tujuh pertama 
bulan Ramadhan, karena Ramadhan kali ini tidak sempurna.” 


222. Bab: Tentang Lailatul Qadar Yang Bisa Terjadi pada 
Sebagian Tahun karena Malam Lailatul Qadar Berpindah- 
Pindah pada Malam Sepuluh Terakhir yang Ganjil 


r, 
I زو‎ Ai داس سر‎ 30 NG رور‎ 


=NNAY‏ حا 55 موسى» ومحمد بن بشار» NG‏ حدننا عبد 


AL‏ بْنْ مَهْدي» قال: Gis‏ حابر بْنُ يزيد بن رفاعة» عَنْ يزيد بن ابي 


Nad‏ عَنْ زر نن حش ال Sy Ng‏ يم ذل ي 
ا دنت کر اد کا عَنْ تبأ مَنْ لم 
TE A A‏ کعْب» عن ابي g‏ هَذَا لي ya‏ وقال ابو 
مُوسَى: قال: Ia‏ رمان في I aa‏ في 
adi AR A‏ عَنْ نَأ مَنْ لَمْ ASG‏ ولم JE‏ 


يعني أ بن a‏ عن a)‏ 

2187. Abu Musa dan Muhammad bin Basyar telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, lalu keduanya berkata, “Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami, lalu ia berkata, “Jabir bin Yazid bin 
Rifa'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Sulaiman, dari 
Zirr bin Hubaisy yang telah berkata, “kalau bukan karena orang-orang 
bodoh di antara kalian, maka aku akan letakkan tanganku di telingaku. 
Kemudian aku berseru bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada 
malam kedua puluh tujuh Ramadhan. Beritahukanlah kepada orang 
yang tidak mendustaiku tentang suatu berita yang tidak akan 


716 Lihat hadits 2185 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


didustainya. Orang itu adalah Ubay bin Ka'ab. Dari Rasulullah 
SAW.” 


Ini adalah hadits Bundar. 


Abu Musa telah berkata, “aku pernah mendengar Zirr bin 
Hubaisy berkata, “Ramadhan itu pada sepuluh terakhir di tujuh 
terakhir sebelumnya.” 


us r 


GBS) SIS -YAA‏ بن Opah‏ أ 
J‏ 


der 3- 8 


ali‏ القذر KES A‏ هي Ai‏ مرا بها رَسول الله 4 هي كيه 


2188. Ishak bin Manshur telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, An-Nadhr memberitakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abdah bin Abu Lubabah. Selanjutnya 
Abdah bin Lubabah berkata, “Aku pernah mendengar Zirr bin 

` Hubaisy berkata, “Dari Ubay yang telah berkata, “Lailatul Qadar yang 
diperintakan Rasulullah kepada kami untuk menantinya adalah terjadi 
pada malam kedua puluh tujuh Ramadhan.” 


223. Bab: Perintah untuk Mencari Lailatul Oadar pada Malam 
Terakhir Bulan Ramadhan karena Mungkin Malam Itu Terjadi 
pada Sebagian Tahun 


Gas حَدً‎ ta ُن‎ PA بن‎ Pa 5 Net Gas -8 


717 Sanadnya hasan, Al Fathur Rabbani 10: 286-287 dari jalur Abdurrahman bin 
Muhdi, dari tambahan Abdullah bin Al Imam Ahmad RA 
718 Muslim, puasa 221 dari jalur Syu'bah 


744 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


کو ۸ 2 وه لا ره به ABI‏ ره ےد سه 
عَلي بن Sa‏ عبد الله بن بريدة» عن مُعَاوِية ْن أبي 


و مم اص لغ E NA‏ خم و د اه ٩‏ 5 م 7 2 22 هسم .2 و 
سفيان» قال: قال رَسُول الله 8: التمسوا ليلة القذر في آحر ليلة في حبر 
بي بَكْرة: از في آخر ليل 
Ali bin Husein bin Ibrahim bin Hasan telah menceritakan‏ .2189 
sebuah hadits kepada kami, Ali bin Ashim menceritakan kepada kami,‏ 
“dari Al Jurairi, dari Abdullah bin Buraidah, dari Mu'awiyah bin Abu‏ 
Sufyan yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda,‏ 


“Raihlah malam Lailatul Oadar itu pada malam terakhir bulan 
Ramadhan! 


Dalam hadits Abu Bakrah disebutkan, ”...atau pada malam 
terakhir bulan Ramadhan.” 


224. Bab: Tentang Sifat Malam Lailatul Oadar dimana Tidak 
Adanya Panas, Dingin, Terangnya Cahaya, dan Dicegahnya Setan 
Keluar ke Dunia hingga Fajar Pagi Terbit 


WAH - ۰‏ مُحَمَّدُ بْنُ زياد بن AI‏ الله | uga‏ و محمد بن 


موس الْحَرّشي» PRA Ja E ENG‏ عَبْدُ الله بن 
عنما زی عن لي ارا عن خابر إن غبد ال قال قال سول 
الله مه A‏ كنت ag‏ ليله EN gah‏ في مشر PN‏ 
من GÉ‏ وهي ab alal‏ بَلْحَق لا حَارَة ولا 5554 KN Sg‏ : کان 


r 


Ka SS AN E ai قمر‎ G 


719 Hadits shahih, diriwayatkan dalam Ash-Shahihah (1471) -Nashir) lihat Abu 


Daud, perkataan 1386, diriwayatkan juga dari Mu'awiyah bahwa malam lailatul 
gadar malam dua puluh tujuh ramadhan 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 745 


2190. Muhammad bin Ziyad bin Ubaidillah Az-Zayadi dan 
Muhammad bin Musa Al Harsy telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, keduanya lalu berkata, “Fudhail bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim 
menceritakan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah 
yang telah berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “Dulu aku 
pernah melihat Lailatul Qadar. Kemudian aku lupa, apakah ia itu ada 
pada malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan, yaitu suatu malam 
yang cerah, malam yang tidak panas ataupun dingin.”” 

Kemudian Az-Zayadi menambahkan, “Seakan-akan pada malam 
itu ada bulan yang menyinari bintang-gemintang.” 


Muhammad bin Ziyad dan Muhammad bin Musa berkata, “Pada 
malam itu, setan tidak bisa keluar hingga fajar terbit.” : 


225. Bab: Tentang Sifat Matahari saat Terbit Pagi Hari 
Lailatul Oadar 


Gia - -١٢١‏ عَبْدُ Jadi‏ ب بن العلا GA‏ سفيّان» عن عَبْدَةَ ُن 


بي بابق وَعَاصمء عن زر قال: قلت ره Bas, © Pa uu‏ 
و soki a Aa AG)‏ عَنْ عَبْدَةَ I‏ ابي ad‏ 
Hn J% in a‏ 0 بن PU‏ فقت إن IG‏ از ن Ogah‏ 
Ja‏ صن يقم Pe Aa‏ فقال: عله ال له رذ آنه 
"ij 3 ud, T‏ في شهر G, cokan‏ في GT, AI jaa‏ 
ْله سب وَعشرين قَال: sk Ad uu: „ajs‏ د ود ذلك؟ قال: 


ui TOA‏ بالآية التي اسر رَسُول PARK BD‏ لشن al‏ من ذلك 
يوم لا aarti Pn Ja d das‏ لا Kia‏ لن تا التورقي 


746 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


g Pe بن یت عن‎ Oi 5i قال:‎ P 
PAN عن زر‎ Nb al رقي» اسان غ‎ Fa وحدننا‎ 
2191. Abdul Jabbar bin Al ‘Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abadah 
bin Abu Lubabah dan Ashim, dari Zirr, Selanjutnya Zirr berkata, 
“Aku berkata kepada Ubay, “Hai Abu Munzir, Ha, Ya'kub bin 
Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abadah bin Abu Lubabah, bahwasanya ia pernah 
mendengar Zirr berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ubay bin 
Ka’ab, ‘Hai Abu Munzir, saudaramu, Ibnu Mas’ud, berkata, 
‘Barangsiapa bangun di tengah malam (untuk shalat malam) selama 
setahun, maka ia pasti akan memperoleh Lailatul Qadar.” 


Ubay bin Ka'ab menjawab, “Semoga Allah melimpahkan 
rahmat kepadanya! Yang dia inginkan adalah agar mereka tidak 
berkomentar. Sebenarnya ia telah mengetahui bahwa Lailatul Oadar 
itu turun di bulan Ramadhan, yaitu pada sepuluh terakhir. Lailatul 
Qadar itu turun pada malam kedua puluh tujuh.” 


Aku bertanya, “Hai Abu Munzir, dengan apa ia dapat 
mengetahui Lailatul Qadar itu?” 


Ubay bin Ka'ab menjawab, “Ibnu Mas'ud dapat mengetahui 
Lailatul Qadar dengan tanda atau isyarat yang telah diberitahukan oleh 
Rasulullah SAW yaitu bahwa matahari yang terbit hari itu tidak 
bercahaya.” 


Ad-Dauragi telah menceritakan kepada kami di akhir haditsnya 
seraya berkata, “Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Ashim, dari Zirr seperti bunyi hadits di atas. 


Kemudian Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Khalid, dari Zirr. 2? 


720 Muslim, puasa 220 dari jalur Sufyan yang serupa, Abu Daud, perkataan 1287 
yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 747 


226. Bab: Tentang Merah Pucatnya Matahari saat Terbit Pagi 
Hari Lailatul Oadar. Berdalih dengan Sifat Matahari untuk 
Mengetahui Lailatul Oadar, jika Hadits Tersebut Shahih. Karena 
dalam Sanadnya ada Zam'ah 


Ea 2 T 3 وس و نس‎ 
عامر» حدثنًا زمعة) عن سلمة‎ sih HA بندار»‎ Was =NNANY 
o Kr MS 2 á 8 ت‎ Tp 9 92 ر هرر‎ AO رر‎ 
هو ابن وهرام» عن عكرمّة) عن ابن عباس» عن النبي قي في ليلة القدر:‎ 
| ضعيفة.‎ SAS يَوَْهَا‎ Gyan] ah حَارَةٌ ولا ارد‎ cab ية‎ 
2192. Bundar telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Abu Amir menceritakan kepada kami, Zam'ah menceritakan kepada 
kami, dari Salama bin Wahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari 
keterangan Nabi Muhammad SAW tentang Lailatul Oadar, “Lailatul 
Qadar adalah suatu malam yang cerah, tidak panas, dan tidak dingin. 
Pada pagi harinya, matahari bersinar merah pucat.”””! 


227. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwa Matahari 
Tidak Bercahaya saat Terbit di Pagi Hari hingga Saat Terbenam 
di Sore Hari 


f PAN‏ هوو So‏ سراپ هو 


Aa‏ أَحْمَدُ بِنْ عَبْدَةَ ابرا Mas‏ يي ريده عن 
- 0 و روان تم مده .0 ه و ر 0 a‏ 
عاص عَنْ زر قال: قلت لاي GA LS yi‏ 3 ليلة القذر op‏ 
Klo‏ يعني ابن م مسعود سثل عنهاء فقال: من يقم الحول د teman‏ قال: 


£ 
a 
| 


نا د امه لَقَد غل nh A‏ كره إن 


2 4 


721 Sanadnya shahih karena bebagai kesaksian -Nashir) Al Haitsami berkata 3: 7 


diriwayatkan Al Bazzar, didalamnya terdapat Salmah bin Wahram yang menurut 
Ibnu Hibban dia adalah perawi yang terpercaya 


748 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


BO AN NA ag‏ رتد AS‏ تم وعطرينه 
په نه الل ا SA PA‏ عَلمْتْ ذلك؟ قال: بالآية ١‏ 


د .7 


رس ا الله ka‏ قال: — ne‏ ما الآية؟ alla JG‏ الک 
Ahmad bin Abdah telah menceritakan sebuah hadits‏ .2193 
kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ashim,‏ 
dari Zirr, kemudian Zirr berkata, “Aku pernah berkata kepada Ubay‏ 
bin Ka’ab, ‘Hai sahabatku, ceritakanlah kepadaku tentang Lailatul‏ 
Qadar. karena teman kita, Ibnu Mas'ud, pernah ditanya tentang hal itu‏ 
dan ia langsung menjawab, “Barangsiapa sering bangun malam (untuk‏ 
shalat malam), maka ia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar!”‏ 


را 


Mendengar ucapan itu, Ubay bin Ka'ab menjawab, “Semoga 
Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibnu Mas'ud. Sebenarnya ia 
telah mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu turun pada bulan 
Ramadhan. Tetapi, ia benci jika para sahabat hanya memberi 
komentar saja tentang Lailatul Qadar. Atau boleh jadi ia ingin agar 
para sahabat dan kaum muslimin jangan hanya berbicara tentang 
Lailatul Qadar. Demi Allah, sebenarnya Lailatul Qadar itu turun pada 
malam kedua puluh tujuh Ramadhan. Tidak ada pengecualiannya.” 


Zirr berkata, “Aku bertanya lagi, “Hai Abu Munzir, darimana 
kamu tahu tentang hal itu?” 


Ubay bin Ka'ab menjawab, “Tentu saja aku tahu hal itu dari 
tanda yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW.” 


Ashim berkata, “Aku bertanya kepada Zirr, “Hai temanku, 
apakah itu tandanya?” 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 749 


Zirr menjawab, “Tandanya adalah Ketika matahari terbit di pagi 
hari Lailatul Oadar, maka ia (bundar) seperti baskom tidak bercahaya 
hingga terbit meninggi.”72 


. 228. Bab: Tentang Banyaknya Malaikat Di Bumi 
pada Malam Lailatul Qadar 


ES -٤‏ عرو بن علي عَنْ أبي 333 حَدََنَا عمْرَان 
A AI 8‏ الستابعة» أو hi‏ وَعشرينَ» وَإن Ki‏ تلك 
الليْلة أكثرٌ في الأرض من عَدَد الحَصّى 
Amr bin Ali telah menceritakan sebuah hadits kepada‏ .2194 
kami, dari Abu Daud, Imran Al Ohaththaan menceritakan kepada‏ 
kami,dari Qatadah, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah yang telah‏ 
berkata, “Rasulullah SAW pernah bersabda, “Lailatul Qadar adalah‏ 
malam kedua puluh tujuh atau kedua puluh sembilan dari bulan‏ 


Ramadhan. Pada malam itu para malaikat lebih banyak jumlahnya 
daripada batu kerikil.” 2 


"2 Sanadnya hasan lidzaatihi shahih lighairihi -Nashir) Abu Daud, perkataan 1278 
dari jalur Zirr, aslinya dalam Muslim, puasa 220 di dalamnya terdapat redaksi 
innaha tathlu'u yaumaidzin laa syu'aa laha 

73 Sanadnya hasan, keterangannya dalam Ash-Shahihah (2205) -Nashir) 
Al Haitsami berkata dalam Majma'uz-Zawaaid 3: 175-176, diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Al Bazzar serta Ath-Thabrani dalam اه‎ Awsath dan perawinya 
terpercaya, Al Fathur Rabbani 10: 290 dari jalur Abu Daud 


750 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


229. Bab: Penjelasan bahwasanya Orang Yang Mendapatkan 
Shalat Isya Berjama'ah pada Malam Lailatul Qadar, berarti Ia 
Pun Mendapatkan Keutamaan Lailatul Qadar 


kemah حَدَننَا عَبْدُ الله بُنْ عبد‎ de عَمْرُو بن‎ CI -٥6 


| حتفي > Cas‏ فرق وهو Laa‏ قال: س PER‏ 


r 


اه sb NEG‏ فال فال وول الله 3 من 
صَلَى الْعشَاءَ الآحرة في حَمَاعة في a‏ أذرَك kj‏ لقَدْر 


2195. Amr bin Ali telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Abdullah bin Abdul Majid Al Hanafi menceritakan kepada 
kami, Fargad bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami lalu berkata, 
“Aku pernah mendengar Ugbah bin Abu Hasna Al Yamani berkata, 
“Aku mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa shalat Isya terakhir di bulan Ramadhan dengan 
berjamaah, maka berarti ia telah mendapatkan Lailatul Qadar. 


230. Bab: Bahwasanya Allah SWT Melupakan Lailatul Qadar 
dari Nabi Muhammad SAW, setelah Sebelumnya Beliau 
telah Melihatnya 


2196. Abu Bakar telah berkata, “Dalam hadits Abu Salama dari 
Abu Said disebutkan, “Sesungguhnya aku pernah diperlihatkan 
Lailatul Qadar. Namun kemudian, aku dibuat lupa kepadanya.””? 


724 Sanadnya dha'if Ugbah bin Abu Hasnah tidak dikenal seperti yang dikatakan 
oleh Al Madini dan Abu Hatim -Nashir) aku tidak menemukan selainnya 
725 Lihat hadits no 2177 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 751 


231. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya 
Rasulullah SAW Melihat Lailatul Oadar dalam Keadaan Tidur 
dan Dalam Keadaan Terjaga 


o 30 NG و‎ 


A واا‎ Tan aan ود‎ 

ena‏ قال: SA‏ يُونُس» عَنِ اب شهاب» عَنْ ابي سَلْمَق عَنْ ابي 

هران رَسُول الله فل قال: أريت ليله yai‏ نم sat Ail‏ 
Am‏ فَالتَمسُوهًا في AI PAN‏ 


2197. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, bahwasanya Ibnu Wahab 
telah memberitakan hadits itu kepada mereka dan berkata, “Yunus 
memberitakan kepada ku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari 
Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Aku 
pernah diperlihatkan Lailatul Oadar dalam mimpi. Kemudian istriku 
membangunkanku dari tidur, hingga aku lupa. Oleh karena itu, 
nantikan dan raihlah Lailatul Qadar pada sepuluh terakhir bulan 
Ramadhan.” 


232. Bab: Tentang Harapan Nabi Muhammad SAW agar 
Ketidaktahuannya tentang Lailatul Oadar itu Menjadi Suatu 
Kebaikan bagi Umatnya dengan Disertai Ketekunan Kaum 
Muslimin untuk Meraihnya. Karena Bersungguh-Sungguh dalam 
Beribadah untuk Meraih Lailatul Oadar Lebih Utama dan Lebih 
Besar Pahalanya dari Ijtihad (224/B) 

Di Satu Malam Yang Khusus 


Ta بن حفر‎ Jelang تا‎ San Se =NNGA 


726 Muslim, puasa 212 dari jalur Ibnu Wahab yang serupa 


752 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


حَمَيَد عن اس قال: A SA‏ الصّامت» a) ol‏ 3 حرج 


80 A 


8 من ّ الْمُسْلمِينَ فقال:‎ Or لْقَْ فتَلاحَى‎ aa) s 
Peka PEMULA 
yN K ANG AA gada الع‎ Sei 
الليلة‎ i مَْرفتي‎ 


2198. Ali bin Hujr telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, Humaid 
menceritakan kepada kami, dari Anas lalu berkata, Ubadah bin Shamit 
menceritakan kepadaku bahwasanya pada suatu saat Nabi Muhammad 
SAW ingin memberitahukan kaum muslimin tentang Lailatul Qadar. 
Tiba-tiba ada dua sahabat yang sedang saling mencaci-maki. Lalu 
beliau bersabda, “Hai kaum muslimin sekalian, sebenarnya aku ingin 
memberitahukan kepadamu sekalian tentang malam Lailatul Qadar, 
tetapi ternyata ada dua orang sahabat yang saling mencaci-maki, si 
fulan dan si fulan. Akhirnya, aku pun lupa. Mudah-mudahan hal ini 
akan menjadi suatu kebaikan untuk kalian semua. Oleh karena itu, 
raihlah Lailatul Qadar itu pada malam kesembilan, ketujuh, dan 
kelima. ” 


Abu Bakar berkata, “Rufi'tu, yaitu pengetahuanku tentang 
Lailatul Qadar diangkat dari ingatanku.””?? 


233. Bab: Diampunkannya Dosa Seorang Hamba dengan 
Melaksanakan Qiyamu Lailatul Qadar dengan Penuh Keimanan 
dan Mengharap Ridha Allah SWT 


r R .- PAN 2 o bo 9 در ی سه ھ‎ 
Sr: فيان كال:‎ NGGEN A ا غ‎ 2) 


727 Al Bukhari, lailatul gadar 4 dari jalur Humaid yang sama, dan diriwayatkan 
dalam Al Iman dari jalur Isma'il bin Ja'far 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


SA‏ (ح) ركنا a‏ عبد ga‏ ن الْمَخْرُومي» كر بن علي 
NG‏ کا en‏ ن GAP‏ عَنْ ابي KA‏ عن ابي A F‏ قال: 
uya‏ صَامَ رَمَضَانَ A‏ نا وَاحْتسَابًا غفر لَه م AL‏ من ajd‏ 
Abdul Jabbar bin Al “Ala telah menceritakan sebuah‏ .2199 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, lalu ia‏ 
berkata, “Aku dapat menghapal hadits itu dari Az-Zuhri,”Ha, Said bin‏ 
Abdurrahman Al Makhzumi dan Amr bin Ali telah menceritakan‏ 
kepada kami, kedua orangnya lalu berkata, “Sufyan menceritakan‏ 
kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah‏ 
yang berkata, “Barangsiapa berpuasa dengan penuh keimanan dan‏ 
hanya mengharap ridha Allah, maka dosanya yang akan datang akan‏ 
diampuni.”‏ 


224. Bab: Anjuran bagi Orang-Orang Yang Tinggal di 
Perkampungan untuk Shalat di Masjid Kota pada Lailatul Qadar 
di Malam Kedua Puluh Tiga Ramadhan, apabila Mereka Tinggal 

Dekat Masjid Kota, agar Mendapatkan Lailatul Oadar 

di Masjid Tersebut 


Gi Ja É ٠۰‏ هشَام e Gj‏ حَدَ sa‏ نا اِسْمَاعيل عَنْ 
Pia Ga LA‏ 
يه قال: ib‏ یا Jag‏ الله إأي أكون ؛ a ad‏ وأا بحَمْد TA‏ 
به مي Aa‏ لهتا li se‏ فيه قال: لرل ليله ثلاث 
وَعشْرِينَ قال: قلت لابن عبد الله: ES‏ قال: Jang‏ 


AT gesah صّلاة‎ SUA adi صَلاةَ‎ 


72 Al Bukhari, Iman 28 dari jalur Abu Salamah yang serupa, Al Bukhari, puasa 6 


754 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


a a daya 
2200. Mu'ammil bin Hisyam Al Yasykuri telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishak, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Ibnu 
Abdullah bin Anis, dari bapaknya, Anis, yang telah berkata, “Aku 
berkata kepada Nabi Muhammad SAW, “Wahai Rasulullah, “seruku, 
“aku tinggal di perkampungan. Atas rahmat dan karunia-Nya, aku 
tetap melaksanakan shalat di sana. Oleh karena itu, perintahkanlah 
kepadaku suatu malam agar aku dapat singgah di masjid kota untuk 
melaksanakan shalat di dalamnya!” 


Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Singgahlah ke masjid 
pada malam kedua puluh tiga Ramadhan.” 


Muhammad bin Ibrahim berkata, “Lalu aku bertanya kepada 
Ibnu Abdullah, “Hai sahabatku, Ibnu Abdullah, apa yang dilakukan 
ayahmu setelah itu?” 


Ibnu Abdullah menjawab, “Ayahku langsung masuk ke masjid 
untuk shalat Ashar. Kemudian ia tidak keluar lagi hingga usai 
melaksanakan shalat Shubuh. Lalu ia keluar dari masjid untuk 
mengendarai untanya yang berada di pintu masjid dan setelah itu 


menemui istrinya.”7?? 


729 Sanadnya hasan lighairihi, Ibnu Ishaq telah menyebutkannya secara mendiktenya 
kepada Abu Daud dan Ibnu Abdullah bin Anis nama aslinya Dhamrah -Nashir) Abu 


Daud, perkataan 1380 dari jalur Ibnu Ishag di dalamnya dikatakan telah 
mendengarnya 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


OR AI‏ ل هه 
BG A‏ شهر Sa‏ 5 
LA‏ رص radi Pa‏ 
KOMPILASI BEBERAPA BAB TENTANG OIYAM‏ 
(MENDIRIKAN SHALAT DI MALAM HARI) DI‏ 
BULAN RAMADHAN‏ 


235. Bab: Tentang Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya Oiyam 
.. (Mendirikan Shalat Di Malam Hari) Bulan Ramadhan 
merupakan Sunnah Rasulullah SAW, berbeda Dengan Pendapat 
para Pengikut Rafidhah Yang Menyatakan bahwa Oiyam 
Ramadhan adalah Bid'ah dan Bukan Sunnah 


هكد 3 د 30 ده 


A 5-5‏ المقدام Agama‏ وح بن قيس 
الْحْرَاعي» KRS Ni‏ سَلَمَةَ إن 


- 


و م وم 


عَبْد الوّحْمَنَء قال: قلت لأبي AA ON Ka Ya‏ من أيكَ 
3 7 5 وراو ag 202 Da iia EER e Paan‏ 
سَمعَهُ Bgt‏ من رَسُول الله 58؟ فقال: بلى» أقبل رَمَضَان فقال رسول 
الله OB‏ رَمَضَانَ شَهْرٌ PI‏ الله صِيَامَه وَإِنّي سنت للمسلمين AA‏ 
ga‏ 8 رك يرو نمم 2 ٥‏ سی ا [WI Fa‏ و و 1 

2301. Ahmad bin Migdam Al Ajili telah menceritakan sebuah 

hadits kepada kami, Nuh bin Qais Al Khuza'i menceritakan kepada 
kami, Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, dari Nadhar bin 
Syaiban, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, Kemudian Nadhar 
berkata, “Aku pernah berkata kepada Abu Salamah, “Hai Abu 
Salamah, bisakah Anda ceritakan sebuah hadits yang Anda dengar 


dari bapak Anda, Abdul Rahman. Sementara bapakmu sendiri 
mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW.” 


Abu Salamah menjawab, “Baiklah. Ketika bulan Ramadhan tiba, 
Rasulullah SAW bersabda, “Bulan ramadhan adalah bulan di mana 


756 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Allah SWT mewajibkan puasa. Kemudian aku pun menganjurkan 
kaum muslimin untuk melaksanakan giyam Ramadhan (shalat 
tarawih). Barangsiapa berpuasa dan melaksanakan shalat tarawih 
karena iman dan mencari keridhaan Allah, maka ia akan keluar dari 
dosa-dosa, sebagaimana ia baru dilahirkan oleh ibunya.” 


Abu Bakar berkata, “Hadits yang berbunyi “Barangsiapa 
berpuasa dan melaksanakan shalat tarawih: dan seterusnya” adalah 
hadits masyhur yang merupakan hadits Abu Salama dari Abu 
Hurairah. Sedangkan yang dibenci adalah tentang disebutkannya kata- 
kata ‘Nadhar bin Syaiban, dari Abu Salama dari bapaknya’. Makna 
lafadz ini memang benar sesuai dengan Al Our'an dan sunnah Rasul- 
Nya, tetapi bukan dengan sanad yang telah disebutkan di atas. 
Sebenarnya aku khawatir kalau-kalau sanadnya hanya sebuah dugaan 
belaka. Aku khawatir jika Abu Salamah tidak mendengar sesuatu pun 
dari bapaknya. Hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari 
Abu Salama kecuali Nadhar bin Syaiban.””? 


236. Bab: Perintah untuk Melaksanakan Oiyam Ramadhan 
adalah Anjuran dan Bukan Perintah Wajib 


27 
4i 


E PT NE عَمرو بن علي‎ Bas -٢ 

مالك بن انس KRA‏ سَلَمَقَ أن رَسُولَ الله يي کا کان ا 

يم KA‏ من غير AN‏ فيه يترقة Dak‏ مَنّْ ok Kan) PG‏ إِعَانا 
alip A U Tardes;‏ 


2202. Amr bin Ali telah menceritakan sebuah hadits kepada 
kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah 


730 Sanadnya dha'if, dan artinya pasti, Ibnu Majah, mendirikan shalat 172 dari jalur 
Nashr bin Ali, A! Fathur Rabbani 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 7 


bahwasanya Rasulullah SAW sering memerintahkan kaum muslimin 
untuk melaksanakan giyam Ramadhan tanpa paksaan. Beliau sering 
mengatakan, “Barangsiapa melaksanakan giyam Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan karena mengharap ridha Allah, maka dosanya 
yang lalu akan diampuni.” 


237. Bab: Tentang Diampuninya Dosa-Dosa Lalu yang Lain 
dengan Oiyam Ramadhan karena Keimanan dan | 
Mengharap Ridha Allah 


GA بن‎ JI IS Was عمرو ان علي‎ KAL -ryer 


حلا مالك بن GAN ng‏ عَنْ حُمَيْد بن عبد الحم عن بي 
رورو AAN‏ ری a a‏ دو غار نو دو را SAN MN‏ 
هريره أن رسول الله g‏ قال: من قام رمضان إكانا واحتستابا غفر له 
Amr bin Ali telah menceritakan sebuah hadits kepada‏ .2203 
kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Malik bin‏ 
Anas menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin‏ 


Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Barangsiapa yang melaksanakan giyam Ramadhan dengan 


penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka dosanya akan 


diampuni.” 


2! Muslim, shalatnya para musafir 174 dari jalur Az-Zuhri secara marfu' yang 
serupa 

732 Al Bukhari, shalat terawih, 1 dari jalur Malik, didalamnya terdapat redaksi, 
ghufira lahu maa tagaddama min dzanbih 


758 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


238. Bab: Oiyam Ramadhan dengan Berjama'ah berbeda Dengan 
Pendapat Yang Menduga bahwasanya Umar Bin Khathab RA 


adalah Orang Pertama Yang Menganjurkan 
Qiyam Ramadhan Berjama'ah 


Joko 77A 07 so Zoor Pt 


El - 4‏ عبد 5 عند اله CE LAA‏ رَيْدُ بن AA‏ 


3072 هو و 


عَنْ مُعَاوبقَ قال: KERA‏ طَلْحَة الألمَاري» قال: سمت 


r 8‏ © م سم 
P RA‏ حمص» يقول: نا مع سول ال ق في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ akad‏ ثلاث وَعشْرِين إلى ثلث SJ‏ قمنا مَعَهُ a‏ 
تعره إلى تلب الیل کم ا مت ل bung‏ کت اا 
Ba‏ اقلا وکا a Peka‏ السُحُونَِ Kf‏ تَقَولون: aj)‏ سابعة ثلاث 
سه م ع (ea‏ یې 
وعشرين» ئول ناه Ba‏ او آم أنتم؟ 
Abadah bin Abdullah Al Khuza’i telah menceritakan‏ .2204 
sebuah hadits kepada kami, Zaid bin Hubab menceritakan kepada‏ 
kami, dari Mu'awiyah, Mu'awiyah berkata, “Nu'aim bin Ziyad Abu‏ 
Thalhah Al Anmari menceritakan kepada ku, kemudian ia berkata,‏ 
“Aku pernah mendengar Nu’man bin Basyir berkata di atas mimbar‏ 
kota Hamsh, “Aku pernah shalat tarawih bersama Rasulullah SAW‏ 
pada malam kedua puluh tiga Ramadhan hingga larut malam.‏ 
Kemudian aku juga melaksanakan shalat tarawih bersama beliau pada‏ 
malam kedua puluh lima Ramadhan hingga tengah malam.‏ 
Selanjutnya aku melaksanakan shalat tarawih bersama beliau pada‏ 
malam kedua puluh tujuh Ramadhan hingga kami mendapatkan‏ 
al falah Itulah yang kami namakan dengan sahur. Kalian menyebutnya‏ 
sebagai malam ketujuh dari dua puluh tiga Ramadhan, sedangkan‏ 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


kami menyebutnya malam ketujuh dari dua puluh tujuh Ramadhan. 
Kami atau kaliankah yang lebih benar?””?? 


239. Bab: Tentang Dalil Yang Menyebutkan bahwasanya 
Rasulullah SAW Mengkhususkan Shalat Taraweh Berjama'ah 
bersama Kaum Muslimin pada Malam-Malam Ini karena Di 
Dalamnya terdapat Malam Lailatul Qadar 


r a r, 
h r Bo 07 so کے رودن‎ r 


A 7 2 ۳ ` ١ 

DI —YY 0‏ عبدة بن عبد الله AG D‏ حدثنًا معاوية» 
E‏ 2 . ره 03 اه o E T‏ سرو Aa‏ 5 
Aa Ag‏ عن pa‏ بن sË‏ الحضرمي» عَنْ ابي j>‏ قال: قام 
د سراف AAL‏ ۰ه سک ...25 د ر وو s‏ 
G‏ رَسُول الله هګ في شَهر رَمَضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليلٍ 
Pa MEA Ne : 1‏ مثو 5 رر par ya Pig‏ 
ed‏ قال: مَا أحسب ما تطلبُون SY‏ ليلة حَمْسِ 
a T EPE E aka Ma ° NO 2‏ و 7 
وَعشرين II‏ نصف JUN‏ ثم قال: ما أحسب ما تطلبُون إلا وراءكمء ثم 
od 7 - . r or Tor PAN‏ 
قم ليلة سبع وعشرين إلى الصبح 
Abadah bin Abdullah telah menceritakan sebuah hadits‏ .2205 
kepada kami, Zaid menceritakan kepada kami, Mu'awiyah‏ 
menceritakan kepada kami, Abu Zahrawiyah menceritakan kepada ku,‏ 
dari Jubair bin Nafir Al Hadhrami, dari Abu Dzar yang berkata, “Pada‏ 
malam kedua puluh tiga Ramadhan, Rasulullah SAW shalat tarawih‏ 
bersama kami hingga pertiga malam pertama. Kemudian beliau‏ 
bersabda, “Aku menduga bahwa malam Lailatul Qadar yang kalian‏ 
cari itu pasti akan kalian jumpai'. Selanjutnya beliau melaksanakan‏ 
shalat tarawih bersama kami pada malam kedua puluh lima Ramadhan‏ 
hingga tengah malam. Setelah itu, beliau pun bersabda, “Aku‏ 
menduga bahwa malam Lailatul Qadar yang kalian cari itu pasti akan‏ 


538 Sanadnya hasan, An-Nasa'i 3: 165 dari jalur Zaid sampai kalimat, wakunna 
nusammiihi as-sahuur 


760 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kalian jumpai'. Kemudian kami pun melaksanakan shalat tarawih 
pada malam kedua puluh tujuh Ramadhan hingga waktu shubuh.” 


Abu Bakar berkata, “Lafaz yang berbunyi “illa wara 'akum” (di 
belakang kalian) menurutku itu merupakan bagian dari jenis lawan 
kata. Dengan demikian berarti “amaamakum' (di depan kalian). 
Karena sesuatu yang telah berlalu itu adalah di belakang, sedangkan 
yang akan datang itu ada di depan. 

Oleh karena itu, maksud dari ucapan Rasulullah SAW di atas 
adalah “Aku menduga apa yang kalian cari, yaitu Lailatul Qadar, pasti 
akan kalian temui', dan bukan berarti pada bulan yang lalu. Hal ini 
sama dengan firman Allah SWT, “Dan di depan mereka ada seorang 
raja yang akan merampas secara paksa setiap kapal” (Al Kahfi [18]: 
79).34 


240. Bab: Tentang Qiyam Ramadhan bersama Imam 
hingga Selesai 


30 1G. A Aó ومع 4 م‎ T PANG 


| محمد‎ D tkan ¿ Mx Tana MA NY 1 
بو بن بن‎ 


o وره‎ o 


لضف Bi‏ ار E‏ 
دس عَنْ أبي 3 قال: نو مون و 
قم e‏ نل 
AH 2‏ في KWAWA)‏ 483 ب بنا بنا في الْحَامِسَة & 153 شط Jali‏ 


pu لو كفلا به لا هذه فل‎ BAPAK 
Nk ّى‎ G Fa SN كتب لَه فام‎ jai SY 


ye 


734 Sanadnya hasan, Abu Zahrawiyah jujur, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam 
Al Musnad, lihat Al Fathur Rabbani 10: 285, Al Banna berkata, saya tidak 
mengambil selain sanad Imam Ahmad karena sanadnya adalah baik. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


r‏ ر ر 


من ail An AH e‏ وَحَمَعْ اَهَل a aay‏ بناء ES‏ تحوفنا 
9 نن الفلا قلت : وَمَا القلاح؟ قال: nba‏ 


2206. Abu Qudamah Ubaidillah bin Said telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan 
kepada kami, dari Daud bin Abu Hindun, dari Walid bin 
Abdurrahman, dari Jubair bin Nafir Al Hadhrami, dari Abu Dzar yang 
telah berkata, “Kami pernah melaksanakan puasa bersama Rasulullah 
SAW di bulan Ramadhan, tetapi beliau tidak melaksanakan qiyam 
Ramadhan (shalat tarawih) bersama kami, hingga bulan Ramadhan 
tinggal tujuh hari lagi. Setelah itu, barulah beliau shalat tarawih 
bersama kami sampai sepertiga malam. Selanjutnya beliau tidak shalat 
tarawih lagi bersama kami saat bulan Ramadhan tinggal enam hari 
lagi. Lalu beliau shalat tarawih lagi bersama kami sampai tengah 
malam saat bulan Ramadhan tinggal lima hari lagi. Akhirnya aku pun 
berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika 
melaksanakan shalat sunnah bersama pada sisa bulan Ramadhan 
malam ini?” 

Lalu Rasulullah menjawab, “Barangsiapa melaksanakan shalat 


sunah bersama imam hingga selesai, maka ia akan mendapatkan 
pahala qiyam lail. 


Selanjutnya beliau tidak shalat bersama kami hingga bulan 
Ramadhan tinggal tiga hari lagi. Beliau shalat bersama kami saat 
bulan Ramadhan tinggal tiga hari. Beliau kumpulkan keluarga dan 
istrinya untuk shalat berjama'ah. Kemudian beliau shalat bersama 
kami hingga kami merasa khawatir akan ketinggalan al falah. 

“Apa itu al falah?” tanyaku. 

Abu Dzar menjawab, “Itu adalah sahur.” 


78 Sanadnya shahih, An-Nasa'i 3: 165 dari jalur Ubaidillah yang serupa, 
At-Tirmidzi, puasa 81 dari jalur Muhammad bin Fadhl 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


241. Bab: Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW 
Meninggalkan Shalat Taraweh Berjama'ah karena Khawatir jika 
Shalat Taraweh Tersebut Diwajibkan hingga Akhirnya Kaum 
Muslimin akan Merasa Tidak Mampu 


n ous Cia dj KANA D Ga - 

عم S‏ وئ عن BP PN‏ عَنْ عَائسَة ن رَسُولَ الله 
# حرج في حف اليل kah‏ في الْمَسْحِد Keh‏ رخال بصلا 
فَخَرَجَ فَصلَى فَصَلُوا بصلاته» AN AS CB‏ الرابعة عجر الْمَسْحِدُ عر“ 
ii‏ لم EPA ah EP‏ رخال منْهُمْ يتَادُونَ: 
I GS HA‏ اله 8 حى حرج لصلاة المح ذل 
قال: اما بعد Bp‏ لم Ui‏ علي II, oki‏ حَشيت أن PA‏ 
يکم صلا JAN‏ جروا NE‏ وَكَانَ رَسُول الله 8 يُرَعبهُمْ في قيام 
رمَضَانَ من عير أن يام aja‏ اش َيَقُولَ: مَنْ ضام رَمَصَانَ إا 


ha s- o 7‏ کے A‏ و 5 pn X‏ ا 01 
واحتساباء غفر له ما pa‏ من apd‏ فتوفي رسول الله P‏ فكان MN‏ 


je ara PE في خلافة أبي بكر وَصَدْرًا من خلافة‎ Wis 
E 2 وس ډار‎ o £ وي شه يي وب م‎ G0 17 11117 aa A 2 
ما احْتَمّمَ اناس على‎ JY على أبي بن كعب» وصلى بهم» فكان ذلك‎ 


ag. 


2207. Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauragi telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada 
kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 763 


dari Aisyah bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW keluar rumah 
pada tengah malam di bulan Ramadhan. Kemudian beliau shalat di 
masjid. Ternyata ada beberapa orang sahabat yang ikut berjama'ah 
bersama beliau saat itu. Selanjutnya para sahabat menceritakan hal itu 
kepada yang lainnya. Pada malam ketiga, banyak sahabat yang datang 
ke masjid. Lalu Rasulullah keluar dari rumah untuk melaksanakan 
shalat qiyam Ramadhan, maka para sahabat pun ikut shalat bersama 
beliau. 


Malam keempat hanya sedikit sahabat yang datang ke masjid, 
sementara Rasulullah sendiri tidak keluar dari rumahnya. Kemudian 
beberapa orang sahabat mulai mengumandangkan adzan shalat, tetapi 
Rasulullah tetap tidak keluar dari rumahnya. Ternyata Rasulullah tetap 
berada di rumahnya hingga akhirnya beliau keluar dari rumah untuk 
shalat shubuh. 


Usai melaksanakan shalat shubuh, Rasulullah SAW langsung 
menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Beliau membaca 
syahadat dan bertahmid kepada Allah. Selanjutnya beliau pun berkata, 
“Amma ba'du. Sebenarnya aku mengetahui permasalahan kalian 
(semalam). Akan tetapi, aku khawatir kalau-kalau qiyam Ramadhan 
ini menjadi wajib bagi kalian hingga kalian merasa tidak mampu 
melaksanakannya.” 


Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk 
melaksanakan giyam Ramadhan tanpa harus memaksanya. Beliau 
bersabda, “Barangsiapa melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 
dengan penuh keimanan dan hanya mencari ridha Allah,maka 
dosanya yang telah lalu akan diampuni.” 


Ketika Rasulullah meninggal dunia —hingga masa 
pemerintahan Abu Bakar RA dan permulaan pemerintahan Umar 


RA— maka sebenarnya shalat tarawih tetap dilaksanakan secara 
sendiri-sendiri. Barulah ketika Umar bin Khathab RA menyatukan 


kaum muslimin untuk shalat taraweh berjama'ah dengan imamnya 


764 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Ubay bin Ka'ab. Itulah awal mula shalat taraweh berjama'ah dalam 
Islam.” 


242. Bab: Tentang Orang Yang Pandai Membaca Al Qur'an 
Menjadi Imam bagi Orang-Orang Yang Buta Huruf dalam 
Melaksanakan Qiyam Ramadhan. Ini Merupakan Sebuah Dalil 
bahwasanya Shalat Taraweh secara Berjama'ah merupakan 
Sunnah Rasulullah SAW 


PA r 


dai CS -YYA‏ بن Ci KESAN OCE‏ عبد الله بر 

E‏ ابرا ملم بْنْ ANE‏ عَنِ CA a‏ 57 عن 
E‏ 

ابي Taja‏ قال: ra‏ رَسُول الله وي Er‏ الاس في رَمَضَان يُصلون 
في َاحِيَة | da‏ فقال: ما Gp‏ فقيل: Ng‏ اس ليس مَعَهُمْ TH‏ 
o r 21 ng o 8 r‏ 
وای ن کب صلی به وحم يصون Sea‏ 
i dpal‏ نعم ya ú‏ 
Rabi’ bin Sulaiman Al Muradi telah menceritakan sebuah‏ .2208 
hadits kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami,‏ 
Muslim bin Khalid memberitakan kepada kami, dari Al “Ala bin‏ 
Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah yang telah berkata,‏ 
«Suatu hari di bulan Ramadhan, saat keluar dari rumah, Rasulullah‏ 
SAW melihat beberapa orang sahabat sedang melaksanakan shalat‏ 


qiyam Ramadhan di pojok masjid. Lalu beliau bertanya, ‘Siapakah 
mereka itu hai sahabatku?” 


736 Muslim, shalat para musafir 178 dari jalur Yunus, sampai kalimat, fata'ajjabuu 
'anha, lihat juga Al Bukhari, shalat tarawih: 1, lihat juga Hadits no: 2202 dari Ibnu 
Khuzaimah 


Shahih Ibnu Khuzaimah | | 


Kemudian seseorang menjawab, “Mereka adalah orang-orang 
yang tidak bisa membaca Al Qur'an wahai Rasulullah dan Ubay bin 
Ka'ab menjadi imam shalat mereka.” 


Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Mereka benar atau itulah 


sebaik-baik amal perbuatan yang mereka lakukan.”” - 


243. Bab: Anjuran Bagi Kaum Perempuan untuk Melaksanakan 
Qiyam Ramadhan secara Berjama'ah dengan Disertai Dalil 
bahwa Qiyam Ramadhan dengan Berjama'ah lebih Utama 

daripada Shalat Sendiri di Bulan Ramadhan 


a JK ga ۹۹‏ وقد Isl‏ 8 أن أي 
E 0 n‏ 


2209. Abu Bakar pernah berkata dalam hadits Abu Hurairah, 
“Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwasanya Ubay bin Ka'ab 
menjadi imam bagi beberapa orang sahabat yang tidak bisa membaca 
Al Qur`an. Kemudian beliau membenarkan perbuatan mereka dan 
berkata, ‘Mereka benar atau itulah sebaik-baik amal perbuatan yang 
mereka lakukan.” 


B 8 سول لله‎ EP ن تفر عن‎ Aga 


r r 4 


737 Al Hafidz menyebutkan dalam Al Fath 4: 252 riwayat ini, lalu ia berkata, Ibnu 
Abdil Barri menyebutkannya dan di dalamnya terdapat Muslim bin Khalid dan dia 
dha'if, ia berkata dalam At-Tagrib, ia seorang yang pandai jujur namun sering 
mengkhayal dan dapat difahami dari riawayat Al Bukhari bahwasannya sebagian 
manusia mengerjakan shalat tarawih secara berjama'ah sebelum di perintah oleh 
Umar RA kepada Ubay bin Ka'ab, lihat Al Bukhari, shalat tarawih 1. 


766 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


الثالكة فَحَمَعَ Tag An‏ فَقَامَ حى Gu‏ أن Gis‏ القلاح و بَعْض 


صحابه 8 jan‏ فد صلی مَعَهُ قارىء للقرآن ليس كلق اَم 
Dalam hadits Jubair bin Nafir dari Abu Dzar, Rasulullah‏ .2210 
SAW pernah bersabda, “Apabila seseorang shalat giyam Ramadhan‏ 


bersama imam hingga selesai, maka pahala qiyam lail akan 
ditetapkan untuknya.” 


Dalam hadits lain disebutkan, “...kemudian Rasulullah SAW 
shalat qiyam Ramadhan secara berjama'ah bersama kami tiga hari 
sebelum Ramadhan berakhir. Beliau mengumpulkan keluarga dan 
istri-istrinya untuk shalat berjama'ah, hingga kami merasa khawatir 
jika kami terlambat sahur. Selanjutnya beberapa orang sahabat Nabi 
yang ikut shalat qiyam Ramadhan bersama beliau adalah mereka yang 
pandai membaca Al Qur'an.” 


beol 


A”, 


قا 


dkk NYAN‏ مع الإمَام O pai bs‏ كتب لَه 
یلته دلاكة على أن القارىءَ UB | ANG‏ لدم الى T‏ 


سرس د 


صلاته کتب لَه له قم d‏ َكب فام jeda‏ من كب فيا قيَام Jal a ani‏ 


2211- dalam Hadits Rasulullah SAW disebutkan, 'barang siapa 
melakukan shalat berjama'ah dengan imam sampai selesai dicatat telah 
mendirikan qiyamu lail, hadits ini menunjukan bahwa orang yang 
pandai menbaca Al Qur'an dan yang buta huruf jika melaksanakan 
shalat giyam ramadhan secara berjama'ah dengan imam dicatat telah 
mendirikan giyamu lail, dan dicatat melaksanakan shalat qiyam lail 
lebih baik daripada dicatat melaksanakan shalat giyam nishfu lail 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 767 


244. Bab: Keutamaan Oiyam Ramadhan dan Orang Yang 
Mengerjakannya layak Menyandang Gelar Shiddiqin (Orang- 
Orang Yang Jujur) dan Syuhada (Mencapai Kesyahidan) tatkala 
Orang Tersebut Berpuasa di Siang Harinya, Melaksanakan 
Shalat Lima Waktu, Menunaikan Zakat, Bersaksi atas Keesaan 
Allah SWT, dan Mengakui Risalah Nabi Muhammad SAW. 


P اسر‎ AJ بن سعيد‎ | p GIS -5 

ی عه اشن رخ Ha‏ 
عيسى بن طَلْحَة عَنْ عَمْرِو بن مره CI‏ قال: جَاء رَسُول الله BB‏ 
رل من فَضَاعَةَ قال ا رَسُولَ Sa‏ إن شهدت أن لا له إلا 
الله رول ka) Dn cai‏ الل ا 
BE LT, Sa‏ فقال e‏ 8 مَنْ مات على هَذَا كان 2 


MAAN, الصديقين‎ 
2212. Ali bin Said At-Tustari telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Hakam bin Nafi” menceritakan kepada kami, dari 
Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Abdullah bin Abu Husain 
menceritakan kepada kami, Isa bin Thalhah menceritakan kepada ku, 
dari Amr bin Murrah Al Juhani, bahwasanya ia berkata, “Pada suatu 
hari, seorang laki-laki dari suku Qudha’ah datang menemui Rasulullah 
SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut 
pendapat Anda, jika aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, 
Anda adalah utusan-Nya, aku melaksanakan shalat lima waktu, 
berpuasa di bulan Ramadhan, menjalankan qiyam Ramadhan, dan 
juga menunaikan zakat?” 


768 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Mendengar pertanyaan itu Rasulullah SAW menjawab, 
“Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka 
ia akan termasuk dalam golongan shiddiqin dan syuhada. 3” 


245. Bab: Tentang Bilangan Rakaat Shalat Oiyam Ramadhan 
Yang Dikerjakan Oleh Rasulullah SAW. Dalil Ini Menerangkan 
bahwasanya Bilangan Rakaat Shalat Oiyam Ramadhan 
Rasulullah Tidak Lebih dari Bilangan Rakaat Shalat Malam 
Lainnya di Luar Bulan Ramadhan 


سپ غو - - ع PAN - E‏ وه م D r‏ 
Wa -۳‏ أبو هاشم زياد بن أيوب» Wa‏ سفيان» عن ابن 


A or 


1 4 سوه‎ P r و‎ 3 s 1 و‎ r r - A 1 

3 A حر‎ ۰ 0 ° Feng 3. > r 1 r 8 0 1 ° £ 

أخبريني عن صلاة رَسول الله © JU‏ فقالت: كائت صلاثة بالليل في 
r 1 1 r r r PPP‏ و A r‏ 


2 © م 
LA 2 aro >‏ 


45 رَمَضَانَ وفيمًا سوّى ذلك ثلاث عَشْرَةَ رَ 
Ui‏ وقال بو هَاشم: = عائشة GAL‏ عَنْ صّلاة رَسُول الله وك 


D) ۶ o r r z eee P 
UAS ar فقالت: كانت صلاتةُ ثلاث شر‎ cola, في شهر‎ 
الفجر‎ 


r 


2213. Abu Hasyim Ziyad bin Ayyub telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 
Lubaid, ha, Abdul Jabbar bin Al ‘Ala telah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Lubaid 
menceritakan kepada kami, Kemudian Abdullah bin Abu Lubaid 
mendengar Abu Salamah berkata, “Aku pernah bertanya kepada 


738 Sanadnya shahih, At-Tustari atau Ali bin Sa'id bin jarir An-Nasaa`i meninggal 
pada tahun 256 atau 257 H. Dan diriwayatkan Ibnu Hibban (19-Mawaarid) dari jalur 
Yahya bin mu'in, Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, dan tambahannya 
darinya 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 769 


Aisyah, “Wahai ibuku, ceritakanlah kepadaku tentang shalat malam 
Rasulullah SAW?” 


Sayyidah Aisyah menjawab, “Shalat malam Rasulullah SAW di 
bulan Ramadhan dan di bulan lainnya adalah tiga belas rakaat.” 


Ini adalah hadits Abdul Jabbar. 


Abu Hasyim berkata, “Aku pernah menemui Sayyidah Aisyah 
untuk menanyakan kepadanya tentang shalat Rasulullah SAW pada 
bulan Ramadhan. Lalu ia menjawab, “Bilangan shalat malam 
Rasulullah di bulan Ramadhan adalah tiga belas rakaat dan dua rakaat 
di antaranya adalah shalat fajar.”””?* 


246. Bab: Tentang Anjuran Menghidupkan Malam-Malam 
Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan, Meninggalkan untuk 
Menggauli Istri, Memusatkan Perhatian untuk Beribadah, dan 
Membangunkan Istri untuk Beribadah 


r, 
4 کے ره‎ r 


4- حَدثنا عبد الله بن محمد الرهري» ومحمد بن الوليدء 
Oil NG‏ عَنْ أبي يَعْفور الْعَبْدي عَنْ مُسْلم وَهُوَ gawe DA‏ 
عر مَسُرُوق عر غَائشّة» قَالَتْ: كان رَسُول الله 8ه إذا دحل الْعَشْرَ 
AI‏ من شهر رَمَضَانَ شد المترّرَه وأحيا الليْلء وأيقظ alah‏ وقال عَبْدُ 
الله بن محمد TEA‏ سَمعُنا عائشة تقول 
Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri dan Muhammad bin‏ .2214 
Walid telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, Kemudian‏ 
Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Walid berkata, “Sufyan‏ 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ya’fur Al Abidi, dari Muslim‏ 
bin Shabih, dari Masruq, dari Aisyah bahwasanya apabila sepuluh‏ 


73 Sanadnya shahih atas kesaksian Al Bukhari dan Muslim -Nashir) lihat, shalatnya 
para musafir 125-126 


770 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


terakhir bulan Ramadhan telah tiba, maka Rasulullah SAW akan 
mengikat kain sarung, menghidupkan malam dengan beribadah, dan 
membangunkan istrinya. 


Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri telah berkata, “Kami telah 


mendengar Aisyah berkata.” 


247. Bab: Anjuran untuk Beribadah dengan Sungguh-Sungguh 
pada Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan 


Lah. 


° ا ا a A eya‏ غ 
الواح اا الخ PA a‏ اسو s‏ 
rar‏ قالٌت: FES‏ لطر AN‏ ما لا بهذ في 
Ali bin Ma'bad telah menceritakan sebuah hadits kepada‏ .2215 
kami, Ma’la bin Manshur menceritakan kepada kami, Abdul Wahid‏ 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Ubaidillah menceritakan‏ 
kepada kami, Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Aswad, dari‏ 
Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa beribadah dengan‏ 
sungguh-sungguh pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan tidak seperti‏ 


bulan lainnya." 


740 Aj Bukhari, lailatul qadar 5 dari jalur Ibnu Uyainah, Abu Daud, perkataan 1376, 
Muslim, shalat para musafir yang sama 
781 Muslim, I'tikaf 8 dari jalur Abdul Wahid yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


248. Bab: Anjuran Menghindarkan Diri untuk Tidur Di Atas 
Kasur pada Bulan Ramadhan, karena Tidur Di Atas Kasur akan 
Membuat Tidur Semakin Lelap dan Mengurangi Semangat 
Beribadah di Bulan Ramadhan 


ada حدقا ال وه‎ Naah حدقا ليه لد‎ ٢٢٩ 


PA a un‏ عَمْرُو وَهُوَ Pk‏ عَمْرو عَنِ المُطلب 
A‏ عائشة روج اظ ST‏ كان رَسُول الله فك 
II‏ دحل رَمَضَانَ شد agan‏ ثم لَمْ أت eka Ap‏ 

2216. Rabi bin Sulaiman telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Hilal menceritakan kepadaku, Amr bin Abu Amr menceritakan 
kepadaku, dari Muthallib bin Abdullah, dari Aisyah, istri Rasulullah 
SAW, yang telah berkata, “Apabila bulan Ramadhan telah tiba, maka 


Rasulullah SAW akan mengikat sarungnya dan tidak pernah tidur di 
atas kasur hingga bulan Ramadhan usai.” 


2 Sanadnya shahih jikalau tidak mengambil riwayat dari Abdullah atau 
Al Makhzumi, Al Hafidz berkata, ia banyak tadlis dan irsalnya 


772 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


سر 


Kn biji 


AEL Lr 


KUMPULAN BEBERAPA BAB I'TIKAF 


249. Bab: Waktu Ptikaf pada Sepuluh Terakhir 
Bulan Ramadhan 


or ور مع‎ oka 


Geh -7‏ الأستاذ لام MA‏ إمْمَاعيْل بن عَبْد JAN‏ 


3G. 3‏ د و و 3 ر وو 


PÉ Tea TEA‏ محمد بن الفضل : بن محمد بن إسحاق ق بن 
نال اسر با A SA‏ ځا Be‏ بن Es nga‏ ا محمد بن 
ad)‏ حَدً g‏ تتا يعلى 7 MW”‏ دا یحی بن سعيد) عن FT‏ $ 
A r‏ 1 7 
عائشة» AG‏ کان رَسُول الله ويك ذا أَرَادَ أن يسك صلی nall‏ ثُ 
KI J3‏ الذي يريد أن US‏ فيه óp‏ أَرَادَ أن يكف a‏ 
ra -É‏ و رم 7 9 1 - ng ar‏ 0 1 ت 2 ba r 1 a7‏ 
AN‏ من رمضان فضرب )4 Asile AF cela‏ فضرب لها ceka‏ 
Wé abi a‏ بای doh a úi‏ حَبَاءِمًا an‏ بخبٌای 
San‏ 
Ustadz Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-‏ .2217 
Shabuni telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, Abu Thahir‏ 
bin Fadhl bin Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah menceritakan‏ 
kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah‏ 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Walid menceritakan‏ 
kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Yahya bin‏ 


Said menceritakan kepada kami, dari Umrah, dari Aisyah yang telah 
berkata, “Apabila Rasulullah SAW ingin i'tikaf di masjid, maka 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 


beliau melaksanakan shalat shubuh. Kemudian beliau masuk (menuju) 
tempat yang akan dibuat untuk beri'tikaf. Apabila ingin beri'tikaf 
pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, maka beliau akan membuat 
kemah. Dan apabila Aisyah ingin beri'tikaf, maka Rasulullah akan 
membuatkan kemah untuknya. Lalu apabila Hafshah ingin beri'tikaf, 
maka beliau pun akan membuatkan kemah untuknya. Ketika Zainab 
melihat kemah Hafshah, maka ia pun menginginkannya pula. 
Akhirnya Rasulullah pun membuatkan kemah untuknya pula. Selesai 
melakukan itu semua, maka Rasulullah tidak beri'tikaf pada bulan 
Ramadhan, tetapi beliau akan beri'tikaf di bulan Syawwal.”” 


250. Bab: Dibolehkannya Membuat Kubah 
di Masjid untuk I'tikaf 


2218. Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Imarah bin Ghaziyah, 
hadits Abu Said, “Rasulullah SAW beri'tikaf dalam kubah turkiyah.’ 
Hadits ini telah kami riwayatkan bukan pada bab ini.” 


251. Bab: Tentang I'tikaf di Bulan Ramadhan 


gada Wa a I مُحَمَّدُ ثِنْ‎ Ga -٩ 

en el نف يحم بن‎ yg عُمَارَة بن غزية الأنصّاري»‎ A 
“aj KE 2 أن رَسُول الله‎ GAJI عَنْ ابي سعيد‎ dala عَنْ ابي‎ 
id سي‎ Jag اط في‎ jah متف‎ ta الأول من‎ 


2 £ 
له ۀ قد مايه قبل‎ ja ora S3 حَصير‎ 
743 Al Bukhari, I'tikaf 6 dari jalur Yahya yang serupa, Muslim, I'tikaf 6, An-Nasa'i 3: 


35 dari jalur ya'la 
744 Lihat hadits no 2171 dan setelahnya 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


2219. Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, Al Mu'tamir menceritakan 
kepada kami, Imarah bin Ghaziyah Al Anshari menceritakan kepada 
ku, Kemudian Imarah bin Ghaziyah berkata, “Aku pernah mendengar 
Muhammad bin Ibrahim menceritakan hadits dari Abu Salama,” dari 
Abu Said Al Khudri bahwasanya Rasulullah SAW beri'tikaf pada 
sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Kemudian beliau juga beri'tikaf 
pada sepuluh pertengahan di dalam kubah turkiyah yang di depannya 
terhampar sebuah permadani. Selanjutnya ia menyebutkan hadits 
tersebut secara panjang lebar.” 


252. Bab: Membatasi Ptikaf Hanya Pada Sepuluh Pertengahan 
dan Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan, karena I'tikaf 
merupakan Anjuran Saja dan Bukan Suatu Kewajiban 


r 
A r PURA 


A ors r Jo ó, 
وعبد‎ sen يشان حدنا یحیی بن‎ 


سن و رر ځھ و و 2 
. 


a -٠۰‏ محمد بن 
ره سپ هور ره Az 1 2 NA‏ 3623 30 ره oz‏ 
الوهاب يني ابن عبد الثقفي» قالا: D‏ مُحَمَّدُ iji‏ عَمْرو عَنْ أبي 
kake‏ عَنْ أبي سعيد الخذري» قَال: EA‏ مَعَ الي BARAN‏ 
من Ha‏ رَمَضَانَ mecel Wd‏ صَبِيسَةً عشْرِينَ وَرَحَعْنَاء ا فار ي لله 
واي ې و رم Ar Tie PAN Ba ar‏ -»- 4 3 
القدر, نَم Ab aga‏ کان العشي »خلس على II‏ فخحطب الا 
فذکر الحديث» قال: وَمَنْ کان SUKA‏ رَسُول الله 8# e‏ إلى 
ka San‏ 


ا‫ 


2220. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya bin Said dan Abdul Wahhab bin Abdul Majid 
Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, lalu Yahya bin Said dan 
Abdul Wahhab berkata, “Muhammad bin Amr menceritakan kepada 


745 Sanad dan matannya telah lewat di hadits no: 2172 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 775 


kami, dari Abu Salamah, dari Abu Said Al Khudri yang telah berkata, 
“Kami pernah beri'tikaf bersama Rasulullah SAW pada sepuluh 
pertengahan bulan Ramadhan. Keesokan paginya adalah hari kedua 
puluh bulan Ramadhan, maka kami kembali ke rumah, Kemudian 
Rasulullah tidur dan diperlihatkan Lailatul Oadar kepadanya, tetapi 
setelah itu lupa lagi. Keesokan sorenya, Rasulullah duduk di atas 
mimbar dan berkhutbah di depan kaum muslimin.” 


Abu Said berkata, “Barangsiapa beri'tikaf bersama Rasulullah 
SAW, maka ia harus kembali ke tempat i'tikafnya.””“6 


253. Bab: Dibolehkan untuk Membatasi T'tikaf hanya Pada 
| Sepuluh Terakhir Bulan Ramadhan 


Bi e fe AAN‏ بک 


عَياش عَنْ أبي خصين» ۽ É‏ أبي glie‏ عن بي GA‏ قال: کان 1 
` 4 8 7 

الله USB‏ في كل رَمَضَانَ في AE A adi‏ كان العام الذي 
sorz 2 a 9‏ 1 

قبضص فيه ULSI‏ فيه عشر ين يوما 

2221. Abu Fadhl Fadhala bin Fadhl telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, dari Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. 
Kemudian Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW selalu beri'tikaf 


pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Namun pada tahun beliau 
meninggal dunia, maka beliau beri'tikaf selama dua puluh وو‎ 


7% Sanadnya hasan -Nashir) lihat Ahmad 3: 7, Muslim, puasa 213, 214, Ahmad, 
Ttikaf 1. 
747 Al Bukhari, I'tikaf 17 dari jalur Abu Bakar yang serupa 


776 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


254. Bab: Keringanan untuk Membatasi Ptikaf hanya Pada 
Tujuh Pertengahan Bulan Ramadhan 


Ag GA ENI GE الرّيع بن‎ BAL -٢ 


TE NG oke |‏ وه 
أبي» يُقول: جَاوَرَ KA BAN el‏ رَمَضَانَ فال 
BA‏ من كان منكم Ni‏ يها في السَبع الأراحر 


2222. Rabi bin Sulaiman telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Hanzhalah bin 
Abu Sufyan menceritakan kepada kami, bahwasanya ia mendengar 
Salim bin Abdullah bin Umar berkata, “Aku pernah mendengar 
ayahku, Abdullah bin Umar, berkata, “Para sahabat Nabi telah 
berhasil melampaui tujuh pertengahan bulan Ramadhan. Kemudian 
Rasulullah pun bersabda,’ Barangsiapa di antara kalian ingin 
menantikan Lailatul Qadar, maka nantikanlah pada tujuh terakhir 
bulan Ramadhan!” 


255. Bab: Melanggengkan I'tikaf pada Sepuluh Terakhir 
Bulan Ramadhan 


C YY‏ مُحَمُدُ بْنْ الْحْسَيْنٍ بْنِ سني ا محمد بن 
رم 205 2 o PAN‏ 07 مرم شه á‏ ه lo‏ 
بكر البرساني» UI‏ ابن PAN GA gp‏ حَديث SIP‏ 
Z20273 £‏ 
ô |‏ 


E 
بي هريرة: أن‎ 
من رَمَضَانَ حى تَوَفَاهُ الله‎ AI Pi في‎ US لنب 8# كان‎ 


o م‎ “ 2. iga م‎ E وور‎ A 8.3 Za r 
عن‎ cdrw a وابن المسيب» يحدث عروه» عن عائشة‎ 


745 Sanadnya shahih dan jalur-jalurnya yang lain ada di shahihain -Nashir) 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 777 


2223. Muhammad bin Husain bin Tasnim telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, Muhammad bin Bakar Al Barsani 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 
Az-Zuhri memberitakan kepada kami, dari hadits Urwah dan Ibnu 
Musayyab. Urwah menceritakan hadits ini dari Aisyah dari Said dari 
Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa beri'tikaf pada 
sepuluh terakhir bulan Ramadhan hingga meninggal dunia.” 


256. Bab: Beri'tikaf di Bulan Syawwal, tatkala Terlambat 
Beri'tikaf pada Bulan Ramadhan 


GAS --٤‏ الربيع بن سليْمَانَء BIS‏ عبد الله بْنْ وَهْب» 

۶ 

و 7 مو ٢‏ د 8 A‏ م هام هوم ° - سه ora Z207‏ 
أخبرني عَمْرُو الحَارث» عَنْ يَحبَى بن سَعيد عَنْ SAS‏ حدتني 
ya DB eg Ea r‏ سر ھە ول 4 0 - 25 روس Ha er r‏ 
عائشة» أن النبي I‏ الاعتكاف» فاستاذئية عائشة cana ULGI‏ فلمًا 
3 9 - - 3“ - - 2 1 و و سم 
aa 33 Ah,‏ فأذنت لَهَاء فضربت GIS eho‏ حفصة تستأذن GÍ‏ 


م وس م ممق 2 A 07 sef-‏ 201 و af Png BA.‏ و ANA s‏ 
تع معه» فلما رأثه زينب ضربت معهن وكائت امرأة غيوراء SIP‏ 


رَسُول الله KEB‏ فقال: ما هذا؟ البرّ رذن بهذا؟ فرك الاعتكاف 
حَتّی أفطر من رَمَضَانء ثم اعتكف في عشر من شوال 

2224. Rabi bin Sulaiman telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Amr 
bin Harits menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari 
Umrah, Aisyah menceritakan kepada kami bahwasanya Rasulullah 
SAW ingin beri'tikaf. Lalu Aisyah minta izin untuk turut serta 
beri'tikaf bersama beliau. Ketika melihat Rasulullah bersama Aisyah, 
maka Zainab meminta izin kepada Aisyah untuk mendirikan 


79 Al Bukhari, Ttikaf 1 dari jalur Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, Muslim, I'tikaf 
5 


778 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


kemahnya. Selanjutnya Hafshah juga meminta izin kepada Aisyah 
untuk ikut beri'tikaf bersama Rasulullah. Saat melihatnya, Zainab, 
seorang perempuan yang cemburuan, pun mendirikan kemah bersama 
mereka. Ketika melihat kemah para istrinya, maka Rasulullah pun 
bertanya, “Apa ini? Apakah ini yang mereka maksud dengan 
kebajikan?” Akhirnya beliau tinggalkan i'tikaf hingga berbuka puasa 
dari bulan ramadhan. Selanjutnya, Rasulullah beri'tikaf pada sepuluh 
pertama bulan Syawwal. ® 


257. Bab: Beri’tikaf Pada Tahun Yang Akan Datang apabila 
Terlambat karena Bepergian atau Sakit 
Yang Menimpa Seseorang 


Sor کے‎ 


GAS -٠٥‏ عَبْدُ الوارث بُنْ عَبْد الصّمّد SA‏ حَدَثنَا أبي» 
Bús Éi‏ عَنْ ah‏ عَنْ ابي At gih‏ بن of "is‏ لي g‏ 
کان ir AI pal US,‏ رَمَضَانَء فلم us‏ عَامّاء US‏ من 


2225. Abdul Warits bin Abdush Shamad Al Anbari telah 
menceritakan sebuah hadits kepada kami, bapakku menceritakan 
kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari 
Abu Rafi’, dari Ubay bin Ka’ab bahwasanya Rasulullah SAW 
senantiasa melakukan i’tikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan. 
Tetapi beliau pernah tidak melakukan i’tikaf selama setahun. 
Akhirnya beliau beri’tikaf selama dua puluh hari pada tahun 
berikutnya.””! 


° Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dari jalur Amr bin Al Harits, lihat Fathul Bari 4 
71 Sanadnya shahih, Abu Daud, perkataan 2463 dari jalur Hammad 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 779 


سر ند ع AG.‏ وم PANA b2‏ 


(pi sa WAS -5‏ شار حَدَننَا ان أبي عَدي» قال: 
A‏ عَنْ ya‏ بْنٍ مالك قال: كان اللي 8 تنكف في لمر 
AN‏ مِنْ رَمَضَانء BAY USG AH Ara ai‏ في العَام Ja‏ 


Ir r 
9 


2226. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Abu Addi menceritakan kepada kami, Lalu Ibnu 
Abu Addi berkata, “Humaid memberitakan kepada kami, dari Anas 
bin Malik yang berkata, “Rasulullah SAW selalu beri'tikaf pada 
sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Kemudian beliau pernah 
mengadakan perjalanan selama setahun hingga tidak bisa beri'tikaf 
seperti biasa. Akhirnya beliau beri'tikaf selama dua puluh hari pada 
tahun berikutnya.” 


ut 


هود ير دشو ووم 


Hij ابن لي عدي» قال:‎ Cie محمد بن شا‎ Was -YYYY 
PA في‎ BD عن ألس بن الك قالً: كان‎ dah 
KE Ia كان الْعَامُ‎ ÉG AG من رَمَضَانَء فلم يَحتَكف‎ AI 


عشرين 


2 


2227. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Abu Addi menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Addi berkata, “Humaid memberitakan kepada kami, dari Anas bin 
Malik yang telah berkata, “Rasulullah SAW selalu beri'tikaf pada 
sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Kemudian beliau pernah tidak 
beri'tikaf selama setahun. Akhirnya beliau beri'tikaf selama dua puluh 
hari pada tahun berikutnya.”””? 


752 Sanadnya shahih, At-Tirmidzi puasa 79 (3: 166) dari jalur Muhammad bin 
Basyar yang serupa 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


258. Bab: Perintah Menunaikan Nazar Ptikaf yang Dahulu 
Pernah Dinazarkan pada Masa Jahiliyah 


سا É AP‏ ور ۸م واه 


Sh = -‏ خمد بن Pena‏ حبرا حَمّادٌ يعني ابْنَ رد hara‏ 
أيُوب عَنْ EP‏ قال: ذكر له ابن A‏ رول الله 3 من 
AT Ab‏ فقال: pe‏ منْهَاء قال: OS‏ عَلَى AS‏ ند ok‏ يله 
في alabi‏ قسأل الي ا أن يفي به» فدحل الْمَسْحدَ تلك 


2228. Ahmad bin Abadah telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub 
menceritakan kepada kami, dari Nafi’ yang telah berkata, “Pernah 
diterangkan tentang ibadah umrahnya Rasulullah SAW dari Ja’ranah 
kepada Ibnu Umar. Tetapi Ibnu Umar malah, berkata, “Beliau tidak 
pernah berumrah dari sana.’ : 

Dulu,pada masa jahiliyah, Umar bin Khathab RA pernah 
bernazar untuk beri'tikaf selama satu malam. Kemudian ia bertanya 
kepada Nabi tentang hal itu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan 
kepadanya untuk menunaikannya. Akhirnya, Umar RA langsung 
masuk ke dalam masjid malam itu pula. 

Abu Bakar berkata, “Telah aku terangkan dalam kitab Jihad 
tentang waktu kembalinya Rasulullah SAW ke Makkah setelah perang 
Hunain. : Sedangkan i'tikafnya Umar malam itu adalah setelah 
Rasulullah kembali dari perang Hunain dan setelah ia diberikan budak 
perempuan dari rampasan perang Hunain.””” 


753 Muslim, Iman 28 dari jalur Ahmad bin Abadah, Ahmad, peperangan 54 dari jalur 
Hammad. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 1 


- 
رو و‎ i r 


هس الكان 1 ا ان اوي 
عَنْ اف عَنِ ابن مه A‏ عليه Ki T‏ في labii‏ 
ali‏ فستال الي فك iab‏ أن GS‏ وان الي 5 8 وَهَب لَه 
کرو فقال: ما هَدَا؟ TE‏ ل الله & سبي حتين» قال: 
َأَرْسَنُوا تلك الْجَاريَة jani IG‏ الرُوَاةِ في حبر افع: عَنِ ابن Cab‏ عَنْ 
عم قال إلى a‏ أشكق رما فال نكت هذه اللفظة فهذا م 
الحنس الذي nd‏ أن arah‏ تقول Up‏ بليلته وتقول: MP‏ 
Abdul Jabbar bin Al ‘Ala telah menceritakan sebuah‏ .2229 


hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub, 
dari Nafi”, dari Ibnu Umar bahwasanya Umar bin Khathab pernah 


bernazar, pada masa jahiliyah, untuk beri'tikaf selama satu malam. 
Lalu ia bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah. Kemudian 
Rasulullah menyuruhnya untuk beri'tikaf. Sebenarnya Rasulullah 
telah memberinya seorang budak perempuan hasil dari rampasan 
perang Hunain. Ketika Umar sedang beri'tikaf di masjid, tiba-tiba 
beberapa orang sahabat masuk ke masjid sambil bertakbir. 

“Ada apa ini?” tanya Umar. 

Para sahabat menjawab, “Hai Umar, Rasulullah SAW telah 
menghadiahkan untukmu seorang budak perempuan hasil rampasan 
perang Hunain.” | 

Lalu Umar berkata, “Kalau begitu, kirimlah budak perempuan 
itu!” 

Beberapa orang perawi hadits berkata, “Dalam hadits Nafi dari 
Ibnu Umar, dari Umar disebutkan bahwasanya Umar berkata, 'Pada 


782 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


masa jahiliyah, aku pernah bernazar untuk beri'tikaf selama satu hari.” 
Jika perkataan ini benar, maka ini termasuk dalam jenis yang telah aku 
katakan bahwa orang Arab terkadang mengatakan satu hari untuk satu 
malam. Ia menyatakan suatu malam, tetapi maksudnya adalah satu 
hari. Argumen seperti ini telah disebutkan dalam A] Qur’ an” 


259. Bab: Tentang Dibolehkannya Orang Yang Beri'tikaf Masuk 
Ke Rumah untuk Buang Air Kecil atau Buang Air Besar 


SA حبرا وَهْبء‎ FEER حا‎ - ٣٢٣۰ 
Lis وَعَمْرَة أن عَائْشَة‎ AN يوئُس» عن ابن شهاب» عن عرو بن‎ 
yaa سنال عن‎ as ua تكفا في المح‎ 5 
ون رَسُول الله 8 َم كن ذل ّت إلا‎ sG IG Sp إلا‎ 
ab في الْمَسْحِد‎ A KG Ja وكان‎ MAY لحَاجة‎ 


2230. Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Yunus 
memberitakan kepada ku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair 
dan Umrah bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah beri'tikaf di masjid. 
Lalu ia masuk ke rumah untuk suatu keperluan. Ia tidak bertanya 
tentang orang sakit, melainkan ia hanya melewatinya. Kemudian 
Aisyah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW — saat sedang 
melakukan i’tikaf— tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali 
karena suatu keperluan. Beliau sering menjulurkan kepalanya 


754 Sanadnya shahih dengan kesaksian dari Muslim -Nashir) lihat Fathul Bari 8: 26 
dimana Al Hafidz menunjukkan kepada riwayat Sufyan dari Ayyub. 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 3 


kepadaku, saat beliau berada di masjid, untuk aku rapikan rambutnya 
dengan sisir.” 


260. Bab: Tentang Orang Yang Sedang I'tikaf sebaiknya Tidak 
Masuk ke Dalam Rumah kecuali Karena Suatu Keperluan dan 
Dibolehkan Baginya untuk Mengeluarkan Kepalanya dari Masjid 
untuk Dicuci dan Disisir Istrinya 


al قال‎ HA بن عَبْد الحكم أن ؛ بن وهب‎ gl - DARA 
Ma 22.93 ومر‎ 


يوس ap Na‏ وَكُمرَة ia FE‏ يولس 
بْن عبد A JEN‏ أله قال بل أنه 


2231. Ibnu Abdul Hakam telah memberitakan sebuah hadits 
kepada kami, bahwa Ibnu Wahab memberitakan kepada mereka, Ibnu 
Wahab berkata, “Yunus, Malik, dan Laits memberitakan kepadaku, 
dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair sama seperti hadits Yunus 
bin Abdul A'la, hanya saja ia berkata, “...kepalanya kepadaku.” 


261. Bab: Keringanan bagi Istri Yang Sedang Haid untuk 
Menyisir Rambut Suaminya Yang Sedang I'tikaf di Dalam 
Masjid sementara Ia Sendiri berada Di Luar Masjid 


PANA SoG, 3 


a حدنا‎ ya محمد بن‎ ge أبو م موسى»‎ WA -YYYY 
Ser كان‎ ANA MERA a عَنْ هام بن‎ 
س‎ 4 r بور یگ‎ L o K رژ‎ Pa A 8 
وهي حَائض‎ calb المسجد فتحيء عائشة فيخرج رأسه»‎ 
۶۶ Sanadnya shahih, Ibnu Majah, puasa, 63 dari jalur Ibnu Syihab yang serupa, 
sedangkan bagian kedua dari hadits ini, Jam yakun yadkhul bait terdapat dalam 


Al Bukhari, I'tikaf 3 
۶۶ Muslim, haidh 6 dari jalur Malik, Muslim, haidh 7 dari jalur Al-Laits . 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


2232. Abu Musa telah menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Aisyah, dari 
Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau pernah beri'tikaf di dalam 
masjid. Tak lama kemudian Aisyah datang (untuk mengunjunginya). 
Lalu Rasulullah SAW menjulurkan kepalanya kepada Aisyah yang 
sedang haid untuk disisir dan dirapikan.”” 


262. Bab: Keringanan Bagi Seorang Istri untuk Mengunjungi dan 
Berbincang-Bincang dengan Suaminya yang Sedang Beri'tikaf. 


۳ - حا محمد بن ی EA‏ عبد الرراقء ابرا مع 


3 رو 


رَسُول الله 48 Gil US‏ اد in‏ تم قُسْت؛ dela‏ 
فقام ngili‏ وكان G‏ في تار a‏ من JAN‏ 
Us‏ ريا الي فيك أَسَعَء فقال d‏ ك: عَلَى ul uE?‏ صفية = 
NG‏ سُُحَانَ الله يا رَسُول الله قال: إن MA‏ يَجْرِي من الإنْسّان 


ا 3 2 s‏ © ه وو 4 r‏ و 
مَجْرَى الد وَإِنّي حشيت أن Ba‏ في قلوبكما شرًاء SKA A‏ 


2233. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abdurrazzak menceritakan sebuah hadits kepada kami, 
Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin 
Husain, dari Shafiyyah binti Huyay bahwasanya ia telah berkata, 
“Suatu ketika, aku mengunjungi dan berbincang-bincang dengan 
Rasulullah SAW yang sedang beri'tikaf di malam. Setelah itu, aku 
berdiri untuk segera pulang —karena tempat tinggalku berada di 
rumah Usamah— Lalu Rasulullah pun berdiri untuk 


757 A1 Bukhari, I'tikaf 2 dari jalur Hisyam yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 785 


mendampinginya. Tak lama kemudian, ada dua orang Anshar yang 
sedang lewat. Ketika melihat Rasulullah SAW di situ, keduanya 
bergegas menghampirinya. Tetapi Rasulullah langsung berseru, 
“Perlahan-lahanlah langkah kalian berdua! Sesungguhnya ia ini 
adalah Shafi yyah binti Huyay.” 

Lalu dua orang Anshar itu berkata, “Subhanallah ya Rasulullah!” 

Kemudian Rasulullah pun bersabda, “Sesungguhnya setan itu 
bergegas menuju manusia seperti mengalirnya | darah. Sebenarnya aku 
khawatir kalau-kalau setan akan mencampakkan . suatu kejahatan ke 
dalam hati kalian berdua atau ia berkata sesuatu”? 


263. Bab: Tentang Dalil Yang Menerangkan bahwasanya Ketika 
Rasulullah SAW Mendampingi Shafiyyah Binti Huyay yang 
Hendak Pulang, maka Beliau Masih Berada di Dalam Masjid dan 
“Bukan Di Luarnya 


La 0-9, ce 


Ca أخبركا‎ di خا او‎ a مُحَمَدُ‎ GA NN 
PRAE: ا‎ a PRS 
AN A جد في‎ pakan في‎ bi BD ها حت‎ 
معها‎ BB لتنقلب» وَقَام‎ AE سَاعَة»‎ date LAS من رَمَضَاذَ‎ 
باب الْمَسْحد الذي عند باب أُمُ سَلَمَة مر بها‎ h ó A 
الْحَدِيتَ‎ S3 e AA iya 05 


2234. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Abu Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri,diberitakan kepadaku dari 
Husein yang menyatakan bahwasanya Shafiyyah, istri Rasulullah 


788 Al Bukhari, penciptaan 11 dari jalur Abdurrazag yang serupa 


|| shahih Ibnu Khuzaimah 


SAW, telah menceritakan kepadanya, “Suatu. ketika ia pernah 
mengunjungi Rasulullah SAW yang sedang beri'tikaf di masjid pada 
malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Lalu ia berbincang-bincang 
sesaat dengan Rasulullah dan setelah itu bangkit untuk pamit pulang. 
Kemudian Rasulullah SAW berdiri untuk mendampinginya ke luar 
masjid. Ketika sampai pintu masjid yang berada di dekat pintu rumah 
kediaman Ummu Salamah, tiba-tiba muncul dua orang Anshar... Lalu 
Muhammad Yahya menceritakan hadits وا‎ ”®? 


264. Bab: Keringanan Orang Yang Beri'tikaf untuk Berbincang- 
Bincang dengan Istrinya saat Beri'tikaf Di Masjid 


JAH المغلى بن عبد‎ Cin i طالب‎ TE : الفضل‎ SA -yrro 
ڪن ا‎ Tas بو حر عند ال أن أب‎ baba الوَاسطي‎ 
د ورا د ور‎ 
6 کلت اسر قال یز بر هدا سد لي له من‎ AA 
Meru تذل من حبر‎ GN KA حير‎ Ya BA 
ن‎ Aa ياي عن ناف هذا‎ AN لفن دنخا يښ‎ 
Bi لا أن في خر‎ EN الي بحر‎ JEN من‎ 
رَوْحَهَا‎ SI مَا دل على أن مُحَادَنةَ‎ ag paman Sah حبر صفيّة‎ CP 
La AN جَائرٌ وَهُوَ‎ NG في اغتكافه‎ 


er 


2235. Fadhl bin Abu Thalib telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Al Ma’la bin Abdurrahman Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Abdul Hamid bin Ja’far menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidillah bin Abu Ja’far, dari Abu Ma’mar, dari Sayyidah Aisyah 


759 Al Bukhari, I'tikaf 8 dari jalur Abu Al Yaman yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 787 


yang telah berkata, “Aku pernah berbincang-bincang dengan 
Rasulullah SAW yang sedang beri'tikaf di masjid.” 


Mungkin saja ia berkata, “Sayyidah Aisyah berkata, “Aku 
pernah begadang.”” 


Abu Bakar berkata, “Hadits ini tidak mempunyai suatu 
kedudukan dan ia adalah hadits munkar. Seandainya saja aku tidak 
menggunakan hadits Shafiyyah yang membolehkan orang yang 
sedang i'tikaf untuk berbincang-bincang sebagai dalil, maka hadits ini 
tidak boleh dibuatkan sebuah bab untuknya. Sebenarnya hadits ini 
bukan termasuk hadits yang dapat dijadikan sebagai argumen. 
Sedangkan hadits Shafiyyah adalah hadits yang shahih dan dapat 
dipercaya. Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya perbincangan 
antara istri dan suami yang sedang beri'tikaf di masjid pada malam 
hari dibolehkan.” 


265. Bab: Anjuran untuk Meletakkan Kasur di Masjid untuk 


Beri'tikaf 
No 7 2 3o ۸ ه او رم سپ وه‎ 3G. رنه ع‎ 
عبد‎ Was OLS A (PI محمد محمد بن‎ Las -YYYY 


AR Ungu WE AA a 
فراش 1 وضع لَه‎ deh اه کان اٍذا اعتَكف‎ 8 PK 
قل : بکر: اسطوائة التوبّة هي التي شد ابو‎ ٣ 1 Kar 25 pe 

َه ب عند ab‏ على عبر da‏ 


2236. Muhammad bin Yahya telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Nu'aim bin Hamad menceritakan kepada kami, Abdul 


7® Sanadnya dha'if jiddan didalamnya terdapat Al Mala bin Abdurrahman 
Al Wasithi karena ia seorang yang maudhu' seperti dalam At-Tagrib oleh karena itu 
penulis menganggapnya munkar -Nashir) 


788 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Isa bin Umar 
bin Musa, dari Nafi”, dari Ibnu Umar bahwasanya apabila Rasulullah 
SAW ingin beri'tikaf, maka beliau akan meletakkan kasurnya di 
belakang Usthuwanah tubah (tumpukan batu bata). 


Abu Bakar berkata, “Usthuwanah tubah adalah tempat di mana 
Abu Lubabah bin Abdul Munzir mengikat kasurnya dan letaknya 
bukan berada di kiblat,” 


266. Bab: Keringanan Membangun Kamar dari Pelepah Kurma 
di S untuk Beri’tikaf 


PAN e 2 39% 3209 


KAA ES -‏ بن MG El ca‏ بن بن سعير» حدثنًا ابن 


وهن بني لبي 
لذ ا بت ANY Sa a‏ 


سه panan‏ يرون فقال: إن da‏ إا o‏ يتاحي 77 ndah‏ 
حدم تا ai‏ يه ىر نه API IS a‏ بَعْضْهُمْ NAR‏ 


2237. Ahmad bin Nashr telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Malik bin Su'air menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Laila menceritakan kepada kami, dari Shadaqah bin Yasar, dari 
Abdullah bin Umar bahwasanya ia telah berkata, “Dahulu pernah 
dibuatkan sebuah rumah dari pelepah kurma untuk Rasulullah SAW 
beri'tikaf di bulan Ramadhan. Ketika malam tiba, beliau menjulurkan 
kepalanya dan mendengar para sahabat sedang membaca doa. Lalu 
beliau bersabda, “Apabila orang yang shalat itu berdoa, maka 


ki Sanadnya dha'if, Nu'aim bin Hammad dha'if bahkan sebagian menganggapnya 
lebih dari itu -Nashir) Ibnu Majah, puasa 61 dari jalur Muhammad bin Yahya yang 


serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 789 


sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Oleh karena 
itu, sebaiknya orang tersebut memahami apa yang sedang dibacanya. 
(Dan janganlah) sebagian kalian mengeraskan suaranya kepada yang 
lain. 59762 


267. Bab: Keringanan untuk Meletakkan Bi iB Yang 
Dibutuhkan selama Beri'tikaf di Masjid 


PAN : A دو‎ 


ES -‏ عبد JI‏ بن م اللائ حَدَئَنَا سفيّان» Mi‏ 
gi‏ عن dp Dafa‏ عن akh‏ آي سيدا Kh‏ 

gka قالً:‎ GEN dan Pa عَنْ ابي‎ jak محمد بْنِ‎ 
کان صبيحَة‎ ÉD okay الأوؤْسّط من‎ jaa EE مَّعَ رَسُول الله‎ 
Mar BEE مَنْ کان منْکُمُ‎ n Jó MANG JS GA عشرينَ‎ 
وطن‎ a Mesin 


2238. Abdul Jabbar bin Al ’Ala telah menceritakan sebuah 
hadits kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Sulaiman Al Ahwal menceritakan kepada 
kami, dari Abu Salamah, dari Said Al Khudri, dari Muhammad bin 
Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Said Al Khudri, bahwasanya ia 
telah berkata, “Suatu ketika kami pernah melaksanakan i'tikaf 
bersama Rasulullah SAW pada sepuluh pertengahan bulan Ramadhan. 
Kemudian pagi hari dua puluh Ramadhan, kami mulai memindahkan 
barang-barang kami. Setelah itu beliau bersabda, 'Barangsiapa di 
antara kalian sedang beri'tikaf, maka sebaiknya ia kembali ke tempat 


762 Sanadnya hasan lighairihi, Ibnu Abu Laila dha'if hafalannya dan Shadaqah tidak 
dikenal tetapi ada penguatan dari riwayat Abu Said Al Khudri, lihat AI Fathur 
Rabbanii 3: 202 dan hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ibnu Abu 
Laila, dan Ath-Thabrani, Al Bazzar sebagaimana dalam Al Fathur Rabbani 10/342 


|| Shahih Ibnu Khuzaimah 


i'tikafnya. Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar malam ini, 


tetapi aku lupa. Aku diperlihatkan sedang bersujud di atas air dan 


lumpur, 559763 


268. Bab: Tentang Hadits Yang Menunjukkan bahwa Dibolehkan 
`. Ptikaf tanpa Adanya Hubungan dengan Puasa. Karena 
Rasulullah SAW Pernah Memerintahkan Seorang Sahabat untuk 


Beri'tikaf di Malam Hari. 
الله بن‎ WEEE حًا یحی‎ JÓ بن‎ ARA Ca ana =NYYA 


عر د د عن ان عر أن غر ان ااب سال KAN‏ 
A‏ فقال: nas A‏ أن SEA‏ ليله في alaka‏ فقال اي #: 


Bah Ti 


م 


2239. Muhammad bin Basyar telah menceritakan sebuah hadits 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar 


menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwasanya 
Umar bin Khathab RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. 


“wahai Rasulullah, “seru Umar, “Dulu pada masa jahiliyah, aku 
pernah bernazar untuk beri'tikaf satu malam.” 


Mendengar pertanyaan Umar itu, Rasulullah SAW langsung 
berkata, “Penuhilah nazarmu itu hai Umar?” 


763 Lihat hadits 2172 
7۶ Al Bukhari, I'tikaf 5 dari jalur Yahya yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 791 


269. Bab: Tentang Keringanan bagi Kaum Wanita untuk 
Beri'tikaf Bersama-Sama dengan Suami Mereka Di Masjid 


Paha عائشة لكف لكف‎ SL في حبر عائشة‎ - ٠ 
الحدیْث بتَمَامه‎ cakal قذ‎ ; Kain) A 
“2240. Dalam hadits Aisyah disebutkan اف‎ ia meminta 
izin kepada Rasulullah SAW untuk beri'tikaf bersamanya, maka 


beliau mengizinkan Lalu Aisyah pun an Hafshah untuk 
beri'tikaf pula. 


Telah kami diktekan hadits ini secara lengkap. 


270. Bab: Tentang Orang Beri'tikaf Yang Bernazar bukan Untuk 
Keta'atan ataupun Bukan Untuk Bertaqarub Kepada Allah SWT 


a‏ الْحَسَنُ بْنْ AA‏ بن Kl‏ عن الشافعي» قال: 
كال وم درك أن U‏ قائمًا DA y f ISI‏ 
على فراش على مَْی A‏ وتلم وأكل KA‏ 1 


r 10. 


Sega Gb من لر بما کات‎ Ia up ak 
NENT وور‎ Sab لف‎ 
عَبّد المّلك الأيلي» عن القاسم بن مُحَمَّد عَنْ عَائشة» أن رَسُول الله‎ 
الله فلا‎ Gani A akadi أن يطيعَ الله‎ AS في قال: مَنْ‎ 


2241. Hasan bin Muhammad bin Shabah telah menceritakan 
sebuah hadits kepada kami, dari Asy-Syafi'i, Lalu Asy-Syafi'i 
berkata, “Barangsiapa bernazar untuk beri’tikaf sambil berdiri, maka 


792 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


janganlah berbicara dengan seseorang, jangan makan, dan jangan tidur 
di atas kasur, dalam arti tagarub tanpa adanya sumpah. Duduk, 
berbicara, makan, dan tidur di atas kasur tanpa kafarat. Sesungguhnya 
nazar yang harus ditunaikan adalah nazar yang menyerukan taat 
kepada Allah. Barangsiapa bernazar bukan untuk taat kepada Allah, 
tidak harus ditunaikan dan tidak ada kafaratnya.” 


Malik bin Anas memberitakan hadits itu kepada kami, dari 
Thalhah bin Abdul Malik Al Aili, dari Oasim bin Muhammad, dari 
Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa 
bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. 
Sebaliknya, barangsiapa bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka 
janganlah dipenuhi.” 


۲ - - قال أبُو بكر: في حبر ان عباس أن اَي هه ری ابا 
Ja‏ فاي اجن > فقال: ما لَهُ HE‏ في Tan‏ قالوا: نَذَّرَ أن 
gya‏ وان لا Gani‏ ولا Juta‏ قال: مُُوهُ Jd c Can‏ 
AG Kadi‏ رَسُول الله 4# AAN sii‏ اَي h‏ طاعة» وَرْك pah‏ 
في a‏ لا b‏ في p‏ في الشنس NK‏ 


2242. Abu Bakar berkata, “Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan 
bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat Abu Israil berdiri di 
terik matahari, Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, 
“Mengapa orang itu berdiri di terik panas matahari?” 


Para sahabat menjawab, “Dulu ia pernah bernazar untuk 
berpuasa, tidak duduk, dan tidak berteduh dari terik panas matahari.” 


78 Al Bukhari, Iman 28 dari jalur Malik yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 793 


Kemudian Rasulullah berseru, “Coba suruhlah orang itu untuk 
duduk, berteduh dari terik panas matahari, dan berpuasalah” 

Ternyata Rasulullah memerintahkan orang itu untuk menunaikan 
nazar puasanya yang mana hal itu adalah suatu bentuk ketaatan 
kepada Allah SWT, membatalkan berdiri di terik matahari. Karena 
berdiri di terik panas matahari bukanlah suatu ketaatan. Meskipun 
berdiri di terik panas matahari itu bukan suatu maksiat, akan tetapi hal 
itu merupakan suatu bentuk siksaan tehadap diri sendiri. Oleh karena 
itu, ia termasuk perbuatan maksiat.” 


271. Bab: Tentang Waktu Keluarnya Orang Yang Beri'tikaf dari 
Tempat I'tikafnya. Ini Menunjukkan Bahwasanya Orang Yang 
Beri'tikaf Keluar dari Tempat I'tikaf Pagi Hari dan 
Bukan Sore Hari 


0 A r 


-٢٣‏ حَدَئنًا يونس بن عبد JANI‏ ابرا e‏ الله لِنْ وَهْب» 
۹و 2 مر رو دور .0 o G. 4. 26 ey or‏ 0- ه 
EAN ol‏ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد, عن مجيه بن إبراهيم بن 
الحَارثء عن ابي Tali‏ بْن عبد الرّحْمَنء عَنْ ابي سعيد الخذري» aT‏ 
قال: کان رَسُول الله HB‏ يعتكف في PAN‏ الوَسٌط من رَمَضَانَء فاعتكف 
دا 6 ka KAKA A‏ وم LANA‏ ساسم اس e aa‏ 7 30 4 ل 
عاما» حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من 
صّبِيحَتهًا من اغتكافه» قال: Una US a‏ فليعتكف في العشر AON‏ 
S3,‏ الحديیت بطوله | 
Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan sebuah hadits‏ .2243 
kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami,‏ 


bahwasannya Malik memberitakan kepadanya, dari Yazid bin 
Abdullah bin Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits, dari Abu 


766 Lihat Al Bukhari, Iman 31 dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas 


794 || Shahih Ibnu Khuzaimah 


Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Said Al Khudri bahwasanya ia 
berkata, “Rasulullah SAW selalu beri'tikaf pada sepuluh pertengahan 
bulan Ramadhan. Lalu beliau beri'tikaf selama satu tahun hingga 
malam dua puluh satu Ramadhan, malam di mana beliau keluar dari 
'tikafnya pada pagi hari.” 

Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa beri 'tikaf 
bersama kami, maka beri'tikaflah pada sepuluh terakhir bulan 
Ramadhan.” 


"9 Al Bukhari, I'tikaf 1 dari jalur Malik yang serupa 


Shahih Ibnu Khuzaimah || 5 


